Tahgig, Tallig 
dan Takhrij oleh, 


Muhammad Mushthafa Al Azhami 


Ibnu Khuzaimah 


SHAHIH 
IBNU 
KHUZAIMAH 


id 4 


Ja 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


Kata Pengantar 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung, bahkan bila mampu ingin selalu dalam dekapan 
kasih-Mu dan usapan lembut sayang-Mu. Kami yakin, bahwa tetesan 
kekuatan yang Engkau ciprat-kanlah yang membuat kami mampu menyisir 
huruf-huruf dan kalimat yang tertuang dalam buku seorang yang lahir pada 
masa keemasan dan kematangan produksi kebudayaan Islam. Ia adalah 
seorang tokoh, pakar fikih dunia, sekaligus mujtahid, yaitu Abu Bakar 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah An-Naisaburi, mantan budak Mujasysyir 
bin Muzahim. 

Hingga patut kiranya jika Ibnu Hibban berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seorang pun di atas bumi ini yang cakap membuat buku hadits dan 
menghafal redaksi-redaksinya, baik yang shahih maupun kata tambahannya, 
hingga seakan-akan seluruh Sunnah berada di kedua matanya.” Juga Ad- 
Daraguthni yang berkata, “Ibnu Khuzaimah adalah hujjah tanpa tandingan.” 
Hingga panitia pemberian Sertifikat Penghargaan Internasional Raja Faisal 
untuk Studi Islam memberi alasan tentang kelayakan buku ini untuk mendapat 
penghargaan, bahwa buku karyanya, Shahih Ibnu Khuzaimah, yang telah 
disebarkan dan diperiksa, dinilai sebagai buku terpenting sesudah dua buku 
Shahih, Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim... 

Dikarenakan beberapa alasan dari sekian banyak alasan, dan agungnya 
buku inilah, maka dalam mengolah dan menerbitkan buku ini kami sangat 
berhati-hati, sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, dengan harapan 
kandungan buku ini dapat mudah dipahami dan diresapi. Untuk tujuan itulah 
maka di dalam buku ini pembaca akan menemukan banyak tanda seperti | | 
atau ba, misalnya yang sebagiannya telah dijelaskan pada bagian pendahuluan 
dan metode penulisan. Namun pada lembar ini ada beberapa tanda yang 
seyogianya diketahuim yakni: 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” vii 


V Penulisan alifatau ba “(seperti yang ada pada manuskrip aslinya) dalam 
buku ini hanya kami tulis pada penerjemahannya saja dan tidak pada 
teks Arab (hadits), karena beberapa pertimbangan. 

(N “Tandatutup kurung) yang didahului dengan nama Nashir akan Anda 
temui tanpa didahului dengan buka kurung (—sementara dalam buku 
asli memakai tanda buka dan tutup kurung— ada sebagai tanda bahwa 
itu adalah komentar Syaikh Albani. 

V Kode dengan huruf ti «5 «4 dalam tejemahan buku ini kami 
seragamkan dengan menggunakan 5 321 die dan —ilst karena 
beberapa pertimbangan. 

V Tanda (Jada penambahan dari penyusun buku ini yang hanya kami 
pasang pada terjemahannya, karena ada banyak keterangan yang 
menggunakan tanda baca tersebut, sebab kami hanya mencantumkan 
haditsnya dan bukan keterangan haditsnya. 

Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon taufik dan hidayah, sebab 
hanya mereka yang mendapat keduanya dan akan menjadi umat yang selamat, 
yang mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa itu terdapat sesuatu yang luar 
biasa. Seberapa pun ketelitian manusia, ia tetap sebagai manusia yang tidak 
luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, Saran, masukan, dan kontribusi 
positif menjadi harapan kami, sebab setiap kita mendambakan kebaikan dan 
kesempurnaan. 

Ilahi anta magsudi wa ridhaka mathlubi 


Penerbit 


vii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


272. Bab: 


273. Bab: 


Daftar Isi 


Penjelasan Menunaikan Zakat Merupakan Bagian dari Ajaran 
Islam sesuai Dengan Ketetapan Dua Sosok Yang Terpercaya, 
Sosok Yang Di Langit yaitu Malaikat Jibril AS dan Sosok Yang 
Dibumi yaitu Nabi Muhammad SAW. ............ocooo.ooe 1 
Penjelasan bahwa Menunaikan Zakat merupakan Bagian Dari 
Keimanan. Sebab Iman Dan Islam adalah Dua Kata yang 
Memiliki Arti SAMA: 4.».iocoooninbn mamak Rikamngaa 4 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
ANCAMAN KEPADA MEREKA YANG ENGGAN 
MENGELUARKAN ZAKAT ...oooooooooooooooooroooooooooo.oooo 7 


274. Bab: 


275. Bab: 


276. Bab: 


271. Bab: 


278. Bab: 


279. Bab: 


280. Bab: 


281. Bab: 


Penjelasan Tentang Perintah Memerangi Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat sesuai Dengan Perintah Allah SWT untuk 
Memerangi Kaum Musyrik hingga Mereka Bertaubat Dari 
KeEMmuSYyTIkANYAL kon enim buta men aman Gi edan akan 7 
Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Darah Dan Harta Seseorang 
Terpelihara setelah Ia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, 
Menegakkan Shalat Dan Menunaikan Zakat ............................ 9 
Penjelasan Tentang Dimasukkannya Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat Ke Dalam Neraka Bersama Rombongan 


Pertama Yang Masuk Ke Dalamnya. .............ooooooooo. 10 
Penjelaskan Tentang Laknat Atas Mereka Yang Menunda- 
Nunda Sedekah yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat .............. 1 


Penjelasan Tentang Aneka Azab Yang Akan Ditimpakan 
Kepada Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat Di Hari 
Kiamat sebelum Allah SWT Memberikan Keputusan tentang 


Nasib MANUSIA, seisi engine ahem nm 12 
Penjelasan Tentang Sebagian Siksa Yang akan Diterima oleh 
Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat ...............oooooo. 14 


Penjelasan Tentang Berita-Berita Yang Diriwayatkan dari 

Nabi SAW yang Lafazhnya Bersifat Umum Tentang Harta 

Yang Dibui Menata ka SDA EN sman 18 
Penjelasan Tentang Riwayat Yang Lafazhnya Mufassar Yang 
Menjelaskan Secara Detail tentang Yang Dimaksud dengan 

Harta Simpanah. 2..co inna amanda 20 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” ix 


282. Bab: 


283. Bab: 


284. Bab: 


285. Bab: 


Penjelasan Tentang Dalil bahwa Tidak Ada Kewajiban Lain 
Dalam Harta kecuali Zakat .................i.oooooooooooooo. 2 
Penjelasan Tentang Dalil Lain Yang Menunjukkan bahwa 
Ancaman Siksa Tersebut Ditujukan Kepada Mereka Yang 
Menimbun Harta yang Tidak Menunaikan Zakatnya dan Tidak 


Ditujukan Kepada Orang Yang Menunaikan Zakatnya ............... 23 
Penjelasan Tentang Imam Membai'at Rakyatnya untuk 
Menunaikan Zakat .......o.c.roooW202nnnvnnnnnnnnnnnenene nenen naa mena an ana 24 


Penjelasan Bahwa Kewajiban Zakat Ditetapkan sebelum 
Hijrah Ke Habasyah. Sebab Rasulullah SAW Menetap 
di Kota Suci Makkah sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah .......... 25 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 


ZAKAT HEWAN TERNAK: UNTA, SAPI DAN KAMBING -......... 28 
286. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Unta dan Kambing we... ran nn ono... 28 
287. Bab: Penjelasan tentang Anak Unta dan Kambing Dihitung Juga 

Dalam Penjumlahan Zakat ...................o.ooeooooooooooo.ooo...o...... 33 
288. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat 


289. Bab: 


290. Bab: 
291. Bab: 
292. Bab: 
293. Bab: 


294. Bab: 


295. Bab: 


296.Bab: 


297. Bab: 


Bagi Pemilik Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima dan 

Tidak Ada Kewajiban Zakat Bagi Pemilik Kambing Yang 

Jumlah Kambingnya Kurang Dari 40. ...................o..oooooo.... 35 
Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sebutan 
Zakat Digunakan Juga Untuk Sedekah Mawasyi (Hewan 
Ternak), Sebab Sedekah Dan Zakat Adalah Dua Nama 

(231/A) Yang Digunakan untuk Sebutan bagi Harta Yang 


Wajib Dikeluarkan ....o.o.o.o.000nnnnr oren nenen nenen anna 37 
Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah 
Diwajibkan atas Unta dan Kambing Yang Digembalakar, ......... 37 
Penjelasan Tentang Zakat Sapi dengan Menyebutkan Hadits 

Yang Lafazhnya bersifat Mujmal.................o.o.oooooooooooooo... 40 
Penjelasan Tentang Hadits Yang Lafazhnya Bersifat 

Mufassar Yang Menjelaskan Lafazh MUJMAl ........oooooooo.o.... 42 
Penjelasan Tentang Larangan Mengambil Unta Labun Sebagai 
Sedekah (Zakat) tanpa Kerelaan Pemiliknya .............................. 45 


Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Hewan Yang Tua, 
Cacat atau Yang Jantan untuk Sedekah tanpa Keinginan Si 
Petugas Pengumpul Zakat ........o..o..oooooocooo.coooo.o—oo—o 48 
Penjelasan Tentang Kebolehan Seorang Imam Mendoakan 

Orang Yang Mengeluarkan Zakat Dengan Hewan Yang Tua .... 49 
Penjelasan Tentang Larangan bagi Petugas Zakat Mengambil 
Harta Yang Paling Baik Yang Dimiliki Si Pemilik Harta Yang 
Med aa SN NAN ANA AAN PAN NN ANA 50 
Penjelasan Tentang Hadits Riwayat Yang Mufassir 

(Menjelaskan) Riwayat Bersifat Mujmal Yang Telah Aku 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


298. Bab: 


299. Bab: 


300. Bab: 


301. Bab: 


302. Bab: 


303. Bab: 


304. Bab: 


305. Bab: 


306. Bab: 


307. Bab: 


308. Bab: 


309. Bab: 


310. Bab: 


Sebutkan Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Maksud 

Larangan Nabi SAW Mengambil Harta Terbaik Dari Orang 

Yang Terkena Kewajiban Zakat Adalah Jika Hal Tersebut 

Tanpa Keridhaan Mereka... 52 
Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Yang Terpisah 

dan Memisahkan Yang Terkumpul dari Hewan Yang 
Digembalakan karena Takut Mengeluarkan Harta Sedekah ...... 56 
Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Hewan untuk 
Diambil Sedekahnya dan Perintah Untuk Mengambil Sedekah 
Hewan Ternak di Daerah Pemiliknya tanpa Memerintahkan 
Mereka Mengumpulkan Hewan Ternaknya ke Hadapan 
Pengumpul Zakat untuk Diambil Sedekahnya ............................ 58 
Penjelasan Tentang Mengambil Kambing dan Beberapa 

Dirham, Jika Tidak Terdapat Unta Yang Usianya Dapat 

Dijadikan Zakat: moon nusa aa ia 60 
Penjelasan Tentang Perintah Memberikan Tanda Bagi Unta 
sebagai Sedekah jika Telah Diterima agar Pemimpin atau 
Penggembala Dapat Membedakannya Dengan Hewan 

Lain untuk Dibagikan Kepada Mereka Yang Berhak 


MeNETIMANYA, sihh bonita Gawe Kemmis takkan 62 
Penjelasan Tentang Memberikan Tanda pada Kambing 
Sedekah setelah Kambing Tersebut Diterima ............................ 64 


Penjelasan Tentang Gugurnya Kewajiban Zakat atas Kuda 
dan Budak dengan Menyebutkan Hadits Yang Lafazhnya 


Rangkas Su as nakun mn gann 65 
Penjelasan Tentang Riwayat Yang Menjelaskan Riwayat 
Sebelumnya mengenai Zakat Budak ......... AAN PN PAN 67 


Penjelasan mengenai Sunnah Yang Menunjukkan Tentang 
Kebijakan Umar Bin Khathab RA Yang Mengambil Zakat 

dari Kuda dan Budak.................oocoooooooo 68 
Penjelasan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat Keledai dan 

Dalil Yang Menunjukkan Gugurnya Kewajban Zakat Kuda 

serta Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah SWT 

Memerintahkan Nabi SAW Mengambil Zakat dari Sebagian 

Harta Kaum Muslimin bukan Dari Semua Jenis Harta ............... 70 
Penjelasan tentang Rukshah (Keringanan) bagi Imam Yang 
Menunda Pembagian Zakat setelah Diterima dan Imam juga 
Boleh Mengirim Zakat Hewan Ternak kepada Masyarakat 


hingga Waktu Pembagiannya dianggap Tepat ............................. 3 
Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Zakat bagi Mereka 

Yang Memiliki Perak kurang dari Lima Awag........................ 75 
Penjelasan tentang Dalil yang Menunjukan bahwa Lima Awag 
Sama dengan Dua Ratus Dirham ..........ooooooooooo 76 


Penjelasan tentang Jumlah Yang Wajib Dizakatkan jika Jumlah 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” xi 


311. Bab: 


312. Bab: 
313. Bab: 


314. Bab: 


315. Bab: 


316. Bab: 


317. Bab: 


318. Bab: 
319. Bab: 


320. Bab: 


321. Bab: 


322. Bab: 


323. Bab: 


324. Bab: 


325. Bab: 


E: 


Perak telah Mencapai Lima AWAg were... nenen nenen 1 
Penjelasan tentang Zakat Yang Wajib Dikeluarkan jika Harta 
telah Lebih dari Dua Ratus Warig, Termasuk Kewajiban 


Menzakatkan Lebihnya, .............ooooooooooooo.cooooooooooomo 78 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa Tidak Ada 
Kewajiban Zakat bagi Perhiasan Yang Dikenakan, ..................... 79 


Penjelasan tentang Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi Biji-Bijian 
atau Buah-Buahan yang Jumlahnya Kurang dari Lima Ausag ...81 
Penjelasan tentang Kewajiban Zakat dalam Gandum dan 

Kurma jika Telah Mencapai Jumlah Lima Ausag ......................... 81 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa Maksud 

Nabi SAW Adalah: Jika Gandum telah Mencapai Lima Ausag 


dan Jika Kurma telah Mencapai Lima AUSAG, Le... 82 
Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat Anggur 
Kering, jika Jumlahnya telah Mencapai Lima Ausag .................. 84 


Penjelasan Tentang Nishab Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buhan 
serta Penjelasan tentang Perbedaan antara Tanaman Yang 
Pengairannya oleh Air Hujan atau Sungai dengan Tanaman 

Yang Pengairannya Membutuhkan Kerja Alat atau Timba ........ 87 


Penjelasan tentang Batasan AUSAg, .............o.ooooooooo.cocooo 90 
Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Biji-Bijian dan 
Kurma Yang Jelek untuk Sedekah.........................ooooooo. 91 


Penjelasan tentang Petugas Yang Diutus Imam dan Dalil 

Yang Menunjukkan bahwa Buah Harus Dipisahkan Terlebih 
Dahulu untuk Menentukan Kadar Yang Harus Dikeluarkan 

oleh Si Pemilik Tanaman sebelum Buah Tersebut Dimakan 

dan DipiSahkan. .....oooooooooooooooooooooooooW om mana 95 
Penjelasan tentang Sunnah Memperkirakan Jumlah Buah 

Anggur untuk Dikeluarkan Zakatnya berupa Kismis (Anggur 
Kering) sebagaimana Sunnah Mengeluarkan Tamar (Kurma 
Kering) untuk Zakat KUTMA ...o.oo. oo... onnonnnn ooh non one nana 96 
Penjelasan tentang Disunnahkannya Petugas Yang Menghitung 
untuk Tidak Menimbang Buah, dan Tidak Boleh Menakar Apa 
Yang Akan Dimakan oleh Si Pemiliknya dengan Tidak 
Memasukannya dalam Penghitungan Sepersepuluh atau 

San as aa AN AA AN AAS 99 
Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat, baik 

Dikala Lapang ataupun Sempit dan Ancaman bagi Mereka 

yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat di Saat Sempit............... 100 
Penjelasan Bahwa yang Dimaksud oleh Nabi SAW dengan 
Pernyataan Beliau “An-Najdah dan Ar-Rusu?” adalah 

Disaat Lapang dan Disaat Sempit. Sedangkan Kata “Min” 

Dalam Kalimat “Min Najdatiha” Memiliki Makna “FP” .......... 102 
Penjelasan tentang Zakat Barang Tambang, ............................ 105 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


326. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Madu, jika Haditsnya Shahih, 


sebab Di Tengah Sanadnya Bermasalah .......................i....i.i..... 106 
327. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Seperlima 
dari Karta KAU na ee anon SN TN 110 


328. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
sebanyak Seperlima dari Harta Yang Ditemukan di Tempat 
Reruntuhan Biasa dari Pendaman Bangsa Jahiliyyah. ............. 112 
329. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) Menyegerakan 
Pengeluaran Sedekah (Zakat) sebelum Haul (Telah 
Memasuki Satu Tahun) dan Penjelasan Tentang Perbedaan 
antara Zakat Harta dengan Zakat Badan............................... 114 
330. Bab: Penjelasan Tentang Apa Yang Dikeluarkan oleh Seorang 
Muslim untuk Jalan Allah SWT, seperti Senjata dan Budak, 
dihitung Sebagai Sedekah (Zakat), jika Orang Tersebut 
Terkena Kewajiban Zakat. Masalah Ini Termasuk dalam Bab 
Menyegerakan Zakat sebelum Memasuki Haulnya ................. 119 
331. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Pemimpin boleh Meminjam Harta 
Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat dan Harta Tersebut 
Dikembalikan Pada Saat telah Tiba Waktu Pelaksanaan 
Pembayaran Zakat ..............oooooooooooooooooo 119 


KUMPULAN BAB TENTANG ORANG YANG BERTUGAS 
MENGUMPULKAN ZAKAT 121 
332. Bab: Penjelasan Tentang Ancaman bagi Petugas Pengumpul 
Zakat dengan Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya 
Bersifat MUJMOL. ee erenminsnen tante naa aneka 121 
333. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Pernyataan Nabi SAW yang 
Berisikan Ancaman kepada Mereka Yang Bekerja sebagai 
Petugas Pengambil Pajak Zakat, maksudnya Adalah Jika 
Orang Tersebut Tidak Bersikap Adil,.......................ooooooo. 122 
334. Bab: Ancaman bagi Orang yang Bersikap Curang dalam 
Mengeluarkan Zakat dan Orang Yang Bersikap Demikian 
Disamakan dengan Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan 


KAK Dini anta Men ank BSA Rn AN NU Naa 123 
335. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas yang Bersikap 
Berlebiham anon tenant ul emban gak asah 125 
336. Bab: Penjelasan tentang Petugas Zakat yang Tidak Bersikap Jujur 
Kepada IMAM) kn Banks ana kekanan aka ia 127 
337. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas Yang Menerima 
Hadiah dari Orang Yang Dipungut Zakat .......................i..... 128 


338. Bab: Penjelaskan tentang Kodisi Orang Yang Korupsi Zakat dan 
Perintah Kepada Imam untuk Melakukan Pengecekan jika Si 
Petugas Kembali dari Pekerjaannya..................oo.coooo. 129 
339. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Bersikap Baik kepada 


ShahihIbnuKhuzaimah || xii 


340. Bab: 


341. Bab: 


342. Bab: 
343. Bab: 
344. Bab: 


345. Bab: 


346. Bab: 


347. Bab: 


348. Bab: 


349. Bab: 


350. Bab: 


351. Bab: 


352. Bab: 


353. Bab: 


Petugas Pengumpul Zakat ...............ooooooooooooooooooooo 131 
Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat Dekat 
Nabi Sebagai Petugas Pengumpul Sedekah jika Mereka 

Meminta Pekerjaan Tersebut, Sebab Mereka Tidak Boleh 
Memakan Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat)....................... 133 
Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 

Nabi SAW sebagai Petugas Pengambil Zakat, jika Mereka 


MMA Ba ea bana 138 
Penjelasan tentang Doa Imam untuk Orang Yang 

Mengeluarkan Zakat, ............ooooooooooooooooooooooooo 139 
Penjelasan tentang Perintah Membagikan Zakat di Daerah 

Zakat Tersebut Diambil ...............oooooocoooooooooooooooo 141 
Penjelasan tentang Larangan bagi Nabi SAW Menerima 

Zakat Yang Bersifat Wajib....................eo.oooooooooooooo. 143 


Penjelasan tentang Kerabat Nabi SAW Yang Sudah Dewasa 
harus Mencegah Anak-Anak Mereka Yang Kecil Memakan 
Sesuatu Yang Terlarang Dimakan oleh Mereka Yang Sudah 
BW ea ab aban aa 145 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Haram 

Diterima oleh Nabi SAW adalah Sedekah Wajib (Zakat) Yang 
Diwajibkan oleh Allah SWT atas Harta Orang-Orang Yang 

Kaya dan Diberikan kepada Golongan-Golongan yang Berhak 
MEA ea nan Sa Aan 146 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Pernyataannya, “Bahwasannya Sedekah Tidak Halal bagi 
Keluarga Muhammad SAW,” .....o.ooooooocoooooooooo 148 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Bani Abdul Muthallib 

termasuk Keluarga Nabi SAW Yang Terlarang Menerima 
Sedekah Wajib (Zakat), ........ooooooooocoooooooooo 152 
Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Orang Fakir 
sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Perintah Allah SWT ......... 15$ 
Penjelasan tentang Sedekah kepada Orang Fakir Yang | 
Dibolehkan Meminta Sedekah dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Tidak Ada Batasan Waktu dalam Memberikan Sedekah 
kepada Orang Fakir kecuali Dengan Hitungan Ja Dapat 
Memenuhi Kebutuhan Pokoknya............oooocooo 158 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud Dengan 

Syahadat Hija' adalah Sumpah, sebab Allah SWT Menyebut 
Sumpah dalam Hal Li'an sebagai Syahadah ..................i...... 160 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberi kepada 
Orang Yang Kehilangan Hartanya dari Harta Sedekah (Zakat) 


sesuai Dengan Kebutuhan Pokoknya ........oooooo.co.oo 162 
Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Anak 

Yatim jika Mereka Termasuk Golongan Fakir, ........................... 163 
Shahih Ibnu Khuzaimah 


354. Bab: 
355. Bab: 


356. Bab: 


357. Bab: 


358. Bab: 


359. Bab: 


360. Bab: 


361. Bab: 


362. Bab: 


363. Bab: 


364. Bab: 


365. Bab: 


366. Bab: 


367. Bab: 


Penjelasan tentang Sifat Orang Islam Yang Berhak 

Menerima Zakat sebagaimana Diperintahkan Allah SWT ........ 164 
Penjelasan tentang memberikan bagian petugas pengumpul 

zakat atas pekerjaan yang dilakukannya.....................o... 165 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Amil Zakat 
Melakukan Pekerjaannya Semata-Mata Karena Allah SWT 

dan Tidak Mengharapkan Bagiannya, kemudian Imam 
Memberikannya tanpa Ia Minta, maka Ia Boleh Menerima 
Pemberian TersobUk ...—ocoooco.co.oooo.mooooooo0ooooooiioooi. 169 
Penjelaskan Tentang Pemberian kepada Amil Zakat dari 

Harta Zakat Yang Dikumpulkan, meskipun Amil Zakat tersebut 


Termasuk Orang Kaya ..............oooooooo 171 
Penjelasan tentang Kewajiban Imam Memberikan Bagian 
Tertentu untuk Amil Zakat ..............oooooooooooo 172 


Penjelasan tentang Izin Imam kepada Amil Zakat untuk 

Menikah, Mengambil Pembantu dan Tempat Tinggal yang 
Biayanya Diambil dari Harta Zakat ..............oooo 173 
Penjelasan tentang Pemberian kepada 4! Muallaf 

OGuluubuhum (Orang Yang Hatinya Perlu Dilunakkan) dari 

Harta Zakat agar Dengan Sebab Pemberian Tersebut Mereka - 
Tergerak untuk Masuk Islam ...........ooooooooooooooomooom 174 
Penjelasan tentang Pemberian kepada Orang-Orang Yang 
Terpandang ketika Mereka Masuk Islam sebagai Wujud dari 
Kasih Aung ser greci Sebentar yen nahan en anak 175 
Penjelasan Tentang Pemberian Zakat kepada Orang Yang 

Dililit Hutang, meski Orang Tersebut Kaya dengan 

Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya Bersifat Mujmal ........... 177 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Berhutang Yang 
Boleh Diberikan Sesuatu dari Harta Zakat Meski Ia Orang 

Kaya adalah Orang Yang Memiliki Hutang Diyat. .................... 178 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberikan 

Zakat kepada Orang Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji 
Bagian dari Fii Sabilillah, sebab Haji Termasuk 

PTE SAH EEAN 5 isian na mlam lha buniu bgs 179 
Penjelasan tentang Bolehnya Imam Memberikan Unta Zakat 
untuk Digunakan oleh Seorang yang Akan Melaksanakan 

Ibadah HAN ea o kn dk atan Ga ainmanA iap e aan 181 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan kepada Orang Yang telah Menzihar Istrinya 

untuk Pembebasan Ziharnya, jika Orang Tersebut tidak 

Memiliki Sesuatu Yang Dapat Ia Pergunakan untuk 
Menggugurkan Ziharnya...................ooocoooooo 182 
Penjelasan tentang Perintah Imam kepada Petugas 

Pengumpul Zakat untuk Membagikannya kepada Yang 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” xv 


368. Bab: 
369. Bab: 
370. Bab: 


371. Bab: 


372. Bab: 


373. Bab: 


374. Bab: 


375. Bab: 


376. Bab: 


377. Bab: 


378. Bab: 


Berhak ab ba bs Pa Sean 185 
Penjelasan tentang Dibawanya Zakat Orang-Orang Badui 

kepada Imam. Kemudian, Imamlah yang Membagikan Zakat 
Teebu Pn at ana n UN BA 186 
Penjelasan tentang Membawa Zakat dari Berbagai Daerah untuk 
Diserahkan kepada Iniam dan Dibagikan kepada 

Mereka yang Berhak Menerimanya................o...oo.ooooo... 187 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Membagikan 

Zakat kepada Yang Berhak Menerimanya secara Langsung 

tanpa Harus Diberikan Terlebih Dahulu Kepada Imam ............ 189 
Penjelasan tentang Imam yang Memberikan Diyatnya Orang 
yang Pembunuhnya Tidak Diketahui. Hai Yang Demikian 
Menurutku Termasuk dalam Hammalah (Pembayaran Diyat) 
sebab Hampir Menyerupai Kasus dimana Rasulullah SAW 
Menanggung Diyat Tersebut dan Pembayarannya Diambil 

dari Unta Zakat ..o.ooooo.oooco.oo.coocooWoooWooooWmm nama 191 
Anjuran untuk Memberikan Zakat kepada Orang-Orang yang 
Masih Terikat Hubungan Famili, sebab Dalam Pemberian Yang 
Demikian terkandung Didalamnya makna Menyambungkan 


Sat An ana mane Gila BEAN Pn ea 192 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Kerabat 
Yang MEMUSUhI “nr.nanin0202n0n00 0 enenne mean maan 193 


Penjelasan tentang Haramnya Memberikan Sedekah 
kepada Orang Yang Masih Sehat dan Kuat Mencari 
Penghidupan dan Kepada Orang Yang Memiliki Penghasilan 
Yang Cukup, meski Mereka Bukan Orang Kaya, dengan 


Menyebutkan Hadits yang Lafadznya Bersifat Mujmal........... 194 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Kalimat Sedekah dalam Haditsnya .....................o.oooo... 195 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Menyebutkan 

Kebutuhan Pokoknya dimana Imam Tidak Mengetahui 

Kebalikan dari Apa Yang Diucapkan oleh Orang Tersebut 

tanpa Harus Bertanya Apakah Orang Tersebut Berstatus 

Fakir atau TidaK? ...o.ooooooooooooooo.ooooW om mantan 196 
Penjelasan tentang Anjuran agar Seseorang Berusaha untuk 
Tidak Menerima Zakat meski Ia Termasuk Orang Yang 

Berhak Menerimanya. Sebab Zakat pada Hakikatnya adalah 
Kotoran Harta Manusia dan Pembersih Dosa Manusia............ 197 
Penjelasan tentang Makruhnya Meminta Sedekah jika 

Seseorang Memiliki Makanan untuk Satu Hari. Namun jika 

Ia Menerimanya tanpa Meminta, Hal Yang Demikian 

Hukumnya Boleh -....oooooo.oW0(W2nnnnn00nnn nek nmm ma anna 198 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
SEDEKAH (ZAKAT) FITRAH DI BULAN RAMADHAN ........... 200 


379. Bab: 


380. Bab: 
381. Bab: 
382. Bab: 
383. Bab: 


384. Bab: 


385. Bab: 
386. Bab: 
387. Bab: 


388. Bab: 


389. Bab: 


390. Bab: 


391. Bab: 


Kewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Orang-Orang 

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah berbeda Dengan 

Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap bahwa 

Zakat Fitrah Hukumnya Sunnah, Tidak Wajib. ........................... 200 
Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa Perintah 
Mengeluarkan Sedekah Fitrah telah Ada Sebelum Perintah 


Mengeluarkan Zakat Mal (Harta) ...............ooooooo 202 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Zakat Fitrah Diwajibkan atas 
Laki-Laki atau Perempuan, ..................ooococoooo 203 


Dalil Yang Menunjukkan Sedekah atas Budak merupakan 
Kewajiban Tuannya bukan Dibebankan kepada Budak 
Tersebut sebagaimana Yang Difahami oleh Sebagian 


Kalangan, Anoman Dean aan Ba benak Gaes 204 
Dalil Kedua Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrahnya 
Budak menjadi Kewajiban Tuannya. ...................ooooo. 205 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Tuan Hanya Wajib 
Membayarkan Sedekah Fitrah untuk Budaknya Yang Muslim, 
tidak Untuk Budaknya Yang MusyTrik, ..............oooo.coo 206 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Wajib bagi 

Setiap Orang Yang Mampu Melaksanakanya berbeda Dengan 
Pendapat Orang Yang Mengatakan bahwa Sedekah Fitrah 

Tidak Wajib bagi Mereka Yang Tidak Wajib Menunaikan 

SOKat Fittah. beta amen san am yum nan 207 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ukuran Zakat Ramadhan 
Mengikuti Ukuran Yang Pernah Digunakan oleh Nabi SAW 

bukan Ukuran Yang Ada Pada Masa Setelahnya. Sebab Satu 

Sha' pada Masa Nabi SAW di Madinah adalah Satu Sha' 

yang Digunakan oleh Nabi SAW ...........oooco.oo.oo 208 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Hanya 
Diwajibkan bagi Mereka Yang Mampu dan Tidak Diwajibkan 

bagi Mereka Yang Tidak Mampu ..............oco.o.o.ooo 209 
Penjelasan tentang Kewajiban Zakat Fitrah atas Anak Kecil 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 

Menyangka bahwa Kewajiban Tersebut Gugur bagi Orang 


Yang Tidak Terkena Kewajiban Melaksanakan Shalat ............. 210 
Penjelasan tentang Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah dan 
Kadar Yang Harus Dikeluarkan .....................ooooooo 211 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah untuk Bersedekah 
Sebanyak Setengah Sha' Biji Gandum Dibicarakan Orang 

setelah Nabi SAW Wafat ...............ooooo.oooooo 212 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Diperintahkan untuk 
Mengeluarkan Setengah Sha ' Biji Gandum jika Nilainya Sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xvi 


392. Bab: 
393. Bab: 
394. Bab: 


395. Bab: 


396. Bab: 


397. Bab: 


398. Bab: 


399. Bab: 


400. Bab: 


401. Bab: 


dengan Satu Sha' Kurma atau Satu Sha' Gandum. ................. 213 
Penjelaskan tentang Timbulnya Ukuran Seten gah Sha' Biji 


Gandum dan Orang Yang Pertama Kali Memeloporinya .......... 213 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah dalam Bentuk 

Kurma atau GANdUM ende en en enn aneh n an anaaaanaana, 214 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Anggur Kering dan Keju 

untuk Sedekah Fitrah ono. roronroreneonn oren noer n en nnn se n me n aa aanaaa 216 


Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah dalam 

Bentuk Gandum Yang Tidak Ada Sisiknya Jika Ibnu Uyainah 

dan Orang Yang di Bawahnya Menghafalnya dengan Baik 

atau Jika Riwayat dari Ibnu Abbas RA Shahih. ................ 318 
Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah dalam 

Bentuk Makanan. Dan Dalil Yang Menentang Pendapat 
Kalangan Yang Berpendapat Boleh Mengeluarkannya 


dalam Bentuk Uang ....ooooooooocoocooco.coooo.oo.oo”oo.oooo.oo”c.#—.o—#—# 220 
Penjelasan tentang Pujian Allah SWT kepada Orang Yang 
Menunaikan Sedekah Fitrah ........................................ 223 


Penjelasan tentang Perintah Menunaikan Zakat Fitrah 

sebelum Orang-Orang Keluar untuk Melaksanakan Shalat Ied 224 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan 

untuk Mengeluarkannya di Hari Ied, bukan Di Hari Yang Lain.225 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud oleh Nabi 
Dengan Kalimat Shalat dimana Beliau Memerintahkan untuk 
Mengeluarkan Zakat sebelum Shalat Tersebut adalah Shalat 

Jed, bukan Shalat Yang Lain .........................ooooooooooo.. 226 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Mengakhirkan Pembagian Sedekah Fitrah, Tidak Di Hari led, 

Jika Sedekah Tersebut telah Diserahkan Kepadanya ............... 226 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH TATHAWWU 
(SEDEKAH SUNNAH) 239 


402. Bab: 


403. Bab: 
404. Bab: 
405. Bab: 


406. Bab: 


Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dan Penjelasan 
bahwa Allah SWT Menerimanya dan Akan Menjaganya 
untuk Orang Yang Mengeluarkannya serta Penjelasan 
bahwa Allah SWT tidak Akan Menerima Sedekah kecuali 


Dari Harta Yang Baik ........o.eoooooooo.ocooooooooo”o—oocooocoooo..— 230 
Penjelasan tentang Perintah untuk Menjaga Diri dari Api 
an An NN Ea 233 


Penjelasan bahwa Di Hari Kiamat Sedekah Akan Menaungi 
Pemiliknya hingga Tuntasnya Pengadilan Seluruh Manusia .... 235 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dibandingkan Amal 
Shalih Yang Lain, “..o.en rin r000n00nn0nennenenne ena aman 237 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Memberikan Budak 

Kepada Orang Lain Lebih Utama dibandingkan Dengan 


xvii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Memerdekakannya ..............i....oooooooooo 238 


Bab yang Menjelaskan bahwa Tangan Yang Di Atas Lebih Utama 


407. Bab: 


408. Bab: 


409. Bab: 


410. Bab: 


411. Bab: 


412. Bab: 


413. Bab: 


414. Bab: 


415. Bab: 


416. Bab: 


417. Bab: 


418. Bab: 


419. Bab: 


420. Bab: 


421. Bab: 


Dibandingkan dengan Tangan Yang Di Bawah ......................... 239 
Penjelasan tentang Berkembangnya Harta dengan Sebab 


SE Rekah na aa AN NAN AAN 241 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi : 
Tidak Menyebabkannya Menjadi Miskin lebih Dari Sekedar 


Memberikan Nafkah.................o.oooooooooo.o.oo 243 
Penjelasan tentang Larangan Bersedekah dengan 

Menghabiskan Seluruh Harta ................oooooooooooomo 244 
Penjelaskan tentang Sedekah Orang Yang Tidak Mampu dan 
Menyisakannya untuk Kebutuhannya...................ooo 247 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Mengutamakan 
Sedekah Orang Yang Tidak Kaya, jika Saat Bersedekah 
Orang Tersebut masih Memiliki Harta untuk Nafkah 


KAPAN Sea ba 248 
Penjelaskan tentang Larangan Meminta Sedekah bagi Orang 
Yang Memiliki Kecukupan..................oooocooooooooo 249 
Penjelasan tentang Sebutan //haf (Hina) bagi Orang Meminta, 
padahal Ia Memiliki Kecukupan ............o..ooooooooo 250 
Penjelasan Tentang Orang Yang Muhlif sama Dengan Orang 
Yang Menelan Pasir ...............oooooooccoooooooooo 251 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Bersedekah 
kepada Orang Yang Memberinya Makan dengan Sifat 


Ne An MN NA MN AP PA AA PAGE PAPAN 252 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Budak Yang 
Tuannya Berakhlak Buruk, ..............oooooooooooooooo 252 


Penjelasan tentang Orang Yang Mengeluarkan Hartanya 

dengan Niat Sedekah dan Ia Memasukannya ke Tempat 

Sedekah tanpa Mengatakan bahwa Pemberian Tersebut 

adalah Sedekah Ki din ema Ahn 253 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW dengan 
Pernyataannya, “Yang Paling Baik adalah Sedekah Orang 
Yang Tidak Kaya namun Berusaha untuk Bersedekah,” 
adalah Jika Ia Memiliki Sisa untuk Nafkah Keluarganya, 

bukan Dengan Bersedekah namun Menelantarkan Nafkah 
Keluarga hingga Mereka Berada dalam Kondisi Lapar ............ 253 
Penjelasan tentang Larangan Mencela Orang Yang 

Bersedekah dalam Jumlah Kecil dan Larangan Menuduh 

Riya Orang Yang Sedekah dalam Jumlah Banyak. .................. 253 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi Sehat 

dan Khawatir Terkena Kefakiran dan Berharap Umur 

Panjang dibandingkan Sedekah dalam Kondisi Sakit ................. 256 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dengan Sesuatu 


ShahihIbnuKhuzaimah || xix 


422. Bab: 


423. Bab: 


424. Bab: 


425. Bab: 


426. Bab: 


427. Bab: 


428. Bab: 
429. Bab: 


430. Bab: 


431. Bab: 


432. Bab: 


Yang Paling Diinginkan, sebab Allah SWT Menyatakan bahwa 
Seseorang Tidak Akan Dapat Meraih Derajat A4! Birru kecuali 
Jika Ia Menginfakkan Sesuatu Yang Paling Dicintainya............ 258 
Penjelasan tentang Kecintaan Allah SWT kepada Orang 

Yang Bersedekah dengan Cara Sembunyi-Sembunyi dan 

Allah SWT Menjadikan Sedekah Yang Demikian lebih utama 
Dibandingkan dengan Sedekah Yang Dilakukan secara 

Terang TETANGAN..crrn serena Aa ba aan 259 
Penjelaskan tentang Perumpamaan Yang Diberikan 

Nabi SAW tentang Orang Yang Ingin Bersedekah dimana 

Syetan Datang Mencegahnya dan Membayang-bayanginya 


dengan Kefakitan ...o.o.o.oooooo.oooooo.ooooomoooooooooo 261 
Penjelasan tentang Perintah untuk Mendekatkan Diri kepada 
Allah SWT dengan Cara Bersedekah kepada Kerabat............. 262 


Penjelaskan bahwa Boleh Mensedekahkan Benda Tidak 

Bergerak tanpa Disebutkan Batasnya, Mengingat Keberadaan 
Pemiliknya Yang Masyhur dan Batasnya Yang Biasanya Jelas. 263 
Anjuran kepada Kaum Wanita agar Mensedekahkan 

Hartanya kepada Suami dan Anaknya dengan Sedekah 
Tathawwu'. Mereka Lebih Utama untuk Didahulukan 
Dibandingkan dengan Saudara Jauh, sebab Mereka Lebih 

Berhak Diberikan Sedekah dibandingkan Dengan Saudara 

Na aa RR NN PAN MAN 264 
Penjelasan tentang Berlipat Gandanya Pahala Sedekah 

kepada Suami dan Anak-Anaknya Dibandingkan dengan 

Sedekah kepada Orang Lain ..........e...ooooocooooooooooooo 268 
Penjelasan tentang Sedekah Seseorang kepada Anaknya. 

Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Diberikan 
Orang Tersebut jika Kembali Kepadanya Berdasarkan 

Warisan, Hal Yang Demikian Hukumnya Boleh....................... 270 
Penjelasan tentang Perintah Mensedekahkan Buah sebelum 

Buah Tersebut Dipotong, kemudian Sedekah Tersebut 

Diletakkan di Masjid ...............ooooooocooooooooooooo 271 
Penjelasan tentang Makruhnya Bersedekah dengan Buah 

Yang Buruk, meski Sedekah Tersebut Bersifat Sunnah. 

sebab Sedekah dengan Barang Yang Paling Bagus dan Yang 
Bagus Lebih Utama Dibandingkan dengan Sedekah Buah 

KANE Jelek drone naa Dab npone ana 212 
Penjelasan Tentang Memberi kepada Orang Yang Meminta, 
meskipun Ia Datang dengan Penampilan Layaknya Orang 

Kaya, dengan Berkendaraan dan Baju Yang Layak................. 273 
Penjelasan tentang Jumlah Buah Yang Dianjurkan Diberikan 
kepada Orang-Orang Miskin dan Diletakkan Di Masjid adalah 
Satu Tandan, Jika Buah Yang Dimiliki oleh Seseorang 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


433. Bab: 


434. Bab: 


435. Bab: 


436. Bab: 


437. Bab: 
438. Bab: 
439. Bab: 
440. Bab: 


441. Bab: 


Mencapai Jumlah Tertentu ..............o.oooooooo.oooooooo 273 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah Nabi SAW untuk 
Meletakkan Satu Tandan Di Masjid ...........ocooooo 274 
Penjelasan tentang Perintah Memberi kepada Orang Yang 
Meminta, meski Dengan Pemberian Yang Sedikit dan Kecil 


' Nilainya serta Penjelasan Makruhnya Membiarkan 


si Peminta Pulang dengan Tangan Hampa' jika Seseorang 
Memiliki Sesuatu untuk Diberikan ....................ooooooo 216 
Penjelasan tentang Ancaman bagi Mereka Yang Meminta 
Kembali Sedekahnya dan Orang Yang Demikian 

Diumpamakan dengan Anjing Yang Muntah, kemudian 

Muntah Tersebut Ditelan Kembali...........................oo.. 277 
Penjelaskan tentang Anjuran Mempublikasikan Sedekah 

dengan Niat agar Menjadi Contoh bagi Yang Lain. Dan 

Orang Yang Mempublikasikan Sedekahnya dengan Niat Yang 
Demikian Mendapatkan Ganjaran sebanyak Orang Yang 

Tergerak Bersedekah karena Publikasinya ............................... 279 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menampakkan 

Dede KAN aa km me enak sen Kekal DAN BB 280 
Penjelasan tentang Kemakruhan Menahan Sedekah................. 282 
Penjelasan tentang Pintu Khusus di Surga Yang Disediakan 
Khusus bagi Orang-Orang Yang Bersedekah dan Mereka 

Masuk melalui Pintu Tersebut ..............o..oocoocooooo. 284 
Penjelasan tentang Larangan Meminta Sedekah jika 

Tidak Sangat Membutuhkan .............o.oooooooooooooooooo 285 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Sedekah dengan 
Na Pa ba ea aa 286 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH DAN WAKAF se... 291 


442. Bab: 


443. Bab: 


444. Bab: 


445. Bab: 


Bab 


446. Bab: 
447. Bab: 


Penjelasan tentang Yang Pertama Kali Melakukan Sedekah 
Wakaf dalam Islam dan Mensyaratkan bahwa Sedekah 

Tersebut Tidak Boleh Diperjual-Belikan, ................................... 201 
Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan untuk Pihak yang 
Jumlahnya Tak Terhitung Karena Banyak. Dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Jika Diwakafkan untuk Pihak Yang........ 293 
Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan Harta untuk 
Kelompok Yang Bersifat Umum dan Tidak Disebutkan, Fii 
PN oi RN EA NN NAN PA PA ANA MEA TEA 295 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW agar 
Umar Mensedekahkannya untuk Orang-Orang Fakir dan 

Kera bak ten bana aman ada nata 296 
Menjelaskan tentang Kebolehan Mewakafkan Sumur Air ....... 297 
Penjelasan tentang Wasiat Wakaf Kebun dan Tanah................. 298 
Penjelasan tentang Keutamaan Membangun Sebuah Tempat 


Shahih Ibnu Khuzaimah ||” xxi 


448. Bab: 
449. Bab: 


450. Bab: 


451. Bab: 


452. Bab: 


453. Bab: 


454. Bab: 


455. Bab: 


untuk Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Menempuh 

Perjalanan), Membuat Sumur untuk MiMUMm. .....ooooooo.ooo.. 300 
Penjelasan tentang Mewakafkan Sumur untuk Orang Mampu, 
Orang Miskin dan Ibnu Sabil ..............oooooooooooooooo.mo 302 
Penjelasan tentang Kebolehan Orang Yang Mewakafkan 

Sumur Meminum Air dari Sumur Tersebut ................................ 303 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pahala Sedekah Wakaf akan 
Tetap Mengalir kepada Orang Yang Mewakafkan Hartanya, 
meski Ia Telah Meninggal Dunia selama Manfaat Harta 

Yang Diwakafkan Masih Dapat Dirasakan................................ 305 
Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah Air jika Riwayatnya 


Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit dari Harta Mayyit 
dimana Si Mayyit Semasa Hidupnya tidak Pernah Memberikan 
Wasiat Yang Demikian serta Penjelasan tentang Terhapusnya 
Dosa Si Mayit dengan Sebab Sedekah Tersebut....................... 307 
Penjelasan tentang Ditulisnya Pahala untuk Mayyit Yang 

Tidak Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah atas Sedekah 

Yang Dikeluarkan dari Harta Peninggalannya........................... 308 
Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit jika Ia Meninggal 
Dunia (Tanpa Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah dan 

Manfa'at) di Hari Kiamat, si Mayyit Mendapatkan Manfaat 

dari Sedekah Tersebut .....................ooooooooooooooo 309 
Penjelasan tentang Kepastian Masuk Surga bagi Orang Yang 
Memberi Minum Orang Yang Tidak Menemukan Air kecuali 
Setelah Mencarinya Berhari-Hari. Dalil Yang ........................... 312 


KITAB MANASIK HAJI “.eoocoooooooorooooooooooooooooooo 314 


456. Bab: 


457. Bab: 


458. Bab: 


459. Bab: 


460. Bab: 


461. Bab: 


Penjelasan tentang Kewajiban Haji bagi Mereka Yang 

Memiliki Kemampuan Melaksanakannya. .................oo........ 314 
Penjelasan bahwa Kalimat Al Islam Yang Menggunakan 

Bentuk Ma'rifat dengan Alif dan Lam Terkadang Digunakan 
untuk Menunjukkan sebagian Ajaran Islam. ............................. 316 
Penjelasan tentang Perintah untuk Segera Melaksanakan 

Haji karena Khawatir Hilangnya Kesempatan dengan 
Diangkatnya Ka'bah. ............o.ooooooooo.ooooomoowe 317 
Dalil bahwa Ka'bah Diangkat setelah Keluarnya Ya'juj dan 
Ma'juj, bukan Sebelum Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ............... 318 
Penjelasan tentang Kewajiban Haji dan Penjelasan bahwa 
Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji berlaku Sekali 

Seumur Hidup: hn enek man an Ana anak 319 
Penjelasan bahwa Seorang Imam Boleh Memberikan Unta 


xxdi || Shahih Ibnu Khuzaimah 


462. Bab: 


463. Bab: 


464. Bab: 


465. Bab: 


466. Bab: 


467. Bab: 


468. Bab: 


469. Bab: 


470. Bab: 


471. Bab: 


Zakat kepada Orang Yang Ingin Menggunakannya untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji ...............ooo 321 
Penjelasan bahwa Unta Yang Diwakafkan untuk Fii 

Sabilillah boleh Digunakan Melakukan Perjalanan 

Melaksanakan Ibadah Haji .................ooo 321 
Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Haji dan 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Melaksanakan Haji 

Berstatus sebagai Tamu Allah SWT. ............oooo.ooo 322 
Perintah untuk Melakukan Haji dan Umrah Secara Berurutan 

dan Penjelasan Tentang Satu Pekerjaan terkadang 

Disandarkan kepada Pekerjaan Yang Lain, tidak Berarti Satu 
Pekerjaan Dilakukan Satu Kali sebagaimana Yang Diklaim 

oleh Mereka Yang Tidak Memiliki Pengetahuan ....................... 323 
Penjelasan tentang Keutamaan Haji Yang Tidak Diiringi 

dengan Perilaku Tercela, Perbuatan Fasik dan Penjelasan 

tentang Fadhilahnya Yang Dapat Menggugurkan Dosa dan 


KESBlAhAn henna banana engata 324 
Penjelasan tentang Haji Yang Menghancurkan Dosa dan 
Kesalahan Yang Pernah Dilakukan. ................ooo 325 


Penjelasan tentang Anjuran untuk Mendoakan Orang Yang 

Akan Melaksanakan Ibadah Haji, sebab Rasulullah SAW 

Juga Memohonkan Ampun untuk Mereka Yang 

Melaksanakan Ibadah Haji dan Mendoakan Orang Yang 

Meminta Didoakan oleh Mereka Yang Melaksanakan 

Ibadah Haji menahan ubin nata 326 
Penjelasan tentang Keutamaan Memulai Perjalanan untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji pada Hari Kamis, Tabarruk 

dengan Apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebab 
Rasulullah SAW seringkali Memulai Perjalannya pada 

Han KAMIS seo on hui ea nga 327 
Penjelasan tentang Keutamaan Mempersiapkan Bekal untuk 
Perjalanan Haji, Mengikuti apa Yang Pernah Dilakukan oleh 

Nabi SAW, Berbeda dengan Sikap dan Perilaku sebagian 

Ahli Sufi pada Masa Kita ...................oo 328 
Penjelasan tentang Larangan bagi Wanita Menempuh 

Perjalanan Bersama selain Mahram dan Suaminya, dengan 
Menyebutkan Riwayat tentang Batasan Waktu Yang Tidak 
Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Waktu Tersebut Si 

Wanita Dibolehkan Melakukan Perjalanan tanpa 

Mahraiti AAU SUAMI been on ea hasan nan banaa aman ana 329 
Larangan bagi Wanita Melakukan Perjalanan Dua Hari 

bersama Selain Mahram dan Dalil! Sahnya Takwil Yang 
Mengatakan bahwa Nabi SAW Menyebutkan Kalimat “Tiga 
Hari” bukan Berarti jika Kurang dari Batasan Tersebut Si 


Shahih Ibnu Khuzaimah || sadii 


742. Bab: 


473. Bab: 


474. Bab: 


475. Bab: 


476. Bab: 


477. Bab: 


478. Bab: 


479. Bab: 


480. Bab: 


481. Bab: 


482. Bab: 


483. Bab: 


484. Bab: 


Wanita Boleh Melakukan Perjalanan dengan Kondisi Yang 
Demikian (Tanpa Mahram), disebutkannya Kalimat Dua Hari 

oleh Nabi SAW tidak Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari 

Dua Hari Perjalanan Yang Demikian Menjadi Boleh ................ 331 
Penjelaskan tentang Larangan bagi Wanita Melakukan 

Perjalanan Satu Hari Satu Malam kecuali Jika Ia Berasama 
aa Ba an NAN AN AAA 332 
Dalil bahwa Ketika Nabi SAW Tidak Membolehkan Wanita 
Melakukan Perjalanan Selama Satu Hari Satu Malam kecuali 
Dengan MahraMnya, ...o.oooooooo.oooo.oooo.o.W0mo anna 334 
Larangan bagi Seorang Wanita Melakukan Perjalanan 

Satu Barid (12 Mil) kecuali Jika Ia Bersama Mahramnya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW Melarang 
Wanita Melakukan Perjalanan Sehari Semalam tanpa Mahram,335 
Penjelasan bahwa Larangan Nabi SAW terhadap Kaum 

Wanita Melakukan Perjalanan Menunjukkan Makna Haram, 
bukan Sekedar Anjuran untuk Tidak Melakukan ....................... 336 
Penjelasan tentang Kebolehan Wanita Melakukan Perjalanan 
Bersama Budak Suaminya atau Bersama Budak yang Telah 
Dimerdekakan oleh Suaminya jika Keduanya Termasuk 

Sosok Yang Dapat Dipercaya, meskipun Budak dan Tuannya 
bukan Mahram Si Wanita, Jika Hukum Seluruh Wanita 
Dipersamakan dengan Istri-Istri Nabi SAW.............................. 337 
Penjelasan tentang Keluarnya Seorang Wanita tanpa Mahram 
untuk Melaksanakan Ibadah Haji, kemudian Sang Pemimpin 
Memerintahkan Suaminya untuk Menyertai Perjalanan 

Wanita yang Menjadi IStrinya ............o.oooooooooooooo 338 
Penjelasan tentang Ucapan Selamat Berpisah Yang Dilakukan 
oleh Seorang Muslim kepada Saudaranya Yang Akan 


Melakukan Perjalanan .....................ooooooo.ooooooco—o—o— 340 
Penjelasan tentang Doa Seorang Muslim untuk Saudaranya 

Yang Akan Melakukan Perjalanan .........................o.o.oo..... 341 
Penjelasan tentang Doa ketika Keluar hendak Melakukan 

nj NAMA La an aa abal NN PN AN 342 


Penjelasan tentang Kebolehan bagi Mereka Yang Berniat 
Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 

Jika Ia Mampu Melakukannya dan Dalam Teman 

Seperjalanan Tersebut Tidak Ada Keluarganya ...................... 343 
Anjuran untuk Mengikat Bagian Tengah dengan Kain dan 
Mempercepat Langkah jika Seseorang Melaksanakannya 


dengan Cara Berjalan Kaki ..........oo.ooooooooooooooooo 344 
Anjuran untuk Mempercepat Langkah dalam Perjalanan bagi 
Pejalan Kaki agar Hilang Rasa Penatnya ................................ 345 


Anjuran untuk Menyertakan Empat Perkara dalam Perjalanan 346 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


485. Bab: 
486. Bab: 


487. Bab: 


488. Bab: 


489. Bab: 


490. Bab: 


491. Bab: 


492. Bab: 


493. Bab: 


494. Bab: 


495. Bab: 
496. Bab: 
497. Bab: 


498. Bab: 


499. Bab: 


Penjelasan tentang Teman Yang Baik dalam Perjalanan, sebab 
Sahabat Yang Baik adalah Yang Terbaik Sikapnya terhadap 
Sahabatnya nba mn mtma man aa 347 
Anjuran untuk Memilih Pemimpin diantara Teman 

Seperjalanan dan Yang Diutamakan diantara Mereka adalah 


Yang Paling Banyak Hafal Al Our An ..........ooooo.o.o 348 
Penjelasan tentang Takbir dan Tasbih serta Doa ketika Naik 
Kendaraan saat Hendak Memulai Perjalanan ........................... 349 


Penjelasan tentang Perintah untuk Menyebut Nama Allah 
ketika Naik Kendaran dan Dibolehkan Meletakkan Sesuatu 


di Atas Unta dengan Beban Berat Yang Wajar ......................... 351 
Larangan Duduk di Atas Unta Tersebut ketika Diam 
(ISPA La nanlanban ak abi aa Bu 352 


Anjuran Bersikap Baik kepada Hewan Kendaraan dan Makruh 
Menelantarkannya, Dipergunakan tanpa Memperhatikan 
Kebutuhan Makan dan MinuMNYya ............ooo.oooo 353 
Penjelasan tentang Kebolehan Menaruh Beban di Atas . 
Hewan Yang Dikendarai sesuai Dengan Kebutuhan, jika 
Menyebut Nama Allah SWT ketika Naik dengan Menyebut 
Riwayat Yang Ringkas..................o.coococoooooWo 354 
Dalil Yang Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 

Membolehkan Menaruh Beban di Atas Unta Yang Dikendarai 

dan Jangan Bersikap Tidak Peduli dengan Kebutuhannya, ....... 355 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Membolehkan 
Menaiki Kendaraan. Jika Melewati Daerah Yang Subur, 
hendaknya Beristirahat dan Membiarkan Hewan 

Kendaraanya Merumput.................oooo.oooooomoo 357 
Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan ketika 

Melewati Daerah Yang Subur dan Tandus. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Berjalan 

Cepat ketika Melewati Daerah Yang Tandus agar Hewan 

Yang dijadikan Kendaraan dapat Menyelesaikan 


Perjalanannya sebelum Ia Mengalami Kelelahan....................... 359 
Larangan Memukul Bagian Kepala Hewan dan Dalil bahwa 

Memukul selain Bagian Kepala Dibolehkan............................... 360 
Larangan Menaiki Hewan yang Memakan Kotoran .................. 361 


Larangan Ikut Rombongan yang Didalamnya ada Anjing atau 
Lonceng. Sebab Malaikat Tidak Akan Menyertai Rombogan 

yang Kondisinya Demikian .................ooooooooWomo 362 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Malaikat Tidak Akan 

Menyertai Rombongan Yang Didalamnya Ada Lonceng. 

Sebab Lonceng adalah Seruling Syetan. (257/A) .....ooooocoo 363 
Anjuran Melakukan Perjalanan di Waktu Malam, sebab Allah 
SWT Memendekkan Jarak di Waktu Malam. Dengan 


Shahih Ibnu Khuzaimah ||” xxv 


500. Bab: 
501. Bab: 


502. Bab: 
$03. Bab: 


504. Bab: 


505. Bab: 
506. Bab: 
507. Bab: 
508. Bab: 
509. Bab: 


510. Bab: 
511. Bab: 


512. Bab: 
513. Bab: 
514. Bab: 
515. Bab: 


516. Bab: 


517. Bab: 


518. Bab: 


519. Bab: 
520. Bab: 


521. Bab: 


Demikian, Perjalanan di Waktu Malam Menjadikan Jarak 


Tempuh lebih Dekat ..............ooooo.rooooooooooooooooooocm 363 
Larangan Berhenti di Jalan Yang diapit Dua Bukit ..................... 364 
Penjelaskan tentang Cara Melakukan Tidur di Tempat 
PeriSIiTARAKAN Si enam BA knka NA 365 
Penjelasan tentang Makruhnya Memulai Perjalanan di Awal 
Na Pan NN AN NA IN AN ANA 366 
Penjelasan tentang Batasan Awal Malam dimana Makruh 
Hukumnya Berkeliaran dan Keluar Di Waktu Tersebut............. 366 


Penjelasan tentang Wasiat agar Para Musafir Bertakbir 
ketika Menapaki Jalan Menanjak dan Bertasbih ketika 


Melewati Jalan MENUTUN .....o..o.ooo.ocooooooo.ooooooooWoooo 367 
Anjuran untuk Merendahkan Suara dalam Bertakbir ketika 
Melewati Jalan yang Menanjak ................co.oocoooooooo. 369 
Keutamaan Melakukan Shalat saat Manusia Beristirahat di 
Malam BANI Ae nama angan nama 369 
Penjelasan tentang Doa ketika (257/B) Melihat 

Perkampungan dan Hendak Memasukinya............................... 370 
Penjelasan tentang Doa Memohon Perlindungan ketika 

Memasuki Perkampungan ............oooooooooooooooooooooooooo. 372 
Penjelasan tentang Cara Meninggalkan Rumah ......................... 373 
Larangan Melakukan Perjalanan Sendiri di Malam Hari.......... 374 


Larangan Melakukan Perjalan Berdua dan Dalil bahwa 
Mereka Yang Melakuan Perjalanan dengan Jumlah 


Rombongan Kurang dari Tiga telah Melanggar Larangan. ...... 375 
Penjelasan tentang Doa Musafir ketika Masuk Waktu Shubuh . 376 
Penjelasan tentang Doa Musafir di Waktu Malam ..................... 377 
Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu di Leher Unta 

dan Memberikan Tanda saat Menggiring Unta ......................... 378 
Penjelasan tentang Memberi Tanda pada Unta Di Punuk 

Bagian Kanan hingga Ada Darah Yang Mengalir, ................... 380 


Penjelasan tentang Hadyu (Hewan yang Akan Disembelih 
dalam Ritual Haji) Yang Sakit atau Cedera sebelum Tiba 


NA ia aneka aan an 381 
Larangan bagi Pemilik dan Rombongannya Memakan Hewan 
yang Disembelih karena Sakit .............ooooooooooooooooo 382 


Kewajiban Mengganti Hewan yang Bakal Di Sembelih, jika 
Hukum Menyembelihnya Bersifat Wajib dan Hewan Tersebut 
Pang sen aan ana abad Se 384 
Penjelasan tentang Menggunakan Wewangian ketika Ihram, ... 385 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 
Wewangian ketika Hendak Berihram dengan Menggunakan 
Minyak Mak an na aa ana 387 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 


xxvi || ShahihTbnu Khuzaimah 


522. Bab: 


523. Bab: 


524. Bab: 


525. Bab: 


526. Bab: 


527. Bab: 


528. Bab: 


529. Bab: 
530. Bab: 
531. Bab: 
532. Bab: 
533. Bab: 
534. Bab: 


535. Bab: 


Wewangian ketika Hendak Berihram dengan Wewangian 

Yang Aromanya Masih Terasa ketika Seseorang Sudah 

Berada dalam Kondisi Ihram ..............oocooooo 389 
Anjuran untuk Mandi setelah Mengenakan Wewangian ketika 
Hendak Berihram dan Anjuran untuk Berhubungan dengan 

Istri ketika Akan Melakukan Ihram untuk Melemahkan 
Syahwat saat Berada dalam Kondisi Ihram, jika Memang 

Nafsu Birahi Seseorang Tinggi ..............oooooooo 390 
Penjelasan tentang Tempat Migat Ihram Haji dan Umrah bagi 
Penduduk Yang Tempat Tinggalnya Berada Di Luar Tempat 

Aa SPAN Pan SEP PN Na Pn NN NA 392 
Penjelasan tentang Tempat Ihramnya Penduduk Yang Tempat 
Tinggalnya Lebih Dekat Ke Tanah Haram dibandingkan Ke 
Batas-Batas Yang telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW 

bagi Mereka Yang Rumahnya Di Luar Tempat Migat tersebut. 393 
Penjelasan bahwa Tempat Migat Tersebut Berlaku bagi 

Penduduk Yang Disebutkan oleh Nabi SAW dan Bagi 

Mereka Yang Melewati Tempat Migat Tersebut. Jika 

Seorang Penduduk Madinah Menuju Kota Mekkah dari Arah 
Syam dan Melewati Juhfah, maka Tempat Migatnya adalah 


TUtah en naa en biak pesan 394 
Penjelasan tentang Migat Penduduk Irak, jika Khabar Ini 
Bersifat MUSOAd.oi nenen em Aas mtma 395 


Penjelasan tentang Kemakruhan Memulai Ihram sebelum 

Batas Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW bagi Mereka 

Yang Tempat Tinggalnya Di Luar Batas Tempat Migat 

On ana na SAN ai AAN Pa AA PA PAI 397 
Perintah kepada Wanita Yang Sedang Nifas untuk Mencuci 

dan Beristighfar ketika Hendak Melakukan Ihram, meskipun 
Mandi Yang Dilakukannya tidak Menyucikan Si Wanita dari 
Pi NN an EN PA PAN PANAI 398 
Anjuran Mandi untuk Berihram .................ooooococooo 399 
Larangan Melakukan Ihram Haji di Selain Bulan-Bulan Haji. 
Sebab Allah SWT telah Menjadikan Bulan-Bulan Tertentu 


sebagai Waktu untuk Melaksanakan Ibadah Haji..................... 400 
Penjelasan tentang Baju Yang Terlarang Dikenakan ketika 
Seseorang Berada dalam Kondisi Ihram ................oooWo 401 
Larangan Mengenakan Baju saat Berada dalam Kondisi 

TITANN Lena ann en ne naa Ban Ban alan Ie an Ba 402 
Larangan Mengenakan Nigab (Cadar) atau Sarung Tangan 

bagi Wanita Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram .......... 402 
Penjelasan tentang Pakaian Yang Dikenakan pada Saat Ihram: 
Kain, Selendang dan Sandal ...............o...oorocooooo 404 


Penjelasan tentang Disyaratkan bagi Mereka Yang Terkena 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxvii 


536. Bab: 
537. Bab: 
538. Bab: 


539. Bab: 


540. Bab: 


541. Bab: 


542. Bab: 


543. Bab: 
544. Bab: 


545. Bab: 
546. Bab: 
547. Bab: 


548. Bab: 
549. Bab: 


550. Bab: 


551. Bab: 
552. Bab: 


553. Bab: 


554. Bab: 


Uzur saat Berada dalam Kondisi Ihram dan Tempat pada Saat 
Disyaratkannya adalah Tempat Dimana Ia Tertahan, .............. 405 
Penjelasan bahwa Berihram untuk Haji atau Umrah Cukup 
dengan Niat dan Tidak Perlu Mengucapkan Lafazh Niat......... 406 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Haji dengan Cara 
Oiran (Menyatukan Haji Dan Umrah), Ifrad atau Tamattu' .. 408 
Anjuran Melakukan Tamattu ' atau Melakukan Umrah Diiringi 
Ba ANN ROA AAA PAN EA AA NA 409 
Penjelasan tentang Perintah kepada Mereka Yang Membawa 
Hadyu dan Melakukan Ihram untuk Umrah agar Mereka 
Melakukan Ihram untuk Haji bersama Umrah, agar Mereka 
Melaksanakan Haji dengan Cara Ditan. ...ooooooocooooo.. 410 
Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu Ke Leher 

Kambing ketika Melakukan Ihram jika Ia Telah 


Menyiapkannya, ............oooooooooooooooooooooooooooom 411 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram setelah Melaksanakan 
Shalat Wajib, jika Telah Tiba Waktunya.................ooo........ 412 


Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 

Didahului oleh Pelaksanaan Shalat Wajib atau Shalat Sunnah 

dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Yang Sedang 

Berada dalam Kondisi Tidak Suci dan Orang Yang Dalam 

Kondisi Junub jika Melakukan Ihram untuk Haji, .................... 414 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram di Masjid Dzul Hulaifah 416 
Penjelasan tentang Melakukan Ihram Di Masjid Dzul Hulaifah 


bagi Mereka Yang Sudah Berada di Atas Kendaraan, ............ 416 
Anjuran Mengarahkan Kendaraan Tunggangan ke Arah 
Kiblat jika Si Penunggang hendak Melakukan Ihram ............... 418 


Anjuran Menginap di Dzul Hulaifah dan Bertolak dari 
Tempat Tersebut sebagai Wujud Meneladani Nabi SAW.......... 419 
Anjuran Berhenti sebentar Di Tengah Lembah di Daerah 


Aa Sa an PAN AA NE PRA 419 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Lembah Tersebut .................. 420 
Anjuran Melakukan Ihram Haji, Umrah atau Melakukan 

Ihram Haji serta Umrah ........o.oooooooooocoooooooooooooo 421 


Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 
Menyebutkan untuk Haji atau Untuk Umrah ketika Memulai 


Penjelasan tentang Sifat Talbiyyah Nabi SAW......................... 425 
Penjelasan tentang Hukum Menambah Lafazh Talbiyyah 
sebagaimana Yang Dilakukan oleh Ibnu Umar lebih Dari 


Yang Diajarkan oleh Nabi SAW adalah Boleh .......................... 426 
Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Lafazh Talbiyyah, 

“Dzal Ma'arij,” dan Sejenisnya, ........o.oooooooooooo 427 
Anjuran Mengeraskan Suara dalam Talbiyyah ........................ 430 


xxvili | Shahih Ibnu Khuzaimah 


555. Bab: 
556. Bab: 
557. Bab: 


558. Bab: 


599. Bab: 


560. Bab: 


561. Bab: 


562. Bab: 


563. Bab: 


564. Bab: 


565. Bab: 


566. Bab: 


567. Bab: 


568. Bab: 


Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara saat Melantunkan 


Talbiyyah Merupakan Bagian dari Syiar Haji........................... 430 
Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara dalam Bertalbiyyah 
merupakan Amalan Yang Paling Utama. (262/B) ..................... 433 
Anjuran Meletakkan Dua Jari Telunjuk Di Telinga ketika 
Mengeraskan Suara saat Melantunkan Talbiyyah. ................. 434 


Penjelasan tentang Talbiyyahnya Pepohonan dan Bebatuan 

Yang Berada Di Samping Kanan dan Kirinya Orang yang 

Sedang Melantunkan TalbiyYah mo... 436 
Penjelasan tentang Larangan bagi Orang Yang dalam Kondisi 
Berihram Membantu Orang Yang Tidak Berihram Melakukan 
Perburuan, seperti Memberikan Petunjuk atau Mengambilkan 
AAN naa ena Ma aa an 437 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Yang sedang 

Dalam Kondisi Ihram Memberikan Petunjuk kepada Orang 

Yang Sedang Berburu, maka Ia Tidak Boleh Memakan 

Daging Hasil Buruan Tersebut .................ooocoooooooooo 439 
Penjelasan tentang Makruhnya Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram Menerima Hadiah Hewan Buruan dan Dalil 

bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram tidak Boleh 
Memiliki Hewan Buruan ................ooooooroooooo 440 
Penjelasan Riwayat dari Nabi SAW tentang Kebolehan 

Orang dalam Kondisi Ihram Memakan Daging Buruan 

dengan Lafazh Yang Bersifat Mujmal (Global). ....................... 442 
Penjelasan tentang Khabar Yang Diriwayatkan dari 

Nabi SAW bahwa Beliau Pernah Menolak Daging Hewan 
Buruan Yang Dihadiahkan Kepadanya saat Beliau Berada 

dalam Kondisi Ihram yang Redaksi Khabar Tersebut 

Bersifat Mujmal tidak MUSASSAT. wa... 443 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Bersifat Mufassar dan 
Menjelaskan Dua Riwayat Sebelumnya Yang Bersifat 

TANAMAN aa LN NAN aa 446 
Larangan bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram Memakan Telur Hewan Buruan, jika Telur Tersebut 
Diambil untuk Diberikan kepada Orang Yang Sedang Berada 


dalam Kondisi Ihram...............ooooooooooooWooom. 450 
Larangan Membunuh Kuda Liar ketika Sedang Berada 
dalam Kondisi Ihram. ..............ooooooooooooooo. 451 


Penjelasan tentang Hukuman bagi Mereka yang Sedang 

Berada dalam Kondisi Ihram jika Mereka Membunuh 

Kd Tea eta amunisi ama Sina 453 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Domba Yang Ditetapkan 

Sebagai Denda Tersebut adalah Domba Musinnin (Domba 

Yang Berumur Satu Tahun) bukan Yang Usianya Kurang dari 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xoxix 


Satu Tahun. Dan Dalil bahwa Yang Dimaksud Allah ................ 454 
569. Bab: Larangan Menikah dengan Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram, Meminang dan Menikahinya ............................ 455 


KUMPULAN BAB TENTANG BERBAGAI PERBUATAN 
YANG DILAKUKAN OLEH MEREKA YANG SEDANG 
BERADA DALAM KONDISI IHRAM DAN MENJADI 
PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN ULAMA 
MENGENAI BOLEH ATAU TIDAKNYA PEKERJAAN 
TERSEBUT SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SUNNAH 
NABI SAW ATAU SUNAH TERSEBUT 
MEMBOLEHKANNYA....erooeococosocerse0eteretene1enenennsen nenen enenenesemeneneanananan 456 
570.Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram Mencuci Bagian 
Kepalanya ban nana anna anal 456 
571. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Melakukan Bekam tanpa Memotong Rambut atau 
MUKA se in sean abah 458 
572.Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Meminyaki Rambutnya dengan Minyak Yang 
Tidak Wangi emban Main bsa tnbaan 458 
573. Bab: Penjelasan tentang Seorang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 
boleh Mengobati Matanya —Jika Terkena Penyakit Mata— 


dengan Daun Yang Getahnya Pahit ...................oooooooo. 461 
574. Bab: Boleh Bersiwak bagi Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
MAA ea na am ia Gn in hn 462 


575. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram boleh 

Mengempalkan Rambut Kepalanya agar Tidak Terkena Kutu 463 
576. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang dalam Kondisi Ihram boleh 

Membekam Bagian Kepalanya dengan Menyebutkan Riwayat 

Yang RIMpKAS wo. hni Mun nak bean aa Sah 464 
577. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melakukan 

Bekam Dikepalanya karena Ada Penyakit di Bagian Kepala .. 464 
578. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Kebolehan Melakukan Bekam di 

Bagian Kaki dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 

Pernah Melakukan Bekam lebih Dari Satu Kali, Beliau 

Pernah Melakukannya dibagian Kepala dan Pernah Juga 

Melakukanya di Bagian Kaki ..................coocooooo 465 
579. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasa Sakit Yang Dirasakan 

oleh Nabi SAW Hingga Beliau Melakukan Bekam Pada Saat 

dalam Kondisi Ihram Berada Di Punggung atau Di Pangkal 

Paha, bukan Di Bagian Kaki ................ooorocooooW 466 
580. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 

Menaiki Untanya jika Ia Membawa Unta dengan Menyebut 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


xxx | 


581. Bab: 


582. Bab: 


583. Bab: 


584. Bab: 


585. Bab: 


586. Bab: 


587. Bab: 


588. Bab: 


589. Bab: 


590. Bab: 


591. Bab: 


592. Bab: 


Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, tidak Mufassar ....468 
Riwayat yang Redaksinya Bersifat Mufassar dan 

Menjelaskan Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah Aku 
SUKA Min an en ea NN Bra Bi 469 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW 

Membolehkan Menaiki Unta Yang Digemukkan ketika 

Kondisinya Memang Memungkinkan, jika Memang Tidak 
Ditemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban Yang Berat, 


Menaikinya dengan Cara Yang Baik .............ooooooo.. 470 
Penjelasan tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh oleh 
Mereka Yang Sedang dalam Kondisi Ihram d............................ 471 


Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang Dalam Kondisi Ihram 
boleh Membunuh Ular, meski Hal Yang Demikian dilakukan 

Di Dalam Tanah Haram .....o.oooooooooooooooooooooooom 474 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 

Mufassir (Memberikan Penjelasan Secara Detail) terhadap 
Lafazh Hadits Yang Bersifat Mujmal (Lafazh Yang 

Mengandung Makna Umum) yang Telah Disebutkan 

disebagian Riwayat tentang Hewan-Hewan Yang Boleh 

Dibunuh oleh Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, .......... 474 
Penjelasan tentang Wewangian dan Pakaian Yang Boleh 
Dikenakan oleh Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram dan Yang Terlarang Dikenakan Meski dengan Alasan 

Tidak Tahu bahwa Hal Yang Demikian Tidak Boleh ................. 475 
Penjelasan tentang Hadits Yang Lafazhnya Mufassar dan 
Menjelaskan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 

seperti Telah Disebutkan Dalam Permasalahan Wewangian. ... 477 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Memerintahkan agar Orang 

Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Tersebut Membersihkan 
Wewangian Yang Telah Digunakannya sebelum Ihram karena 

Ja Menggunakan Wewangian Yang Ada Za' farannya, 

sementara Menggunakan Za'faran Tidak Dibolehkan,............. 479 
Larangan Nabi SAW Mengunakan Minyak Za'faran, baik 

Bagi Orang Yang Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram 

ataupun Tidak Ihram ...........oooooooooooo.oooo om 481 
Dalil Kedua Yang Menunjukkan Sahnya Pentakwilan Perintah 
Nabi SAW dalam Riwayat Ya” la untuk Membersihkan 

Wewangian Yang Digunakan oleh Orang Yang Sedang 

Berada dalam KonSsisi IhTAM. .........oooooooooooooooooo 482 
Penjelasan tentang Bantahan terhadap Pendapat sebagian 
Kalangan Yang Mengatakan bahwa Seorang Yang Melakukan 
Ihram sambil Mengenakan Jubah Harus Membakar Jubahnya 

dan Ia Tidak Boleh Melepas Jubahnya dari Arah Kepala. ....... 484 
Penjelasan tentang Kebolehan Mencukur Rambut bagi Orang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxi 


593. Bab: 


594. Bab: 


595. Bab: 


596. Bab: 


597. Bab: 


598. Bab: 


599. Bab: 


600. Bab: 


601. Bab: 


602. Bab: 


603. Bab: 


sad || 


Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, jika Terkena Penyakit, 
Terserang Kutu atau Terlatu Lebat..................ooooo. 484 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ka'ab Diperintah oleh 

Nabi SAW Mencukur Rambutnya dan Memerintahkannya 
Membayar Fidyah dengan Berpuasa, Bersedekah atau 

Dengan Menyembelih. .............oooooooo.ooooooooooo 485 
Dalil bahwa firman Allah SWT yang berbunyi, “....dan 

jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban 

sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu 
yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau berkorban...” (Os. Al 
Bagarah PO TO) mane na Naa 487 
Penjelasan bahwa Seorang Tuan boleh Memberikan Hukuman 
kepada Budaknya yang Tidak Menjaga Harta Tuannya, jika 


Perilakunya Yang Demikian layak Diberi Hukuman ................. 491 
Penjelasan tentang Kebolehan Melantukan Syair bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram.............................. 493 


Penjelasan tentang Kebolehan Mengenakan Celana Panjang 

bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram jika 

Tidak Menemukan Kain dan Boleh Mengenakan Sepatu jika 

Ia Tidak Menemukan Sandal, ................oooocoooooo 494 
Hadits Yang Menjelaskan Lafazh yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Yang Bersifat Mujmal Yang Telah 

Aku Sebutkan tentang Kebolehan Mengenakan Khuf bagi 

Yang Tidak Menemukan Sandal. ...........ooooooooooo 495 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya 
Membolehkan Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 

Ihram Mengenakan Sepatu Yang Tidak Menutupi Bagian 

Mata Kaki, bukan Berarti Beliau Membolehkan Mengenakan 
Sepatu Yang Tingginya Mencapai Lebih dari Mata Kaki meski 
Bagian Bawah Mata Kaki Terlihat sebagaimana Yang D 

isangka oleh Sebagian Orang. ...............ooooooooooooocooo 497 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Hanya 

Membolehkan Mengenakan Sepatu Yang Dipotong Hingga 
Tingginya Berada Di Bawah Mata Kaki Kepada Kaum Laki- 
Laki, 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berteduh bagi 

Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, meski Ia Sedang 

DIAN eren ed aan an ame ei 500 
Penjelasan tentang Dibolehkan Berteduh bagi Orang Yang 

Sedang Berada dalam Kondisi Ihram, meski Sedang Berada 

d1 Atas Kerdardah mean laman Bsd usa 501 
Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


604. Bab: 


606. Bab: 


607. Bab: 


608. Bab: 


609. Bab: 


610. Bab: 


611. Bab: 
612. Bab: 


613. Bab: 


614. Bab: 


615. Bab: 
616. Bab: 


617. Bab: 
618. Bab: 


619. Bab: 


boleh Mengganti Pakaiannya dan Penjelasan Tentang 

Kebolehan Mengenakan Pakaian Yang Diwarnai dengan 

Zat Pewarna Yang Berasal dari Tanah. ..................oooooo 502 
Penjelasan bahwa Kaum Laki-Laki Yang Sedang Berada 

dalam Kondisi Ihram boleh Menutup Wajahnya dengan 


' Menyebutkan Dalil yang Menurutku Bersifat Mujmal. ............ 503 
605. Bab: 


Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 

Mufassir (Menjelaskan) Lafazh Hadits Yang Menurut Ku 
Bersifat MAMak Lan essen Ea mana 503 
Anjuran Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari, sebagai 
Wujud Meneladani Apa Yang Pernah Dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. Lace n nenek kawanan nina 505 
Anjuran Memasuki Kota Makkah dari Arah Tsaniyyah 

Al Ulya, sebagai Wujud Meneladani apa Yang Pernah 

Dilakukan oleh Nabi SAW. ............oooWcoooco.o.oooooo 505 
Anjuran untuk Mandi ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, 
sebab Rasuluilah SAW Mandi ketika Hendak Memasuki 

Kota: Makkah. 0....coooomo.oimenketresewanendranh 506 
Penjelasan tentang Menghentikan Bacaan Taibiyyah dalam 
Perjalanan Haji ketika Memasuki Tanah Haram dan Tidak 
Membaca Talbiyyah hingga Selesai Melakukan Sai' antara 

Shafa dan MarWah. ..........ooooocooooooooooman 508 
Anjuran Memperbaharui Wudhu ketika Hendak Melakukan 
Thawaf di Ka'bah ketika Memasuki Bagian Depan 

Tanah Ham en na ama am ima 512 
Anjuran Memasuki Masjidil Haram dari Pintu Bani Syaibah. ... 513 
Perintah untuk Berhias ketika Hendak Melakukan Thawaf Di 
Ka'bah dengan Mengenakan Pakaian..............e...ooooooo.. 514 
Penjelasan tentang Kemakruhan Mengangkat Kedua Tangan 
ketika Melihat Ka'bah Berdasarkan Riwayat yang Lafazhnya 
Bersifat Mujmal dan Tidak MUJASSAT. .....oo.oW m2... 516 
Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Hadits yang Redaksinya Bersifat 

Mujmal yang telah Aku Sebutkan .....................ooocoooooo. 518 
Penjelasan tentang Doa Ketika Masuk ke Dalam Masjid........ 519 
Penjelasan tentang Melakukan Idhthiba (Memasukan 

Pakaian Ihramnya dari Bawah Ketiak Kanan dan 

Menyelubungi Yang Kiri) dengan Selendang ketika 

Melakukan Thawaf untuk Haji atau Umrah atau Keduanya.... 520 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sunnah Terkadang 


Diberlakukan oleh Nabi SAW karena Kondisi Tertentu ............ 520 
Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad ketika Hendak 
Memulai Thawaf. ...........o..ooooooooooooo.Wooooooooooooooo oom... 521 


Penjelasan tentang Mencium Hajar Aswad tanpa Menyakiti 


Shahih Ibnu Khuzaimah || owiii 


620. Bab: 


621. Bab: 


622. Bab: 


623. Bab: 


624. Bab: 


625. Bab: 
626. Bab: 
627. Bab: 
628. Bab: 


629. Bab: 


630. Bab: 


631. Bab: 


632. Bab: 
633. Bab: 


634. Bab: 


xxxiv | 


Orang KNIn sa EN 522 
Penjelasan tentang Menangis ketika Mencium Hajarul 

Aswad, Meletakkan Kedua Tangan ke Hajarul Aswad dan 
Menyapu Wajah dengan Kedua Tangan yang Telah 

Digunakan untuk Mengusapnya. ............o.....oooooooooo 523 
Penjelasan tentang Menempelkan Kening ke Hajar Aswad 

jika Orang Yang Thawaf Memiliki Kesempatan untuk 
Melakukannya tanpa Menyakiti Orang Lain. ........................... 525 
Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dengan Tangan 

dan Mencium Tangan Yang Digunakan untuk Menyentuhnya, 

jika Tidak Dapat Mencium dan Menempelkan Kening ke Batu 
Aa NN an NN AN NAN SEN RA 526 
Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir ketika Mengusap 
Hajarul Aswad dan Menghadap ke Arahnya saat Memulai 
aa aa ma am BN BN 527 
Penjelasan tentang Melakukan Ramal di Tiga Putaran 

Pertama serta Berjalan seperti Biasa di Empat Putaran 


SN Ge SP Ta AA EN AN EA TER AA ANA AAN PPU 528 
Penjelasan tentang Melakukan Ramal Di Ka'bah dari Hajar 
Aswad hingga Tiba Kembali di Hajarul ASWAd. .....oo...i...... 528 
Penjelasan tentang /!/at (Alasan) Rasulullah SAW Melakukan 
Ramal di Awal Thawaf. .........o.oooooo.ooooooooooooo 529 
Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca antara Rukun Yamani 

dan Hajar ASWad. ......o....oooooocoooooooooooooooooooooo 531 
Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir setiap Kali Tiba di 

MAAN AS anna na ANN NN 532 


Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dan Rukun 

Yamani di Setiap Putaran Thawaf yang Berjumlah Tujuh 

AA ea Aa Maa eka Un 533 
Penjelasan tentang Memberikan Isyarat ke Arah Hajarul 

Awsad ketika Selesai dan Hendak Memulai jika Tidak Dapat 
MAP eat es be Na AE 533 
Penjelasan tentang Mengusap Dua Rukun Yang Ada setelah 

Hajar Aswad: Rukun Aswad dan Rukun Yang Ada 

Setelahnya yaitu Dua Rukun Yamani. ..........o.oooooo. 534 
Penjelasan tentang Illat Mengapa Nabi SAW Tidak 

Menyentuh Dua Rukun Yang Berada setelah Hajar Aswad ..... 535 
Penjelasan tentang Meletakkan Pipi di Rukun Yamani ketika 

MEN GUMINYA Hn eat nbaan nba kan ME aan 536 
Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca diantara Dua Rukun 

agar Allah SWT Menganugerahkan si Pemohon Sikap 

Oana'ah atas Rizki dan Memohon agar Allah SWT 

Memberikan Keberkahan atas Apa Yang Telah Dia Berikan 

Serta Memohon. evesivenissscmenten una meta Ssi Nanada 536 


635. Bab: 
636. Bab: 


637. Bab: 


638. Bab: 
639. Bab: 


640. Bab: 


641. Bab: 


642. Bab: 


643. Bab: 


644. Bab: 
645. Bab: 


646. Bab: 
647. Bab: 
648. Bab: 
649. Bab: 
650. Bab: 


651. Bab: 
652. Bab: 


Penjelasan tentang Keutamaan Mengusap Dua Rukun dan 
Fadhilah Dihapuskannya Dosa dengan Sebab Mengusapnya. .. 538 
Penjelasan tentang Sifat Rukun dan Al Magam serta 

Penjelasan bahwa Keduanya Berasal dari Yagut Surga............ 539 
Penjelasan tentang Illat Berubahnya Batu Tersebut Menjadi 

Hitam dan Cara Penurunannya dari Surga serta Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Ia Menjadi Hitam karena Dosa Manusia 541 
Dalil yang Menunjukkan Hitamnya Hajar Aswad Dikarenakan 
Dosa Syirik Manusia, bukan Karena Dosa Kaum Muslimin. .... 542 
Penjelasan tentang Sifat Hajar Aswad di Hari Kiamat. Saat 
Dibangkitkan oleh Aliah SWT, ....................oocoooooooooo 543 
Dalil yang Menjelaskan bahwa Yang Dimaksud dengan Kata 
Rukun yang Disebut Nabi SAW dalam Haditsnya adalah 

Hajar Aswad 5 nm oke neaa anna Naaah 544 
Dalil Yang Menunjukan bahwa Hajar Aswad akan Menjadi 

Saksi bagi Orang Yang Pernah Mengusapnya dengan Niat 
Mengerjakannya sebagai Wujud Keta'atan kepada Allah SWT 
dan Dengan Niat Mendekatkan Diri kepada Allah SWT......... . 545 
Anjuran Mengingat Allah SWT saat Melakukan Thawaf. 

Sebab Thawaf Di Ka'bah Diperintahkan sebagai Wasilah 

untuk Mengingat Allah SWT, bukan Melakukan Thawaf 

sambil Berbicara dengan Orang Lain atau Sibuk dengan 

Urusan Yang Lain yang Tidak Memiliki Manfa'at.................... 546 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berbicara Hal- 

Hal Yang Baik Pada Saat Melaksanakan Thawaf dan 

Larangan Membicarakan Hal-Hal Yang Buruk........................ 547 
Penjelasan tentang Melakukan Thawaf di Belakang Hijir. ....... 548 
Dalil tentang Sahnya Mentakwil Pernyataan Ibnu Abbas RA 

dan Penjelasan bahwa Yang Dimaksud dengan Pernyataan, 

“Hijir Termasuk bagian Dari Ka'bah,” adalah Sebagian Hijir, 


bukan Seluruhnya. ......o...oo.ooooooooooooooooo. 549 
Penjelasan tentang Illat Yang Menyebabkan Nabi SAW 
Melakukan Thawaf di Bagian Belakang Hjjr. .......................... 552 
Penjelasan tentang Thawafnya Orang Yang Melaksanakan 

Haji Oiran ketika Memasuki Kota Makkah .............................. 553 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Thawaf dan 

Shalat Di Makkah setelah Fajar dan Ashar. ............................. 556 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Minum pada 

Saat Melaksanakan Thawaf, jika Riwayatnya Benar............... 559 
Larangan Menuntun Orang Yang Thawaf dengan Tali atau 
Dengan Benang seperti Menuntun Hewan.............................. 560 
Penjelasan tentang Keutamaan Thawaf Di Ka'bah, ............... . 561 
Penjelasan tentang Shalat Di Magam (Magam Ibrahim) 

setelah Selesai Melaksanakan Thawaf. ....................o.o.... 563 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxv 


653. Bab: 


654. Bab: 


655. Bab: 


656. Bab: 


657. Bab: 


' 658. Bab: 


659. Bab: 


660. Bab: 


661. Bab: 


662. Bab: 


663. Bab: 
664. Bab: 
665. Bab: 


666. Bab: 


Xxxvi | | 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 

Shalat di Belakang Magam Ibrahim. ................oooooooooo. 565 
Penjelasan tentang Kembali Mendatangi Hajar Aswad dan 
Mengusapnya setelah Selesai Melaksanakan Shalat Sunah 
Thawaf sebanyak Dua Raka'at. ....................oooco.ooooooo 566 
Penjelasan tentarig Keluar Menuju Bukit Shafa setelah Selesai 
Mengusap Hajar Aswad. Kemudian Menaiki Bukit Shafa dan 
Marwah Hingga Melihat Bagian Atas Ka'bah dari Atas 


Kedua Bukit Tersebut. ................oooooooooooooooooooooo 566 
Penjelasan tentang Mengangkat Tangan ketika Berdoa 
di Atas Bukit Shafa..................o.oooooocoocoocoooooooooooooom 568 


Penjelasan tentang Melakukan Perjalanan antara Bukit Shafa 

dan Marwah dengan Cara Berjalan seperti Biasa kecuali Pada 
Bagian Lembah (274/A) Yang Dilakukan dengan Cara Sa'i 

(Lari Lari Kecil senen bnnnbn ata inan aa Dinakakaahal 570 
Penjelasan tentang Riwayat yang Menerangkan tentang Cara 
Melakukan Sa'i (Berlari Kecil) Antara Bukit Shafa dan 

Marwah dengan Lafazh yang Bersifat Umum, ........................ 570 
Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Lafazh Riwayat yang Bersifat Mujmal yang 

Telah Aku Sebutkan bahwa Meski Lafazhnya Bersifat Umum, 


namun Maknanya adalah Khusus.......................oooooo. 571 
Penjelasan bahwa Melakukan Sa'i antara Bukit Shafa dan 
Marwah Hukumnya Wajib, bukan Sekedar Mubah................... 573 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT Memberitahukan 
kepada Para Sahabat Nabi bahwa Tidak Mengapa Melakukan 
Thawaf antara Shafa dan Marwah, karena Mereka Merasa 

Risih untuk Melakukannya. ....o.ooocoooooocoooo.om aa 575 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sayyidah “Aisyah RA Tidak 
Bermaksud dengan Perkataannya, “Suatu Sunnah Yang 
Diberlakukan oleh Rasulullah SAW,” Dalam Pengertian 

Sunnah dimana Orang Yang Melaksanakan Haji boleh Tidak 
Untuk Melakukan SA. ari rerdrnnnnnnn00nenenenene ornamen 580 
Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sa'i Yang Telah Aku 

Sebutkan Hukumnya Wajib, Baik Dilakukan Dengan Cara 

Berlari Kecil atau Berjalan Seperti Biasa.................................. 581 
Penjelasan bahwa Tidak Mengapa Seseorang Melakukan Sa'i 
sebelum Thawaf karena Tidak Tahu bahwa Thawaf 
Dilaksanakan sebelum Sa'i. ......o.ooooooooooooooooooooooooo 585 
Penjelasan tentang Berdoa di Atas Shafa dan Marwah agar 
Penyembah Berhala Mengalami Kegoncangan dalam Diri 
Na an ea BN AO PN OA EN SA 586 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Terkena Udzur boleh 

Melakukan Thawaf Mengelilingi Ka' bah dan Boleh Melakukan 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Menggunakan 

Mangan Deen na una BA kana! 587 
667. Bab: Penjelasan tentang Sebagian Illat (Alasan) Nabi SAW 

Melakukan Sa'i dengan Cara Tertentu antara Shafa dan 

Na an anna Ga Ba nga 588 
668. Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kendaraari bagi Seseorang 


669. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menggunakan 


Kondisi Tempat Sa'i Yang Sesak. ..........................i.i. 590 
670. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad dengan Tongkat 

Yang Ujungnya Bengkok bagi Mereka Yang Melakukan 

Thawaf dengan Menggunakan Kendaraan. ........... 592 
671. Bab: Penjelasan tentang Mencium Tongkat Yang telah Digunakan 


Riwayat Ini Memiliki Sedikit Masalah di Tengah Sanadnya. .... 593 
672. Bab: Penjelasan tentang Tahallulnya Orang Yang Melakukan 

Ibadah Umrah setelah Selesai Melaksanakan Sa'i antara 

Ta ba an nn 594 
673. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Hubungan Seksual 

dengan Istri setelah Selesai Melakukan Tahallul Umrah hingga 

Datang Waktu untuk Ihram Haji, meski Jarak Waktu Yang 

Ada antara Waktu Tahallul Umrah dengan Waktu Melakukan 

Tram Haji hanya Sebentar... 596 
674. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Melaksanakan Umrah Boleh 

Melakukan Penyembelihan Hadyu-Nya di Mana Saja 

asalkan Tetap Berada di Wilayah Makkah. .................... 597 
675. Bab: Penjelasan tentang Wanita Yang Melakukan Ihram untuk 


676. Bab: Penjelasan tentang Posisi Orang Yang Melaksanakan Haji 
677. Bab: Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan 
Seseorang Yang Bernama Isa Bin Saudah........................ 602 


678. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Penah Dilakukan oleh Nabi 
Adam AS dan Sifat Hajinya, jika Riwayat yang Menjelaskan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxcxvii 


ve 


680. Bab: 
681. Bab: 
682. Bab: 


683. Bab: 
684. Bab: 


685. Bab: 


686. Bab: 


687. Bab: 


688. Bab: 
689. Bab: 
690. Bab: 
691. Bab: 


692. Bab: 
693. Bab: 


694. Bab: 


695. Bab: 


696. Bab: 
697. Bab: 


aw 


Ibadah Hari. ebi ea aa Tea 604 
Penjelasan tentang Ihramnya Orang Yang Melaksanakan Haji 


Tamattu' pada Hari Tarwiyyah di Makkah............................. .605 
Penjelasan tentang Waktu Keluar Menuju Mina dari Makkah 

di Hari TATWIyYyaN nenen nenen n00 non renon menanam 606 
Penjelasan tentang Jumlah Shalat Yang Dilakukan Imam 
sebelum Melakukan Perjalanan menuju Arafah. ...................... 607 
Penjelasan tentang Waktu Berangkat menuju Arafah............... 608 
Penjelasan tentang Sunnahnya Berangkat dari Mina Menuju 
Arafah setelah Terbitnya Matahari. ..............e.oooooo......, 611 


Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Mengikuti Perjalanan 

Nabi Ibrahim AS dengan Berangkat dari Mina ketika 

Terbitnya Matahari, sebab Beliau Memang Diperintahkan 

untuk Mengikuti Nabi Ibrahim AS. ...............oo.ooooooooooo.. 612 
Penjelasan tentang /llat (Alasan) Tempat Tersebut 

Dinamakan “Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 

Jibril AS Memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW 

tentang Tata-Cara Melaksanakan Ritual Haji sebagaimana 

Ia Pernah Memperlihatkannya kepada Nabi Ibrahim AS.......... 613 
Penjelasan tentang Kebolehan Memilih antara Mengucapkan 
Talbiyyah atau Bertakbir ketika Berangkat Meninggalkan 


Mina Menuju Arafah. .....ooooooo.roooooo momen aman anan 614 
Penjelasan tentang Takbir dan Tahlil serta Talbiyyah ketika 
Berangkat dari Mina menuju Arafah. ....................ooooooooo.. 615 
Penjelasan tentang Khutbah Seorang Imam di Arafah dan 
Penjelasan tentang WaktuPelaksanaan Khutbah...................... 616 
Penjelasan tentang Sifat Khutbah di Hari Arafah. .................... 617 


Penjelasan bahwa Ketika Berkhutbah di Arafah, 

Rasulullah SAW Melakukannya sambil Berada di A: 

Kendaraan. ...n.nina nine on vnnn none one eno near Anemia 618 
Penjelasan tentang Memendekkan Khutbah di Hari “Arafah. ..620 
Penjelasan tentang Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar di 
“Arafah serta Melakukan Adzan dan Igamat untuk Dua 

SN Pa ana AN ANN AAI 621 
Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah antara 

Zhuhur dan Ashar, jika Kedua Shalat Tersebut dilakukann 

Dengan Cara Dijamak pada Arafah dan Penjelasan tentang 


Waktu Berangkat menuju Tempat Wukuf. ...............oo.ooo.... 622 
Penjelasan tentang Melakukan Shalat dengan Cara Dijamak 

di Hari “Arafah dan Tidak Menundanya..................o.o.oo.... 623 
Penjelasan tentang Menyegerakan Wukuf di Arafah ............... 624 


Penjelasan tentang Wukuf di “Arafah dan Penjelasan tentang 
Rukhshah (Keringanan) bagi Orang Yang Melaksanakan Haji 
Melakukan Wukuf Dibagian Mana Saja, sebab Seluruh 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


698. Bab: 
699. Bab: 


700. Bab: 


701. Bab: 


702. Bab: 


703. Bab: 


704. Bab: 


705. Bab: 
706. Bab: 
707. Bab: 


708. Bab: 


709. Bab: 


710. Bab: 


711. Bab: 


712. Bab: 


Bagian “Arafah Adalah tempat Untuk Wukuf. ......................... 625 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Wukuf di Aranah. .... 626 
Penjelasan bahwa Wukuf Di Arafah Merupakan Bagian dari 
Sunnah Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW Mewariskannya 

dari Beliau dan Ummat Nabi SAW Mewariskannya dari Sang 
NAbi SAW nia AAN NA Asia KENARI 627 
Penjelasan tentang Waktu Pelaksanaan Wukuf di “Arafah dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Meninggalkan 
Arafah setelah Tergelincirnya Matahari dan Sebelum 
Terbenamnya Matahari dari Malam Nahar (Meninggalkan 

Arafah antara Zhuhur dan Maghrib) berarti Ia 

Mendapatkati Haji) woooeioo-o miami 629 
Penjelasan bahwa Shalat Yang Dinyatakan oleh Nabi SAW 

dalam Haditsnya, “Barangsiapa Yang Melaksanakan 

Shalat Bersama Kami,” adalah Shalat Shubuh. ....................... 631 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Haji, jika Ia 

Tidak Melakukan Wukuf di Arafah sebelum Terbitnya Fajar 

Hari Nahar, berarti Ia Tidak Dianggap Melaksanakan 


Toadah HAjI sni ee enannn amen Ueatavaola an 633 
Penjelasan tentang Wukuf di Arafah dengan Tetap Berada 
1 Atas Kendaraai 3 mmm ema aa anakokaa 635 


Penjelasan tentang Mengangkat Kedua Tangan ketika Berdoa 
saat Wukuf di “Arafah dan Kebolehan Mengangkat Satu 
Tangan jika Tangannya Yang Lain Digunakann untuk 


Memegang Tali Kekang Kendali Kendaraan. .......................... 636 
Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Kiblat ketika 

Melakukan Wukuf di Arafah. .............oc.ooooo.oo 637 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari “Arafah dan Ampunan 

Yang Diberikan Allah SWT di Hari Tersebut. ........................... 638 
Anjuran untuk Tidak Berpuasa di Hari Arafah agar Kuat 
Melakukan Ritual Doa....................ooooooooo 639 


Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Talbiyyah di Arafah, 

Di Tempat Wukuf sebagai Wujud Menghidupkan Sunnah, 

sebab Ada Sebagian Orang yang Meninggalkan Perilaku 

Yang Demikian netra ni ke aan aa aah 640 
Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Kalimat-Kalimat 

dalam Talbiyyah di Arafah dengan Kalimat: Bi'Annal Khair 
Khairul Akhirah (Sesungguhnya Kebaikan adalah 


Kebaikan di Akhirat.) ..............ooocoWo.oo oa 641 
Penjelasan tentang Keutamaan Menahan Pandangan Mata, 
Telinga dan Lisan di Hari “Arafah. .............ooooo 642 
Anjuran Mengikutsertakan Unta pada Tempat Wukuf 

di Arafah aon ban SE uk aduan Ran 645 


Penjelasan tentang Memohon Perlindungan kepada Allah SWT 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxoxix 


713. Bab: 


714. Bab: 


715. Bab: 


716. Bab: 


717. Bab: 


718. Bab: 


719. Bab: 


720. Bab: 
721. Bab: 
722. Bab: 


723. Bab: 


724. Bab: 


725. Bab: 


726. Bab: 


dari Sifat Riya dan Ingin Dipuji di Tempat-Tempat 

Pelaksanaan Ritual Haji, jika Riwayatnya Shahih. .................. 646 
Penjelasan tentang Waktu Berangkat dari “Arafah. Perilaku 

Yang Demikian berbeda Dengan Kebiasaan Masyarakat 
Jahiliiyah yang Menyembah Berhala......................... 647 
Penjelasan bahwa Allah SWT Membanggakan Orang-Orang 
yang Melakukan Wukuf Di Arafah di Hadapan Penduduk 
Pangsa dosa RA an 648 
Penjelasan tentang Doa Ketika Berada di “Arafah, jika 
Riwayatnya Shahih. Aku Sebutkan Riwayat Ini, Meskipun 

Tidak Falid Dilihat Dari Sisi Periwayatan. Sebab Berdoa 

Boleh Saja Dilakukan, baik Oleh Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Wukuf atau Tidak Sedang dalam Kondisi Wukuf. ....... 650 
Penjelasan tentang Alasan Tempat Wukuf dinamakan 

TANGAN ons tanin antam Bni da nah Dans aja 651 


Melakukannya dengan Tenang pada Saat Meninggalkan 


Arafah adalah Lafazh Yang Bersifat UMUM, inii nrn ren cmmm.... 655 
Penjelasan tentang Doa, Dzikir dan Tahlil ketika Berangkat 

dari “Arafah Menuju Muzdalifah ................................ 657 
Penjelasan tentang Dibolehkannya Beristirahat di Antara 

Arafah dan Jam'un karena Ada Kebutuhan............... 658 
Penjelasan tentang Menjamak Shalat Maghrib dan Isya di 
MURdali Ah. 2e...2vssrere10enevnnn1n15ane10nereaneg ena Manan Ben n a ln 659 


Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah diantara Dua 
Shalat (Maghrib Dan Isya) yang Dilakukan dengan Cara 

Mamak erna Ma slah mna 660 
Penjelasan tentang Adzan untuk Shalat Maghrib dan 

Melakukan Igamat untuk Shalat Isya tanpa Adzan, jika Kedua 
Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Dijamak 


di MUZGalifahi, .rrrrr0000nvnennnn rare ea 661 
Penjelasan tentang Kebolehan Memisahkan antara Shalat 
Maghrib dan Isya dengan Aktifitas selain Shalat. ..................... 662 


Penjelasan tentang Kebolehan Makan diantara Shalat 
Maghrib dan Isya Yang Dilakukan dengan Cara Jamak di 


xl || Shahih Ibnu Khuzaimah 


727. Bab: 
729. Bab: 


730. Bab: 


731. Bab: 


732. Bab: 


733. Bab: 


734. Bab: 


735. Bab: 


736. Bab: 


737. Bab: 


738. Bab: 


739. Bab: 


740. Bab: 


741. Bab: 


742. Bab: 


Muzdalifah, jika Haditsnya Shahih. Aku Tidak Yakin Abu 


Ishag Mendengar Berita Ini dari Abdurrahman bin Yazid. ........ 663 
Penjelasan tentang Bermalam di Muzdalifah pada Hari 

Ni ia Pan NN PN TA MP NT 665 
Penjelasan tentang Adzan dan Igamat untuk Shalat Fajar di 
Muzdalifali: 0. isie ee annbantnna aan 666 


Penjelasan tentang Wukuf di Masy'arul Haram (282/A) dan 
Melantunkan Doa, Dzikir, Tahlil serta Pujian Mengagungkan 

Allah SWT di Masy'arul Haram Tersebut. .....................i....... 668 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Wukuf di Mana 

Saja dalam Daerah Muzdalifah. Sebab, Semua Bagian Yang 
Disebut Muzdalifah adalah Tempat Wukuf. ............................. 669 
Penjelasan tentang Meninggalkan Al Masy'arul Haram 

dengan Cara Yang Berbeda dengan Cara Yang Biasa 

Dilakukan oleh Kaum Musyrikin ........o..oooooooooo 670 
Penjelasan tentang Tata-Cara Meninggalkan Jam'un Menuju 
Mina dengan Mengetengahkan Riwayat Yang Lafazhnya 

Bersifat Umum, namun Makna Yang Dimaksud adalah 

Khusus 2 sa ea nana ia 670 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Melakukan 
Thawaf Ifadhah, Keluar dari Jam' un Menuju Mina dengan 
Tenang dan Tidak Tergesa-Gesa kecuali Saat Berada 


di Tengah Lembah Muhassar. ..............o.oooooooooo 671 
Penjelasan tentang Mempercepat Tempo Perjalanan 
di Dimulai pada Lembah MuhasSar. .....................ooooo 672 


Penjelasan tentang Jalan Yang Dilalui saat Melakukan 
Perjalanan dari Al Masy'arul Haram menuju Tempat 


Melempar JUMPAh, is esensi emukakan aneh 673 
Penjelasan tentang Keutamaan Melakukan Pekerjaan 

di Hari ke Sepuluh Dzulhijjah. ................o.oooooooooo 674 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari Nahar (Hari 

Penyemblihan Hewan Ourban). .............oooooooo.oo 675 


Penjelasan tentang Mencari Batu di Muzdalifah untuk 

Melempar Jumrah dan Penjelasan bahwa Memecahkan Batu 
Yang Digunakan untuk Melempar Jumrah Merupakan 

Perilakt Bid'ah... oi tanam kake 675 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Mendahulukan 

Kaum Wanita Berangkat Lebih Dahulu dari Jam'un menuju 

Mina di Malam Hati. ..........ooooorooooWoo oma 677 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Mendahulukan 

Kaum Yang Lemah, baik Laki-Laki atau Anak Kecil 


Berangkat dari Jam' un menuju Mina pada Malam Hari. .......... 678 
Penjelasan tentang Kebolehan Mendahulukan Barang Bawaan 
dari Jam'un menuju Mina di Malam Hari. ......o...oo.ooooo 680 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” xii 


743. Bab: 
744. Bab: 
745. Bab: 
746. Bab: 


747. Bab: 


748. Bab: 
749. Bab: 


751. Bab: 


752. Bab: 
753. Bab: 
754. Bab: 


755. Bab: 


756. Bab: 


757. Bab: 


758. Bab: 


759. Bab: 
760. Bab: 


761. Bab: 


| 


Penjelasan tentang Ukuran Batu Yang Digunakan untuk 
Melampar JUMIAH, “eno. 0nr2n00r00 00 nn0nnenne nenen mna 681 
Penjelasan tentang Kebolehan Melempar Jumrah di Hari 

Nahar sambil Tetap berada Di Atas Kendaraan...................... 684 
Penjelasan tentang Larangan Memukul Manusia dan 

Mendesak Mereka ketika Melempar Jumrah............................ 685 
Penjelasan tentang Posisi pada Saat Melakukan Lemparan 
MA aa Aa NA ae 686 


Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Tempat Jumrah saat 
Melakukan Lemparan dan Berdiam di Sebelah Kiri Arah 


San na PA AN SA ANA NN ERIA, 687 
Penjelasan tentang Bertakbir setiap Kali Melempar Batu saat 
Melempar JUMFAh. ...o.o.ro2 ren r00 ren nennn ee en en nnn nana mananaan 688 
Penjelasan tentang Dzikir (Mengingat Allah SWT) ketika 
Melempar JUMIAh ...in0nd2 rere r0nnnn nee ne nenen anna mana maan . 689 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Kaum 

Wanita yang Diizinkan Meninggalkan Jam'un di Malam Hari 
untuk Melempar Jumrah sebelum Matahari Terbit. ................... 692 
Penjelasan tentang Memutuskan Bacaan Talbiyyah jika 
Seseorang Melempar Jumrah Agabah di Hari Nahar. .............. 694 


Penjelasan tentang Langsung Meninggalkan Tempat Jumrah 
setelah Selesai Melakukan Lemparan Jumrah di Hari Nahar. ..698 
Penjelasan tentang Kembali ke Mina setelah Melakukan 

Jumrah untuk Melakukan Penyemeblihan. ................................ 699 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Penyembelihan di Mana Saja, asal Masih Berada dalam 

Batas Daerah Mina. .........oo.voooooooooooooooooooooooocooo.—o 700 
Penjelasan tentang Larangan Membuat Tempat Peristirahatan 
Khusus Di Mina, jika Haditsnya Shahih. Sebab Aku Tidak 
Mengetahui Jati Diri MuSikah, ...............oooooooooooooooo . 702 
Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Penyembelihan 

dengan Tangan Sendiri dan Boleh Juga jika Penyembelihan 
Tersebut Dilakukan oleh Orang Lain....................e.e.ooooooo... 703 
Penjelasan tentang Menyembelih Unta sambil Berdiri, berbeda 
Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap 

Cara Yang Demikian Hukumnya Makruh. Mereka Adalah 
Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Pengetahuan hingga 

Sesuatu Yang Bersifat Sunah Dikatakan Bid'ah dan Sesuatu 


Yang Bersifat Bid'ah Dianggap sebagai Sunnah....................... 704 
Penjelasan tentang Menyebut Nama Allah dan Melakukan 

Takbir saat Melakukan Penyembelihan. .................................... 706 
Penjelasan tentang Kebolehan Menjadikan Hewan Laki-Laki 

atau Perempuan sebagai Hewan Ourban............................... 707 


Penjelasan tentang Anjuran Menyembelih Hewan Hasil 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


762. Bab: 


763. Bab: 


764. Bab: 


765. Bab: 


766. Bab: 


767. Bab: 


768. Bab: 


769. Bab: 


770. Bab: 


771. Bab: 


772. Bab: 


773. Bab: 


774. Bab: 


775. Bab: 


Ghanimah Kaum Musyrik dan Penyembah Berhala serta 

Kafir Dzimmi, sebagai Bentuk Penghinaan Terhadap Mereka. 709 
Penjelasan tentang Anjuran Menghadapkan Hewan Yang 

Akan Disembelih ke Arah Kiblat dan Membaca Doa ketika 
Melakukan Penyembelihan. ....................o.coooooooooo 710 
Penjelasan tentang Kebolehan Berserikat diantara Beberapa 
Orang, jika Hewan Yang Disembelih adalah Unta atau Sapi, 

Meski Orang Yang Berserikat Tersebut Bukan Berasal dari 

SA KETUA mmm Mma Aa 711 
Penjelasan bahwa Tujuh Orang Yang Melakukan Haji 

Tamattu Boleh Berserikat dalam Satu Ekor Unta atau Sapi. ... 713 
Tentang Seekor Sapi yang Dapat Disembelih untuk Tujuh 


Wanita yang Melaksanakan Haji TAMAKIU? . ....oooooo.oo 714 
Kebolehan Menyembelih untuk Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu', meski Tanpa Sepengetahuan Orang Tersebut.......... 714 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Kalimat Adh- Dhahiyyah 
terkadang Digunakan untuk Penyembelihan Yang Bersifat 

NG an Ma NA AA PA PA AA PO MAT 715 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Berita dari Jabir Yang 
Menyatakan bahwa Satu Unta dapat Digunakan untuk Tujuh 
Orang tidak Menunjukkan bahwa Satu Unta tidak Dapat 
Digunakan untuk Lebih dari Tujuh Orang. ......................o..... 716 
Anjuran untuk Membeli Hewan yang Akan Disembelih 

dengan Harga Yang Mahal, jika Memang Syaham bin 

Al Jarudi Termasuk Orang yang Riwayatnya dapat Dijadikan 


Sebagai Kinij alta uron nda ema small sa satin 721 
Penjelaskan tentang Cacat pada Hewan hingga Ia Tidak 
Dapat Dijadikan sebagai Hadyu atau Ibadah Kurban............... 723 


Penjelasan tentang Makruhnya Menyembelih Hewan yang 
Telinga atau Tanduknya Terbelah. Yang Tidak Cacat Lebih 

Utama, namun Bukan Berarti Hewan Yang Telinga atau 
Tanduknya Terbelah Tidak Boleh Digunakan untuk Kurban. .... 724 
Larangan Menyembelih Hewan Yang Cacat pada Bagian 

Mata atau Telinganya untuk Hadyu atau Kurban, .................... 725 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Menyembelih 

Anak Domba (287/A) untuk Hadyu atau Kurban dengan 
Menyebut Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, tidak 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memotong- 

Motong Daging Hewan yang Telah Disemblih atas Izin Orang 
Yang BerkutbaM, “i.coio.oooowome sin naluranlan inka 728 
Dalil tentang Hewan Jadz 'ah (Hewan yang Berusia Satu 

Tahun Masuk Tahu Ke Dua) Hanya Dapat Digunakan jika 

tidak Dapat Menemukan Hewan yang Bersifat Musin 


ShahihIbnuKhuzaimah || xdii 


776. Bab: 


717. Bab: 


778. Bab: 


779. Bab: 


780. Bab: 


781. Bab: 


782. Bab: 


783. Bab: 


784. Bab: 


785. Bab: 


786. Bab: 


787. Bab: 


788. Bab: 


789. Bab: 


xv | 


(Hewan yang Berusia Dua Tahun Masuk Tahun Ke Tiga). ...... 729 
Penjelasan tentang Sedekah dengan Daging dan Kulit serta 
Perhiasan Hewan Hadyu dengan Menyebutkan Riwayat 

yang Lafazhnya Bersifat Mujmal bukan Mufassar. ................ 730 
Penjelasan tentang Membagikan Daging, Kulit dan Perhiasan 
Hewan Hadyu kepada Orang-Orang Miskin dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Riwayat Ibnu Uyainah Bersifat Mujmal, 
tidak MUJASSAP, sein memnnn ane ra was nan 731 
Dalil yang Menunjukkan bahwa Penyebutan Sesuatu secara 
Keseluruhan terkadang Makna Yang Dituju hanya Sebagian .... 732 
Penjelasan tentang Larangan Memberikan Upah kepada 

Tukang Jagal dari Hewan Yang Disembelih dengan 

Menyebutkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 

tidak Mufassar.Mufassar yang Menjelaskan Riwayat Yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal Yang Telah Aku Sebutkan............ 732 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Sebagai 
Sedekah Kepadanya, jika Tukang Potong Tersebut Kebetulan 


Orang MASK sena aan tmn den Re ntana aan 733 
Penjelasan tentang Memakan Daging Hewan Hadyu yang 
Hukum Menyembelihnya Bersifat Sunnah. ............................... 734 


Penjelasan tentang Masalah Hewan Hadyu Yang Hilang 
kemudian Diganti dengan Hewan Yang Lain. Setelah Hewan 
Pengganti Disemblih ternyata Hewan Yang Hilang Tersebut 
Peak na naa ANN 736 
Penjelasan tentang Puasa bagi Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu”, jika Ja Tidak Menemukan Hewan untuk 

en be anne aan Bab naa 737 
Penjelasan tentang Mencukur Rambut setelah Selesai 

Melakukan Penyembelihan dan Penjelasan tentang Anjuran 

untuk Mendahului Bagian Kepala sebelah Kanan dalam 
Memotong Rambut ................o..oooo.ooooooooooooooooomm 740 
Penjelasan bahwa Mencukur Habis lebih Utama 

Dibandingkan dengan Memendekkan, meski Memotong 


Pendek Dibolehkan...............oooooooooo.ooooooooooo om 741 
Penjelasan tentang Orang Yang Mencukur Rambut 
Nabi SAW ketika Beliau Melaksanakan Ibadah Haji................ 742 


Anjuran Memotong Kuku dan Mencukur Rambut disertai 

Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Kuku Dipotong, maka 
Potongan Kuku Tersebut Tidak Dihukumi dengan Hukum 

Mayyit dan Tidak Juga Dihukumi Najis ..........oooooo.. 743 
Penjelasan tentang Riwayat Yang Membolehkan Mengenakan 
Wewangian di Hari Nahar setelah Melakukan Penyembelihan, 
meski Belum Melakukan Ziarah ke Ka'bah, ............................. 745 
Penjelasan tentang Kebolehan Menggunakan Wewangian 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


790. Bab: 


791. Bab: 


792. Bab: 


793. Bab: 
794. Bab: 
795. Bab: 
706. Bab: 


797. Bab: 


798. Bab: 


799. Bab: 


800. Bab: 


801. Bab: 


di Hari Nahar sebelum Melakukan Thawaf Ziarah dengan 
Minyak Wangi yang Mengandung Misk. ........oooooooooooooooo 741 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Mereka 

Yang Sedang Berada dalam Kondisi Haidh untuk Melakukan 
Semua Ritual Manasik Haji dalam Kondisi Haidh kecuali 
Melakukan Thawaf di Ka'bah dan Shalat. ............................... 747 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Perburuan dan Melakukan Semua Yang Semula Terlarang 

pada Saat Berada dalam Kondisi Ihram setelah Melempar 

Jumrah di Hari Nahar dan Sebelum Melakukan Thawaf 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mengenakan Wewangian 

setelah Melempar Jumrah, Penyembelihan dan Bercukur 

sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah Menurut Sebagian 

Ulama hanya Dibolehkan bagi Orang Yang Telah Melakukan 
Thawaf sebelum Wukuf Di Arafah dan Tidak Berlaku bagi 
Mereka yang Sebelum Wukuf Tidak Melakukan Thawaf......... 751 
Anjuran Melakukan Thawaf di Hari Nahar, sebagai Wujud 
Meneladani Rasulullah SAW .............ooooooooooooooo 753 
Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Melakukan Hubungan 

Seksual setelah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Raka'at 


Thawaf, meski Belum Kembali Ke Mina. ....................i.o..... 754 
Hukum Mengerjakan Thawaf Ifadhah tanpa ............................ 755 
Anjuran Meminum Air Zamzam setelah Selesai Melakukan 

Thawaf Jfadah, Jeena an ak 756 


Anjuran Meminta Dituangkan Air Zam-Zam, karena 

Nabi SAW Telah Menjelaskan bahwa Hal Yang Demikian 
Termasuk Amal Shalih dan Beliau Juga Memberitahukan 
bahwa Jika Manusia Tidak Berdesakan, maka Iapun akan 


Melakukannya bersama Mereka. ...........oooocooco.coooooo. 758 
Anjuran Meminum Nabidz (Perasan Buah selain Anggur) jika 
Nabidz Tersebut Tidak Memabukkan. ...............oooooooooo... 759 


Penjelasan tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan 
Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang Melaksanakan 

PE an Mn Pen NA RA NAN EN AN ANA 761 
Penjelasan tentang Meninggalkan Sa'i antara Shafa dan 

Marwah berserta Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang 

Melakukan Haji dengan Cara Oiran atau Ifrad.Urutan Ritual 

Haji karena Tidak Tahu dengan Menyebutkan Ketidak- 
Tahuannya tidak Terkena Kewajiban ...................oooooooo.. 762 
Penjelasan tentang Mereka Yang Mendahulukan 

Menunjukkan bahwa Orang Yang Berbuat Demikian karena 
Riwayat Yang Ringkas dan Menyebutkan tentang Dalil Yang 
Membayar Fidyah: oi iseikeretekireoiitid kami ema nama 762 


Shahih Ibnu Khuzaimah ||” xv 


802. Bab: 
803. Bab: 
804. Bab: 
805. Bab: 
806. Bab: 


807. Bab: 


808. Bab: 


809. Bab: 


810. Bab: 


811. Bab: 


812. Bab: 


813. Bab: 


814. Bab: 


815. Bab: 


816. Bab: 


817. Bab: 


xvi || 


Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Mina pada Hari 

Nahar setelah ZhuhuT. ..............oooooo.oooooaaa 765 
Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Atas Kendaraan. ...... 767 
Rukhshah (Keringanan) Melakukan Jima (Hubungan Seksual 
dengan Istri) di Hari Nahar setelah Melakukan 


Thawat Mad hal anna RN 767 
Penjelasan tentang Orang Yang Lupa Melakukan Sebagian 

Ritual dan Di Hari Nahar Ia Ingat .................oocooo 168 
Penjelasan tentang Bermalam di Mina pada Hari-Hari 

Pa ai PEN NN NA AN Pe DA TPA KE AA MEA 769 


Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Keluarga 
Abbas untuk Tetap Menentap di Makkah pada Hari-Hari Mina 
untuk Melaksanakan Tugas Mereka, Menyediakan Air Minum.771 
Penjelasan tentang Larangan Mengenakan Wewangian dan 

Baju, jika Seorang Yang Berhaji telah Memasuki Waktu Sore 

Hari sementara Ia Belum Melaksanakan Thawaf Ifadhah dan 
Larangan Melakukan Seluruh Yang Terlarang bagi Orang 

Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji sebelum Melakukan 


Jumrah di Hati NAKAF. ......oorocooWoomoommnnnnnannanannaaa 772 
Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari Idul Fitri 
dan Hari Nahar (Iedul Adhha) ...........oooocooooooc 774 


Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari-Hari Tasyrik 
dengan Dasar Dilalah bukan Dengan Larangan yang Bersifat 
SMART JElAS)::nenitinen menanam talak 715 
Penjelasan tentang Larangan Melakukan Puasa di Hari-Hari 
Tasyrik Berdasarkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 

Sharih (Jelas), bukan Dengan Kinayah atau Dilalah. ............ 716 
Sunnah Melaksanakan Shalat di Mina bagi Selain Penduduk 
Makkah dan Selain Orang Yang Bermukim di Makkah Yang 

Wajib Melaksanakan Shalat dengan Sempurna 

(Tidak DigaShtar) beban kesat Merem nina banana 71 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 

Shalat di Mina Sebanyak Dua Raka'at, sebab Beliau Saat Itu 


dalam Kondisi Musafir, tidak Mukim. .........ooocoooo 779 
Penjelasan tentang Keutamaan Hari 41 Ourr, yaitu Awal 
Hari-Hari Tasyrik .oooooo.VWooiwcoibonanknnihkua 781 


Penjelasan tentang Awal Nabi Melakukan Lemparan Jumrah 
dan Illat Yang Membuat Nabi SAW Memulainya sebelum 


Kembali aa mean an absen Gangga 781 
Penjelasan tentang Waktu Melempar Jumrah di Hari-Hari 
Tasik ee emas EN ananda 782 


Penjelasan bahwa Ritual Melempar Jumrah Dilakukan untuk 
Mengingat Allah SWT, bukan Sekedar Melempar Batu ke 
"Tenipat Jutitah 4 boong anaknya atik Maba akal 784 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


813. Bab: 


819. Bab: 


820. Bab: 


821. Bab: 


822. Bab: 


823. Bab: 


824. Bab: 


825. Bab: 


826. Bab: 


827. Bab: 


828 Bab 


829. Bab: 


Penjelasan tentang Takbir Yang Diucapkan Setiap Kali 
Melempar Batu dan Berhenti Di Tempat Jumrah Yang 
Pertama dan Kedua dengan Berdiri Lama sambil 
Merendahkan Diri kepada Allah SWT (292/A) dan Tidak 
Berhenti di Jumrah Agabah setelah Melakukan Lemparan 
Jumrah di Hari-Hari Mina. ........io..oWoooooWooenannaaa 785 
Penjelasan tentang Berdiri di Tempat Jumrah Yang Pertama 
dan Kedua setelah Melakukan Lemparan dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Posisi Berdiri setelah Melakukan 
Lemparan Yang Pertama adalah Di Depan, bukan 

Di Belakang, Disamping Kanan atau Di Samping Kiri 


Tempat Junitah, aa eta Nela Ba 786 
Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Pertengahan Hari 
TASYA eren seen hak kn akan RN 788 


Penjelasan tentang Isi Khutbah Yang Dilakukan Imam di Hari 
Nafar Awal, tentang Bagaimana Cara Berangkat dan Cara 
Melakukan Lemparan Jumrah serta Memberi Penjelasan 

kepada Khalayak tentang Pelaksanaan Sisa Ritual Haji. .......... 790 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) (292/ B) bagi 

Tukang Gembala Melakukan Lemparan Jumrah di Malam 


Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Para 
Pengembala, Satu Hari Melakukan Lemparan dan Pada Hari 
Setelahnya Tidak Melakukan Lemparan. .............oooooo 722 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memberikan 
Rukhshah kepada Para Pengembala untuk Tidak 

Melakukan Lemparan Jumrah selama Satu Hari dan 


Melakukan Penggembalaan Selama Satu Hari, ........................ 793 
Penjelasan Tentang Waktu Nafar dari Mina di Akhir Hari 
Tasyrik mma Kano omn bana En en 794 
Anjuran Berhenti di Mashhab sebagai Wujud Meneladani 
apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. ..............oo.i.... 796 


Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pada Saat Berada di Mina, 

Nabi SAW Memberitahukan kepada Mereka bahwa Ia Akan 
Berhenti di Daerah Al Abthah. Maksud Abu Ra'i dengan 
Pernyataannya Adalah: ..............oooooWcoo.o.ooooo 798 
Menjelaskan Tentang Dalil yang Menunjukkan Bahwa 

Nabi SAW Beristirahat di Al Abtahah agar Mudah Keluar, 

Meski Saat Berada di Mina Nabi SAW Pernah 

Memberitahukan Mereka bahwa Beliau akan Beristirahat 

di Tempat Tersebut. 2.» vesn anon sme nama 802 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sebuah Pekerjaan Terkadang 
Tidak Disebut dengan Ungkapan Syai'un jika Hukum 

Pekerjaan Tersebut Bersifat Tidak Wajib, meskipun 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xivii 


830. Bab: 


831. Bab: 


832. Bab: 


833. Bab: 


834. Bab: 


835. Bab: 


836. Bab: 


837. Bab: 
838. Bab: 
839. Bab: 


840. Bab: 


841. Bab: 
842. Bab: 
843. Bab: 


844. Bab: 


Hukumnya Bersifat Mubah. .......................oooooooooo... 804 
Anjuran Beristirahat di Al Mashhab, meskipun Perilaku Yang 
Demikian Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Para Khalifah 
Rasulullah SAW —Yang Diperintahkan Rasulullah SAW kepada 
Ummatnya untuk Mengikuti Sunnahnya dan Meneladani 

Sunnah Mereka— Melakukan Istirahat di Tempat Tersebut. .... 805 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Al Mashhab, jika Seseorang 
Beristirahat di Tempat Tersebut. ......................................... 806 
Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Menggashar Shalat di 

Al Abthah setelah Meninggalkan Mina, berbeda Dengan 

Pendapat Sebagian Kalangan di Zaman Kami yang 

Menyatakan bahwa Seorang Yang dalam Perjalanan Pulang 

dari Haji Wajib Melaksanakan Shalat secara Sempurna 

(Tidak Boleh Di @aShat). ...o..oo..eo.oeooooooooo.oo.o.coooooooo. 808 
Anjuran Melakukan Perjalanan Meninggalkan Al Hashbah 

di Akhir Malam sebagai Wujud Meneladani Rasulullah SAW. .. 810 
Penjelasan tentang Perintah Melaksanakan Thawaf Wada” 
dengan Menyebutkan Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 

Umum, namun Yang Dimaksud adalah Khusus........................ . 811 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Lafazh Riwayat Yang Telah 

Aku Sebutkan dalam Riwayat Ibnu Abbas RA adalah Lafazh 
Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya 
adalah KhUSUS, “.....oo.r2n2nnnr0nnn0n rn 00000000 nenen nenas aan aa man anna 812 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memberikan 
Rukhshah kepada Wanita Haidh Yang Kembali Ke Kampung 
Halaman tanpa Thawaf Wada' jika Ia Telah Melakukan 


Thawaf Ifadhah. we..c.oo.re2r00n00000nn00nnneenn nenen 813 
Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah dan Berdzikir serta Berdoa 
Naa NAN 814 


Penjelasan tentang Meletakkan Wajah dan Kening di Dinding 
Ka'bah ketika Memasukinya dan Berzdikir serta Beristighfar. . 815 
Penjelasan tentang Takbir, Tahmid, Tahlil dan Berdoa serta 
Beristighfar ketika (294/B) Berada di Setiap Tiang Ka'bah. ..... 817 
Anjuran untuk Sujud Diantara Dua Tiang ketika Masuk ke 

Dalam Ka'bah dan Duduk setelah Melakukan Satu Kali Sujud 


NN aa BN Pen NAN AEOaA 818 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Shalat 

di Dalam Ka'bah. “.e.-v. rin d000n en 00nennnn none nenen mna 819 
Penjelasan tentang Tempat di Dalam Ka'bah yang Digunakan 
oleh Nabi SAW untuk Shalat. .................o..ooooooooooooooo. 820 
Penjelasan Jarak antara Tempat Nabi SAW Berdiri dengan 
Ka'bah dan Tembok. ..o.oo.oooooooooooococooocoooooooooo 822 


Penjelasan tentang Kekhusyu'an di Dalam Ka'bah jika 
Seseorang Masuk ke Dalamnya, tentang Arah Pandangan dan 


xbviii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


845. Bab: 


846. Bab: 
847. Bab: 


848. Bab: 


849. Bab: 


850. Bab: 


851. Bab: 


852. Bab: 


853. Bab: 
854. Bab: 


855. Bab: 


856. Bab: 


857. Bab: 


858. Bab: 


Tempat Sujud Hingga Keluar dari Dalam Ka'bah..................... 823 
Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Yang Masuk Ke 
Dalamnya akan Mendapatkan Banyak Kebaikan dan Ketika 
Keluar dari Dalam Ka'bah, maka Ia Keluar dari Keburukan 


dan Dalam Kondisi Diampuni oleh Allah SWT.......................... 824 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Masuk ke Dalam Ka'bah 
Hukumnya Tidak Wajib. ..............oooooooooooo oo. 825 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Depan Pintu Ka'bah setelah 
Keluar dari Dalam Ka'bah. ...............ooooo.oo.ooooo. 826 


Penjelaskan tentang Tempat Yang Digunakan oleh Nabi SAW 
untuk Shalat Dua Raka'at setelah Beliau Keluar dari Dalam 

Ra Dah san naa ana aa sa 827 
Penjelasan tentang Memeluk Ka'bah ketika Keluar dari Dalam 
Ka'bah, jika Yazid bin Abu Ziyad termasuk Orang Yang Masuk 
dalam Syarat-Syarat Yang Telah Kami Sebutkan di Awal Bab. 828 
Anjuran Melaksanakan Shalat di Hijir Isma'il, jika Tidak Bisa 
Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Sebagian Hijir Ismail 

Merupakan Bagian dari Ka'bah dengan Menyebutkan 

Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Umum, ............................... 829 
Penjelasan bahwa Sebagian Hijir Ismail Merupakan Bagian 

dari Ka'bah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud 

Nabi dengan Pernyataannya, “Mereka telah Mengeluarkan 

Hijir dari Ka'bah: 4. inoka ngento nan Mn dakad nada 831 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ibadah Umrah 

di Bulan Dzul Hijjah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik. 

Tan'im bagi Mereka Yang Telah Melakukan Haji di Tahun 
PE an NA REA AAA PANEN AAN INA 837 
Penjelasan tentang Umrah di Bulan Dzulhijjah dari................... 838 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Ihram Umrah 

dari Migat Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW lebih 

Utama Dibandingkan Melakukannya dari Tan'im, sebab 

Jaraknya Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Mahal..................... .839 
Penjelasan tentang Gugurnya Hadyu bagi Orang Yang 
Melakukan Umrah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik, 

meski Ia Telah Melaksanakan Haji di Tahun Tersebut.............. 841 
Penjelasan tentang Kebolehan Menghajikan Orang yang 

Tidak Mampu Melaksanakan Ritual Haji karena Usianya 

Yang Sudah UZUT. .e.oo.oooooo.ooooooooomoommnnnnn nata 844 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Sudah Tua, jika 
Memiliki Harta setelah Usianya Lanjut dan Ia Berkecukupan, 

atau Ja Mendapatkan Harta setelah Masuk Islam, maka Ia 

Wajb Melaksanakan Ibadah Haji, meski Ia Tidak Mampu 
Melakukan Ritual Haji. ...........ooooooco.oooooooooooWooWo. 845 
Penjelasan tentang Wanita boleh Menghajikan Laki-Laki......... 848 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xdix 


859. Bab: 


860. Bab: 


861. Bab: 


862. Bab: 


863. Bab: 


864. Bab: 


865. Bab: 


866. Bab: 


867. Bab: 


868. Bab: 


869. Bab: 


870. Bab: 


871. Bab: 


Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang Telah 
Meninggal Dunia dengan Menyebutkan Riwayat Yang 

Lafazhnya bersifat Mujmal, tidak MufaSSAr. .......ooo... 850 
Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 

Terkena Kewajiban Haji dengan Sebab Ia Masuk Islam atau 
Dengan Sebab Ia Memiliki Kemampuan dalam Segi Harta atau 
Dengan Sebab Keduanya namun Ia Tidak Mampu 
Melaksanakannya Sendifi. ...........oooooocooooooo. 852 
Penjelasan tentang Laki-Laki Yang Menghajikan Wanita yang 
Tidak Mampu Melaksanakan Haji karena Usianya Yang 

Sudah Sangat Tua dengan Menyebutkan Riwayat Yang 

Lafazhnya Bersifat MUJMAI .........ooooooooo 853 
Larangan Melakukan Haji untuk Mayyit bagi Orang Yang 

Belum Pernah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. ........ 855 
Penjelasan tentang Melakukan Umrah untuk Orang Lain 

Yang Tidak Mampu Melakukannya karena Usianya Yang 

Sudah Banjut eomma 856 
Penjelasan tentang Orang Yang Bernadzar Melakukan Haji, 
Kemudian Ia Meninggal Dunia sebelum Sempat Menunaikan 

Ie ba NG PEN AA ET PA AN EA DA NA AN PA AA 857 
Dalil yang Menunjukkan bahwa Harta Milik Mayit Yang 
Digunakan untuk Melaksanakan Haji Wajib adalah 

Secukupnya, tidak Hanya Sepertiganya Saja. ........................... 858 
Penjelasan tentang Nadzar Melaksanakan Ritual Haji dengan 
Cara Berjakan Kaki, kemudian Orang Yang Bernadzar tidak 
Mampu Melaksanakannya dengan Menyebutkan Riwayat 

Yang RIngkas: abi otaku uan 859 
Penjelasan tentang Hadyunya Orang Yang Bernadzar 
Melaksanakan Ritual Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 

kemudian Ia Tidak Mampu Melakukannya. ........o..oooo.. 861 
Penjelasan tentang Orang Yang Bersumpah Melakukan 
Perjalanan Menuju Ka'bah dengan Cara Berjalan Kaki, 

kemudian Orang Tersebut Tidak Mampu Melakukannya.......... 861 
Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Haji bagi Anak 

Kecil sebelum Ia Baligh dan Bagi Orang Gila hingga Ia 

Sembuh dari Gilanya. ...............ocoro.oooooooman 863 
Penjelasan bahwa Anak Kecil Yang Belum Baligh Tidak 

Terkena Kewajiban Haji. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 

Maksud Pernyataan Nabi SAW, “Oalam,” (Catatan Amal) 
Diangkat dari Tiga Golongan Manusia adalah Tulisan tentang 
Kesalahan dan Dosa jika Hal Tersebut Dilakukan oleh 
OrangSudah Baligh, bukan Berarti Perbuatan Baik Yang 
Dilakukan oleh Orang Yang Belum Baligh tidak Dicatat........... 865 
Penjelasan tentang Hajinya Anak Kecil, kemudian Ia Baligh. ... 866 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


872. Bab: 


873. Bab: 
874. Bab: 


875. Bab: 


876. Bab: 


877. Bab: 


Penjelasan tentang Haji Al Akriya (Orang Yang Bekerja 

untuk Orang Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji)........... .868 
Penjelasan tentang Hajinya Orang Yang Diberikan Upah ....... . 870 
Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Kegiatan 

Perniagaan saat Melakukan Ibadah Haji ............................ 871 
Penjelaskan tentang Jumlah Haji Yang Pernah Dilakukan 

oleh Nabi SAW dan Dalil Yang Membantah Pendapat 

Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Nabi SAW 
Melakukan Haji Hanya Satu Kali. ....................ooco.ooooo 873 
Dalil Yang Menunjukkan Sahnya Matan Hadits Ini dan 

Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Ibadah 

Haji Sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah, tidak Sebagaimana 

Yang Diduga oleh Sebagian Kalangan Yang Menganggap 

Hadits Ini Cacat dan Mengklaim bahwa Tidak Ada 

Seorangpun Yang Meriwayatkan Hadits Ini kecuali Zaid bin 


AK EBbbah: Dsn sse aman maan ketan tatanan 874 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memasuki Kota 
Makkah tanpa Melakukan Ihram. .......oooooooooo.ooo 881 


KUMPULAN BAB TENTANG UMRAH, KEWAJIBAN DAN 
SUNAH-SUNNAHNYA SERTA FADHILAH DAN 
KEUTAMAANNYA, sepiranetkasonreseseirs neh mesnini sea Nam aka nemas ran ubanesama 883 


878. Bab: 


879. Bab: 


880. Bab: 


881. Bab: 


882. Bab: 


883. Bab: 


Penjelasan bahwa Melaksanakan Umrah Hukumnya Wajib. 
Keberadaannya dalam Islam Sama dengan Haji, namun 

(300/A) Menurut Sebagian Ulama Hukumnya Tidak Wajib. ..... 883 
Penjelasan tentang Jumlah Umrah Yang Pernah Dikerjakan 

oleh Rasulullah SAW. .......ooooooooooooooooooooomm 888 
Penjelasan tentang Keutamaan Ibadah Umrah dan Penjelasan 
Tentang antara Satu Umrah dengan Umrah Yang Lain 

Menjadi Penghapus Dosa Yang Pernah Dilakukan. .................. 889 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jihadnya Kaum Wanita 

adalah Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah. Riwayat Ini — 
Sepengetahuanku— Menunjukkan bahwa Hukum Melaksanakan 
Umrah adalah Wajib Sebagaimana Hukum Melaksanakan Haji. 
sebab Nabi SAW Memberitahukan bahwa Mereka (Kaum 
Wanita) Wajib Melaksanakan Umrah sebagaimana Mereka 

Wajib Melaksanakan Haji. ................oe..ooooooooocooooo 891 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melaksanakan 
Ibadah Umrah dengan Menggunakan Kendaraan Yang 
Dipersiapkan untuk Jihad Fi SabiliNAR. woo nn ono no. 892 
Penjelasan tentang Rukhshah (Keringan) bagi Orang Yang 

Telah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah Secara 
Bersamaan, untuk Melakukan Ihram Umrah di Daerah Mana 
Saja di Luar Tanah Haram. .............oooooocoooo. 893 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 


884. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Ibadah Umrah 


di Bulan RanMadhan. “no d2r00 0000 rr nnnene nee nea nana 894 
885. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram Umrah dari 
3 Pa Oa PA an NN AAA AN AA MET 897 


886. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melaksanakan Umrah di 
| Bulan-Bulan Haji bagi Orang Yang Tidak Akan Melakukan 
Haji di Tahun Tersebut. Dan Penjelasan tentang Rukhshah 
bagi Orang Tersebut untuk Kembali Ke Kampung 
Halamannya setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Umrah 
sebelum Ia Melaksanakan Haji. .........e.ooooooooo.ooo.oooo. 898 


ti || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BLS 
KITAB ZAKAT 


Ringkasan dari ringkasan yang diambil dari Al Musnad, sesuai 
dengan syarat-syarat yang telah aku sebutkan di awal kitab. 


272. Bab: Penjelasan Menunaikan Zakat Merupakan Bagian dari 
Ajaran Islam sesuai Dengan Ketetapan Dua Sosok Yang 
Terpercaya, Sosok Yang Di Langit yaitu Malaikat Jibril AS dan 
Sosok Yang Dibumi yaitu Nabi Muhammad SAW 


3 EA CI BA Sa AS Naa 


BPA BI uap H Ig Cia p We Abs 
Pan Tana Tadi AO erangan Baba D) 23 OS 
SAI AN ae IR Ca AA os if ita dal 
GA ali Ea Boi Pe Ph Iaba V3 
USU Ce Jaa Ai 3 3 eU GUI 3 ai A eng pesan 
SB, MS ASN, AL Gap 5. :JG «ef sy) Lc Ih 


ol JG $ MY Li Tas U db NI SAI Sap3 ca 


. Sa. 


& mai PA Sg Gal eka 5 PSI IS 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 1 


AI AG Of OLS 16 $ BELI Cet Oyi3 G J5 bt 
Hi Ip) U JB Bj Kur Gea : 0 OLb ai ai 
3 akat si, Jl S2 Tel (gs an gahu JS ALI 
MBA La MUG IS is JAS ai GUN wal, SI aga 
Me SAN tar "5 agbral V3 ON 5 HI si 5 5 Wb 131, "5 
3) NE dl MAY goa GA La WI CAS Gas 
lia: A IE A3 dp Gp AT AN BEN le HA AT 
Mes Jb Ujg oi KA ea ia 2 AN GI Jaja 

| MN AB IE aj ni Sa aa NU Oa 


2244. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan 
kepada kami,ia berkata: Ibnu Aliyyah telah menceritakan kepada 
kami, Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin 
Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hayyan At-Taimi, ha Musa bin Abdurrahman 
Al Masrugi telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah 
menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi telah telah 
menceritakan kepadaku, ha Abdah bin Abdillah Al Khaza “i telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar telah 
memberitakan kepada kami, Abu Hayyan telah menceritakan 
kepadaku dari Abu Zar'ah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 


"Suatu hari, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah 
orang banyak, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki. 
Kemudian laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang 
dimaksud dengan iman?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 
beriman kepada hari pertemuan dengan-Nya dan beriman kepada 
para Rasul-Nya dan beriman kepada hari kebangkitan di akhirat.” 


2 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Laki-laki tersebut bertanya lagi, “Wahai Rasulallah, apakah yag 
dimaksud dengan Islam?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
beribadah kepada Allah SWT dan tidak mensekutukan-Nya dengan 
sesuatu, melaksanakan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan dan 
berpuasa di bulan Ramadhan.” 


Kemudian, laki-laki tersebut bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 
apakah yang dimaksud dengan ihsan.?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Kamu beribadah kepada Allah SWT seakan-akan kamu melihat-Nya. 
Jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka bahwasannya Dia 
melihatmu." 


Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, kapan hari 
kiamat tiba?” Rasulullah SAW menjawab, “Yang ditanya tidak lebih 
tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Akan tetapi akan aku 
ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya, Jika seorang budak 
melahirkan tuannya, maksudnya adalah budak wanita, Beliau berkata 
'Itulah salah satu tandanya.' Jika para pengembala telah berlomba- 
lomba menghiasi bangunan-bangunan mereka, beliau berkata, 'Itulah 
salah satu tandanya. ' Jika orang-orang kecil telah menjadi penguasa, 
itulah salah satu tanda-tandanya. Dan yang kelima tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah SWT. Kemudian beliau melantunkan 
Jirman Allah SWT: 'Bahwasannya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah Yang menurunkan 
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana dia akan mati. Bahwasannya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal (Os. Lugman (31): 34)'," 


Kemudian laki-laki tersebut pergi. Tak lama kemudian 
Rasulullah Saw berkata, “Dia adalah Jibril yang datang untuk 
mengajarkan manusia tentang agama mereka” 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 3 


Ini adalah hadits Muhammad bin Basyar.! 


Abu Bakar berkata, “Abu Hayyan memiliki nama asli Yahya 
bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi, Taimi Ar-Rabbab.” 


273. Bab: Penjelasan bahwa Menunaikan Zakat merupakan 
Bagian Dari Keimanan. Sebab Iman Dan Islam adalah Dua Kata 
yang Memiliki Arti Sama 


- 0. Jo et Pt 


PAI AS ut Bae HA Hi —1yto 

ta Na 2 at Pa Aa aer IN an UE G1. Leo. £ 
SE pil XS 28) GAS Hdya Wan 2G CoeS Oa GP BS Gal 
EP IE Ah dah La AI Ni Ol “ai Sya 2JL3 EP Ja 


0. ar Pena 0 2 3 2 2. ce, 3: 8A oa 
Sat Uas ME aa BY gal Uda Cuma JUS 9 


:. Ke 2. 


A 3 . - 1 
san SG sak SAE Ceng YA AI 2) nine 
2. 2 4 Pra , ATA 3 . . 3 
Aly Goa GUN dl YP OLY of G3) dy DLYU SAT 
H4 "AG Be aka LA 7. 0 Naa TER en 
PNG SN ie Sah abu abg Ooh 


2245. Ahmad bin “Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad (Ibnu Zaid) telah memberitakan kepada kami dari Abu 
Jamrah, dari Ibnu Abbad, ia berkata: Aku pernah mendengarnya 
berkata, 


"Suatu hari datang utusan Bani Al Ois mengunjungi Nabi 
SAW. Utusan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, kami berasal dari 


! Muslim, Keimanan 5 hadits yang sama dari jalur periwayatan Abu Aliyyah 
? Dalam kitab aslinya tertera kalimat “Taim ila bab”. Koreksi ini berdasarkan kitab 
Tahdzib 11: 214. 


4 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


kabilah Rabi'ah. Keberadaan kami dengan kalian terhalang oleh 
orang-orang kafir Mudhir dan kami tidak dapat datang menemui 
kalian kecuali di bulan haram, maka perintahkanlah kepada kami 
sesuatu yang dapat kami ambil dan kami dapat mengajak orang-orang 
yang ada di belakang kami.' 


Rasulullah Saw menjawab, 'Aku perintahkan kepada kalian 
empat perkara dan melarang kalian melakukan empat perkara. Aku 
perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah SWT dan bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan melepas seperlima dari harta rampasan 
perang yang kalian dapatkan. Aku melarang kalian membuat arak di 
dalam tempat yang dibuat dari labu, tempat yang dibuat dari tanah, 
tempat yang dibuat dengan cara melubangkan batang pokok atau 


1233 


tempat yang dilumur dengan tar', 


0 NG 


4 0 Ai Pa 


Kado —YYLI 
Oo ag . sg an 0 . | 43 L-0- "3 Papa a “5 » 
AS D3) pa3 :JG uks OP Ueea Tab jl Gis ee 
: TER Ia Ae Mata BA Te 
2g Id Uriad A3 tai OLYI 1JEG salim BA Jin) JP God! 
NG: RAT ee ana UE “NX et e 
al ylas Gagak SAS tail ga Wana OT dl YA Y of 


2246. Ahmad bin “Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Ubbad (Al Mahabi) telah memberitakan kepada kami, Abu Jamrah 
Ash-Shub'i telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata, 


"Utusan Abdul Oais telah datang mengunjungi Nabi SAW. 
Dengan redaksi yang sama." Dan Rasulullah SAW bersabda, 
“Beriman kepada Allah SWT”. Kemudian ia menjelaskan kepada 


3 Muslim Keimanan 23, hadits yang sama dari jalur periwayatan Hammad, 


Mengumpulkan Minuman 39, Abu Daud Minuman 7. 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 5 


mereka tentang makna bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
SWT (228/B) dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan 
Allah SWT. Kemudian ia menyebutkan hadits dengan redaksinya 
yang panjang. 


“ Muslim, keimanan 23, hadits yang sama dari jalur periwayatan Ubaad, An-Nasaa'l, 
keimanan 25, Abu Daud, minuman 7. 


6 || ShahihIbnu Khuzaimah 


s3 CELL lot Neta 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN TENTANG 
ANCAMAN KEPADA MEREKA YANG ENGGAN 
MENGELUARKAN ZAKAT 


274. Bab: Penjelasan Tentang Perintah Memerangi Orang Yang 
Tidak Menunaikan Zakat sesuai Dengan Perintah Allah SWT 
untuk Memerangi Kaum Musyrik hingga Mereka Bertaubat Dari 
Kemusyrikannya, Menegakkan Shalat dan Menunaikan Zakat, 
sesuai Dengan Perintah Allah SWT Yang Memerintahkan agar 
Membiarkan Mereka setelah Mereka Melaksanakan Shalat dan 
Menunaikan Zakat. Allah SWT Berfiman, “Apabila Sudah Habis 
Bulan-Bulan Haram Itu, Maka Bunuhlah Orang-Orang Musyrikin 
Itu Di Mana Saja Kamu Jumpai Mereka, Dan Tangkaplah Mereka. 
Kepunglah Mereka Dan Intailah Di Tempat Pengintaian. Jika 
Mereka Bertaubat Dan Mendirikan Shalat Dan Menunaikan Zakat, 
Maka Berilah Kebebasan Kepada Mereka Untuk Berjalan. 
Bahwasannya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. 

(Os. At-Taubah (9): 5) Dan Firman Allah SWT: “Jika Mereka 
Bertaubat, Mendirikan Shalat Dan Menunaikan Zakat, Maka 
(Mereka Itu) Adalah Saudara-Saudaramu Seagama.” 

(Os. At- Taubah (91:11) 


Kara YG « SA Dar Keep JG (yee Ur —YY,V 
obi La P1 236 PN pan pa Ls Pe hp 
0 Ao. ih 


Tapi -JG Ma Da GAN : peak opa aa 
da Au Lb j RIS LA AN BN 0 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 7 


ol Sit BA Ih, Je AN fo er ua Ja 
WA AI dj Ih 4 Yo aga Sab jail 
AA Gobi YI ya Yhg GED LA dota 
aa 3 S P oh th UB JB :I6 le REEN Aa 
MAA IE AA Ol IP day Ui iii di AT HUG la 

Ara 


2247. Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin Al Mutsna 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Umar bin Ashim 
Al Kilabi telah menceritakan kepada kami, Imran (Ibnu Dawin Abu 
Al Awaam Al Oaththab) telah menceritakan kepada kami, Ma'mar bin 
Rasyid telah menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Anas bin 
Malik RA, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak 
masyarakat arab yang murtad (keluar dari islam). Kemudian, Umar 
bin Khathab RA berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan 
memerangi orang-orang arab tersebut?" Abu Bakar RA menjawab, 
"Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah 
SWT, kemudian mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat: 
Demi Allah SWT, jika mereka tidak memberikan kambing 
sebagaimana yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, 
maka aku akan memerangi mereka.” 


Ia berkata, “Umar RA berkata, 'Ketika aku merenungi 
pernyataan Abu Bakar RA, maka aku mengerti bahwa ia berada di 
atas jalan kebenaran'," 


8 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Keduanya meriwayatkan dengan redaksi yang sama, namun 


Bundar meriwayatkan dengan redaksi “Lagaataltuhum alaihi” 


275. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Darah Dan Harta 
Seseorang Terpelihara setelah Ia Mengucapkan Dua Kalimat 
Syahadat, Menegakkan Shalat Dan Menunaikan Zakat jika Ia 
Termasuk Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat. Sebab Allah 
SWT Menjadikan Mereka Sebagai Saudara Bagi Kaum Muslimin 
setelah Mereka Bertaubat dari Perbuatan Syirik disamping 
Melaksanakan Shalat dan Menunaikan Zakat Yang Diwajibkan 


S0 BNP “DA 
. 


-e 3. . at € LL... Ge. 5, “gb UE 0 
GEA Aga YO og Sai at af na 
Y Te 02X. 2 Ia ana Wana 6G 0-23 s3 ..7 2 Xx 
ba & Hg Rp Bila a APD BEI Ipa 
2248. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami 
dari Abu Na'im, Abu Al Anbas Sa'id bin Katsir telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayahku telah menceritakan kepadaku dari 
Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku 


diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi 
bahwa tidak Tuhan kecuali Allah SWT, melaksanakan shalat dan 


5 Isnadnya munkar, Imran bin Daud adalah sosok yang jujur namun terkena wahm 
(takut mati karena terlalu mencintai dunia —ed.), Meski demikian hadits ini memiliki 
penguat dari hadits-hadits yang lain. Matan haditsnya shahih dari jalur periwayatan 
Abu Hurairah RA. Lihat kitab zakat 1. Al Hafizh Ibnu Hajar memberikan isyarat 
dalam kitabnya Al Fath 12: 277 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Pengarang kitab 
Al Mustadrak juga mengeluarkannya pada jld.1: 386 — 387 dari jalur periwayatan 
Umar bin Ashim. Imam An-Nasaa'i mengeluarkan juga 6: 6 — 7 dari jalur 
periwayatan Umar bin Ashim, kemudian ia berkata, “Imran bin Al Waththa tidak 
termasuk orang yang diperhitungkan dalam periwayatan hadits dan hadits ini salah." 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 9 


menunaikan zakat. Setelah itu, darah dan harta mereka menjadi 
lerjaga sementara penghitungan mereka menjadi wewenang Allah 
Swr 


276. Bab: Penjelaskan Tentang Dimasukkannya Orang Yang 
Tidak Menunaikan Zakat Ke Dalam Neraka Bersama Rombogan 
Pertama Yang Masuk Ke Dalamnya. Kami Berlindung Kepada 
Allah SWT Dari Hal Yang Demikian 


ui Aa tata Kh Ga IS ena an EA NA 
TA at NA | “ae "Tag LS gi Pe ana ul Pan “eka 
1G I app 3 de do Want at ayat 
End Ong ali Ti CG 0 Deng ab In cah Dn 

sa PX Lu 

abain nb RA Sa “4 Se AA B3 Kp 13 gl 
Ve 33 33 las Te A1 Ob a IT UG ae j3 
g “ Pan Mana - .1 PI ga. 
pra pa) ML Bl Ga op 
2249. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku 


bercerita kepadaku dari Yahya bin Abu katsir, Amir bin Al Agili telah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya ayahnya memberitakan 


S Menurutku, isnadnya shahih dan semua perawinya dapat dipercaya. Dan Katsir 
Abu Sa'id nama ayahnya adalah Ubaid At-Taimi, meski tidak ada seorang 
menganggapnya tsiggah (dapat dipercaya) kecuali Ibnu Hibban. Mengomentari 
sosoknya, Al Hafizh berkata, "Ia sosok yang riwayatnya dapat diterima. Ada banyak 
perawi terpercaya yang meriwayatkan hadits darinya dan ini disebutkan dalam kitab 
At-Tahdzib -Nashir). Hadits ini memiliki penguat yaitu hadts riwayat Ibnu Umar 
RA, Lihat Al Bukhari, keimanan 17. Dan Imam Al Hakim mengeluarkannya dalam 
kitab Al Mustadrak 1,387 dari jalur periwayatan Abu Na'im. 


10 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, 'Diperlihatkan kepadaku golongan yang 
pertama kali masuk ke dalam surga dan golongan yang pertama kali 
masuk ke dalam neraka. Adapun golongan pertama yang masuk ke 
dalam surga adalah mereka yang meninggal dunia dalam kondisi 
mati syahid, hamba sahaya yang melaksanakan kewajibannya kepada 
Allah SWT dengan baik dan memberikan nasehat kepada tuannya 
serta orang yang memiliki keluarga dan menjaga kesucian dirinya. 
Sementara rombongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka 
adalah pemimpin yang kejam, orang yang memiliki harta namun tidak 
menunaikan hak Allah SWT dalam harta yang dimilikinya dan orang 


Jakir yang sombong',” 


277. Bab: Penjelaskan Tentang Laknat Atas Mereka Yang 
Menunda-Nunda? Sedekah yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat 


tegap Pi Cia GM Je 11 dp Gis -1yo. 

IN AN KE JG 3 Snap GA BA HI 

SN) dangan, KI, ae Bj da3 Ah Ap 

Ci BB LI IE OP Ab Gali MS GOA ARAG abal 
MANA 


Pd .. 


7 Isnadanya dha'if. Imam Hakim telah mengeluarkannya dalam kitab Al Mustadrak, 
1: 387 dari jalur periwayatan “Amir Al “Agili dan ia termasuk sosok yang 
riwayatnya dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam kitab Tagrib. Dalam 
riwayat tersebut terdapat kata, “Fagiir Fujur" dan dalam naskah aslinya, kalimatnya 
berbunyi, "Fagiir fakhur” 

8 Kata “Laawi Ash-Shadagah” maknanya adalah Al Mumaathalah (yang menunda- 
nunda ) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 11 


2250. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Isa telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari 
Abdullah bin Murrah, dari Masrug, ia berkata, Abdullah berkata, 
“Orang yang makan riba, yang menjadi wakil transaksi riba dan saksi 
yang mengetahuinya, orang yang mentato dan meminta untuk untuk 
ditato, orang yang lalai menunaikan zakat serta orang-orang arab yang 
murtad setelah peristiwa hijrah, di hari kiamat nanti mereka semua 
dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW”? 


278. Bab: Penjelasan Tentang Aneka Azab Yang Akan 
Ditimpakan Kepada Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat Di 
Hari Kiamat sebelum Allah SWT Memberikan Keputusan 
tentang Nasib Manusia. Kami Berlindung Kepada Allah SWT 
Dari Azab-Nya 


Aa ARI 3 Ha oh BI Ai BL ES —y on 
pa an -.. Pt “1. 9 Maia e . 5 8 0 2. o 
J8 ra as AI JB (AS PAS YG ed JASA Gi 


bah JG 33 ADP Giga oi sp gp LAKI gp HS 


?”  Isnadanya Hasan lighairihi, Imam Hakim mengeluarkan dalam kitab Al 
Mustadrak,1:387 dari jalur periwayatan Yahya, dari Al A'masy, dari Abdullah bin 
Masrug. Imam An-Nasa'i meriwayatkan 8:126-127 dari jalur periwayatan Syu'bah 
dari Al A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Murrah bercerita 
dari Al Harits bin Abdullah." Imam An-Nasaa'i juga meriwayatkan dari jalur 
periwayatan Hashin dan Mughirah serta Ibnu Aun dari Sya'bi, dari Al Harts, dari 
Ali. Imam Ahmad meriwayatkan 1:409 dengan jalur periwayatan dari Al A'masy, 
dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits bin Abdullah Al A'war, ia berkata, 
Abdullah berkata, "Seluruh sanadnya statusnya lemah. Meski demikian, dalam 
riwayat Imam Ahmad 1:409. Al A'masy berkata: Aku pernah menceritakannya 
kepada Ibrahim, kemudian ia berkata: Al Gamah telah menceritakannya kepadaku, 
ia berkata, "Abdullah berkata, 'Imam Muslim telah meriwayatkan sebagiannya 
dalam kitab shahihnya'," Lihat Al-Libas:120. 


12 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


D: JB al Lb BIP AE BD CA JU 
u -A5 as Pa al fi ae Pena Lalin -JE “ASI 1 Sang Men yaa 2G 
SAN JL SEA DI Abi ah 2 BI 
Sp 2 r3 Y5 Ui Yg Bl Ae Ip U) AU Jah wo 
ia Saba 2 PA MI F3 bea NI MS 
Oi aa He Ng Ale Dae taat Dik Us ayat liar, 
AN Ipa) JB 5G 33 Gl IP IAI IE) WILahah Tana Ki 
IA SS ih Oa Ab UB 
2251. Ishak bin Ibrahim bin Habib Asy-Syahid dan Ja'far bin 
Muhammad At-Taghlibi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Waki' telah menceritakan kepada kami. Ishak berkata: Al 
A'masy telah menceritakan kepada kami. Dan Ja'far berkata dari Al 
A'masy, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, Ishag berkata, 
“Ketika aku datang mengunjungi Nabi SAW, saat itu beliau sedang 
duduk di bawah bayang-bayang ka'bah. Saat melihatku, beliau 
berkata, 'Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, mereka tergolong orang- 
orang yang rugi" Lalu aku menghampiri beliau dan duduk di 
sampingnya. Aku tidak dapat duduk lama di situ.!'? Kemudian aku 


bertanya, 'Wahai Rasulullah! Demi ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu! Siapakah mereka itu? 


Rasulullah SAW menjawab, 'Mereka adalah orang-orang 
yang paling banyak mempunyai harta kecuali orang yang berbuat 
begini, beliau memberikan gambaran sebanyak empat kali. Dan 


' Kalimat “Fa lam atgaarru” Maknanya adalah tidak mungkin bagiku untuk diam 
di tempat aku duduk. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 13 


orang yang ingin berbuat demikian sangatlah sedikit. Setiap pemilik 
unta, lembu atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, di hari 
kiamat binatang-binatang tersebut akan datang dalam keadaan lebih 
besar dan lebih gemuk dari aslinya. Semuanya akan menanduk 
pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak dengan kuku- 
kukunya. Setelah selesai binatang yang pertama, akan diteruskan oleh 
binatang yang lain. Kemudian, binatang yang pertama kembali lagi 
hingga seluruh manusia ditentukan tempatnya masing-masing'," 


Hadits ini adalah hadits riwayat Ishag. Ja'far berkata: Dari Abu 
Dzar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satupun pemilik 
unta” kemudian ia menceritakan hadits dengan redaksi yang sama 
dengan hadits ini, namun tidak menyebutkan gambaran sebelum 
hadits ini.!! 


279. Bab: Penjelasan Tentang Sebagian Siksa Yang akan 
Diterima oleh Mereka Yang Tidak Menunaikan Zakat dan 
Bantahan Terhadap Mereka Yang Mengangap bahwa Firman 
Allah SWT Yang Menyatakan “Dan Orang-Orang Yang 
Menimbun Ems Dan Perak..” (Os. At-Taubah (9):34) 
Diperuntukkan bagi Orang-Orang Kafir bukan Untuk Orang 
Yang Beriman. Rasulullah SAW Telah Menjelaskan bahwa Ayat 
Ini Turun untuk Menjelaskan Tentang Orang-Orang Yang 
Beriman bukan Tentang Orang-Orang Kafir. Sebab Mustahil 
Ayat Ini Difahami Dengan Pemahaman Bahwa Orang-Orang 
Kafir Akan Diazab Oleh Allah SWT Hingga Beberapa Waktu, 
Kemudian Nasib Mereka Ditentukan Setelah Itu, Ke Neraka atau 
Ke Surga. Sebab Orang-Orang Kafir Akan Kekal Selama- 
Lamanya Di Neraka Jahannam 


"Al Bukhari, Zakat 30. hadits yang sama dari jalur periwayatan Waki, namun 
dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, “Azhlafuha" sebagai ganti kata "Fa 
Akhfaaha." 


14 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


6G. 3 - 


Ana GI Ai pPN IS Up 
Ba Oo HA | pa cal Te Bilas ai 
Ie ab baja AV MU SPV AE Ip U :JE 
HS Sa Wan EL 1 3 Ab de 
UG ASI IU ALA sa WAR Un IP Yah Up oo 


4 o- Ape | Tae 203.0 AG 


OLS uy Sar wa —YYoOY 


rd 
. 


. . 3 .. Pd 
CAS UPI Ja Hy 2 BY lh 0 SE KS VI 
23 0. & Ai 9. ne 1 2... ce or 3 z rn - ber 31 pi 
Sg PI 3) lara aan AlP pam CP | Vit Le lari 

- A. . . . . 5 mera 
EN Anta S3 gai Lana Ul ji OS ed oe ID 
ah NN Te BP IP YNA 
0 pen Pi Gara P3 ba T.-. - sak . Te . - 
tp Haa CAS IA Ioi BP PUG lai HS UB de 

P3 2 ap 2... or £. 32 33 Toge 2. BL as Adi 5. Pa | 
Y, Cellais laa ya Legi Alas) SUBNBL » Ud 9, Lai 
o. 9 . S5 4 AP 5 PJ .". 
Ka atk ai Ain OS ep ale Ii AI SN SS elba 
nd P 2g aa 0 og Bah Bie P 
CA Tya GEN II AG AI HI Hara Si Oa 
a ) o ge . Pa 2 PP . 2 Sie. A5 0 . £ Si . 
IS HA gg SI Uno Hoa JA :JG £ Jal 
: LAUT no, 5 Te. no Io” No ar. sh si 
HI SB Sy Ja SEh Pa Ja A PD 
2 P 1 25, Aa Pa gi P3 . y 2 5 2 Li 2g 5 
BAY) AE Ud CA AI JST J8 AI IA GAS NG dekan 
B3 Jlita Ja AG B3 Uta 3 Ja Jadi LA SG tadi II 
.. 3 (3 . P3 . 2. - - . PJ . 0 
DAN AS er OP 2 AI tebal tag 3 
2252. Ahmad bin “Abdah menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz (Ibnu Muhammad Ad-Darawardi) telah menceritakan kepada 


kami, Suhail telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Setiap 


ShahihIbnuKhuzaimah || 15 


pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakatnya akan dipakaikan 
dengan kepingan-kepingan dari api pada Hari Kiamat, lalu dia 
dibakar di bagian rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan 
tersebut di dalam Neraka Jahanam. Lama satu harinya menyamai 
lima puluh ribu tahun waktu sekarang. Keadaan ini terus berlangsung 
hingga umat manusia diputuskan ke manakah akan ditempatkan, ke 
surga atau ke neraka. Begitu juga pemilik unta yang (enggan)” 
menunaikan zakatnya. Unta-unta peliharaannya akan menginjak- 
nginak dan menggigit pemiliknya. Tatkala unta yang pertama selesai 
menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. Keadaan ini 
terjadi dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu 
tahun waktu —di dunia - hingga umat manusia selesai diputuskan ke 
mana mereka akan ditempatkan, ke Surga atau ke Neraka. 


Demikian juga pemilik kambing yang (enggan)? menunaikan 
zakatnya. Pada Hari Kiamat nanti, pemilik kambing tersebut akan 
dibiarkan di padang terbuka bersama kambingnya dan kambing 
tersebut lebih besar dari ukurannya di dunia. Kemudian kambing 
tersebut menyerang pemiliknya. Setiap selesai satu kambing, maka 
datanglah kambing yang lain. Demikian seterusnya. Kambing- 
kambing tersebut akan menginjak-injak pemiliknya. Dan tidak ada 
yang bertanduk bengkok, tidak ada yang tidak bertanduk atau tidak 
ada yang bertanduk pecah kecuali semua kambing tersebut menanduk 
pemiliknya yang enggan mengeluarkan zakat. Keadaan ini terus 
berlangung dalam satu hari yang ukurannya sama dengan lima puluh 
ribu tahun hingga Allah SWT memutuskan ke mana mereka akan 
ditempatkan, ke Surga atau ke Neraka. 


Saat itu, para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan kuda?” 


2 Dajam kitab aslinya tertulis, “Walaa abdun yu'addi shdagatahu...." Kami 
tambahkan kata “Ja“ diantara dua kurung agar maknanya tidak rusak. 
8 Fbid. 


16 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW menjawab, “Kuda itu diikat dan didahinya 
tertulis kebaikan di hari kiamat. Kuda terbagi menjadi tiga bagian, 
ada yang menjadi sebab datangnya ganjaran, ada yang menjadi 
sebab sebagai pelindung dan ada yang menjadi sebab datangnya 
dosa.” 


Kemudian ia menceritakan hadits dengan redaksi yang 
panjang. 

Setelah itu, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW, 
“Wahai Rasulullah! bagaimana dengan keledai?” 


Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT tidak menurunkan 
kepadaku sesuatu yang lebih mencakup semua permasalahan kecuali 
ayat: 'Barangsiapa yang melakukan kebaikan, meski seberat atom, 
niscaya dia akan mendapat balasannya dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sekalipun seberat atom, niscaya ia akan 
melihat balasannya',” (Os. Az- Zalzalah (99): 7 — 8)" 


3 35.03 . 


SI Op rar Pu ai 365 Abadi BI ng SAY YOT 
aa : - in ASI IG 2 0 3 o- Pa 
: 'i 33.8 Pena 35 .» ae 2 PJ - ." 
Va akta LI Ga 2 OS gp BS Gd JE3 dalan Lai 
ale 5 5 ai al J8 C0 yaa 
2253. Abu Al Khaththab Ziyad bin Yahya telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zari' telah menceritakan kepada kami,Rauh 
bin Al Oasim telah menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih 


telah menceritakan kepada kami dengan sanad ini. Kemudian ia 
menceritakan hadits yang panjang ini. Disemua batasan waktu, ia 


4 Al Bukhari, Zakat 26 dari jalur periwayatan Suhail dengan hadits yang sama 
dengan merinci sisa hadits. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, "Dalam satu 
hari yang ukurannya sama dengan lima ratus tahun." 


ShahihIbnuKhuzaimah || 17 


menceritakan dengan redaksi: “Setiap harinya sama dengan 50.000 


tahun waktu di dunia” 


280. Bab: Penjelasan Tentang Berita-Berita Yang Diriwayatkan 
dari Nabi SAW yang Lafazhnya Bersifat Umum Tentang Harta 
Yang Ditimbun 


Pa aa 


Ah Cb 3 ES On GI CAS —yyot 

Aa Gp SA GP teh GAS GA dag CD 
PKP ap elo AP GS Ui BI gp Oa Yi 
sea eta aah G3 SR IS OS UU BA Ir 


. 


Ca Sa AA AI JR Ab 3 ph dl 
Sa 3 ad IE) ni P3 aa Jd data 

2254. Rabi” bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan 
kepada kami, ha Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami dari Laits bin Sa'ad, dari 
Ibnu Ajlan, dari Al Ga'gaa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: 


“Di hari kiamat nanti, harta yang disimpan oleh salah seorang 
diantara kalian akan datang dalam bentuk seekor ular buas yang 
memiliki dua tanduk. Ular tersebut mengikuti'? pemiliknya, sementara 


15 Lihat Muslim, Zakat 26. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur periwayatan 
Ibnu Zari' dan ia tidak menyebutkan matannya, namun memberikan isyarat ke 
riwayat Suhail. 

I$ Dalam kitab aslinya tertulis kalimat, “Ma'a shaahibihi," dan koreksi ini 
berdasarkan riwayat dalam Al musnad. 


18 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


si pemiliknya mencari perlindungan dari kejarannya. Ular tersebut 
terus menerus mengikutinya dan ia terus menerus menghindar 
darinya hingga ia memakan jari-jarinya.” 


Rabi” tidak mengatakan: “Ja menghindar darinya.” Dan ia 
juga berkata, "Harta yang disimpan oleh salah seorang dari kalian.” 


0-3 Jo PEP 3 DN 0o Je Pa 


daan Da Dea Galang eta Cadon —NYoo 
Gak jak al Me As 
DNS Sang IS AB Op IG JB Op 53 abib al 


0. 


Aek Ih AH YEL Sei an Ha ag 
SNN ea EA 5 2g Atik & A5 di YG (Bbag SS TAI OF u 


pekat Ala Ka) 

2255. Basyar bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami, 

Yazid bin zari” telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah telah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Salim bin 
Abu Al Ja'di Al Ghathfani, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari 
Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang 
meninggalkan harta simpanan di dunia, maka di hari kiamat nanti 
harta tersebut akan datang kepadanya dalam rupa seekor ular buas 
yang memiliki dua tanduk dan ular tersebut akan selalu mengikutinya. 
Kemudian orang tersebut bertanya, "Siapakah kamu.?' Harta tersebut 
menjawab, 'Aku adalah harta simpanan yang kamu tinggalkan.' 


1 Isnadnya hasan. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya, 2:379 dari jalur 
periwayatan Laits. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, "Simpanan salah 
seorang diantara mereka." 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 19 


Kemudian ular tersebut terus mengkutinya hingga memakan 


tangannya dan meremukkan seluruh tubuhnya." 


281. Bab: Penjelasan Tentang Riwayat Yang Lafazhnya Mufassar 
Yang Menjelaskan Secara Detail tentang Yang Dimaksud dengan 
Harta Simpanan. Dan Dalil Bahwa Yang Dimaksud Dengan 
Harta Simpanan Tersebut Adalah Harta (229/B) Yang Tidak 
Ditunaikan Zakatnya, bukan Harta Yang Disimpan dan 
Ditunaikan Zakatnya 


(tr ga PG Ba rara ta ui Pel X3 nrra —YYo1 

PE Jr up Le JJ DP KR Jin ap 
Bb Ga P3 ab 3 Ob bab F3 TS HA 
BA Ed Ii Dago 21 AS Tya Gitlag BB 1D Ce 


2256. Abdul Jabbar bin Al Alaa telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Jami”, dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Barang 
siapa yang tidak menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti 
seekor ular berbisa akan dikalungkan di lehernya.” Kemudian 
Rasulullah SAW membacakan ayat Al Our'an: “Harta yang mereka 
bakhilkan itu dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.” (Os. Aali 
Imran (3J: 180)!” 


' Isnadnya Hasan. Al Mundziri berkata dalam kitab At- Targhib wa At-Tarhib 
2:108—109. “Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan ia berkata Isnadnya Hasan. Imam 
Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban memuat dalam kitab shahihnya. 
Imam Hakim mnegeluarkan 1:388 dari jalur periwayatan Yazid. 

 Isnadnya shahih. An-Nasaa'i 5:8-9 dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah 
dengan hadits yang sama. Al Mundziri berkata dalam kitab At-Targhib wa At- 


Tarhib. “ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazhnya darinya. Imam an-Nasaa'1 
20 


20 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


D ja Pn Dara (dani Oba 2 IA Wi -y rev 

3 Fa CN DPI SE KY YA Es, 

Lg ee 3 2 Aa Uai gag DA aa IA Bi jp 

Ve UB AN Jp JB 6 PE II Pb ja 

Ss son TA ba GTR ip 

CAN SIG eta op KH naa Tia BS UI Sa 
Kl 333 106, Uta A3 dl 3 GA - JG 


2257. Ahmad bin Sinaan Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Abu An-Nadhar telah menceritakan kepada kami, ha 
dan Al Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ibad, ha, Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 
Asad (Ibnu Musa) telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Al Majisyun telah memberitakan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Bahwasannya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, di hari 
kiamat nanti harta tersebut akan datang kepadanya dalam bentuk 
seekor ular berbisa. Kemudian ular tersebut terus mencengkram atau 
melilitnya- Dan ular tersebut berkata kepadanya, 'Aku adalah harta 


TRI) 


yang kamu simpan' 


Ini adalah hadits riwayat Ahmad bin Sanaan, Az- Za'faran 
berkata kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Dinar memberitakan 


kepadaku, ia berkata, “Kemudian harta tersebut melilit lehernya atau 


merengkuhnya.”2 


meriwayatkan dengan isnad yang shahih dan Ibnu Khuzaimah juga mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya. 

2 Isnadnya shahih, An-Nasaa'i 5, 28. dari jalur periwayatan Abu Nashar Hasyim 
bin Al Oasim. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 21 


282. Bab: Penjelasan Tentang Dalil bahwa Tidak Ada Kewajiban 
Lain Dalam Harta kecuali Zakat dan Penjelasan Bahwa Ancaman 
Yang Diberikan Dalam Hadits Ini Ditujukan Kepada Orang Yang 
Menimbun Hartanya dan Kepada Orang Yang Tidak 
Menunaikan Zakat Hartanya tetapi Tidak Ditujukan Kepada 
Orang Yang Menunaikan Zakatnya, meski Harta 
Tersebut Ia Simpan 


IU up ea ab ag: S1 J6 
Fa Up 3 Je B3 cat url ot iga aa 9 Haa 
s3 ds KAN EN P3 PA 9 Is DA las Alas 5) 
2 Kia ap Jas aa ga 5 yp3 Ul Jaa In AG 
Ptbg Ip AE Ip Ld 1G gi ia 
3 abi Surat ag aa Laga ye Kak AL 
LN NAN) 
Abu Bakar berkata: Dalam riwayat yang diberitakan oleh 
Thalhah bin Ubaidillah terdapat kalimat, “Adakah kewajiban aku yang 


lain?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak, kecuali sedekah tathawwu' 
(sedekah sunnah ).” 


Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, “Ada seorang arab 
yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, 'Tunjukkanlah padaku 
satu pekerjaan yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk ke dalam 
surga?" Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW menjawab, “Kamu 
menunaikan zakat yang bersifat wajib.” 


22 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang ingin melihat seseorang yang bakal 
menjadi penduduk surga, maka lihatlah orang ini.” 


Pada pembahasan yang lalu, aku telah mendiktekan dua 
riwayat ini dalam kitab ini. 


Dalam khabar Abu Umamah, dari Nabi SAW disebutkan, 
Beliau bersabda, “Hendaknya kalian melaksanakan shalat lima waktu, 
melakukan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat harta kalian 
serta mematuhi pemimpin kalian, jika bersikap demikian, maka kalian 
akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian.” 


283. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Lain Yang Menunjukkan 
bahwa Ancaman Siksa Tersebut Ditujukan Kepada Mereka Yang 
Menimbun Harta yang Tidak Menunaikan Zakatnya dan Tidak 

— Ditujukan Kepada Orang Yang Menunaikan Zakatnya 


o 1. 2 8... To o- o Pa 
BAN Ugal BY ae 5 Ig KAS -YYOA 
s s5 - y o- o . .. 043 0 - 0-4 o - 0 
CN AA ot AR op em Ol OP Kai Oi gp 
In aa ana Ny 3 


2258. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, Beliau 
bersabda, “Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu 
telah menghilangkan keburukannya.”” 


2! Isnadnya dha'if. Ibnu Juraij dan Abu Zubair, keduanya adalah sosok yang 
dianggap mudallis dan sering menyambung-nyambungkan sanad hadits. Dan telah 
aku riwayatkan dalam kitabku Ad-Dha'ifah (2218)-Nashir.). Imam Hakim 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” 23 


284. Bab: Penjelasan Tentang Imam Membai'at Rakyatnya untuk 
Menunaikan Zakat 


4. - KS 


U Pu ara (aa ear sea P1) Lab -YYO4 
3 Li CI (DIA EA ha Di PES S3 
Ca (DE Ai dat Upah aa Gi Ii CAS en) 
3. L Saos aB | 2 . 30 aa — LK “Da 
PA) AT Gd ba YG Si (LI (nia Ui LD yhay 
CI AE JASA Ii PAI EA On) Jaa Bis KI 
0 2... - o 0... 2 .. IG j 03 Jo 3G. 4 
SE Sp AKA CEL Ie BN Jp) LAU 2G MI X3 
i ' ab S o 3 "5 S 9 ) . 
Ta JI aa , 
2259. Abu Al Asy'ats telah menceritakan kepada kami, 
Mu'tamir telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin sa'id telah menceritakan 
kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, ha, Ya'gub bin 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid telah 
memberitakan kepada kami, ha Ya'gub bin Ibrahim dan Yahya bin 
Hakim telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al Hasan 
bin Habib (Ibnu Nadiyyah) telah menceritakan kepada kami, Ismail 
telah menceritakan kepada kami, ha dan Al Hasan bin Muhammad Al 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid 
telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada 
kami dari Oais bin Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku 


mengeluarkan hadits ini, 1:39 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dan ia berkata, 
hadits ini shahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. 


24 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah melakukan bai'at (janji setia) kepada Rasulullah SAW untuk 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan memberikan nasehat 
kepada setiap muslim.” 


285. Bab: Penjelasan Bahwa Kewajiban Zakat Ditetapkan 
sebelum Hijrah Ke Habasyah. Sebab Rasulullah SAW Menetap di 
Kota Suci Makkah sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah 


sad Gl ap Ola Kjaap Hi AAA A3 YA 
HA SIN KPA Sp AS GA P9 Bh Yi KS IU 
PEN KP KS PP Mtb PMA oi pl 
TE j3 gl Aa 3 de aa 3 Mai 
SB PAN 2 in ba UMS aa La dg US 6 
AG an Tana KIS Ah AG semai 3 JB, Ona 
IE ar Ar adas af us & dadi ha yB Jb 
ta sa 3, Ke siy ANN abi) CA jl ca 
HS BP UNA DN en HUB Ja tua 
Call) 2AAI) ot AN II UEA Be, USU, Aneh 
Eibar MUA) HUNI Filed Ie 3 Ie UUT LAS ASI 
na ASI JP ag GAB abah HUNI Hay esai 


( AA Jd Mag uji JP pe ya 9s V3 CN Pa 


2 Al Bukhari dari jalur periwayatan Ismail. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 25 


- 


BSI GW VA deh BEI Y WN IR ol) ALAN Si, 


3 NAS, “Ag Dg Pas (ay ai Para ana “JG ali, 


2260. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salmah (Ibnu Al Fashal) telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag (Yasa' budak Makhramah) dan Muhammad bin 
Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhri berkata: Dari Abu Bakar 
bin Abdul Rahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi, dari 
Ummu Salmah binti Abu Umayyah bin Al Mughirah, ia berkata, 
“Ketika tiba di daerah Habasyah, kami menetap di sana. Kemudian 
ketika Raja Najasyi datang... Kemudian ia menceritakan hadits yang 
panjang. Dalam riwayat hadits tersebut diceritakan bahwa ia (Umu 
Salmah) berkata, “Saat itu, yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin 
Abu Thalib RA, ia berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, dahulu 
kami adalah masyarakat yang berada di alam kebodohan, kami 
menyembah berhala, memakan bangkai dan melakukan perbuatan 
yang keji, kami memutuskan silatur rahim dan berbuat buruk kepada 
tetangga, yang kuat diantara kami memangsa yang lemah. 
Demikianlah kondisi kami hingga akhirnya Allah SWT mengutus 
kepada kami seorang Rasul. Kami mengenal nasab (silsilah 
keturunan) Rasul tersebut, kami akui kejujurannya dan sikapnya yang 
menjaga diri dari perilaku yang tercela. Kemudian Rasul tersebut 
mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah SWT dan 
meninggalkan sembahan-sembahan kami dan sesembahan para leluhur 
kami yang lama: Seperti batu dan patung. Beliau memerintahkan kami 
untuk berkata jujur dan tidak bohong, melaksanakan amanah yang 
telah diberikan, memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim, 
berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari perbuatan yang 
haram serta dilarang menumpahkan darah. Beliau juga melarang kami 


26 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melakukan perbuatan yang keji, berkata lacur, memakan harta anak 
yatim dan melarang menuduh wanita baik-baik berbuat lacur. Beliau 
memerintahkan kami (230/A) untuk menyembah hanya kepada Allah 
SWT dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, memerintahkan 
kami untuk mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan melakukan 
puasa.' 


Ia (Ummu Salmah) melanjutkan, “Kemudian Ja'far 
menjelaskan kepadanya tentang beberapa isi ajaran Islam dan kami 
membenarkan dan mengimaninya serta mengikutinya sesuai dengan 
apa yang diturunkan Allah SWT kepadanya. Kami hanya menyembah 
kepada Allah SWT dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, 
mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang 
dihalalkan, kemudian ia meneruskan sisa haditsnya.2 


2 Isnadnya dha'if. Diantara perawinya ada seorang yang bernama Salmah bin Al 
Fadhal. Mengenai sosoknya, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tagribnya berkata, "Ia 
adalah seorang yang dapat dipercaya, namun sering melakukan kesalahan dalam 
periwayatan hadits." Dalam kitabnya Fathul baari 3: 266-267 ia memberikan isyarat 
ke riwayat Ibnu Khuzaimah dan ia cenderung mandha'ifkannya. 


ShahihTbnuKhuzaimah ||” 27 


. 


AG AG IN Ga AA Sao Apple 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN 
TENTANG ZAKAT HEWAN TERNAK: UNTA, SAPI 
DAN KAMBING 


286. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Unta dan Kambing serta 
Dalil Bahwa Yang Dimaksud Allah SWT Dengan Firmannya: 
“Dan Ambillah Dari Harta Mereka Sebagai Zakat” (At-Taubah (9): 
103) Adalah Sebagian Harta bukan Keseluruhan. Sebab Kalimat 
Al Mal (Harta) Terkadang Digunakan untuk Menggambarkan 
Harta Yang Nilainya Kurang dari Lima Unta dan Kambing Yang 
Jumlahnya Kurang dari Empat Puluh 


2. 30 36. JI Be 03 ea 30 36. 3 Pe 


at KE 3 Kebtng Chlu ) Cr Sewa Lao —YYUN 
20358... IG eka - an Pa aa 3 ai 30 385. 3 3 
Up Kemana Lada J6 KA Y  Hang US yg Kebun ga ya 
s - - 5 ” N o. 
wol US Si ea KAS 3 gi ea esa PA aU 
GE PS JA ie TS at OS ialah Ki 
kan BI Waka Tap SAR en GAS AI pg RSI Nila 
. BP Na ARUN bgi Sa Aa ai LP (ag B4 — n Ni aa an 
BOS NO lb Ih dgbak e) JE Inallad 
. 2. “ » 3 a. 3... 33 5 P 3 5 
KAA sp sala PAS JS & (Ad) d9 Las RI asi PSI 


SE Oh PA Ui EA ea II jae) CAS 
CAS BN Em Ah BB OS Oo TU AA 


28 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


In dab ih ak OP GA Gb Kah 
YA NG ang Pa Ir Ka ak 5 Ja 3 3 
BAN sp Os En Uas (era Ii Ceng Ea CAN Ss Pata 
B5 1 Bb Otib Yadi HL) baja II Inn SAH 
AI dh GA Sean IT ALI Saja Je 3 
Ay Ol Y) Sx La La INI Se Ol NA IA din 
u ea) TAAT (dy! Ga K5 CG 5 Hay 
baja JP SN BP GB GL) Sayhe JI Saad BI 
Ip BI Ie DG BB DU Uh LAI as of AN, 
Fa su 3 BL Je — Sp cela LE Ui Wa 


Cena RAP B3 3G Saat Ia Tatan Ra LAS Bb 
Ke base la basah FA gp Ai NY Ba 


2261. Muhammad bin Basyar Bundar, Muhammad bin Yahya, 
Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan Yusuf bin Musa telah 
menceritakan kepadaku kami, mereka berkata: Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari telah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Tsamamah, Anas bin Malik telah 
menceritakan kepadaku: Ketika Abu Bakar RA menjadi Khalifah, ia 
mengutus Anas bin Malik ke daerah Bahrain dan menulis surat 
untuknya. Isi suratnya berbunyi, 


"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini 
berkenaan dengan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW 


ShahihTbnuKhuzaimah || 29 


kepada kaum muslimin dan yang” diperintahkan Allah SWT kepada 
Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang diminta zakatnya sesuai dengan 
ketentuan, hendaknya ia menunaikannya. Dan barangsiapa yang 
diminta lebih dari ketentuan, maka janganlah ia menunaikannya. Di 
setiap dua puluh empat ekor unta ke bawah Zakatnya adalah satu 
kambing (ghanam). Setiap lima unta, zakatnya adalah satu kambing 
(syaat). Dari jumlah unta 25 hingga 35, zakatnya adalah satu anak 
unta perempuan yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Jika tidak ada 
anak unta perempuan yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, maka 
boleh dengan satu anak unta laki-laki yang berumur 1 tahun masuk 2 
tahun, Jika telah sampai 36 sampai bilangan 45, maka zakatnya adalah 
satu anak unta perempuan yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Jika 
telah sampai 46 hingga 60, maka zakatnya adalah satu anak unta yang 
berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jika telah sampai 61 hingga 75, maka 
zakatnya adalah satu anak unta yang berumur 4 tahun masuk 5 tahun. 
Jika telah sampai 76 hingga 90, maka zakatnya adalah dua anak unta 
perempuan yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Jika telah sampai 91 
hingga 120, maka zakatnya adalah anak unta perempuan yang 
berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jika lebih dari 120, maka setiap 
tambahan 40 ekor, zakatnya adalah satu anak unta perempuan yang 
berumur 2 tahun masuk 3 tahun dan setiap tambahan 50 zakatnya 
adalah satu anak unta perempuan yang berumur 3 tahun masuk 4 
tahun. Jika seseorang memiliki kurang dari 5 ekor unta, maka ia tidak 
terkena kewajiban zakat unta. Jika untanya telah mencapai jumlah $ 
ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. 


Zakat kambing yang digembalakan adalah dari 40 hingga 120 
zakatnya adalah satu kambing. Jika lebih dari 120 ekor hingga 200 
ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 
ekor hingga telah mencapai 300, maka zakatnya adalah tiga ekor 


4 Dalam kitab aslinya tertulis kata (4Al-Ladzi'), Nampaknya yang benar adalah kata 
yang telah kami sebutkan 
(Al-latii). | 


30 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kambing. Jika lebih dari tiga ratus, maka setiap bertambah seratus 
zakatnya satu kambing. Jika kambing tersebut kurang dari 40 ekor, 
maka tidak ada kewajiban menzakatkannya.” 


Kemudian ia menceritakan hadits dengan panjang. 
Ini adalah hadits riwayat Bundar. 


Abu Bakar berkata: “An-Nagah adalah unta yang telah 
melahirkan. Jika anak yang dilahirkan telah memasuki usia satu tahun 
dan memasuki tahun kedua, jika jenis kelamin anak unta tersebut laki- 
laki, maka anak unta tersebut disebut ibnu makhadh dan jika jenis 
kelaminnya perempuan, anak unta tersebut disebut bintu makhad. 
Seekor unta disebut Nagah dikarenakan: jika unta tersebut melahirkan, 
maka penjantan tidak akan mendekatinya sampai satu tahun dari masa 
ia melahirkan. Jika telah satu tahun dari masa melahirkan, barulah 
sang penjantan mau mendekatinya. Jika telah disetubuhi oleh 
penjantan, maka unta tersebut disebut Makhad. Dan unta-unta yang 
hamil setelah satu tahun dari masa kelahirannya disebut Ummu 
Makhad. Kata Al Maakhidh ditujukan kepada anak unta yang masih 
dalam perut induknya yang sudah mulai bergerak-gerak. Dan anak 
unta yang berjenis kelamin laki-laki dari kelahiran sebelumnya disebut 
Ibnu Makhad dan jika anak unta tersebut perempuan disebut bintu 
Makhadh. Kemudian unta tersebut menjalani masa kehamilan tahun 
kedua dan melahirkan. Jika unta tersebut melahirkan, ia disebut Labun 
dan anaknya dari kehamilan sebelumnya disebut Ibnu Labun atau 
Bintu Labun. Anak unta yang disebut ibnu labun atau bintu labun 
tersebut telah berumur dua tahun memasuki tahun ke tiga. Jika anak 
unta tersebut telah genap berumur tiga tahun memasuki tahun ke 
empat, maka ia disebut Higgah. Unta tersebut disebut Higgah 
dikarenakan, jika ia perempuan, unta tersebut telah siap untuk hamil 
dan kuat menanggung beban hamil dan jika berjenis kelamin laki-laki, 
maka unta tersebut telah kuat mengangkut beban. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 31 


Sebelum menjadi higgah, penamaan seekor unta disandarkan 
kepada kondisi ibunya. Jika unta tersebut telah berumur satu tahun 
dan masuk tahun kedua, ia disebut ibnu makhadh, sebab ibunya 
disebut makhadh. Jika unta tersebut berumur dua tahun dan masuk 
tahun ke tiga (230/B) maka unta tersebut disebut Ibnu labun, sebab 
ibunya disebut Jabun setelah melahirkan untuk kedua kalinya. Seekor 
unta disebut higgah dikarenakan kondisinya yang sudah siap 
mengandung. 


Jika seekor unta telah berumur empat tahun dan masuk tahun 
ke lima, maka ia disebut jadz'ah. Jika berumur lima tahun masuk 
tahun ke enam disebut Tsunia. Jika telah berumur enam tahun masuk 
tahun ke tujuh, maka unta tersebut disebut Ruba' dan unta wanita 
disebut Ruba'iyyah. Unta tersebut masih disebut dengan sebutan 
demikian hingga usianya tujuh tahun. Jika telah berumur tujuh tahun 
masuk tahun ke delapan, maka baik laki-laki atau perempuan ia 
disebut Sudais. Jika berumur delapan tahun dan masuk tahun ke 
sembilan maka baik unta tersebut laki-laki atau perempuan disebut 
Bazil. Jika telah berumur sembilan dan masuk tahun ke sepuluh unta 
tersebut disebut Mukhlif. Setelah mukhlif, tidak ada lagi sebutan 
khusus bagi unta. Namun biasanya disebut Bazil satu tahun dan bazil 
dua tahun, Mukhlif satu tahun dan Mukhlif dua tahun, demikian 
seterusnya. Jika telah besar, maka unta laki-laki disebut “Mud dan yang 
perempuan disebut “Audah. Jika usianya sudah sangat tua, maka unta 
laki-laki disebut Oahrun dan yang perempuan disebut Ats-Tsab dan 


Asy-Syarif. 


32 || ShahihIbnu Khuzaimah 


286. Bab: Penjelasan tentang Anak Unta dan Kambing Dihitung 
Juga Dalam Penjumlahan Zakat 


2. 2 Set one tuyi SEGI Toge —yyar 
.: Jai ESA pb Usai ole sa GAAa OLI 
Ina PA Le o.2 Ane 20 262) 
Pa An Lag Ea ga An TN Han 
: 33 A AP Ju “JG Ss A3 ee na s (lal 
Lai Apa Imas IS Ip ap: BN 02 OB Udh 
dbs Sp da Tana SB Cenja IG 
Mens IS Sy Pa IY AS 03 S 3 da a 
GS al Io Vga Ap LS Sy ag S Ha (ai 
Lage SBB Cepat NA OX Udh BAP akta IS sp 
Yg Tap ISP Yg Tin Sel IS IN SK BP lala 
La Ie daa) Winata Tg BEAN Aa Ol NI pe S3 
baja IE Udin IS BP rp AI Ie bani 
GA SS BI (AB NI OS Ui Gan VI Bp 
TPG SBB IS dp an IDX Kai 
Yg Aa) Wapka Ai) Saad 2g Ol Y) JP D5 Yg Ha 


“106 ta RA 3 te. Iso 
BALA TEA pama Ci BAN Ng EA Go Kabah 


ShahihIbnu Khuzaimah || 33 


2262. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul 
Rahman Ash-Shabuni memberitakan kepada kami, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhlu bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah, 
Abu Bakar Muhammad bin ishag bin Khuzaimah telah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Jabir telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari 
Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda, 


'Unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor tidak terkena 
zakat. Jika telah mencapai lima belas hingga dua puluh, maka 
zakatnya adalah sebanyak tiga ekor kambing”. Kemudian ia 
memaparkan hadits yang panjang ini. Jika telah banyak, 


Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada kewajiban zakat dalam 
unta yang jumlahnya kurang dari lima. Jika telah mencapai lima 
hingga sepuluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Jika 
telah mencapai sepuluh hingga lima belas, maka Zakatnya adalah dua 
ekor kambing. Jika telah mencapai lima belas hingga dua puluh ekor, 
maka zakatnya adalah tiga ekor kambing.' Kemudian ia memaparkan 
hadits dengan panjang. Vika untanya telah banyak, maka dalam setiap 
50 ekor, zakatnya adalah satu ekor unta higgah. Dan jangan di ambil 
unta yang sudah tua atau yang cacat matanya kecuali atas keinginan 
petugas pengambil zakat dan yang kecil dihitung bersama yang besar. 


Kambing yang jumlahnya kurang dari 40 ekor tidak terkena 
zakat. Jika telah mencapai jumlah 40 ekor hingga 120, maka zakatnya 
adalah satu kambing. Jika telah mencapai 121 hingga 200 ekor, maka 
zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika telah mencapai 201 hingga 
300, maka zakatnya adalah 3 ekor. Jika jumlahnya telah banyak, 
maka zakatnya adalah setiap bertambah seratus ekor dikeluarkan satu 
kambing. Jangan diambil yang tua atau cacat kecuali atas keinginan 
petugas pengambail zakat. Hewan ternak yang terpisah jangan 


34 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


digabungkan dan hewan ternak yang digabungkan jangan dipisahkan 
karena keengganan mengeluarkan zakat," 


288. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Bahwa Tidak Ada Kewajiban 
Zakat Bagi Pemilik Unta Yang Jumlahnya Kurang Dari Lima 
dan Tidak Ada Kewajiban Zakat Bagi Pemilik Kambing Yang 

Jumlah Kambingnya Kurang Dari 40. Dan Dalil Yang 
Menunjukkan Bahwa Sebutan Sedekah Digunakan Juga Untuk 
Sepersepuluh Biji-Bijian, Buah dan Zakat Dan Juga Untuk Uang 
Yang Beredar Serta Sedekah Hewan Ternak. Sebab Masyarakat 
Umum Terkadang Membedakan Antara Sebutan Zakat Dan 
Sedekah Serta Sepersepuluh Karena Ketidak-Tahuannya Hingga 
Menyangka Bahwa Sebutan Sedekah Hanya Digunakan Untuk 
Sedekah Hewan Ternak Bukan Biji Dan Buah-Buahan Dan 
Menyangka Bahwa Pengeluaran Harta Yang Bersifat Wajib 
Disebut Zakat Bukan Sedekah. Sebab Nabi SAW Menyebut 
Semua Pengeluaran Tersebut Dengan Sebutan Sedekah 


Set Op Lah Gm BB Si 0 de B1 al Ju 
gan GA 
ED) Da AN Ia £ Adi 2 Sab —YYAY 


3 Ie o- Teo So 10 


(do GL ep Aan tatap DJ Ana Upi Ce ji AA 


NE PE oat Sa Ea an YK 


Emang Rang Loan ae Gaga AP Ie Con ya 


2 Isnadnya hasan atau shahih lighairihi. Hadits ini dikeluarkan dalam shahih Abu 
Daud No:1402-Nashir) Abu daud mengeluarkannya dari jalur periwayatan Abu 
Ishag 2:134-135 secara terperinci. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 35 


ba 2 0.0 - #0. 0 2 o 0. 0 2. 2.5 
of (SAPI Aan Anna aa US gi IS PP JS 
Dj La Ig 0 Ip yaa Dj Uh Ie db AB AN Ih 


#0. 


8.3 


OA 33 Sama Cyaam ny cela He Pt gag Kas P ART 
Ae ana Ab Pe aan 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ali RA dari Nabi SAW, 
“Di bawah empat puluh kambing tidak ada zakat.” 


2263. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Dinar telah 
memberitakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah telah menceritakan 
kepada kami, Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id dan Ubaidullah bin Umar: “ha” Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman (Ibnu Mahdi) Sufyan 
dan Malik serta Syu'bah telah menceritakan kepada kami, semuanya 
mengambil riwayat dari Umar bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu 
Sa'id Al Khugdri, “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 'Di bawah 
lima ekor dzud ( unta ) tidak ada kewajiban sedekah dan di bawah 
lima ausag tidak ada sedekah',” 


Makna hadits-hadits mereka semuanya sama, dan ini adalah 
hadits riwayat Muhammad bin Basyar. 


Dalam hadits Ali bin Abu Thalib RA disebutkan, "Tidak ada 
kewajiban sedekah atas kambing yang jumlahnya kurang dari empat 
puluh ekor.” 


2€ AI Bukhari, Zakat 23, Ath-Thabrani, Zakat 1. 


36 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


289. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan Bahwa 
Sebutan Zakat Digunakan Juga Untuk Sedekah Mawasyi (Hewan 
Ternak), Sebab Sedekah Dan Zakat Adalah Dua Nama (231/A) 
Yang Digunakan untuk Sebutan bagi Harta Yang Wajib 


Dikeluarkan 
3 alis 3 ya Sea nat JK de Ty 
aa Oa NO AM UNM 


2264. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Al Ma'mur bin 
Suwaid dari Abu Dzar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada 
seorangpun yang memiliki unta, sapi, dan juga kambing yang tidak 
menunaikan zakatnya.” Telah aku diktekan hadits ini sebelumnya 
dengan lengkap.” 


290. Bab: Penjelasan Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Sedekah Diwajibkan atas Unta dan Kambing Yang 
Digembalakan, Berbeda Dengan Pendapat Sebagian Orang Yang 
Menyangka bahwa Unta Yang Dipekerjakan Juga Wajib 
Disedekahkan 


Pa bana daa 


3 Kebun Haag Nana Huta 
| Ika ba IE Ha Wii apn SY X3 


7 Lihat hadits No: 2251. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 37 


2265. Dalam riwayat Abu Bakar Ash-Shiddig RA, "Dan 
sedekah kambing yang bersifat sa 'imah (makannya digembalakan di 
padang rumput), jika telah mencapai empat puluh hingga seratus dua 
puluh, maka zakatnya adalah seekor kambing.” Dan hal ini telah aku 
sebutkan sebelumnya. 


Muhammad bin Abdul A'la Adh-Dhan'ani menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bercerita kepada kami, ia berkata, "Aku 
pernah mendengar hadits yang demikian." 


- 
- So 3G. 3 Pet 


Pa even oa —YYUA 


api Was KA G5 Uu 
.. . . .o. .a £ 2 . . . IG 
JB Conan YP Cal GP ASN Uh Ul CO E Dn Ha 
3. — PS Se & - na and . 2 AP car y “ An an 


5 - 
. $$... 


ag WAT AG CAS Wales 12 Apa Ih WI BEN H3 
- 8 - 1 i ca... 9 Na ' Pap: Ker 5. Pn 
IV IV AR) SU La Tap Alah Jab Ungin UG MAA 
NA . IS 0 — - Lean Na Lea Aa 5 2 AA 
Ag tri J83 "Op LI Inap JS Ip Hebel Ju Ana Lg Kaban 
Kala Ip Jah BAN 2063 ole j3 Una UB A5 

2266. Dan Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 

kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Bahaz telah 
menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, dari 
kakekku, ha dan Al Hasan bin Muhammad bin Shabah telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan 
kepada kami, Bahaz bin Hakim telah memberitakan kepada kami, dari 


ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 


28 | ihat hadits No: 2261. 


38 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Setiap unta sa'imah (yang digembalakan di padang rumput) 
yang telah mencapai jumlah empat puluh ekor, kewajiban zakatnya 
adalah seekor bintu labun dan jangan unta tersebut dipisahkan dalam 
penghitungannya. Barangsiapa yang memberikan zakatnya, maka 
pahalanya untuk dirinya dan barangsiapa yang tidak mau 
mengeluarkan, maka aku yang akan mengambilnya dan setengah dari 
untanya menjadi hak Tuhan kami. Dan zakat tidak halal bagi 
keluarga Muhammad SAW.” 


Ash-Shan'ani berkata, "Setiap empat puluh ekor unta wajib 
dikeluarkan zakatnya seekor bintu labun.” 


Bundar berkata, "Barangsiapa yang menolak, maka aku yang 
akan mengambilnya dan setengah hartanya. Dan ia berkata, dan 
jangan seekor unta dipisahkan dari yang lain dalam 
penghitungannya.? 


Pa 


BK BG) Bi JB dagang 2 Jadi Hb YA 


PP and Kg 


dl Ab Oi PELAN s GP Komar a B3 Maa Wa 
Aa AN tai PA Ja se SB 
BS Wi, Tu Das SE 3 deh Sia Tuai 

SANA IU SS 5 BAU) Ine 


2267. Al Fadhal bin Ya'gub telah menceritakan kepada kami, 
ia berkata, Ibrahim bin Shadagah telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan, yaitu Ibnu Husein, telah menceritakan kepada kami, dari 
Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, “Bahwasannya Nabi SAW telah 
mewajibkan sedekah dan beliau tidak mengeluarkan kepada 
pembantunya,hingga beliau wafat." Kemudian ia menceritakan 


2 Isnadnya hasan, An-Nasaa'1 5: 17 dari jalur periwayatan Abdu Al A'la. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 39 


haditsnya yang panjang dan berkata, "Setiap kambing, jika telah 
mencapai empat puluh hingga seratus dua puluh, maka zakatnya 
adalah seekor kambing.” Kemudian ia menceritakan sisa hadits. 


291. Bab: Penjelasan Tentang Zakat Sapi dengan Menyebutkan 
Hadits Yang Lafazhnya bersifat Mujmal 


? 
Pep 


MAAN Tera PA Pi bo Cogaya Pj aa —YYTIA 

LX 30 3 J kan LAN ag PEN TN S7 - 3 
EL eh ng AI ( IRA UP Bumn PH UP 
Fak KL Y Jaa “s dna eat Ga u “ya Di Ca Wa 

1 Io 3G. 3 Pt naa, 1 0 01738 0. » 3e- 0. - 0. 
PIP 01 Sama Uang Ujar gt Pan OP Bra IP BI 
0. -. - Nu 2 0. ..9 ... 8 ia 3 2 
AP yak GP de Obat 1 d3 Tata Ha an 


oh AP PAI Pe YK LP Boa PN ul 
BA Mang AANG In al Si Aa BAR HN AA 
int Oh adi IBL Jb Aa bu 


# P3 43 A3 ae tu Pe & aa 

bima BA) ih Unit JS Tag had GA UG IS Tp AI Sa 
- P3 - "3 

bag gi Be Sa Ti GL ae Ob pt JS 


? Isnadnya Hasan lighairihi. Lebih dari seorang meriwayatkan hadits ini dari Zuhri 
dan mereka semua tidak memarfu'kan hadits tersebut. Sufyan bin Husain 
memarfu'kannya, namun menurut Zuhri ia dha'if. Meski demikian, Sulaiman bin 
Katsir mengikutsertakannya dalam sanad dan memarfu'kannya dan ia termasuk 
orang yang diperhitungkan dalam shahihain. Hadits ini shahih dan mencukupi. Abu 
Daud mengeluarkannya dalam Sunannya,hadits No:1568. At-Tirmidzi, Zakat 4 dari 
jalur periwayatan Sufyan. 


40 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2268. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Masrug, dari Mu'adz, ha 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Maghra telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah 
menceritakan kepada kami dari Syagig bin Salmah dan Ibrahim, dari 
Masrug, dari Mu'adz bin Jabal, Muhammad bin Al Wazir Al Wasithi 
telah menceritakan kepada kami, Ishag Al Arzag telah menceritakan 
kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, 
dari Masrug, dari Mu'adz, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari 
Masrug, Sa'id bin Abu Yazid telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah 
menceritakan kepada kami dari Mu'adz bin Jabal, “Nabi SAW pernah 
mengutusnya ke Yaman dan mengabarkan kepadanya agar ia 
mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi sebanyak seekor 
tabi' (sapi yang berusia 1 tahun masuk tahun ke 2) dan dalam setiap 
empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (sapi yang 
berusia 2 tahun masuk tahun ke 3) dan setiap orang yang telah baligh 
(sudah pernah bermimpi) zakatnya satu dinar atau 


Ini adalah hadits Ishag bin Yusuf. 


o- Pt —..? o o o ..& o- Pt 
he Van SI gi ja kr LI IS SAS -—YY TA 


.L o. ya 


o o- o 8.3 0 X. ey o- 0. 3 ..8 
SA IBU BN dl Ip aa ip 


ha 8. 2N ... Pap z 
kan RJ SI Ka BA CU 


aa 


41 Isnadnya Shahih, Abu Daud hadits No:1576-1577, An-Nasaa'i 5,18 dari jalur 
periwayatan Abu Mu'awiyyah dan Abdul Razzag dalam kitab Al Mushannaf 4,21— 
22 dari jalur periwayatan Ma'mar dan Ats-Tsauri. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 41 


2269. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag telah menceritakan kepada 
kami, Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazam, dari ayahnya, dari 
kakeknya: Bahwasannya Nabi SAW telah menuliskan sesuatu 
untuknya, didalamnya terdapat kalimat, “Disetiap tiga puluh ekor sapi 
zakatnya adalah seekor tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun 
masuk tahun ke dua) dan disetiap empat puluh ekor sapi, zakatnya 
adalah seekor sapi musinnah. (sapi yang berumur dua tahun masuk 
tahun ke tiga)” 


292. Bab: Penjelasan Tentang Hadits Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassar Yang Menjelaskan Lafazh Mujmal Dari Hadits Yang 
Telah Aku Sebutkan. Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Nabi 
SAW Telah Mewajibkan Sedekah dalam Setiap Sapi Yang 
Bersifat Sa'imah (Digembalakan) dan Tidak Ada Kewajiban 
Zakat Atas Sapi Yang Bersifat Awamilah (Yang Digunakan Untuk 
Ditunggangi Atau Dipekerjakan) 


Naa Kadi ME gi ape Hi Ada Cb -YYV: 


5... Pn 


Ir sa CS aa AA op ajak Ih LA Ci, &) 3 Gs 


0 Jo. £ Pt 


ot PE YP BR al BA AA TAI CI ae 
AA pa DG Ab BP aka AI JA 3 jar ai 
RAY Pa TAS BN NG 3 
Ula Lada Ip ang VI) LSG ob AB Taat JS 


2 Isnadnya shahih. Abdurrazzag meriwayatkan dalam kitab Al Mushannaf 4,4 dari 
Abdullah bin Abu Bakar dengan sifat hadits Mu 'dhal. 


42 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sajan Ui Pp UR A0 Ia Ie 
ob «33 SI IDA Cai BG Gajie Jp D3 Ob Ah 
us PAR SA SE Kei Up PA Ba 
Da Ro SA Y ae SS de Pn SI LX 

dk Tata PS tag JA db iba Sal 


2270. Ali bin Umar bin Khalid Aj-Jarar di Fasthatah 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ha 
Muhammad bin Umar bin Tamam Al Mishri menceritakan kepada 
kami, Umar bin Khalid menceritakan kepada kami, Zahir bin 
Mu'awiyyah telah menceritakan kepada kami, Abu Ishag telah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah dan seorang laki- 
laki yang ia sebutkan, dari Ali bin Abu Thalib RA, Zahir berkata, dari 
Nabi SAW, menurutku kalimat "Dari Nabi SAW lebih aku sukai 
dibandingkan kalimat dari Nabi AS."?: 


"Dari setiap empat puluh ekor kambing, maka zakatnya 
adalah satu ekor kambing. Jika yang kamu miliki hanya tiga puluh 
sembilan ekor, maka tidak ada kewajiban zakat dalam jumlah yang 
demikian. Setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor kambing. 
Penambahan dari jumlah tersebut tidak terkena zakat hingga kambing 
tersebut mencapi jumlah 120 ekor. Jika lebih dari 120 ekor hingga 
200 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika lebih dari 
200, maka zakatnya tambah satu ekor lagi.” 


Muhammad bin Umar berkata: Atau hingga 300, maka 
zakatnya adalah tiga ekor kambing. Setelah itu, setiap bertambah 
seratus ekor, maka zakatnya ditambah satuekor. Mengenai zakat 
sapi, dalam setiap tiga puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi 


3 Demikian tertulis dalam kitab aslinya. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 43 


tabi' (berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua) Jika sapi 
tersebut telah mencapai jumlah empat puluh, maka zakatnya adalah 
seekor sapi musinnah (berumur dua tahun memasuki tahun ke tiga). 
Dan hewan yang digunakan untuk ditunggangi atau dipekerjakan tidak 
wajib dizakatkan. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. 


Abu Bakar berkata, Abu Abid berkata, Kata tabi” tidak 
ditentukan oleh usia, namun lebih tertuju pada sifat hewan tersebut. 
Disebut tabi' karena hewan tersebut telah kuat mengikuti ibunya 
untuk membajak. Ia berkata, "Dan ia tidak dapat mengikuti ibunya 
kecuali jika telah mencapai usia satu tahun." 


ag al aa Oia Ol 3 Lg MO EA Yen 
pa ia Aa doa Pe an ke Ip 2 CA 
»' 3 4 rika 4 3 Oe 90... 
SG GNI ea Ie Ud Ioi AI KE 3 HS 
2271. Zakaria bin yahya bin Ibban telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Ayub telah memberitakan kepada kami bahwa Khalid (231/B) bin 
Yazid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Zuabir telah 
menceritakan kepadanya, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin 
Abdullah berkata,"(tidak ada) kewajiban zakat bagi sapi yang 
digunakan untuk membajak.” 


44 Lihat hadits No: 2262, Abu Daud 1572 dari jalur periwayatan Zahir. 

?8 Aku katakan bahwa hadits ini shahih, seluruh perawi hadits ini adalah orang-orang 
yang terpercaya dalam periwayatan hadits sesuai dengan kesaksian Syaikhain 
kecuali seorang yang bernama Ibnu Abban, aku tidak mengenalnya. Ada 
kemungkinan nama yang sebenarnya adalah Ibnu Iyas, yaitu seorang ulama hadits 
yang telah mencapai derajat Al Hafizh dan masyhur dikenal dengan sebutan Al 
Hafidz As-Sajzi dan masyhur juga dengan sebutan “Khiyathu sunnah”. Jika 
demikian yang dimaksud, maka orang ini tsiggah. Jika tidak, maka Ibnu Abi 
Syaibah telah mengeluarkan hadits ini(3/131) dari jalur periwayatan Ibnu Jarir, ia 
berkata, Ziyad telah memberitakan kepadaku, sesungguhnya Abu Zubair telah 


44 || Sahih Ibnu Khuzaimah 


293. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengambil Unta Labun 
Sebagai Sedekah (Zakat) tanpa Kerelaan Pemiliknya 


AI dahan Aa up AP 3 Kita Ui NYI 
P3 NAN BB yi Ab yi PRP Lp HA oi AI 
JB en TB Mo, ot AAN BE IKA gi 


.. 


Si eh BN Ih oi SE tah 
Sera F3 SEY SU NIA TE EP JA 
BSE IK Bin Ip BA ce Dai US, 
ME) IP ella KR) Gakan :JB £ Jl) aa bnaa Ja JB) 
V It DN Cia AB NI yokah BI Ga KAP AP 3 HUI 
UI 8 ip Lte JB dia Uh La Si 
Tn CAR PT UN sa 
3 AA Ud abs ab sak 13 LSG RA Syah 
Dad ES NE Yi JATI JS cod IS ob UI 


JI Me Uh aa ol SIS daa LS Y, dab 


- 3 


7. 3 (3 0 ud - 9 
Gas Iii SB dai dng Ia Bb BA AL Ab 


memberitakan hadits ini kepadanya. Ziyad ini memiliki sebutan Ibnu Sa'id Al 
Khurasaani dan ia termasuk orang yang tsigah —Nashir.). Kemudian aku yakin 
bahwa ini adalah yang awal. Lihat hadits setelah ini No: 2236. Mushannaf Abdur 
razzag, 4:19 dari jalur periwayatan Abu Zubair. Dan dalam riwayat ini terdapat 
kalimat, "Tidak ada sedekah dalam Al Mutsirah (hewan yang digunakan untuk 
mengarap tanah). 


ShahihIbnuKhuzaimah || 45 


BU da dl KA US ee Ab cala I AKA las ol 
db SI Ika AIA ab ot abu us 
KA AN 0 Ja pb HPA Ul t ib 


SB Uh Iya UST SH AKA JW de, UU AJE, 


2271. Yahya bin Bakir telah menceritakan kepada kami, Al- 
Laits telah menceritakan kepadaku, Hisyam bin Sa'id telah 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas bin Abdullah bin Ma'bid, 
dari Abbas, dari Ashim bin Umar bin Gatadah Al Anshari, dari Oais 
bin Sa'ad bin Ubadah Al Anshari, 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengutusnya sebagai 
petugas pengumpul zakat. Kemudian ayahnya berkata kepadanya, 
“Jangan kamu keluar kecuali setelah janji berbicara dengan Nabi 
SAW." Ketika hendak keluar, ia datang menemui Nabi SAW dan 
beliau berkata kepadanya, "Wahai Oais Jangan engkau datang di hari 
kiamat dalam kondisi di atas pundakmu ada sekor unta yang 
bersuara, seekor sapi yang melenguh atau seekor kambing yang cacat 
kedua matanya. Dan jangan kamu seperti Abu Righal.” Sa'ad 
bertanya, “Siapakah yang dimaksud dengan Abu Righal?.” ' 


Rasulullah SAW menjawab, "Seorang petugas pengumpul 
zakat yang diutus oleh seorang yang shalih untuk datang menemui 
seorang laki-laki di Thaif yang memiliki hampir seratus ekor kambing 
yang tidak memiliki susu kecuali seekor.” dan laki-laki tersebut 
memiliki seorang anak yang masih kecil yang sudah tidak ada ibunya. 
Kemudian pemilik kambing itu bertanya, 'Siapakah anda?' Ia 


'$ Dalam naskah aslinya hilang dua kalimat. Dalam catatan tertulis “Ia 
memperhatikan” penyempurnaan ini diambil dari kitab Al Mustadrak, 1:398. 
”! Syatun Syashash, yaitu kambing yang tidak memiliki air susu. 


46 !| Shahih Ibnu Khuzaimah 


menjawab, 'Aku adalah utusan Rasulullah SAW.' Kemudian sang 
pemilik kambing menyambut dengan baik kedatangannya dan berkata, 
'Ini kambingku, dan ambillah mana saja yang kamu mau.' Kemudian 
ia melihat seekor kambing yang labun (kambing besar yang sedang 
menyusui). Si petugas berkata, 'Aku ingin yang ini (kambing labun). 
Kemudian sang pemilik kambing berkata, 'Sebagaimana kamu lihat, 
anakku yang kecil ini tidak punya makanan dan minuman kecuali dari 
kambing labun ini. Si petugas kembali berkata, "Jika kamu menyukai 
susunya, maka aku juga menyukai kambing yang memiliki susu." 
Kemudian si pemilik kambing berkata, 'Ambillah dua ekor kambing 
yang lain sebagai gantinya." Namun si petugas tidak mau. Sang 
pemilik terus memberikan pilihan lain hingga ia mau mengganti 
seekor kambing tersebut dengan lima ekor kambing, namun si petugas 
tetap tidak mau. Melihat gelagat yang demikian si pemilik kambing 
mengambil busurnya dan memanah sang petugas hingga akhirnya 
petugas tersebut mati. Kemudian sang pemilik kambing berkata, 'Aku 
harus melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW sebelum ada 
orang lain yang mengabarkannya kepada beliau'” 


Kemudian ia datang menemui Nabi SAW untuk membereskan 
masalahnya dengan cara yang baik dan mengabarkan kepada beliau 
apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian orang shalih tersebut berkata: 
“ Ya Allah, laknatlah Abu Righal, Ya Allah, laknatlah Abu Righal.” 
Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, “Wahai Rasulallah aku mohon 
tuan tidak menjadikan Oais sebagai petugas pengumpul zakat.” 


Abu Bakar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab 
dari Hisyam bin Sa'ad dengan derajat mursal. Ia mengatakan dari 
Ashim bin Umar bahwa Nabi SAW pernah mengutus Oais bin Sa'ad, 
ha dan Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami. 


4 Isnadnya dha'if. Riwayatnya mungathi”. Al Hakim mengeluarkan dalam kitabnya 
Al Mustadrak 1:398—399. Dan ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat 
Imam Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Meski demikian, hadits ini 


ShahihIbnuKhuzaimah || 47 


294. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Hewan 
Yang Tua, Cacat atau Yang Jantan untuk Sedekah tanpa 
Keinginan Si Petugas Pengumpul Zakat 


. Io 3G. JI - 3 - 


ag CI Oi TAS tg ya ala IA ES —YYVY 
Ia a- Dia f na FI o- Pe bea Cena | Ig 2. 8 8 9 
padan ala PP ta "oten IS jp Keooua I— Aj KP Ui 
BPI IN IS as SK dah au 5 
AB Tan SAR PI CIA lag TSI Kia SG 
Pe Lan - Ka Aa ng 8 e a 2 Gta y 2 8. Pap 
S3 Lg AD ba BB In Yap 
eni V9 IG SAS Yg Aaj BMA 3 CAS V9 108) Ce 
Gara sa of Y) 


2273. Bundar, Abu Musa dan Muhammad bin Yahya serta 
Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ayahku 
telah menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, Anas bin Malik telah 
menceritakan kepadaku: 


Ketika menjadi Khalifah dan menugaskannya pergi ke 
Bahrain, Abu Bakar RA menulis surat kepadanya. Dalam surat 
tersebut, ia berkata, "Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban sedekah yang 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dimana 
Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi-Nya. Kemudian ia 
menyebutkan hadits dan berkata, 'Janganlah dikeluarkan untuk 


memiliki penguat yang singkat sesuai dengan kesaksian dari syaikhain.” Adz- 
Dzahabi berkata, "Hadits ini mungathi'," karena “Ashim tidak pernah bertemu 
dengan Oais. 


48 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sedekah hewan yang tua, cacat atau jantan kecuali atas keinginan si 
petugas zakat',”39 


295. Bab: Penjelasan Tentang Kebolehan Seorang Imam 
Mendoakan Orang Yang Mengeluarkan Zakat Dengan Hewan 
Yang Tua Dengan Doa: "Semoga Hewan Ternaknya Tidak 
Diberkahi," dan Sang Imam Boleh Berdoa Bagi Orang Yang 
Mengeluarkan Zakatnya Dengan Hewannya Yang Bagus: 
"Semoga Harta Orang Tersebut Diberkahi." 


5 . ed 2 . 

Oa (aa e 5 & Pi aa Ulas - 35. 3 233 -YYV£ 
. .. -.. .. ro - nana 1“. . 3 Pa ' 

PPP YP lai 3 CAlaa Cp Ilusi "sap Ta nah ai Pakta DD) 


P3 RUBAH aa it ui 
5 3 2 Pe Tk sg yo BP, je 0 h “Ia 
Takan) dl Tatan el 03 AN Apung Jus dya Jai All ena 
.... P3 3 2 - si - “ 1 
AS cab SV) end BE YA JIE Jaai 233 SB AM Ja) 
Pa Pa: an Sa Son Pena Eng TG 
MS Upilamn Tya BG II LAS KB Ja) SEL Ja 
PA -.3 Ane SA SA SO na Yu? Pa Ta 
AS iegaga al Je call H3 BU AI BM IL JS 
yna Jayada cmd OYG II dye) Hakan cal Gkan 
2274. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, ha dan Abu Musa menceritakan kepada kami, Dhahak bin 
Mukhlid menceritakan kepadaku, dari Sufyan, dari Ashim bin Kalib, 
dari ayahnya, dari Wa'il bin hujr, dari Nabi SAW: 


2 Lihat Hadits No.2261, Al Bukhari, Zakat 39 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Abdullah Al Anshari. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 49 


"Bahwasannya Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki 
untuk mengambil zakat kepada seorang laki-laki. Kemudian orang 
tersebut mengirimkan seekor unta kecil yang cacat. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepadaku seorang yang 
membenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya, namun ia malah 
mengirimkan seekor unta kecil yang cacat. Ya Allah, janganlah ia 
Engkau berkahi dan jangan pula Engkau berkahi untanya.” Laki-laki 
tersebut mendengar kabar tentang apa yang telah diucapkan oleh Nabi 
SAW. Kemudian ia memberikan untanya yang bagus dari jenis yang 
sama, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, berilah keberkahan 
kepadanya dan keberkahan pada unta” yang dimilikinya.” 


Abu Musa berkata, "Seorang yang membenarkan Allah SWT 
dan Rasul-Nya pergi menemui si fulan, namun orang (fulan) tersebut 
malah mengirimkan unta yang kecil dan cacat.” 


— 296.Bab: Penjelasan Tentang Larangan bagi Petugas Zakat 
Mengambil Harta Yang Paling Baik Yang Dimiliki Si Pemilik 
Harta Yang Wajib Berzakat (232/A) dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Lafazhnya bersifat Mujmal 


Bath HO AE) OI Lj LASA Cl -YYVO 
3» TA s3 - 4 Pt 5 PT Hai - tune 8 -—o.i 
“ Ls Lao tee h Lado 2YB colag Laos Tang ) 


“ Dalam naskah aslinya tertulis: Kemudian kabar tentang doa yang dilantunkan 
Nabi SAW tersebut sampai kepadanya. Setelah itu ia mengirimkan seekor Unta 
Nagah yang paling bagus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kepada 
si fulan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW.Kemudian ia mengirimkan 
seekor unta yang bagus. Dalam riwayat ini terdapat pendahuluan dan pengakhiran 
dalam uraiannya dan terdapat kesalahan yang jelas dalam pengungkapannya. 
Nampaknya yang benar adalah sebagaimana yang kami tuliskan. 

“1 Isnadnya shahih, An-Nasaa'i 5:21. Dari jalur periwayatan Sufyan. 


50 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


X5 Ii Ka 7. SA ja 3 ME LH PE 
2 ad 3 ? . ” & e £ e aa . y 
:f Dag Ht Ip tea Jet a C3 3 je ai ar ae 


R00. 


IN et op Ai Ts LA ga y 4 Ol ag 


Ip dit Ga Ala Las ie PAI PA aa 
La ag HA S Eka ae P3 Ol RA KOK Pan 
Aj BS Ss ,3 Bu PIK) YA « ob Ha a33 HE ust 


Dlm 3 on ml kp aed 2163 Er 


2275. Muhammad bin Basyar dan Abdullah bin Ishag Al 
Jauhari telah menceritakan kepada kami — dan ini adalah hadits 
riwayat Bundar, keduanya berkata, Abu Ashim menceritakan kepada 
kami, Zakaria bin Ishag menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abdullah bin Shaifi menceritakan kepadaku, Abu Mu'bid Maula 
Abdullah bin Abbas RA -menceritakan kepadaku, ia berkata, 


"Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke 
Yaman dan beliau berkata, 'Bahwasannya kamu akan datang menemui 
satu kaum dari kalangan ahli kitab. Jika telah tiba, maka ajaklah 
mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi 
bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jika mereka bersikap 
ta'at, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT 
telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan shalat 
sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka ta'at, maka 
kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka 
bersedekah dari harta mereka, diambil dari harta orang-orang kaya 
diantara mereka untuk diberikan kepada orang yang fakir dari 
kalangan mereka. Jika mereka menta'atinya, maka janganlah kamu 
mengambil harta terbaik yang mereka miliki dan takutlah terhadap 


ShahihIbnuKhuzaimah || 51 


doa orang yang dizhalimi, sebab tidak ada hijab antara mereka yang 
terzhalimi dengan Allah SWT',”” 


297. Bab: Penjelasan Tentang Hadits Riwayat Yang Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Bersifat Mujmal Yang Telah Aku 
Sebutkan Dan Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Maksud 

Larangan Nabi SAW Mengambil Harta Terbaik Dari Orang 

Yang Terkena Kewajiban Zakat Adalah Jika Hal Tersebut Tanpa 
Keridhaan Mereka. Sebab Nabi SAW Membolehkan Mengambil 
Harta Mereka Yang Terbaik, Jika Mereka Memberikannya 
Dengan Suka-Rela dan Beliau Mendoakan Orang Yang Bersikap 
Demikian (Mengeluarkan Harta Terbaik Mereka Untuk Zakat) 
agar Diri dan Hartanya Diberikan Keberkahan Oleh Allah SWT. 


ta () 


Bh AL oi II & 31 JG —1yva 
| abah dg A3 BG AA JA ln 


2276. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Wa'il bin Hyjr 
disebutkan: Kemudian ia mengirim untanya yang bagus. Dan Nabi 
SAW berdoa, “Ya Allah, berilah keberkahan kepadanya dan berikan 
juga keberkahan dalam unta yang dimilkinya.”? 


3 0. 40 Lo 0 Pt PAN 


3 ? 
Oi ALI Laga SAS 0 pala Ep Inlal BSA —YYVY 
SK BA A5 Blah Oh KS ud Ha (ha 
.. o ..& o- er .- . »- ... .. . .- e 6... 
PG PA Aa Gt AN ae OP OP YA yA Gi Haa 


? Al Bukhari Zakat 63 dari jalur periwayatan Zakariya dengan hadits yang sama. 
43 Lihat hadits sebelumnya No: 2274. 


s2 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- 


MEP na 0 8 o o- e o- 0 a02 0 -— tea o 
4 JB ED Me De Ojlas GS tah) 


() 0-3 ) o- - Pa an Pe Y “5 -., Da , 2 3 
OP EA Ot Aa ATI AJA) di JP Una BB AI Iya) 


Sak Ia 053 ee JA ga SH IG Kas 
He PJU abah BNI Sa 5 
Rb ale SD la - JG Calon 2 Y) ad Ale Ioel 
BU AG BY) AYU 35 LL dab 
VE Ie IN SU USIA Y, dB di d5 
SE UB lai Uh AI Ip King Aj SU Je du 
PE PP BIL AI uh TAS Jas JP UE ah 
Bar Set My, AT At UNI SB IA Ia ai 
ABS SAN WII Ie WC Si IG uje 
Id AYU ARA EN IU S3 uga si 
Ce db daibtu ian Tas 3 BU ale HA 3, ab V, 
On 2 Jaan dia Maa Al 3G Vga Alt 3 33 Galah 
IE ah Adi aa SAT Opa HS 0, le gi 
jani BB IN Jan AS SE MAS ga Ur 5 AI Ig) C3 
SA de 3 Os, 
2277. Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami, 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ayahku 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” 53 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin 
Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazam menceritakan 
kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin 
Zirarah, dari (Imarah bin) “Ummu bin Hazam, dari Ubai bin Ka'ab, ia 
berkata, 


Rasulullah SAW pernah mengutusku kepada Bani Udzrah dan 
semua Bani Sa'ad bin Hadim. Ia berkata: Kemudian aku datangi 
mereka hingga bertemu dengan seorang laki-laki dari mereka yang 
rumah dan tempatnya di Madinah paling berdekatan dengan Nabi 
SAW. Ia berkata, “Ketika orang tersebut mengumpulkan semua 
hartanya, aku tidak menemukan kewajiban zakatnya kecuali pada 
seekor unta Bintu Makhad." Ia berkata, “Aku katakan kepadanya, 
"Unta Bintu Makhad ini adalah sedekahmu',” Kemudian ia berkata, 
“Unta ini tidak ada susunya dan sedikit dagingnya. Aku tidak akan 
memberikan kepada Allah SWT unta yang tidak ada susunya dan 
tidak ada dagingnya. Ambillah ini! Unta yang bagus dan besar serta 
banyak dagingnya.” Kemudian aku katakan kepadanya, “Aku tidak 
akan mengambil apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Begini 
saja, tempat tingal Rasulullah SAW tidak jauh. Jika kamu ingin 
memberikan yang bagus itu, datanglah kepadanya. Jika beliau 
menerima, berarti diterima. Dan jika tidak, berarti beliau 
menolaknya." Ia menjawab, "Baik, akan aku lakukan.” 

Kemudian orang tersebut pergi bersamaku dengan membawa 
unta yang semula ia tawarkan untuk aku bawa. Ketika bertemu dengan 
Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Nabi, telah datang utusan tuan 
untuk mengambil sedekah dari hartaku dan ketika aku kumpulkan 
semua hartaku, utusanmu mengatakan bahwa kewajibanku adalah 
mengeluarkan seekor unta bintu makhadh. Menurutku, unta yang 
demikian tidak ada susunya dan juga tidak gemuk. Aku telah tawarkan 
kepadanya untuk membawa unta yang sehat, besar dan gemuk, namun 


“4 Dalam naskah aslinya tertulis, dari Umar bin Hazam, dan koreski ini diambil dari 
Sunan Abu Daud, hadits No. 1583. 


54 || ShahihIbnu Khuzaimah 


ia malah menolaknya dan inilah untanya. Aku membawa unta ini 
kepada tuan, maka ambillah!” Kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Itulah memang yang diwajibkan atasmu, namun jika kamu ingin 
memberikan yang lebih baik, maka Allah akan memberikan 
balasannya dengan yang lebih baik dan kami akan menerimanya.” 


Ia berkata, "Inilah unta tersebut hai Rasulullah, aku telah 
membawanya kepadamu, maka ambillah.” Ja berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambilnya kemudian 
beliau berdoa untuk keberkahan orang tersebut dan harta yang 
dimilikinya.” 


SEP KA X2 FI Gta SL JG -YYVA 
Leah IPP ape Gi DAN Key al yi 
OA Ap Obat gai KIRAB LAS USA Ia 3 AU 
. .. - Na NAN A I DA AN an aa 5. o 
OR Akan Got (SPI IDAE) di Cl akan yeah AAN IE SIN Uj 
Ie 9 ES G3 ph JAN Uli IA JB BELA Ip pian 


... . 8. . 2. 7. 4 
BIJB ai SULAP Wal Up JAN GI Sala 
. ..$ . . 0 (4 . ed 
0. El Is .2 - Lv ap A ea 2) 2s ol ak 7 ta o | 


P4 ” P4 ” Ie 
Kaka GI ea dab DU Jari Ap 


. 


2278. Ibnu Ishag berkata: Abdullah bin Abu Bakar 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman, 
bahwasannya Imarah bin Umar bin Hazam berkata, "Setelah 
berjalannya waktu dan ketika pemerintahan berada di tangan 
Muawiyyah bin Abu Sufyan dan ia menjadikan Marwan bin Al hakam 


45 Isnadnya shahih, Abu Daud 1583, dari jalur periwayatan Ya'gub bin Ibrahim. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 55 


sebagai gubernur Madinah, ia mengutusku mengambil sedekah udzrah 
dan seluruh Bani Sa'ad bin Hadim dari Gadha'ah”. Ia berkata, 
“Kemudian aku bertemu dengan laki-laki tersebut dan usianya telah 
tua. Orang tua tersebut mengeluarkan sedekah sebanyak tiga puluh 
unta dan didalamnya ada unta fahal dari untanya yang berjumlah 
seribu lima ratus unta. (232/B) Ibnu Ishag berkata: Menurut kami, 
Imarah tidak mengambil fahalnya kecuali memang sunah berlaku 
demikian. Sebab jika kewajiban sedekah seseorang mencapai jumlah 
tiga puluh unta higgah, maka ia wajib mengeluarkan Jahalnya (hewan 
jantannya)”“$ 


298. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Yang 
Terpisah dan Memisahkan Yang Terkumpul dari Hewan Yang 
Digembalakan karena Takut Mengeluarkan Harta Sedekah dan 
Larangan Salah Seorang Diantara Keduanya Meminta Ganti 
Kepada Temannya dalam Harta Yang Diambil Untuk Sedekah. 
Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Dua Harta Yang 
Digabungkan Tersebut Dianggap Sebagai Satu Kepemilikan. 
Sebab Jika Dianggap Dua Kepemilikan, Berarti Tidak Ada 
Penggabungan dan Salah Satunya Tidak Boleh Meminta Kepada 
Temannya Jika Hewannya Diambil Untuk Sedekah. Dan Dalil 
Yang Menunjukkan Bahwa Penggabungan Dapat Terjadi meski 
Kedua Pemiliknya Masih Mengenali Hewan-Hewan Miliknya dan 
Semua Hewan Tersebut Dianggap Milik Bersama. Apa Yang 
Diambil Dari Kedua Harta Yang Digabungkan Sebagai Zakat 
Diambil dari Harta Keduanya, Harta Tersebut Diambil dengan 
Landasan Sebagai Harta Bersama. Dengan Demikian Salah 
Seorang dari Keduanya Tidak Boleh Meminta Ganti Kepada 
Temannya. Sebab Apa Yang Diambil untuk Zakat Adalah Harta 


S Isnadnya shahih. Abdullah bin Al Imam Ahmad menyebutkan dalam tambahan 
Musnadnya 5: 143 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar. 


56 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Berdua bukan Diambil Dari Harta Salah Satu Dari Keduanya. 
Allah SWT Berfirman dalam Cerita Daud AS bersama Kedua 
Musuhnya: “Bahwasannya Saudaraku Ini Mempunyai Sembilan 
Puluh Sembilan Ekor Kambing Betina.” Sampai firmannya: "Dan 
Bahwasannya Kebanyakan Dari Orang-Orang Yang Berserikat Itu 
Sebahagian Mereka Berbuat Zalim Kepada Sebahagian Yang 
Lain." (Shaad (38): 23-24) 


Kata Khalithain Digunakan untuk Dua Orang Tersebut dan 
Dalam Gugatannya Salah Seorang Tidak Menyebutkan bahwa Antara 
Dia Dengan Temannya Terdapat Pengabungan Harta Yang Keduanya 
Miliki, Yaitu Kambing. Ia Hanya Mengatakan Bahwa Ia Memiliki 
Satu Ekor sementara Saudaranya Memiliki Sembilan Puluh Sembilan 
Ekor. 


KAA tega GP lagi teng al) IE Gi YNA 
£ Teen 0 o- 3036. 3 Pa 


. 3 - N . Pe aag: ? 
IE HAL 5 tgh AA AN ae YA EA AJ AH 
aa AS Lalat CS eahlan KO OL annu 5 oa ea 


7 
. 


BA IN KP Bi ana Tr  ei LI Al 
. 2 P2, gg 2... pot 9 Par: x 2 8 2. 
Kami Y NE LARI NS Bah Up WA AI nada 
Kodak Lp DS Up ika AS malai GA GOA V9 SL Gp 
A3 pd LI MEN 

2279. Bundar, Abu Musa, Yusuf bin Musa dan Muhammad 

bin Yahya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Abdullah mencerita kepada kami, ayahku 


ShahihIbnuKhuzaimah || 57 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan 
kepadaku, 


"Bahwasannya ketika Abu Bakar RA menjadi Khalifah, ia 
menuliskan surat untukku dan didalam surat tersebut ia berkata, 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini 
adalah kewajiban sedekah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW 
kepada kaum muslimin” yang Allah SWT perintahkan kepada Rasul- 
Nya.” Kemudian mereka menceritakan hadits tersebut dan mereka 
berkata, "Janganlah harta yang digabungkan dipisahkan dan jangan 
pula harta yang terpisah digabungkan karena takut mengeluarkan 
sedekah. Dan harta yang digabungkan keduanya dapat saling meminta 
dengan landasan yang sama." 


299. Bab: Penjelasan Tentang Larangan Mengumpulkan Hewan 
untuk Diambil Sedekahnya dan Perintah Untuk Mengambil 
Sedekah Hewan Ternak di Daerah Pemiliknya tanpa 
Memerintahkan Mereka Mengumpulkan Hewan Ternaknya ke 
Hadapan Pengumpul Zakat untuk Diambil Sedekahnya 


A5 ES ES 3G Abadi Af Bis -ryA, 

Na cal 3 (Tn NA u Ie (Gamal ui ebeg kara Ar 
DAS Wa ASIA #I AK YA tali AE BAN Tn "IE sea 
as) ye bah 2Oa yag (gal £ s3 ng: «9 dar 
SW) GIS 5) JL Ob Ida 3 pal 


ala 3 AN Ga ad Gea ia IE OA ay 


“1 Dalam naskah aslinya tertulis, “Wa 'alal muslimiinal ladzii," nampaknya yang 
benar adalah yang kami tetapkan, yaitu menggunakan kata “Al-Latii.” 
48 Al Bukhari, Zakat 34, 35 dari jalur Muhammad bin Abdullah. 


s8 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ASI 3 IK AP JO GAM IE Ali 25 (pakai 
SN Bk ISP YG EYE Y Coal 3 lai 
Aa GUS J3 CB alga JELITA 
: MRT ABE Nu IN PLAN RSA NE MSG pa 
dd Uh tu SE PJ Kama 3 "3 Ka :JB $ 
", entin ae ah 
Uu Yi 3 2 Jai 


2280. Abul Al Khathab Ziyad bin Yahya Al Hassani telah 
menceritakan kepada kami, Abdu Al A'la menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 


"Di tahun pembebasan kota Makkah, aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai manusia, barangsiapa yang di 
zaman jahiliyyah pernah memiliki perjajian persekutuan, maka 
bahwasannya Islam datang untuk menguatkannya dan tidak ada 
perjanjian pesekutuan dalam islam. Orang-orang Islam adalah 


penolong bagi yang lain. Yang tinggi dan rendah menjadi sama', 


Isnad ini sama.” 


Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah aku boleh 
menulis apa yang tuan katakan.?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia kembali 
bertanya, "Baik tuan dalam kondisi marah atau ridha?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Ya, sebab aku tidak akan mengatakan sesuatu 
kecuali kebenaran.” 


4 Demikian yang tertulis dalam naskah kitab aslinya. 

50 Ysnadnya shahih. (Dalam musnad Imam Ahmad, Ibnu Ishag telah menyatakan 
dengan jelas mengenai hadits ini (2/180, 215,216-Nashir.) Abu Daud, Hadits: 1591 
dari jalur periwayatan Ishag secara ringkas. Ahmad 2: 180. Dari jalur periwayatan 
Muhammad bin ishag dengan hadits yang sama hingga pernyataannya: "Jangan 
diambil sedekah mereka kecuali didaerah mereka.” 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 59 


300. Bab: Penjelasan Tentang Mengambil Kambing dan Beberapa 
Dirham, Jika Tidak Terdapat Unta Yang Usianya Dapat 
Dijadikan Zakat. Dan Penjelasan Tentang Pendapat Sebagian 
Kalangan Yang Menduga bahwa Yang Diambil adalah Ukuran 
Diantara Keduanya. Pendapat Seperti Ini adalah Sebuah 
Kekeliruan dan Bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW 
dan Setiap Pendapat Yang Bertentangan Dengan Sunnah 
Rasulullah SAW Tidak Dapat Diterima 


Aa. 30 3G. J- - 


Lin ya KP 3 Sabung toga ya Pp er Le —YYAN 

Ma naa 3. s — 3036. 3 6- eat . 3... 
JB can £ cat SIT KAL AS op Kasua Lido HIU Cgaga uji 
AA EN AN ing SS Kd ot anna Ii Ona ita 
5, Kana “. -gi 5 ng 2. , 5 , Pa Pa . 233 Pn La 
Up AT AI Inai Se 3 MI IA G3 II LA Tn 
3. . . 2 2. . . 2 .. ” 5 
Bao Oto TAG Uya Iisa GG IJEY sean SI AA 


2 . .. . Lan . £ tel TX Tn 4 LP 7. . . ore Puan . 
lgpua Jeng (aa Jai Gb (20m 23 (Alor odip Kamal Koe 
0 La. Na 2. ae Z #.5 . . . ga 0-0 - on, 
aa la WI Jeg 2 yoy J8 Lana PTS s Varia! 1 3 ha 
& ke Naa .... .. .. 0. er .. SA . 0 ce 0. 
Lot casan ole) ( Akom otg Tang 9 (aim) 230 alis Kah Oa 
0. ate "9 Pa BC AE 2 LN 3 21 0 X Lead 30 223 
Sal opag Cola j Lama Gaye Babad delay Ae Ai Jai 
ra "5 K3 . 12 -G 5 3. ...... or sa : Koe 
Aang Mg Aa An Ji Wb 0 YP Oto ih ind SK 
3s 9 0 er pt KA» Nan aye 0... Oa . 0 . Ong, na 
adas Conrad (D y Al hp Lal yag clay IPAL Pore Lp 
Ai #29... 0, IN ee .o aa "2. 2 A3 Pa ng aa 3... 
J3 Grip Gila Una Alang (Aina Ma Ji Ugib cAio ole) 
ak Ti ag 


La 2... Je 0 — - 0 0. ore & Ka 0 ye 0. -, 
Wih Cl ain) Colin Lely Ohh ASI AXO LA 1G sela 


. 


Ba AN Aa CA bas G3 Jan (AD AN Kn la 


60 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 JB ph Gale LI AA TSM 
EN (ang 3 Oo 0 #0 - s Pan Pa oX 2 " 
AG ol 3 SS oo Pj Uap Gaye Gakan! da2 Oya 
Bj AA Ce ia Jah KP SS DN GA Aa Ja pa 
2281. Bundar, Abu Musa, Muhammad bin Yahya dan Yusuf 
bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, ia berkata: Anas bin Malik 
menceritakan kepadaku, bahwasannya Abu Bakar RA pernah menulis 
surat untuknya, 


"Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah kewajiban sedekah yang diperintahkan oleh 
Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang Allah SWT perintahkan 
hal yang demikian kepada Rasul-Nya. Kemudian ia menyebutkan 
hadits (233/A) dan mereka berkata dalam hadits tersebut, 


"Barangsiapa yang memiliki sedekah jadz'ah dan ia tidak 
memiliki jadz'ah namun hanya memiliki haggah, maka haggah 
tersebut memenuhi kewajiban mengeluarkan jadz 'ah ditambah dengan 
mengeluarkan dua ekor kambing jika mudah atau dengan menambah 
dua puluh dirham." 


Bundar berkata: Hendaknya ia mengganti jadz'ah tersebut 
dengan dua ekor kambing. 


Dan barangsiapa yang telah memiliki kewajiban sedekah 
haggah dan ia tidak memiliki haggah, yang ada hanya jadz 'ah, maka 
ia boleh mengeluarkannya dengan jadz 'ah dan si petugas memberikan 
dua puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Barangsiapa yang berkewajiban sedekah higgah, namun ia 
tidak memiliki kecuali bintu labun, maka ia boleh mengeluarkan zakat 
dengan bintu labun ditambah dengan dua ekor kambing atau dua 
puluh dirham. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 61 


Jika seseorang memiliki kewajiban sedekah bintu labun dan ia 
tidak memiliki bintu labun, yang ada hanya haggah, maka ia boleh 
mengeluarkan haggah dan si petugas memberikan kepadanya dua 
puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Jika seseorang terkena kewajiban sedekah bintu labun dan ia 
tidak memiliki bintu labun, yang ada hanya makhadh, maka ia boleh 
mengeluarkan bintu makhadh ditambah dengan mengeluarkan dua 
puluh dirham atau dua ekor kambing. 


Barangsiapa yang memiliki kewajiban sedekah binti makhadh 
dan ia tidak memiliki binti makhadh, yang ada hanya binti labun,! 
maka ia boleh mengeluarkan bintu labun dan si petugas memberikan 
kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Jika ia tidak 
memiliki bintu makhadh dan yang ada hanya ibnu Labun: maka ia 
boleh menyerahkan ibnu Labun tanpa harus menambah dengan yang 
lain.””2 


301. Bab: Penjelasan Tentang Perintah Memberikan Tanda Bagi 
Unta sebagai Sedekah jika Telah Diterima agar Pemimpin atau 
Penggembala Dapat Membedakannya Dengan Hewan Lain untuk 
Dibagikan Kepada Mereka Yang Berhak Menerimanya, Jika 
Riwayatnya Terpercaya 


Ta s0? PN 3. B2 01 D0 3G. 3 IS 
dna Op SAI SAS AE Olah G3 aan SAS -YYAY 


303 z 


£.. 23 ey # “as. o - ac . 
dl GP AE TAG SL Ae do MN au 


51 Dalam naskah yang asli tertulis kalimat Ibnu Labun. Nampaknya yang benar 
adalah Jbnatu labun sebagaimana yang telah kami tetapkan dalam naskah ini. 

2 Al Bukhari, Zakat 33 dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah dengan 
riwayat yang ringkas, Abu Daud, Zakat 37 hingga pernyataannya, "Barangsiapa 
yang memiliki kewajiban zakat seekor binti labun, atau dua ekor kambing." 


62 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


4 2. gx ON TEA ala 22 
Sl HA Data Kb Naa yh SEE tea gi AR 
GA 5 Tag 5 Ur Ta eg Kadi Para LAN 3 a dya 


or. 3 


PE IG EU air ik Jae aa ana yan 
PA Eh ep SI JL ip Di ME: Hala 


PA DU pa La 7 AR SB PP YP 
DG ola Lg dls akh :JE 3 ka lan Ju cas 
isl di Ta Lai BI HI oa ay of 3 AS Ker 

Oa “S3 Kab Lan Ig Gu (Sa 


2282. Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan 
kepada kami, Al “Ala bin Al Fadhal bin Abdul Malik bin Abu 
Sawiyyah menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Akrasy 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Akrasy bin Dzu'aib, Ia berkata: 


Bani Murrah bin Abdi telah mengutusku untuk menyerahkan 
sedekah harta mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku datang 
mengunjungi kota Madinah dan saat itu Rasulullah SAW sedang 
duduk diantara sahabat dari kalangan muhajirin dan anshar. Saat itu 
aku memberikan seekor unta. Dan beliau bertanya, "Siapakah laki-laki 
ini?" Aku menjawab, "Aku adalah Akrasy bin Dzu'aib." Beliau 
berkata, "Sebutkan nasabmu.!" Aku menjawab, "Ibnu Hargush bin 
Khaurah bin Umar bin Nazal bin Murrah bin Abid. Dan ini adalah 
sedekah (zakat) dari bani Murrah bin Abid." Ia berkata, "Saat itu 
Rasulullah SAW tersenyum, kemudian berkata, 'Ini adalah unta 
kaumku, ini adalah sedekah kaumku.' Kemudian Rasulullah SAW 
memerintahkan agar unta tersebut diberi tanda sebagai unta zakat dan 
dikumpulkan bersama hewan zakat yang lain. Kemudian beliau 


ShahihIbnu Khuzaimah ||” 63 


mengambil tanganku dan mengajakku ke rumah Ummu Salamah. 
Kemudian ia menyebutkan hadits ini." 


302. Bab: Penjelasan Tentang Memberikan Tanda pada Kambing 
Sedekah setelah Kambing Tersebut Diterima 


3 oo To. 
bang (4 g 


, 


Jo 3G. 203 3G 
P 
d 


D3 SAY PE AI AG EA -YYAY 
aga IE aji oh ea IP ARI ENI AJA desanya 
BD ah ah Ob In Uh mn 
Tole AN AAL IS LI ka Bp KI 
(BT 5 :Jb 
2283. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya, 
Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami 


dari Hisyam bin Yazid, ia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata, 


"Ketika ibuku selesai melahirkan, ia membawa bayinya 
menemui Nabi SAW untuk di suapi kurma oleh Nabi SAW. Saat itu 
Nabi SAW berada di tempatnya” sedang memberi tanda pada 
kambing." Syu'bah berkata, "Sepengetahuanku ia berkata, 
'Memberikan tanda pada telinganya',” 


3 Isnadnya lemah dan aku khawatir hadits ini maudhu'. Lihat kitab At-Tahdzib, 8: 
190. 

“ Dalam naskah asli tertulis, "Di tempat kami." Koreksi ini kami ambil dari Shahih 
Bukhari. 

$$ Al Bukhari, Hewan-hewan sembelihan 35 dari jalur periwayatan Syu'bah yang 
diringkas. 


64 || ShahihTbnu Khuzaimah 


303. Bab: Penjelasan Tentang Gugurnya Kewajiban Zakat atas 
Kuda dan Budak dengan Menyebutkan Hadits Yang 
Lafazhnya Ringkas 


o- Ao Pan 


Ela dip PEN AE 5 gap CAS -NYAL 
jab OA Td GP (Ill ") » SA De ha dat 
3G TAI JAS $ Sa naa J8 P3 $ Ae 
bal IS d de J3 206 ap 3 Seni IS Ip JGN 3 


Ja Ha Las Op bae JS dh A3 

2284. Musa bin Abdurrahman Al Masrugi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan 
Ats-Tsauri, dari Abu Ishag, dari Ashi yaitu Ibnu Dhamrah, dari Ali, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Aku telah berikan keringanan 
kepada kalian untuk tidak mengeluarkan zakat pada kuda dan budak 
kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian dalam setiap empat puluh 
dirham.” Ia berkata: Ali berkata, "Di setiap empat puluh dinar, 
zakatnya adalah satu dinar dan di setiap dua puluh dinar zakatnya 
adalah setengah dinar.””8 


3 0 A6 


KAI Loan EL AIA 1 ja 22 GIL -YYAO 
0 - 0 2. 0 ....or .. 5 . 0. - 3 380 4 # 
ap YG 0S Hadi SE Load 14233 Tag P1 GP wb 


3 


5 Isnadnya Hasan, At-Tirmidzi, Zakat 3 dari jalur periwayatan Abu Ishag. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 65 


2285. Abdul jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ayub bin Musa — pertama - 
menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari 
'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah yang memarfu'kannya, “Kuda atau 
budak yang dimiliki oleh seorang muslim tidak dikenai zakat.” 


Pep 


Ong en an RA 


e. Aa ge aa ea SA ut Ia JA Ula up os 
Dato gala y, aa 


2286. Selain mereka, Abdullah bin Dinar telah menceritakan 
kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari “Irak bin Malik, ia 
berkata, Aku pernah mendengar Abu Hurairah memarfu'kan 
perkataannya, “Kuda atau budak yang dimiliki oleh seorang muslim 
tidak terkena zakat.” 


Pe na an —YYAV 
Blend :JG Ong Kar Sg Sad uan aa UU ep UN 
data ae Va Jl | 


2287. Selain mereka, Yazid bin Yazid bin Jabir telah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar “Irak 
bin Malik berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, 
dan di sini Yazid tidak memarfu 'kan hadits ini, 


“1 Muslim, Zakat 9 dari jalur periwayatan Sufyan. 
“8 Al Bukhari, Zakat 45. An-Nasaa'i 5: 26 dari jalur periwayatan Abdullah bin Dinar 


66 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Kuda atau budak yang dimiliki oleh seorang muslim tidak 
terkena zakat.” 


304. Bab: Penjelasan Tentang Riwayat Yang Menjelaskan 
Riwayat Sebelumnya mengenai Zakat Budak (233/B) dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW Adalah Zakat 

Kepemilikan Budak, Bukan Zakat Fitrah 


ap (2 eat er vi Jae er Aa De bra Pan - YYAA 


18 4 4 c Apa 
Oi ui 
u 


Pa 


AA Ie da Ii Pan Ab ng 
KV OR ke BA dd JG GA 
jai SAY) Se 


2288. Muhammad bin Sahal bin Askar telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi” bin 
Yazid memberitakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan 
kepadaku, dari 'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, "Budak dan kuda yang dimiliki oleh 


seorang muslim tidak terkena zakat kecuali zakat fitrah.” 


e. Je 3.0 


ae ag SEN Ati Aa Na ae —YYAI 


Egg UI bL :JG «Ul v Is aa Up (Rapuh AA 
Ba | Kp ed adu AT RM J3 10 LAI 
Jd 


. 


59 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2286. 
S0 7 ihat, Muslim, Zakat: 1 


ShahihIbnuKhuzaimah || 67 


2289. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Makhramah 
memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari 'Irak bin Malik, ia berkata, 
"Aku pernah mendengar Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits 
dari Rasulullah SAW, Beliau pernah bersabda, 'Budak yang dimiliki 
oleh seseorang tidak wajib dizakatkan kecuali zakat fitrah'”"' 


305. Bab: Penjelasan mengenai Sunnah Yang Menunjukkan 
Tentang Kebijakan Umar Bin Khathab RA Yang Mengambil 
Zakat dari Kuda dan Budak. Dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Umar RA Mengambilnya Jika Mereka Sendiri Yang Ingin 
Memberikan bukan Berarti Sedekah dari Dua Jenis Tersebut 
Hukumnya Wajib. Sebab Umar RA Sendiri Telah 
Memberitahukan Kepada Orang-Orang Yang Diambil Zakat 
Kuda Dan Budaknya bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA 
Tidak Pernah Mengambil Zakat Kepemilikan Kuda dan Budak 


3 o- “6 - Pt - 


BE AAN AT Gi TAS ban al ONE AAA 

IE AA Gi TE GP Bb AP ORA EA pb 
Oa Nat ant 33 Y : AI ee 2! Ta) Ia Ta at aa 
leo AR UU Ob 3S G3 UG Old dian, 
pa ge Jus € Hah BA MEA EL AG 3 
Bas SIB A35 UDA Tr SES OI 

gih Ag dg Et JA Ia di oa 


8! Muslim, 10 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


68 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 Coal dial AG Tagih Ia KU JA Ta —an Sp 
abg WS Ob cp 33 3 Han aa dy Ba 
Ja La II Iis ah pegal 5 SA Vga Oal3 CAR 
“5 Id Ka) JA SAN $ LS Sr NG Lp ko dasi 3 


4 


aa Ii au SN « Car Odi HAB Sy Lada N 
LA (33 JAS tato Iist JAS Gatal 1“ pa af 
At GI IS Cree G3 Jaa Da BA elbieh He 
ia aa D3 Kan AA Kai Kilataah UUS tania BA 

dg 3 R3 PKI Tan Ia tani 0335 Ry 


2290. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Haritsah bin 
Mudharrib, ia berkata: 


Suatu hari ada serombongan orang dari Syam yang datang 
menemui Umar RA. Mereka berkata, “Bahwasannya kami telah 
mendapatkan harta, kuda dan budak. Dan kami berharap dalam harta 
kami tersebut ada zakat yang dapat mensucikan.” Umar RA 
menjawab, “Apa yang pernah diperbuat oleh dua sahabatku 
sebelumku, maka aku akan mengerjakannya." Kemudian Umar RA 
bermusyawarah dengan para sahabat Nabi SAW dan diantara mereka 
adalah Ali RA. Saat itu Ali RA berkata, “Itu bagus. Jika bukan jizyah, 
maka ia akan menjadi ibadah sunnah.” 


Abu Bakar berkata: Yang menjadi sunnah Nabi SAW adalah, 
dalam setiap empat ekor unta tidak ada zakat kecuali jika si pemilik 
mau mengeluarkannya. Dan pernyatanya dalam masalah kambing, 
jika jumlah kambing yang dimiliki oleh seorang laki-laki kurang dari 


ShahihIbnuKhuzaimah || 69 


empat puluh, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika si 
pemiliknya mau mengeluarkan. Dalam masalah riggah (emas murni) 
empat persepuluh. Jika yang ada hanya seratus sembilan puluh, maka 
tidak ada kewajiban zakat kecuali jika si pemiliknya mau 
mengeluarkan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa jika si pemilik 
harta belum terkena kewajiban zakat namun ia mau mengeluarkan 
sedekah dari hartanya, maka imam (pemimpin) boleh mengambilnya 
jika si pemilik memberikanya dengan sukarela. Demikianlah yang 
dilakukan oleh Umar RA. Ja memberitahukan bahwa Nabi SAW dan 
Abu Bakar RA tidak pernah mengambil zakat dari dua jenis tersebut, 
namun di saat mereka memberikanya dengan suka rela, maka boleh 
bagi si imam untuk mengambilnya, sebagaimana Rasuullah SAW 
membolehkan mengambil unta yang jumlahnya empat dan belum 
mencapai nishab (lima ekor) serta membolehkan mengambil dari 
kambing yang jumlahnya belum mencapai empat puluh dan uang yang 
belum mencapai dua ratus dirham.” 


306. Bab: Penjelasan Bahwa Tidak Ada Kewajiban Zakat Keledai 
dan Dalil Yang Menunjukkan Gugurnya Kewajban Zakat Kuda 
serta Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah SWT 
Memerintahkan Nabi SAW Mengambil Zakat dari Sebagian 
Harta Kaum Muslimin bukan Dari Semua Jenis Harta dalam 
Firman-Nya: “Ambillah Zakat Dari Sebagian Harta Mereka, 
Dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan Dan Mensucikan Mereka ( 
At-Taubah (9): 103 ). Kata 4/ Mal (Harta) Mencakup Juga Kuda 
dan Keledai. Meski Demikian, Nabi SAW Yang Diberi Tugas oleh 
Allah SWT untuk Menjelaskan Al Our'an Menerangkan bahwa 
Allah SWT Memerintahkannya untuk Mengambil Zakat dari 


2 Isnadnya Hasan. Dikeluarkan oleh Abdurrazzag dalam kitab Al Mushannaf 4:35 
dari Abu Ishag secara detail dan ia memiliki penguat dari riwayat Malik. Zakat 38 
dari riwayat Sulaiman bin Yasar. 


70 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Sebagian Jenis Harta Kaum Muslimin, bukan Dari 
Semua Jenis Harta 


2. . 30 3 Pa 


PN Aa an GIS —YYAN 
0. 8 003 18 18 - 0-2 2.5 


Oc . 


1. Fa gada JG P Al Jpn ta dia 
Ma Na ea an 
Oa ga in Bi DS Gg ale IS Gaji 
dala IA S3 JII El KE AA data Sa Oya 
Tn Ka 
Sha Jadi :J € Jadi, “ dang ustad 
Yan ai NN B3 ja ad OI 
Jd bia SA ai pet 3 Ong ro SE Gia 
ep Ih Ap ES Cai GL IV Lah 
Wa PNS ai Ga SEP GRAN 
9 At Matan P3 IS toa Pe Io AA 
AA Ra al Ai Ya ae ALA 
PAN ANE) 2 Eh gn um yA 3 5 
P3 Ga bheb £ GS PI Ng SA MS, Ui aa 


Er 


Lg Or, ai bia sad Sy sae SAN Uang 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 71 


V3 Ya “IE MI IU IE AI Ip, GAAJU NG 
JA 5 3 G3 3 Jb JR ga Bh Kadi IS aja 
Oi Ga 33 la 
2291. Abul Khithab Ziyad bin Yahya Al Hassani telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari” menceritakan kepada 
kami, Ibnul Gasim menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dari 
Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, “ Setiap pemilik harta 
yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan dikelilingi dengan 
kepingan-kepingan api pada Hari Kiamat, lalu dia dibakar di bagian 
rusuk, dahi dan belakangnya dengan kepingan tersebut di dalam 
Neraka Jahanam yang ukuran satu harinya sama dengan lima puluh 
ribu tahun ukuran waktu di dunia. Keadaan ini terus berlangsung 
hingga umat manusia diputuskan, kemanakah akan ditempatkan, ke 
surga atau ke neraka.” 


Kemudian ia menyebutkan hadits dengan panjang dan ia 
berkata, “Saat itu ada yang bertanya, 'Hai Rasulullah, bagaimana 
dengan pemilik kuda?' Rasulullah SAW menjawab, 'Kuda ditulis di 
ubun-ubunnya suatu kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Kuda 
terbagi menjadi tiga macam: Kuda yang menjadi sebab pemiliknya 
mendapatkan pahala, Kuda yang menjadi penolong dan Kuda yang 
menjadi sebab pemiliknya mendapatkan bencana. Kuda yang menjadi 
ganjaran bagi pemiliknya ialah kuda yang digunakan untuk 
perjuangan di jalan Allah. Apapun yang dimakan oleh kuda tersebut 
akan dicatat untuk pemiliknya sebagai kebaikan. Jika kuda tersebut 
digembalakan, maka segala sesuatu yang dimakannya dihitung 
sebagai kebaikan untuk pemiliknya. Jika ia berjalan, maka setiap 
langkahnya akan dihitung sebagai kebaikan. Jika pemilik kuda itu 
membawa kudanya ke sungai, kemudian kuda itu minum dari air 
sungai tersebut, maka Allah mencatatkan untuknya kebaikan sebanyak 


72 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dir yang diminum oleh kudanya, hingga disebutkan bahwa disetiap 
kotoran dan kencingnya dihitung pahala. 


Kuda yang menjadi penolong bagi seseorang ialah kuda yang 
digunakan untuk keperluan tuannya, untuk perhiasan dan penutup 
dan ia tidak bersikap zhalim terhadap punggung dan leher kuda 
tersebut, baik di kala senggang ataupun sulit. 


Adapun kuda yang menjadi beban bagi pemiliknya adalah 
kuda yang digunakan dengan tujuan pamer, bermegah-megah dan 


,." 


sombong' 


Rasulullah SAW ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan keledai?" Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT tidak 
menurunkan kepadaku sesuatu yang lebih mencakup semua 
permasalahan kecuali ayat, 'Barangsiapa yang melakukan kebaikan, 
meski seberat atom, niscaya dia akan mendapat balasannya dan 
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekalipun seberat atom, 
niscaya ia akan melihat balasannya.” (Os. Az-Zalzalah (9): 7-8) 


307. Bab: Penjelasan tentang Rukshah (Keringanan) bagi Imam 
Yang Menunda Pembagian Zakat setelah Diterima dan Imam 
juga Boleh Mengirim Zakat Hewan Ternak kepada Masyarakat 
hingga Waktu Pembagiannya dianggap Tepat 


Ag ng CA ol Yi YAA Gis -yyar 


aga 2G On oi yah Dp AG ae MI ES Ak 


| 


-J «A Batal PEP Log pb BA Jah Ve Rm La #3 ad 


S3 Lihat Hadits sebelumnya, no: 2252, 2253, Muslim, Zakat 26. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 73 


La IBI ed LS du Ou Ya 


2292. Al Husein bin Al Hasan telah menceritakan kepada 
kami, Yazid nin Zurai' Abu Muawiyyah memberitakan kepada kami, 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Abu Oalabah, dari Amr bin 
Bujdan, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Dzar RA berkata: 
Rasulullah SAW pernah berada di sekitar hewan-hewan zakat dan 
beliau bersabda, “Wahai Abu Dzar, bawalah shadagah hewan 
gembala ini ke padang rumput.” Ia berkata, “Maka aku serahkan 


hewan-hewan tersebut kepada rakyat jelata.” Kemudian ia 


menceritakan hadits ini. 


4 Sanadnya dha'if, Umar bin Bujdan adalah sosok yang tidak dikenal dalam 
periwayatan hadits. Abu Daud, Hadits 332 dari jalur periwayatan Khalid, At- 
Tirmidzi, bab: Tata Cara Tayammun bagi Orang Yang Junub 1: 211 — 212 dari jalur 
periwayatan Khalid. Dan ia berkata: Hadits ini berderajat hasan shahih. Al Ustadz 
Ahmad Syakir telah mengangapnya sebagai Hadits shahih ketika ia memberikan 
komentarnya yang panjang. Lihat At-Tirmidzi 1:213 — 216. Namun ada masalah 
dengan seorang yang bernama Umar bin Bujdan, ia merupakan sosok yang tidak 
dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Al hafidz Ibnu Hajar, “Tidak diketahui 
sosoknya.” 


74 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH PERAK 


308. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Zakat bagi 
Mereka Yang Memiliki Perak kurang dari Lima Awag 


Ae KAL ENI KS Bab Un Lp Kisa G3 —YYAY 
A3 Au edi Janam Pin aah 13 « Lu ? y SL PI 
Sa Ig Op Ud nd IU 
2293. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan 
kepada kami dari Umar bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al 


Khudri, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Tidak dikenakan zakat bagi 
seseorang yang memiliki perak kurang dari lima awag.”5 


G8 . 


Sa SS Gia BE Laga 3 Ol HAL —1yat 
da NP app at GP LAS 
Aiko Iga oma Da3 Cd Ca 1JE BBM Iya Ot Lead 

Bara daa Ke DP WN) Gita 3 Oa D3 Ud V) 


2294. Imran bin Musa Al Oazzaz telah menceritakan kepada 
kami, Hamad (maksudnya adalah Ibnu Zaid) menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Amr bin 


65 Lihat Muslim Zakat 2. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 75 


Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat perak yang 
kurang dari lima awag, tidak ada zakat dari unta yang jumlahnya 
kurang dari lima dan tidak ada zakat dari tanaman yang kurang dari 


lima awsag.”$ 


309. Bab: Penjelasan tentang Dalil yang Menunjukan bahwa 
Lima Awag Sama dengan Dua Ratus Dirham 


Hau PN 2 An Pa 


Kat ola Aj Kat sa Hg B5 -yyao 


2. 


CPI oa gi FE 3 ka Ohata YP 
NO Na SI aa 3 Ha gak Hei 
: ya) 3 AAN Kas ( — ne aa ce 
Aan lg ea Da3 Me V9 mate gal anak ga Laga al 
pap EL AN 


2295. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Umar bin Yahya bin 
Imarah bin Abu Husein Al Mazini memberitakan kepadanya, dari 
ayahnya, bahwasannya ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat dari 
harta yang kurang dari lima ausag dan tidak ada zakat dari perak 
yang jumlahnya kurang dari lima awag, dan lima awag sama dengan 
dua ratus dirham.” 


S6 Muslim, Zakat 2 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, Al Bukhari, Zakat 32 
dari jalur periwayatan Yahya. 

S7 Sanadnya shahih. Aku tidak menemukan kalimat Al Awag adalah dua ratus 
dirham dan aku khawatir Hadits ini mudarraj. 


716 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


310. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Yang Wajib Dizakatkan 
jika Jumlah Perak telah Mencapai Lima Awag 


- 
2. Jo IA. Ae - 203 3G - 


Mba) Keran ah Kaban terang Uaety Kala Geo SY 

PE TA 3 tag ANE AI KE ALA BI AJB ag 
AS BE Io Ep AI Gp sira KU ol untu Aj La 
BN IA PPS BEAN Knp Ah EN LP ga 
SE SB Ir BAD Kel 
kd 2 BAL nata VE Ob AI) BI Ih ea 
bani NI JG SOP seh AJE) alah Ai ay ia 


2296. Bundar, Abu Musa, Muhammad bin yahya dan Yusuf 
bin Musa telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ayah ku 
menceritakan kepadaku, dari Tsamamah, Anas bin Malik 
menceritakan kepadaku: 


Sesungguhya Abu Bakar RA ketika menjadi Khalifah menulis 
surat untuknya, “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. Ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi SAW 
kepada kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada 
Rasul-Nya." 


Kemudian mereka menceritakan Haditsnya. Kemudian mereka 
menjelaskan tentang Hadits tersebut “Dalam riggah (emas murni) 
zakatnya 2,5 Yo, jika kurang dari seratus sembilan puluh, maka tidak 
ada kewajiban zakat, kecuali jika sang pemilik mau mengeluarkannya 


ShahihIbnuKhuzaimah || 77 


dengan suka rela.” Abu Musa berata, “Harta yang wajib dikeluarkan 
zakatnya adalah seratus sembilan puluh.” 


311. Bab: Penjelasan tentang Zakat Yang Wajib Dikeluarkan jika 
Harta telah Lebih dari Dua Ratus Warig, Termasuk Kewajiban 
Menzakatkan Lebihnya, berbeda Dengan Sebagian Kalangan 
Yang Berpendapat bahwa Harta Yang Melebihi Dua Ratus Tidak 
Diwajibkan Zakat kecuali Lebihan Tersebut telah Mencapai 
Empat Puluh Dirham 


0 34 43 LD - 


GA Ga Gi Log ENG nakal Ab 3 Gde Aa SNYAY 

Ba ds Ju Ne an sae PA! 
S3 JAS Op 3 ah dana Sal IS Lg ara G Aan 
Ma GA AA 3 LI Kpn Tae Udh tpg (AL DS Bp 


2297. Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, Ayub 
bin Jabir merceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Ashim bin 
Dhamrah, dari Ali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Keluarkanlah 2,5 Y6 dari setiap empat puluh dirham dan tidak ada 
kewajiban zakat dalam harta yang jumlahnya di bawah dua ratus. 
Jika telah mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya adalah lima 
dirham. Jika lebih dari itu, maka hitunglah dengan patokan 
tersebut.” 


8 Al Bukhari, Zakat 38. 
69 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2262, abu Daud Hadits no. 1572. 


78 || ShahihIbnu Khuzaimah 


312. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi Perhiasan Yang Dikenakan, 
Sebab Kata Al Warig dalam Bahasa Arab tidak Digunakan untuk 
Perhiasan yang Dikenakan 


Bh DA BI CAS AI DI Sae GAS YAA 
e. - e- od 0 2 38 , o- X0 3 | .. £ ge : 
PAP RI al AI SL XS 5 Sele ah 2JU 
Sah EPA KS 53 Ie BA Ih NK 
e 0. 0. 8 8 TU 0 3 Sa 9. 0 y 13 o 
EP GI Oli) cut RO Ur Ola 3D aa at 
S3 MA A parg Na sa Jaga 5 pa caaal pa Ci mt 5 
hn an Rana 3 o- £ 3 ie: Ya . . hg .. 
Si Ia SI ab 0 Ad Hb il gi tab Jia 
dala bani ap 
2298. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab mencerita kepada kami, ia berkata: Iyadh bin 
Abdullah Al Fahri menceritakan kepadaku tentang Hadits tersebut dari 
Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, ha ia 
berkata: Abdullah bin Umar, Yahya bin Abdullah bin Salim dan Malik 
bin Anas serta Sufyan Ats-Tsauri menceritakan hadits tersebut 
kepadaku dari Umar bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu 
Sa'id Al Khudri dari Rasulullah SAW, maksudnya (234:B) dengan 
Hadits yang sama dengan Hadits Abu Sa'id, “Tidak ada zakat atas 

perak yang jumlahnya kurang dari lima awag. 213 


70 J ihat hadits setelahnya, Hadits no: 2299. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 79 


o- J3 0 43 PN MEN 


ca. 2. 0, te 
era (mh Gil Aa (IN Sp On Ci YAA 
1 - 0. NG o- e . .- o3 0 - , o- o - 
AI IA GP ALA Ae PR AP Ala Ii Pe 
Nan an an ee aa Dah ea Ea yA 
Bp 3 Ka 3 gi 09 Cah Ca Ka Lag de A3 
- - 3. - - Pd 
Kemas Oy3 Uagh Cady (BKP RI ya 293 mate OI Uaad adl 
J4 of 


3 0. 33 Kran na ha TN 
Hp Ad AI Ii SAT JB dibala AII Ga 


, 
0 Te 0. o 0 & o- 9 BG. 3 0 - -. - 4 
Ba Ba do ka baal 
uk nd ate utaK At bsa Ka 


2299. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdullah memberitakan 
kepadaku, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah 
SAW. Yunus berkata, maksudnya adalah hadits, “Tidak ada 
kewajiban zakat atas perak yang jumlahnya kurang dari lima awag, 
tidak ada kewajiban zakat bagi unta yang jumlahnya kurang dari lima 
ekor dan tidak ada kewajiban zakat dalam kurma yang jumlahnya 
kurang dari lima ausag.” 


Abu Bakar berkata: Hadits ini ada dalam kitab Ibnu Wahab 
setelah riwayat Malik dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu 
Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu sa'id dari Nabi SAW. Ia berkata 
tentang khabar Iyadh: Sepertinya maksudnya adalah seperti Hadits 
riwayat Abu Sa'id. 


7 Muslim, Zakat 6, dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


80 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sa 05X ' : 3 - f Ke 
MN oya Tao Appa 
KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH BIJI- 
BIJIAN DAN BUAH-BUAHAN 


313. Bab: Penjelasan tentang Tidak Ada Kewajiban Zakat bagi 
Biji-Bijian atau Buah-Buahan yang Jumlahnya Kurang dari 
Lima Ausag 


2300. Abu Bakar berkata: Riwayat Abu sa'id, “Tidak ada 
kewajiban zakat dalam harta yang kurang dari lima ausag.”72 


314. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Zakat dalam Gandum 
dan Kurma jika Telah Mencapai Jumlah Lima Ausag 


ab HA EA AA HN Abad Al Sis —YYAA 
.. 0. See o A30 30. 56 - No oi 
SP Ml IP BL Yi PU yah la el op Lao 
Laga 2 2 Pd bea 5 h3 3. 0. 0.2 - 
BS P3 IS EN SE BB Syah PI Ya 
Ha 3 Kg o- Ae G- Sini Fs 28 & : Pa ea 3 0 . 25 AP 8 
AN oa Ai cin AS Sy 3 Jen Y, toa Kemas Gl 
Ma aa Taber Bai UG ban eNanA 
2 Ta Ao PS HI SIR, 
2301. Abu Al Khathab Ziyad bin Yahya telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami, Rauh bin 


Al Oasim menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin Umarah : 
merceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, 


2 | ihat Hadits sebelum ini, no. 2290. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 81 


dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat gandum dan kurma kecuali jika telah mencapai 
lima ausag. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perak kecuali 
Jika telah mencapai lima awag dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat unta kecuali jika telah mencapai lima unta.” 


315. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa 
Maksud Nabi SAW Adalah: Jika Gandum telah Mencapai Lima 
Ausag dan Jika Kurma telah Mencapai Lima Ausag, bukan 
Berarti jika Keduanya dikumpulkan Kemudian Jumlahnya 
mencapai Lima Ausag 


cela ee TAS Hntaga |” js ui pi Ka NY 

BI IP Ai YR AAS Ia LA A9 ta Oi YG 
: Ni Dab Ki Tak Kana - UR ag 
SA Aa LAPAN CEJISI unta Gl Sena 1JU (alas 


.. 


. 


- - - . 3 3 
ara x .. 033 ver - 3, “3 - 3 s1) Z 0. 053 u 3 - 5 »J Ti 
2 , j 

A - - - - 
153 - 23 Z 0 2. 0 TN 3 Pa 3, Pr . 


2302. Nashar bin Ali Al Jahdhami dan Ahmad bin Al Migdam 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar yaitu Ibnu 
Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Imarah bin Ghaziyyah 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Imarah, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat 
atas harta yang jumlahnya kurang dari lima ausag, tidak ada 
kewajiban zakat bagi perak yang jumlahnya kurang dari lima awag 


73 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i, 5:30 dari jalur periwayatan Yazid bin Zari”. 


82 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi unta yang 
jumlahnya kurang dari lima ekor." 


Ea 


“JG oh Oi Isra GA DI mg Gia NY 


o- 90. Jd 


enda Gi rata dibakn dlgp Gad P Gi C Ol daya 
PS 053 Ud Gd 2JE BB AI dota aa, da Ul 
Oya Wa pa aga na ah Aa 3G 

date AS Ga Ho IS 


2303. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan 
kepadaku, bahwasannya Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu 
Sha'sha'ah telah menceritakan kepadanya, ayahnya memberitakan 
kepadanya, bahwasannya Abu Sa'id Al Khudri memberitakan 
kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, 


“Tidak ada kewajiban zakat bagi harta perak yang jumlahnya 
kurang dari lima ausag, tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik unta 
yang jumlah untanya kurang dari lima ekor dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat kurma jika jumlahnya kurang dari lima ausag.”? 


74 Muslim, Zakat dari jalur periwayatan Imarah bin Ghazyah. 
75 Al Bukhari, Zakat 42, Ath-Thabrani, Zakat dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Abdurrahman. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 83 


316. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
Anggur Kering, jika Jumlahnya telah Mencapai Lima Ausag 


Ditengah riwayat ini ada sedikit masalah, sepengetahuanku, 
riwayat ini bukan termasuk yang pernah didengar oleh Umar bin 
Dinar dari Jabir. 


KAP A5 GP Sa ES GTA Gg CAS NA 
Ae Ka OB RIS (El SL akan 2 ui AN Ona aa 
d3 SI ra JA Je IMB On Ol ae 


Ga KAS Lp Jl OS 151 4055 V5 


2304. Bisyar bin Adam menceritakan kepada kami, Manshur 
bin Zaid Al Maushili merceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Muslim maksudnya adalah Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami, 
dari Umar bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah 
SAW bersabda, 


"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim, baik dalam 


anggur atau tanamannya lainnya jika jumlahnya kurang dari lima 


ausag.”5 


76 Aku katakan, sanadnya dha'if karena buruknya hafalan Al Thaa'ifi. Pengarang 
sendiri menyatakan cacat, karena Hadits ini mungathi' sebagiamana dalam Hadits 
setelahnya. Hadits ini tertera dalam mushannafnya Abdul Razzag (7251) tanpa 
menyebut anggur dan tanaman lain, namun telah terbantah oleh Hadits Abu Sa'id 
sebelumnya. 


84 || ShahihIbnu Khuzaimah 


1. F3 PT) e- nc . 2 H4 BG. Pa 
Gl JI ag Ga Pu ui Kama Ga —YY. 0 
.—.» i - o Pa PA o£ 5. Pa - nuga 9 6 . 
UE Ujar Op PI SAS Cap Iban WA Bal Ip AA 

4 - 

e 0. 30 93. A90 no us. 04 30 48. 3 
Oo YE ya Ken BA Ma ba (D) Hb op Laba 
. . s 


0 o. 3 Pt 04 3016. 3 IG o- 4 


, -. 9 Hn g 
PKS 0 KA BAL (BII La Oi Kaban GAS 
Tah Op MASA UAN ap ad bat CIK ESA en A5 
2g. o- o 4 o- 19 Ieaa PN aa eb PA TAN 
OA CA Jaa Kal Ya Edan legarr NS «Hal 
LI JB BB AI ya) JB JB Ca LE J6 cg ab Yi 3S 


Ab ia Gi sap end ad ia 


2305. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Razzag menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
memberitakan kepada kami, dan Muhammad juga menceritakan 
kepada kami, Al Haitsam bin Jamil menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muslim memberitakan kepada kami, ha, Muhammad 
juga telah menceritakan kepada kami, Daud bin Umar bin Zahir 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, ha dan Ahmad bin Abdullah bin Abdul 
Rahim Al Bargi, Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Muslim Ath- Tha'ifi memberitakan kepada 
kami, mereka menyebutkan Hadits ini sebagaimana Hadits yang 
diriwayatkan oleh Manshur bin Zaid, namun Daud bin Umar dalam 
riwayatnya berkata: Dari Jabir dan Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda. 


Abu Bakar berkata: Umar bin Dinar tidak pernah mendengar 
Hadits ini dari Jabir.” 


7 Lihat Hadits sebelumnya -Nashir). 


ShahihIbnuKhuzaimah || 85 


Ae Pa 20. Io 35. 3 Kp 


AA EN ARI K3 EA Aa II LAS El IA 


o, 0 ps o- 2 - 0. 32 -— # Fa -. 4 0 Jo. Mata o-d 
PP KE Aap kala JB HI IPP GA IA 
AS ig ge KAS Op UI BN AE yi AS Pe 
Nag PA DR an an ke - TA Pa Lo. 2... or Pn 
KENA JP klo JI Op Gan damas V9 Land (yaa AAL 
& 0 La 03 Lo .6- AI Lae KU 20 6G Ch ae 28 ah 
us lal can CP Iebua 2elay | Tera! Ba lan) - Jb 
AN ang ajari 
2306. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Umar bin Dinar memberitakan kepadaku, ia berkata: 
Aku pernah mendengarnya dari lebih dari seorang, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata, 


“Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas biji-bijian 
yang jumlahnya kurang dari lima ausag dan tidak ada kewajiban 
mengeluarkan zakat dari Al Huluwwi yang jumlahnya kurang darin 
lima ausag.” 


Abu Bakar berkata (235/B): Yang dimaksud dengan Al 
huluwwu adalah kurma dan inilah penjelasan yang shahih bukan 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Muslim. Dan 
Ibnu Juraij memiliki hafalan lebih kuat dibandingkan dengan orang- 
orang seperti Muhammad bin Muslim." 


8 Sanadnya hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Abdul Razzag dalam kitab 
Mushannafnya 4:139,Abu Daud dan Al Bukhari dari jalur periwayatan Abu Zubair, 
Zakat 6 namun ia tidak menyebutkan kata Al habb dan Al huluwwu. 


86 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


317. Bab: Penjelasan Tentang Nishab Zakat Biji-Bijian dan Buah- 
Buhan serta Penjelasan tentang Perbedaan antara Tanaman 
Yang Pengairannya oleh Air Hujan atau Sungai dengan Tanaman 
Yang Pengairannya Membutuhkan Kerja Alat atau Timba 


Pen Je EA sn ut -yr 
an ag ab oi AS pb Pata ia gal 
Pantai pkesa Man Aa 


o- Angen daan, Te 03 


dg Hg GA) ea Oi PAN AP GTA eta Lap 
B1 » Ho ga at Na la 3 Asa Isak 9 Sx bu CN 
WS IBU PPP BA Ie Pl 

AAN las KIE Ga Cip CAN ANN gi 


2307. Al Ustadz Al Imam Abu Umar Ismail bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan kepada kami dengan cara 
membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahab berkata: Aku telah menemukan dalam 
tulisan yang aku tulis sendiri dan aku dengar sendiri dari pamanku, 
dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu 
Umar, dari Nabi SAW Beliau bersabda, 


”Jika diairi oleh air hujan, maka zakatnya adalah 
sepersepuluh dan jika diairi dengan menggunakan alat timba, maka 


zakatnya adalah seperduapuluh.”” 


79 Sanadnya shahih. Lihat Hadits setelahnya. 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 87 


GEA at Kal EMS PS SA EA NYA 

KE SP ARP Ki AN Ph AAA 

De Td ea Ke AS AT EK ARI 2 Ga ta SP lt 

Laga IE JI KI HAN IG Aj 3 AI 3 

Iv Ha - JG ara na aa Pi) PS PAN nga Pe 
AN gn pp in BR 


2308. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, 
dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, 
“Bahwasannya dalam setiap tanaman yang diairi hujan dan mata air 
zakatnya atau kejatuhan air hujan dari langit adalah sepersepuluh 
dan setiap yang diairi dengan disirami (membutuhkan tenaga) 
zakatnya adalah seperduapuluh.” 


Muhammad Marrah telah menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, 
"Yang dimaksud dengan Al “Atsari adalah Al Ba'lu (Tanah yang dapat 
pengairan dari air hujan). Ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Utsaman Al Baghdadi menceritakan dari Abu Ubaid, dari Al 
Ashmu'I, ia berkata, "4! ba'lu adalah tanah yang mendapatkan air 
tanpa diairi oleh manusia." 


Pt Ao ga ih 


'0 Al Bukhari, Zakat 55 dari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Maryam dengan 
Hadits yang sama. 


88 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


et Lavag Tag) 51! pa -JG ye ui gas SA Sa 
Tg ON Bang aa JB :JG bg BA ai 
NG ain 3 IE 3 Iyan AS LI AS aa 
BB GT JB RA Lalai KALA Gek Va Gaal SAN, 


s 
Kan 


HN, Hihap Yi bis Pr ut af Ba ey 
2309. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami 
tentang khabar yang gharib, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
Umar bin Al Harits memberitakan kepadaku, ia berkata: Abu Zubair 
menceritakan kepadaku, Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar berkata: 
Abu Zubair menceritakan kepadaku, Bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan: Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, 


“Tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan zakatnya adalah 
sepersepuluh dan yang diairi dengan yang ditimba zakatnya adalah 
seperduapuluh.” 


Abu Bakar berkata: Yunus bin Murrah pernah berkata kepada 
kami: Bahwasannya Abu Zubair pernah menceritakan kepadanya, Isa 
tidak mengatakan, “Dan hujan.”'! 


81 Muslim, Zakat 7 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan Hadits yang sama. 


ShahihIbnuKhuzaimah ||” 89 


318. Bab: Penjelasan tentang Batasan Ausag, jika Riwayatanya 
Shahih dan Tidak Berbedanya Pendapat di Kalangan Ulama 
dalam Menentukan Batasannya berdasarkan Isi Riwayat Ini. 

Namun Menurutku, Abu Al Bakhtari tidak 
Mendengarnya dari Abu Sa'id 


9 


03 Jo JG- A Pt 8. - Je & o- ih 
Ima 03 Sauna Uoukow HB pake GP Al Al GAS —YYA 


ee Do 3G. 3 Pt AP, 


Y Aa 3 o - o 0 — 7. £ 2 3 
ag! hg OP Kebun bd S3 (eni yeah Canon J8 ella 


. 


GP CSI Da GP HER TA CAS uga SI gi 
Op Lb Ga JBS dal NP SPI de gi aji 
PA ay X Mn Kao ag as sus nas 
Aa Ni) Mala Opa Ga Ol Tan GI Oa Yg ep Lal 

aa BUS S3 di PAI dea 


2310. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Idris Al Audi? 
menyebutkan: Dan Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al 
Makhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid 
menceritakan kepada kami dari Idris Al Audi,? dari Umar bin 
Murrah, dari Abul Bahtari, dari Abu Sa'id yang memarfu 'kan Hadits 
ini, ia berkata: “Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat jika 
Jumlahnya kurang dari lima ausag dan yang dimaksud dengan Al 
wasag adalah enam puluh makhtum.” 


2 Dalam naskah aslinya tertulis: Aku telah mendengar Ibrahim Al Audi, yang 
demikian salah. Koreksi ini berdasarkan kitab Ibnu Majah. 

$3 Dalam naskah aslinya tertulis: Dari Abu Idris Al udi, dan yang benar adalah 
sebagaimana yang telah kami tetapkan. 


90 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Yang dimaksud dengan Al Makhtum 
adalah Sha'. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa 
Al wasag sama dengan enam puluh sha'. Dan telah aku jelaskan 
ukuran sha' dalam kitab Al Aiman Wa An-Nudzur saat menjelaskan 
permasalahan kaffarat al yamin (kifarat sumpah). 


319. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengeluarkan Biji-Bijian 
dan Kurma Yang Jelek untuk Sedekah. Allah SWT Befirman: 
Dan Janganlah Kamu Memilih yang Buruk-Buruk lalu Kamu 
Nafkahkan Daripadanya, padahal Kamu Sendiri tidak mau 
Mengambilnya melainkan Dengan Memicingkan Mata 
Terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.” (Os. Al Bagarah (2): 267) 


43 ec 3036. 3 KS - 


IP SA GA AT EA camp Oh LA EA YA 

IG at gi Yeo gp adl SBN IP Kain KA 

LAI NA Yg Jpg PW Gb yh os par ganl 

BA :JB cah Naa ol Yaa EL Oia 5 
KA Pp padi pa 


2311. Muhammad bin Isa menceritakan kepada “kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ibnu Hafshah, dari Zuhri, dari Abu Umamah bin 
Sahal bin Hunaif, ia berkata, 


"Dahulu, orang-orang menganggap baik mengeluarkan buah- 
buahan mereka yang jelek. Kemudian Allah SWT menurutkan ayat, 


"4 Sanadnya dha'if mungathi' Ibnu Majah Zakat 23, Bab: Satu wasag enam puluh 
sha' dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Kindiy. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 91 


Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,” (Os. Al Bagarah 
(2J:267) Ia berkata: Kemudian Rasulullah SAW melarang 
mengeluarkan dua jenis: Al Ja'rur dan laun Habig'? (keduanya adalah 
dua jenis kurma yang buruk.) 


gg AN KS Ui EN KS Ah Ig EA YAN 
SIB TA sentga Ga ot boa KA NI Ila 22 Ala 


AJE AN oh 3 ga 3 Aan Pa 
Ha Op Dak GA JG yaa Aa LAN NA V, Ag 
aa at KA Uu ata sg ol 3 S Ane 
SP EA AU Kamp oi OR aah Gp OA 

sal PU oi TU 


2312. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Abdul Jalil bin 
Humaid Al Yahshibi menceritakan kepadaku, bahwasannya Ibnu 
Syihab menceritakan kepadanya, ia berkata: Abu Umamah bin Sahal 
bin Hanif menceritakan kepadaku tentang ayat, “Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.” ia 
berkata: Yaitu Al Ja'rur dan laun habig. Rasulullah SAW telah 
melarang mengambil kedua jenis tersebut sebagai zakat. 


' Dalam naskah aslinya tertera: 'An launain Al Ja'rur Wa Za'rur dan launin habiig. 
8 Sanadnya shahih dengan adanya riwayat setelahnya. 


92 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Sufyan bin Husein dan Sulaiman bin 
Katsir keduanya meriwayatkan ini dari Zuhri, dari Abu Umamah bin 
Sahal, dari ayahnya." 


PAI Pa YO TA na . 50 3G. 3 as 


Waw DANG SA TPA MAGNA AN EU YP 


? 
0.» Ge 


FE NP KAN bea oi Oli PGN ki 3 
Ma an Aa oa 

Gasing TO IU aa Jordi JAR Ta Jar ami 
Lama YP era IE semi YO dip Ae LAB AI Ih J3 
Ka ai 

1 2 3. Pan ad aa ' 2... . 2 Toe 

al dm) P3 :JG Oya Ep Petai Yg 1G 
KAI Ju iba 3 ing ol GI 93, OP 
, BA A3 La PS 0 


2313. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Sulaiman mencerita kepada kami, Ibad, maksudnya Abu Al Awam 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husein, dari Zuhri, dari 
Abu Umamah bin Sahal bin hanif, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah 
SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah (zakat). 
Kemudian datang seorang laki-laki dengan membawa dua ekor anak 
domba. Sufyan, maksudnya adalah Asy-Syaish berkata: (235:BJ 
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memberikan ini?” Saat itu 
setiap kambing dinisbahkan kepada orang yang membawanya. 
Kemudian turunlah ayat, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk- 


87 Sanadnya hasan (Shahih, -Nashir) An-Nasaa'i 5:32 dari jalur periwayatan Yunus 
bin Abdul A'la). 


ShahihIbnuKhuzaimah || 93 


buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.” Ia berkata: Rasulullah 
SAW melarang mengeluarkan sedekah dari jenis Al Ja'rur dan Laun 
Habig. 


Zuhri berkata, “Dua jenis tersebut adalah buah yang ada di 
tanaman kota Madinah." 


2 
Pap 30385 10 - 


BI tea Hj Su Pa ai ke Oa APA 

AAA AB Sea AE PPA Ui IS BAL 
SE BIA SA AAN ES 
Am B3 AN Toh JS Ag Ta KA 5 SA SN Ca 
Jaa JL Kata KAS BA Jpn GEA BI GAP Uye 
DAS Aa | WI PU Pa 2 
IE si an en Se Eh as BN AP 
BE Jang TPA an RE EN enam AS PA) 


2314. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan 
kepada kami, Umar bin Yahya menceritakan kepada kami dari Al 
“Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia 
berkata, 

“Di tahun terjadinya perang tabuk, kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW. Ketika tiba di daerah Wadil Oura ada 
seorang wanita yang sedang berada di kebunnya. Saat itu Rasulullah 
SAW berkata kepada para sahabat, "Pisahkanlah buah yang basah.” 
Dan merekapun melakukannya. Lalu Rasulullah SAW memperkirakan 


88 Hadits shahih, dan penjelasannya dari Shahih Abu Daud (1425). Abu Daud 
Hadits 1607 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yahya. 


94 || ShahihIbnu Khuzaimah 


sebanyak sepuluh ausag. Beliau berkata kepada wanita tersebut, “ 
Hitunglah apa yang akan dikeluarkan darinya hingga kami kembali 
insya Allah.” Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Tabuk. Setelah itu 
beliau dan kami kembali dan tiba di Wadi Oura. Beliau berkata 
kepada wanita tersebut, “Berapa zakat yang akan engkau keluarkan?” 
Ia menjawab, “Sepuluh ausag sebagaimana yang telah diperkirakan 
oleh Rasulullah SAW." 


320. Bab: Penjelasan tentang Petugas Yang Diutus Imam dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Buah Harus Dipisahkan 
Terlebih Dahulu untuk Menentukan Kadar Yang Harus 
Dikeluarkan oleh Si Pemilik Tanaman sebelum Buah Tersebut 
Dimakan dan Dipisahkan. Kemudian Si Petugas Memberikan 
Pilihan: Si Pemilik Tanaman Mengambil Semua Buahnya Dan 
Kemudian Menyerahkan Sepersepuluh atau Seperduapuluhnya 
untuk Sedekah (Zakat) atau Si Pemilik Menyerahkan Semua 
Buahnya, kemudian Si Petugas Tersebut Yang Akan Memisahkan 
jika Riwayat Ini Shahih, sebab Menurutku Ibnu Juraij Tidak 
Pernah Mendengar Riwayat Ini dari Ibnu Syihab 


Ao Pa 2. D0 3G. 8. 


ri Kai SS AS GS (PU 3 Sena Lol —YY YO 
gan Oa ig . 0. Z- 9 0 . o . o- 
ae SA Lag DU AIA 3 AIA IP AB Ol Up ah 
£ s 0 SNN PN ANA P3 y 1 BE . ac 
Sai ae JS Gas AN Gl ea RB Jah OS 1 
.f AN PELAN TN ee ra saat 23 21 "f 
e YPP Hiu Ugal Ob Syed 0 HSP U Naa NY 
La 3 ed ANE AI Jang DE UG 3D Ling 


'9 Al Bukhari, Zakat 54 dari jalur periwayatan Wahib dengan rinci, Muslim, 
Keutamaan-keutamaan 11. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 95 


3 TA Cg POS 


2315. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, bahwasannya ia pernah berkata: Saat itu ia mengingat kondisi 
Khaibar: 


“Rasulullah SAW pernah mengutus Ibnu Rawahah untuk 
menakar kurma ketika ia berbuah pertama kali sebelum dimakan, 
kemudian orang-orang yahudi diberikan pilihan: Mereka dapat 
mengambilnya sesuai dengan yang diperkirakan atau orang-orang 
yahudi tersebut memberikannya. Rasulullah SAW memerintahkan 
untuk melakukan perkiraan dalam perhitungan untuk diketahui jumlah 
zakat yang harus dikeluarkan sebelum buah tersebut dimakan atau di 
pisahkan.” 


321. Bab: Penjelasan tentang Sunnah Memperkirakan Jumlah 
Buah Anggur untuk Dikeluarkan Zakatnya berupa Kismis 
(Anggur Kering) sebagaimana Sunnah Mengeluarkan Tamar 
(Kurma Kering) untuk Zakat Kurma 


Boo 013 30 3 A6 


AI LG is « ai Gi CO Gi pa G5 - —YYAIL 

Janam . Dua AP 2 Io Er Kabah u (al u 
(3 IS d Jb S3 A1 AAA af Ta ME 3 
SN HL SP ah AS SP JI PS ppi 


? Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, Mushannaf Abdurrazzag 4: 
129. Kalimat yang ada diantara dua tanda kurung diambil dari kitab Al Mushannaf, 
dan dalam naskah asli kitab ini tidak ada. 


96 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2316. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asy- 
Syafi'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Shalih At-Tamar, dari Ibnu Syihab, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Atab bin Usaid: Bahwasannya 
Rasulullah SAW pernah bersabda tentang zakat anggur, “Hitunglah 
seperti menghitung kurma kemudian keluarkanlah zabib (anggur yang 
sudah kering) sebagai zakatnya sebagaimana dikeluarkan tamar 
(kurma kering) untuk zakat buah kurma." 


SA Bea H LED K2 A93 & AJB YA 
or: 2 ANA NN ea gta da YP AI 


s 


WAS SPS 3 R3 SP PI PS Ai 
35 Aas d6 rara An JAN SEN JA Ul: : JG 


£ 8 . J3 


Ass ena IPL KG Cit in Hg Bb 


WN aa ae An yan AA SS AS Xi 


2317. Abu Bakar berkata: Abdurrahman meriwayatkan Hadits 
ini, Zuhri memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada “Atab 
bin Asyad untuk memperkirakan jumlah anggur sebagaimana beliau 


91 Sanadnya dha'if, sebab Sa'id tidak pernah mendengar hadits ini dari “Atab. 
Sebagian perawi telah memursalkannya dan tidak menyebut nama “Atab dalam 
isnadnya. Dan inilah yang benar menurut sekelompok ulama sebagaimana dijelaskan 
olehku dalam kitab Dha'if Abu daud (280) dan kitab Al Aura (805, 807) —Nashir.) 
At-Tirmidzi, Zakat 17 dari jalur periwayatan Abdullah bin Nafi' Ash-Sha'igh. Abu 
Daud, Hadits 1603. Abu Saud berkata: Sai'd tidak pernah mendengar satupun hadits 
dari “Atab. Meski demikian, Hadits ini memiliki penguat dari riwayat Abu Umamah 
bin sahal. Lihat dalam kitab As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi, 4:122. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 97 


memerintahkannya menghitung kurma. Kemudian dikeluarkanlah 
zabib (kismis) sebagai zakat seperti zakat buah kurma dengan tamar 
(kurma kering). Ja berkata: Hal yang demikian merupakan sunnah 
Rasulullah SAW dalam masalah zakat kurma dan anggur. 


Abu Al Khithab Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zari” menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar berkata: Sekelompok orang mengira telah 
meriwayatkan Hadits ini dari Abdurrahman bin Ishag.? 


SAN AM XS BAL LH ADA El -YYAA 
Pa Luga 0 0 5 0. 2. ey o 5. 8 0.31 
BA) () Ba oi PEP teh Yi AN LE CAS uga 


7. 
J 0 9 


o- 0 8 0. 30 30 aa 8. 3 3 0 Pai 3G. 4 
Mo kan ya OP (Sad op RAI Ie Vido tekan 


HA Ap bh ga DP AN BEN LN 


FIB BW TU dp op Ad Yin ea 
PEP AE AG pe SEA JO 
2318. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Zubair Al Humaidi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Raja” menceritakan kepada kami, dari Ibad bin Ishag, ha 
Abdul Aziz bin As-Suri menceritakan kepada kami, Basyar bin 
Manshur menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishag, dari 
Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari “Atab bin Usaid tentang 
riwayat ini, namun tanpa kalimat “Hal yang demikian merupakan 
sunnah Rasulullah SAW dalam masalah zakat kurma dan anggur.” 


2 Sanadnya dha'if, ini adalah pengulangan dari Hadits sebelumnya, Al Baihagi 
4:122 dari jalur Yazid bin Zurai'. 


os | Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Ibad adalah nama panggilannya dan 
namanya adalah Abdurrahman.” 


322. Bab: Penjelasan tentang Disunnahkannya Petugas Yang 
Menghitung untuk Tidak Menimbang Buah, dan Tidak Boleh 
Menakar Apa Yang Akan Dimakan oleh Si Pemiliknya dengan 
Tidak Memasukannya dalam Penghitungan Sepersepuluh atau 
Seperduapuluh 


- 
. 3e 35. 4 Pe na 


Ian US Wae ea Ag Kabah CA NYA 
aa pi PATI KE HP PN AS Up HB Lala "JB AA 
ag “3 a39 ge “az va Ha 9 0. 0 . 0 
Ju Ball Pu He J8 (ho So SP Mb yi 
0£ La Pn Er AIA - 3. Dn . X 2 Y y, 2 3.“ uI 
Pia Ob AI 1333 Iyibd urai 5 RB AI Ji) JB 
: 2 1 NN NN» 2 
SAE sela d3 UG el eng 


2319. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia 
berkata, Aku pernah mendengar Khabib bin Abdurrahamn (236-A) 
dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Dinar, dari Sahal bin Abu Hatsmah, 
ia berkata: Ketika kami sedang berada di pasar ia datang dan berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian melakukan penghitungan, 
maka ambillah dan tinggalkan sepertiganya. Jika kalian tidak 
mengambil atau meninggalkan sepertiganya —di sini Syu'bah ragu 
mengenai bilangan sepertiga-, maka tinggalkanlah seperempatnya.””" 


? Sanadnya hasan lighairihi. An-Nasa'i 5:82 dari jalur periwayatan Basyar. 
4 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 32 dari jalur periwayatan Muhamad bin Basyar. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 99 


230 38-39 3 ih - 


Ka NN u 33 Kas KP Semen olud— —YYY » 
PRA 30 e LG o- 0 - .0 5 o- o 0 0. L 
IE op Ds gp PE IS PE AS op AA 3 Cina 
PK An LEO en NA ST Han Ca -.. — 0... 0 
ad ea II Ea ai Jyag JB 1G Hat Pe Jaa -$ 
Pena Ipar - 2 Ae 
SP PAS ce ENI Op ce 1,255 
2320. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Khabib 
bin Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Dinar, dari 
Sahal bin Abu Hatsmah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
kalian melakukan penghitungan, maka tinggalkanlah sepertiganya. 


Jika kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah 
seperempatnya.”” 


323. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat, 
baik Dikala Lapang ataupun Sempit dan Ancaman bagi Mereka 
yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat di Saat Sempit 


had Sa Yi IP AG Kb 
D8 BI In al aa AP ep IP Ui eh 
tan NA GE La GAS SPN dil al ia 
Wlip 2) Aeatlaia TSS Bp ah AU SI 
Gp laga ii dki PEP) ora Fred Was 


. 3 KAN 5 


Kao —YYYI 


. 


.9. PA NG 2 201 0 Paar 2-3 4, - o 
Pad nan N elan Web oa Ueib op YPP eno La 


9 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 160 dari jalur periwayatan Syu'bah dengan 
Hadits yang sama. 


100 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ob FA Pa pb AK Ah Laku il aa 
- 0 . a ne an PR Ai PN Ae an TU SA AN al 
Gi Sak PEP A6 5 Unta (ai LS WabL #ar da 
Ui SE SPN A3 la Iya Uh dalan SP IE 
lan CAS A4 es ui aa Ding Y dgan) 
Ia Gino Tb ea erna Ito Ke, IL 23 To LT LT 
Ale 3S taat para LS Gantt, slr, Mey AS BP 
—. #G PPA St Lean at san & 
VE AL JB dala YP Karta SP 3 ANE Ih Sah LG 
LAN AU 


2321. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Manjuf menceritakan 
kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Auf menceritakan 
kepada kami dari Khalas, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun dari pemilik unta yang 
tidak mengeluarkan zakatnya, baik dikala lapang maupun sempit 
maka unta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk 
yang lebih besar dari bentuknya di dunia. Unta-unta peliharaannya 
akan menginjak-injak dan menggigit pemiliknya. Tatkala unta yang 
pertama selesai menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. 
Hal tersebut terus berlangsung hingga manusia ditentukan nasibnya 
dan ia diperlihatkan nasibnya. Tidak seorangpun dari pemilik 
kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, baik di kala lapang 
ataupun sempit, kecuali di hari kiamat nanti kambing-kambing 
tersebut akan didatangkan dalam sosok yang lebih besar dan jumlah 
lebih banyak. Kambing-kambing tersebut akan menanduk dan 
menginjak-injak pemiliknya. Apabila kambing yang pertama selesai 
menyiksanya, maka datang lagi yang lain. Keadaan ini terus-menerus 
berlangsung hingga ia diputuskan dan diperlihatkan nasibnya.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 101 


Abu Bakat berkata: Kata “Sabil" aku tidak tahu apakah kata 
sabil tersebut dirafa'kan atau dinasab-kan.”” 


324. Bab: Penjelasan Bahwa yang Dimaksud oleh Nabi SAW 
dengan Pernyataan Beliau “An-Najdah dan Ar-Rusul” adalah 
Disaat Lapang dan Disaat Sempit. Sedangkan Kata “Min” Dalam 
Kalimat “Min Najdatiha” Memiliki Makna “F?” 


4 0 2 0-3 Pt - 


Bj Ca Ca Ni aa ARA 

ai Maa an al yana 35 13 akh HAN Oya 
PI NA AA AN ya AT 5 Ja OA Gi Lp 

AI Ta NAS NS Ip daa ALL JA TI an 


ba Ti Ob BU, uyi Busa BU) HA AT Jus 
BE IE SAI TOK Pb Udh BM 

pub Hi P3 ar B3 Y ja bs akang 
ale 5 nya ak apl 23 dd at kala" ass udah 
Sa ad Enam ajaaa OS (H s Pi ale LXst ta 
WA SE GE TO Kalah dan SA LA II Jah 
Ge dplaig MAX BI J5 JB Aan MS 
sen Dea Ka KIE Fe LN 


SN SE PNG NRP, .z- ar Ina G6. 
Ta ade LI Ay Yin Andai (el o Han Caaa 


? Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim. 


102 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dak La Gi oma SATA TAI BY ale basi 
WS G3 SET ES Yan In Uh Ala eh LA Gi 
SAN SA Gb eh Bibi BA Jp JO Aan 
Nun an aa Rae aa SE 25 A 
bat ale HAue Ul ale DE IS Apar Kab, gbk 
Sana ai en am irama 2 laka OS UR 
HR ga IG REA gn Ba dar SI ala 
KANG ab ga Ga Ga an YA da 3 


. 
0... 


Aa 3 WA Ui NP aa NA 3 
2322. Ubaidah bin Abdullah Al Jaza-'“i menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, Syu'bah 
memberitakan kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Umar Al 
Ghadani, bahwasannya pernah datang seorang laki-laki dari Bani 
Amir lewat didepannya. Saat itu ada yang berkata bahwa laki-laki 
tersebut adalah orang yang paling kaya. Kemudian Abu Hurairah RA 
memanggilnya dan menanyakannya tentang kebenaran berita tersebut. 
Ia menjawab, “Ya, benar. Aku memiliki seratus unta dan sekian 
banyak kambing.” Kemudian Abu Hurairah RA berkata: Berhati- 
hatilah terhadap tapak kaki unta dan berhati-hatilah terhadap kuku 
kambing. Bahwasannya aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 


“Tidak seorangpun dari pemilik unta yang tidak 
mengeluarkan zakatnya, baik dikala lapang maupun sempit maka unta 
tersebut akan didatangkan di hari kiamat dalam bentuk yang lebih 
besar dari bentuknya di dunia. Unta-unta peliharaannya tersebut 
akan menginjak-injaknya. Tatkala unta yang pertama selesai 
menyiksanya, maka unta yang lain datang kepadanya. Hal tersebut 


ShahihTbnuKhuzaimah || 103 


terus berlangsung dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima 
puluh ribu tahun di dunia hingga ia ditentukan nasibnya. Tidak 
seorangpun dari pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, 
baik dikala lapang ataupun sempit, kecuali di hari kiamat kambing- 
kambing tersebut akan didatangkan dalam jumlah yang lebih besar 
dan lebih banyak —Syu 'bah agak ragu-ragu— kemudian kambing- 
kambing tersebut akan menginjak-injak pemiliknya. Apabila kambing 
yang pertama selesai menyiksanya, maka datang lagi kambing yang 
lain. Keadaan ini berlangsung secara terus-menerus dalam satu hari 
yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga ia 
diputuskan dan diperlihatkan nasibnya. Tidak seorangpun dari 
pemilik sapi yang tidak mengeluarkan zakatnya, baik di kala lapang 
ataupun sempit kecuali di hari kiamat nanti sapi-sapi tersebut akan 
didatangkan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak — 
Syu'bah agak ragu-ragu— kemudian sapi-sapi tersebut akan 
menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya dan menanduknya 
dengan tanduknya. Setiap sapi yang pertama selesai menyiksanya, 
maka datang lagi yang lain. Keadaan ini berlansgung terus-menerus 
dalam satu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, 
hingga ia diputuskan dan diperlihatkan nasibnya." 


Al Amiri berkata kepadanya, “Apa yang menjadi hak unta 
wahai Abu Hurairah RA?" Ia menjawab, “Engkau berikan yang baik 
(236 /B) dan kuat serta subur. 


Abu Bakar berkata: Tidak seorangpun yang meriwayatkan 
Hadits ini selain Yazid bin Harun dari Syu'bah.” 


” Sanadnya hasan lighairihi. Al Hafizh berkata: Abu Umar Al Ghadani adalah 
sosok yang diterima riwayatnya. Lihat Hadits 3221. Imam Ahmad meriwayatkannya 
dalam kitab Al Musnad 2: 489—480 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far, 
dari Sa'id, dari Oatadah, dari Abul Hadafi, dari Abu Hurairah dan ia memberikan 
isyarat ke riwayat Yazid bin Harun. Lihat Ahmad, 2:490. 


104 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


325. Bab: Penjelasan tentang Zakat Barang Tambang, jika 
Haditsnya Shahih, sebab Ada Seorang Yang Sosoknya Diragukan 
yang Berada di Tengah Sanadnya 


Pa 2 0-4 Papa »H .3o 3G. 3 Pt 


CL ML RI CAS Pi Ieba Ela NYYY 
B0 3 £ 0 Ao 


o- Ro, 230 Le. 0 9 aan Pa Sg . 
A8 dl 2) 33 dn) IS Saya Kapan Gp R3 2 er 


. 


et Wp dad TI PL 


CB aa sd LI HI abal Th dana LA oa 
AS op dai unbk JB JA Ol ON J6 pb OS 
Sad AI Abdi 23 3 AA IG Jaa VI Olah pd 


2323. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yaitu Ibnu 
Muhammad — Ad-Darawardi  —dari Rabi'ah, yaitu Ibnu 
Abdurrahman— dari Al Harits bin Bilal, dari ayahnya, Bahwasannya 
Rasulullah SAW mengambil sebagian barang tambang milik satu 
kabilah sebagai zakat. Kemudian beliau memutuskan seluruh daerah 
Al Agig untuk Bilal. Ketika Umar RA menjadi Khalifah, ia berkata 
kepada Bilal RA, Bahwasannya Rasulullah SAW memutuskan 
untukmu tidak lain agar kamu menggarapnya. Kemudian ia berkata, 
“Setelah itu Umar RA memutuskan daerah tersebut terbuka bagi yang 
lain.” 


98 Sanadnya dha'if karena tidak dikenalnya sosok Al harits bin Bilal dan ia adalah 
anak Al Harits Al Muzni dan Na'im bin Hamad mendha'ifkannya. Dari jalur 
periwayatannya, Abu Ubaid mengeluarkan Hadits ini dalam kitab Al Amwal (hal. 
273), namun tanpa memuat kisah Umar RA —Nashir.) Imam Ath-Thabrani 
meriwayatkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Fath Ar-Rabbani 9:27. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 105 


326. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Madu, jika Haditsnya 
Shahih, sebab Di Tengah Sanadnya Bermasalah 


PN KE LA Ag SMA op Sae Ii KA GiK rr 
aa Maa AIO LI Tpha Ca aa Aa api » dd 
“jai HA sd gl IP cal (ea nah PIP PPP IS 
AN Lo, IL NT . . 9 y , 3. anna? IP Png or 
Sp PA AI an BA Sah OP AS te La 
ABS 3 AE OS AB tema Ad aa OS) KP LB Jab 
“.. g rd : : B3 $ oo co 0 Se ni 
II) tb II 3g Ol B egai AI ale Of Ot pala Jaka 
. 3 rd 3 “ 2 ad Pa NA pa 9 
ILK BN Ih DB SA US ii 
3 5 Pd . . . . : . 2. 5 
JB UN AR MEA ep MSI GAP AN CI bi 


DPN UI At Ob aya. F. 0 AN Sea UG 
Oyoja Ips La SI) Nya Ob celah ya dl 5) AI 8 yang EP LA 


Lv 


6 AA AI JS V9 aa AI LE BI 
29 HA MBA Jo BOP NAS Cal 

2324. Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami dari Al 
Mughirah, yaitu Ibnu Abdurrahman bin Al Harits, ha Murrah telah 
menceritakannya kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman telah menceritakan 
kepadaku, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasannya Bani Syababah telah memberikan zakat madunya 
kepada Rasulullah SAW sebesar sepersepuluh, setiap sepersepuluhnya 
dikeluarkan sebanyak satu geriba (sekantung) dan Rasulullah SAW 
menjaga dua buah lembah untuk mereka. Namun pada masa 
pemerintahan Umar RA, ia mengutus Sufyan bin Abdullah Ats- 
Tsagafi untuk mengambil zakat, namun mereka tidak mau 


KOS 


106 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menyerahkan zakatnya. Mereka berkata: Hal tersebut adalah 
pemberian mereka di masa Rasulullah SAW. Kemudian Sufyan 
menulis surat kepada Umar RA tentang kondisi yang dialaminya. 
Umar-pun menulis surat kepada mereka: Bahwasannya lebah adalah 
termasuk serangga yang diberikan Allah SWT kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Jika mereka menyerahkan kepadamu apa yang pernah 
mereka serahkan di masa Rasulullah SAW, maka jagalah dua lembah 
tersebut untuk mereka. Dan jika mereka tidak mau menyerahkan 
zakat, maka jagalah agar tidak ada seorangpun yang memasuki 
lembah tersebut. Dan merekapun akhirnya menyerahkan zakat 
sebagaimana yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah SAW 
dan ia-pun menjaga dua lembah tersebut untuk mereka.” 


6 . as - 


SP AAA AAS teh GA EA dad AAS YO 

Sd ia ea AS 
O) jadI Iia Uu Ogan ANN IE 0 Ta senat Jp 
al 
BL Karl SU ine nata Ji Fa Sale Pa ON Y dl 
ga AA ui an db AA CAS ea 
BJL Sosg As cipta HD or Abs 
SA oa 5 AS Gi He ne 
4 o| Ja 3 ab AI SAa ss Sa Ji ba GE Ol ot 


? Sanadnya shahih. Dan diriwayatkannya secara mursal sebagaimana yang telah 
aku jelaskan dalam kitab Al Irwa (hal. 810) kemudian juga dalam kitab Shahib Abu 
Daud (1424) —Nashir). Abu Daud, Hadits 1601 dari jalur periwayatan Ahmad bin 
Abdah. 


Shahih IbnuKhuzaimah || 107 


PAI ai 13) As rp SI Eh EH AS SI UI Aa 
D3 an Ia it ENY SA dat yang 
35 & Lok ba Je " AN Kg BI Cp O1n 

PKB ot pa Ja Ca EP S OB Pita 
Ol SA Ab Laba Ob at Ip ON Ale PO san ai 
Aa Jen ALAN AK Jo kait ai 

3 PA BD Te an Goal ii OS F3 ya 53 
CN ai JUS Dao JBY HI al 
Tp Pa Haa oa, KI AS La HALL Gan 
HA Kn Sila HEM NI HAN Gp pede Lani L 1 
ga pala aa aah oi 5 SA AS Ja BD 
SN Pa Pa S ag Kita Jlis Ji co San y ai : 
IS AAN MAN HE ya aga Jen Maa 


oate It SI OI SEP Ha de MS gi Neng 
Pl anna Aa Sp . 3 A 387 Kera 5 ya Bs NE 
SA FIp dek 


2325. Ar-Rabi” telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Usamah menceritakan kepadaku, dari 
Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, tentang Bani 
Syababah, kemudian ia menceritakan Hadits Al Mughirah bin 
Abdurrahman yang sama. 


108 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini jika benar menunjukkan 
bahwa Bani Syababah dahulu mengeluarkan zakat madu sebesar 
sepersepuluh, karena adanya ilat, bukan karena mereka wajib 
mengeluarkan zakat madu. Hal yang demikian mereka lakukan 
dengan sukarela sebagai balasan dari penjagaan terhadap dua lembah 
milik mereka. Tidakkah kamu mendengar hujah mereka kepada 
Sufyan bin Abdullah dan surat Umar bin Khathab RA kepada Sufyan. 
Bahwasannya jika mereka menyerahkan apa yang pernah mereka 
serahkan kepada Rasulullah SAW, maka ia harus menjaga dua lembah 
tersebut untuk mereka. Jika mereka tidak menyerahkannya, maka 
biarkanlah lembah tersebut menjadi milik bersama. Tidak mungkin si 
pemilik harta tidak menyerahkan zakat yang wajib mereka keluarkan 
jika padang gembala mereka dijaga. Dan tidak boleh mengambil 
zakatnya, jika sang imam tidak memelihara tanah tersebut untuk 
mereka. 


Umar Al Farug RA telah mengetahui riwayat ini bahwa Bani 
Syababah mengeluarkan zakat mereka sebesar sepersepuluh dan Nabi 
SAW menjaga dua lembah tersebut untuk mereka. Kemudian Umar 
RA memerintahkan kepada petugasnya, Sufyan bin Abdullah untuk 
menjaga dua lembah tersebut untuk mereka, jika mereka menyerahkan 
apa yang pernah mereka serahkan kepada Nabi SAW. Jika tidak, maka 
biarkanlah dua lembah tersebut menjadi milik umum. 


Jika menurut Umar RA semua yang mereka serahkan kepada 
Nabi SAW sebesar sepersepuluh bersifat wajib sebagaimana 
kewajiban mengeluarkan zakat harta, maka tidak mungkin Umar RA 
bersikap diam menghadapi keengganan mereka mengeluarkan zakat. 
Besar kemungkinan Umar RA akan memerangi mereka yang tidak 
mau mengeluarkan zakat wajib tersebut. Sebab sebelumnya, Umar dan 
para sahabat setuju dan ikut serta bersama Abu Bakar RA memerangi 
mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dan Abu Bakar RA 
pernah bersumpah bahwa ia akan memerangi mereka yang tidak mau 


ShahihIbnuKhuzaimah || 109 


memberikan apa yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah 
SAW. 


Jika menurut pemahaman Umar RA tentang apa yang mereka 
berikan kepada Nabi SAW bersifat wajib, Umar RA pasti akan 
memerangi mereka sebagaimana kebijakan Abu Bakar RA memerangi 
mereka yang tidak mau menyerahkan zakat setelah wafatnya Nabi 
SAW. Wallahu a'lam. 


327. Bab: Penjelaskan tentang Kewajiban Mengeluarkan 
Seperlima dari Harta Karun 


? £ 
Pang 


) - P3 Papa ». A0 J0. 1G 
BS ee ph Cab Ode Ii Ip SAS YNA 

0-4 3 0. Co003 #0. Tee 0 2, 30 ...i o-J 
SP OA H8 Hakan Pn ps Gl SA TP 


lo. 0 


KE (DPP LI aj dan PA AP 
AP Th Bp ep ME RAI BL) HA 
PN eni ad 3 mei 
bsa IE IG IE AA AB II IG 136 KIA 
S Ab wa s5 Ap ol aa SP D3 
tara Ab dp Cas SAN AS 3 AI Kia Gp 


2nd :JB IS pa PIN ea # JI o Chaan ui an) 


100 Sanadnya shahih. Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur periwayatan 
Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahab, dari Usamah, dari Umar bin Syu'aib. Lihat Al 
Fath Ar-Rabbani 9: 18. Lihat juga dalam Mushannaf Abdurrazzag 4:62. 


110 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


o- 4 AG 


ul ear » Ai Eng PPN A5 Tan yani 
Pa LA JB 1IE Cak GP AAA Si af Si, A5 
ne elar Kontan SER An TN sih Ai 
SY HE LL JB :JE HN 3 Ame 


2326. Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Ibnu Syihab memberitakan kepadaku, dari Abu Salmah, dari Abu 
Hurairah RA dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, dari Abu Hurairah RA, ha Abdullah bin Ishag Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib dan 
Ibnu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Binatang liar cuma-cuma, sumur cuma- 
Cuma, barang tambang cuma-cuma dan harta karun zakatnya 
seperlima.” Namun Umar tidak menyebutkan kata ma'dan (Barang 
tambang). 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits ini dalam kitab diyyat. 


Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin 
Humaid menceritakan kepada kami dari Al “Ala bin Al Harits, dari 
Makhuil, ia berkata: Kata 4! Jabbar maknanya adalah Al Hadru, yaitu 
Cuma-cuma. 


Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
telah menceritakan kepada kami, ha dan Ibnu Abdul Hakam telah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya Ibn Wahab telah 
memberitakan kepada mereka dari Yunus, ia berkata: Ibnu Syihab 
berkata: Makna Al Jabbar adalah tidak ada diyat baginya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 111 


Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya menceritakan 
dari Ishag bin Isa bin Al Thaba' ia berkata, Malik berkata: Makna Al 
Jabbar adalah “Tidak ada diyyat baginya.” 


328. Bab: Penjelaskan tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat 
sebanyak Seperlima dari Harta Yang Ditemukan di Tempat 
Reruntuhan Biasa dari Pendaman Bangsa Jahiliyyah. Dan Dalil 
Yang Menunjukan bahwa Rikaz Bukanlah Harta Karun di 
Zaman Jahiliyyah, Sebab Nabi SAW —Jika Riwayat ini shahih— 
Membedakan antara Yang Ada di Dalam Reruntuhan Biasa 
dengan Rikaz, Keduanya Terdapat Zakat sebesar Seperlima 


0 ana 83 ag 


SA Dg CAS CN AS 3 Ir Ch YYYV 


2 . Jo. 


Ka aa 33 cek v IP chat ui slang HA Ba 
-J5 Aa 3 is IP Pa of AB ii Al ag 
. PJ . .. . . 2 Fi “ . 
Jera KIA Gua GajaN H Iany Cah SF uk 
CG ee DB ca US VI, UI) KSB MAL MG Up HL TP 
BIN tah SE al OS C3 ud USG € ai Ta 
aa KUA 3 kab DA SA! 

2327. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Al Harits dan Hisyam 
bin Sa'ad, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin 
“Amru bin “Ash RA: Bahwasannya pernah ada seorang laki-laki dari 


Mazinah yang datang menemui Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut 
bertanya, “Bagaimana menurut tuan tentang barang temuan yang 


101 Al Bukhari, Zakat 66 dari jalur periwayatan Malik. 


112 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ditemukan di jalan yang tidak lagi digunakan atau yang ditemukan 
dalam sebuah desa yang berpenghuni?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Umumkanlah selama satu tahun. Jika ada yang mengakuinya, maka 
berikanlah kepadanya dan jika tidak ada terserah kepadamu. Namun 
jika satu saat ada seseorang yang mengakuinya, maka berikanlah 
kepadanya. Dan barang yang ditemukan di jalan hidup dan di 
perkampungan yang sudah tidak dihuni, zakatnya dan zakat rikaz 
(harta karun) adalah seperlima”? 


Ip lah Ip AA GAS AD S3 1 JB -YYYA 
-JG yt u 3 XS s cok “ aah 32 arah ta » Kau , 


3 304 4 38 Va Peta atap 0 3. 3 0 - 
bera ya Op EN SN EPA Uh Ilahi Op Se Cha 
2328. Abu Bakar berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Syua'ib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar seorang laki-laki dari Mazinah bertanya kepada Rasulullah 


SAW. 


Yunus bin Musa telah menceritakannya kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag.'” 


122 Sanadnya Hasan, karena adanya perbedaan yang masyhur dalam menilai riwayat 
Umar bin Syu'aib dari ayahnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud 
dalam Shahihnya (1504 — 1505) Abu Daud juga mengisyaratkan 2:185 ke riwayat 
ini, namun ia tidak menyebutkan lafazhnya. 

103 (Ini hanya pengulangan dari Hadits sebelumnya) —Nashir) Abu Daud 
memberikan isyarat dalam 2:185 Hadits no. 1713 kepada riwayat Ibnu Ishag, namun 
ia tidak menyebutkan matan Hadits dengan lengkap. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 113 


329. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menyegerakan Pengeluaran Sedekah (Zakat) sebelum Haul 
(Telah Memasuki Satu Tahun) dan Penjelasan Tentang 
Perbedaan antara Zakat Harta dengan Zakat Badan 


(at ERa 1IB BI AS oi KAA Gi Kab GAS —yrya 
ang o- Pnu 2 U CA 0 3 0 4 “1 KN 
Hp PN AP His Gi SPP EA ae 
2 ang aan, te Ng 2 No... & :e C-0o-3 #£ 0 so “3401 
IS ain BN dh AAU GIA dl GNI HA 
Ka TAG Ca UG ajak GAS ai ae La 
darat ol dal 


2329. Ahmad bin Hafash bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Ibrahim 
menceritakan kepadaku, dari Musa bin Agabah, dari Abu Zanad, dari 
Abdurrahman bin Harmaz Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Rasulullah SAW telah memerintahkan mengeluarkan zakat. 
Kemudian sebagian dari mereka berkata: Ibnu Jamil, Khalid, Al 
Abbas bin Abdul Muthallib tidak mengeluarkan zakat.” 


3 - Ba 

KA END enlaal oi hahaa Hi GP BA -YYY. 

T Tan 5 5 0 9. - 0 3 Pa Na 

ey JG dp ad Pa La Tana Pa La UI & na s8) aan 
Sita IP Uta ALAN Gi Sae BB AI Oya 


104 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Al Bukhari, —Nashir). Abu Ubaid 
meriwayatkan Hadits ini dalam kitab Al Amwal hal. 592 dari jalur periwayatan Abu 
Zanad secara lengkap. Al Hafizh memberikan isyarah dalam kitabnya Al Fath 3:334 
kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


114 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SE GA Bt anu SP as apaan an 
HI je AE Jas ika BN Jpn Ab JG 
At: & de da db Ke DANG ed 
Sya A6 aa as th IE Kas OS AT Y) jas 
ae 33 Lagh Gi Ai Jam dee Tt HN SI 
Eh 28) & PT KAB BN Ir Aa 
AP PR Pa DN Ip 2 Le 
Pb ai ab Tab Hah ap DD Ul ia y 
BD Ip Dab ae 5 AA UI SAS Do 
Wa Up setapak 
2 abah CG dis 3 PN AA PAN KE ea 


bugil Pa en ag 


ja P 43 Sai 2 Se pan Sa 5 
AAA B3 ol den, ASIN la el ah A3 

Ba Ea BA Aan ala g kb La Wi Sa ba ae 
Hpengelamion pny Arsita #omkaani 


pe. 


Tw Tak Ia og PAK 3 5 esai date LA Cah 


Bea o8- 


aa Tadi Gama Kian (» S3 aw ea AA Di mall Ag 


ShahihIbnu Khuzaimah || 115 


af do UK II ia 3 Mp ABE 8 lis Ok 
ata Pra SA aa kata pe HAN JA IE 


La inii lal, Lgsist Oam P3 Hana lagu 
Ainan 33 Baba did 3 mma HE ca V3 
SA SA co 5 data Ra Hasta Jet aah “5 
Oi Kini Ga Gin Boa pia ah SA 3 

3S yaa ABI HO 0 Speak Ie 
He 3 AN dil HIP dsae oi Km 


Op GI jai o Pata ja 2 AISI 


2330. Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah menceritakan 
kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Waraga 
menceritakan kepada kami dari Abu Zanad, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutus Umar bin 
Khathab RA sebagai petugas pengumpul zakat. 


Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ali bin 
Iyasy Al Hashmi menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu 
Hamzah menceritakan kepada kami dari Abu Zanad, dari Al A'raj, 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Umar RA berkata: Rasulullah SAW 
telah memerintahkan untuk berzakat. Ada yang mengatakan bahwa 
Ibnu jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muthallib tidak 
mau mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Ibnu 
Jamil tidak mengingkari kewajiban zakat. Ia adalah seorang yang 
dahulunya fakir, kemudian Allah SWT memberikannya kekayaan, 
sedangkan Khalid, bahwasannya kalian telah berlaku zhalim 


116 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya, sebab ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT, 
sedangkan Abbas RA?” adalah paman Rasulullah SAW." 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Waraga disebutkan, 
sedangkan Abbas RA adalah paman Rasulullah SAW dan Zakatnya 
menjadi tanggunganku, demikian juga dengan yang lainnya. 

Dan ia berkata: Dalam riwayat Musa bin Agabah disebutkan: 
Sedangkan Abbas bin Abdul Muthallib dan ia telah mengeluarkannya 
sebanyak dua kali. Dalam riwayat Syu'aib bin Ibnu Hamzah 
disebutkan: Sedangkan Abbas RA paman Rasulullah SAW zakatnya 
menjadi tanggungan Beliau demikian pula dengan yang lainnya. 


Riwayat Musa bin Agabah, "Fahiya lahu," (237/B) sama 
dengan apa yang difahami oleh Waraga, “Fahiya lahu alayya," 
(Zakatnya menjadi tanggunganku) Sedangkan lafazh yang telah 
disebutkan oleh Syua'ib bin Abu Hamzah, "Fahiya alaihi 
shadagatun," sama seperti arti "Fahiya lahu alayya." Telah aku 
jelaskan dalam beberapa kitab kami bahwa orang arab terkadang 
menggunakan kata Jahu untuk makna 'alaihi atau sebaliknya, seperti 
dalam firman Allah SWT, “Orang-orang itulah yang memperoleh 
kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk 
(Jahannam).......... ” (Os. Ar-Ra'd (13): 25) lahumul la'nah diartikan 
dengan alaihimul la'nah. Tidak mungkin Nabi SAW membiarkan 
Abbas RA tidak mengeluarkan zakat dan tidak mungkin Abbas RA 
tidak mau mengeluarkan zakat yang bersifat wajib. Abbas RA 
termasuk salah seorang keturunan Bani Hasyim yang tidak dibolehkan 
memakan harta dari zakat orang lain, maka bagaimana mungkin ia 
akan memakan zakatnya sendiri. Selain itu Rasulullah SAW telah 
menjelaskan tentang balasan orang yang tidak mau mengeluarkan 
zakat bahwa ia akan disiksa dalam kurun waktu yang satu harinya 
sama dengan lima puluh ribu tahun waktu dunia. Bagaimana mungkin 


15 Dalam naskah aslinya tertulis: fa ammal Abbas bin Abdil Muthallib sebagai 
ganti kaimat Ammal Abbas. Nampaknya yang benar adalah yang kami tetapkan, 
yaitu kalimat Ammal “Abbas. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 117 


Nabi SAW membolehkan pamannya tidak mengeluarkan zakat. 
Sungguh tidak seorangpun ulama menurutku yang memahami bahwa 
Nabi SAW membolehkan pamannya tidak mengeluarkan zakat. 


Pemahaman yang benar dari pernyataan Nabi, “Fahiya lahu" 
atau "Fahiya alayya wamitsluha ma'aha," adalah: Bahwasannya aku 
telah memintanya menyegerakan zakatnya untuk dua tahun. Inilah 
zakat yang telah aku perintahkan untuk dikumpulkan dari yang lain 
dan ia telah melaksanakanya dua kali zakat, sebagaimana penjelasan 
yang demikian terdapat dalam riwayat Al Hujaj bin Dinar —meski 
ada sedikit masalah di tengah sanadnya— dari Al Hakam, dari 
Hujjiyah bin Adi, dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasannya Abbas 
RA pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah 
menyegerakan zakat sebelum datang waktu kewajiban untuk 
mengeluarkannya dan Rasulullah SAW memberikan rukhshah 
(keringanan) melakukan hal yang demikian.'” 


BEI IE IE PA ASN MEA —YTTN 

SP 3 On oi FE 3 ka CI 
2331. Muhammad bin Yahya, Ali bin Abdurrahman bin Al 

Mughirah Al Mishri telah menceritakan kepada kami, keduanya 


berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Zakaria Al Asadi menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj bin Dinar, 


16 Muslim, Zakat 11 dari jalur periwayatan Waraga yang menceritakan dengan 
detail. Sedangkan riwayat Syu'aib telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 
kitab Zakat: 49, sama halnya dengan An-Nasaa'i 5:23-24 dari jalur periwayatan Ali 
bin “Iyasy. 


118 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


namun Ali bin Abdurrahman tidak menyebutkan kata, "Sebelum 
memasuki haulnya.” 


330. Bab: Penjelasan Tentang Apa Yang Dikeluarkan oleh 
Seorang Muslim untuk Jalan Allah SWT, seperti Senjata dan 
Budak, dihitung Sebagai Sedekah (Zakat), jika Orang Tersebut 
Terkena Kewajiban Zakat. Masalah Ini Termasuk dalam Bab 
Menyegerakan Zakat sebelum Memasuki Haulnya 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Abu Hurairah RA 
disebutkan, Sedangkan Khalid, kalian telah berbuat zhalim kepadanya. 
Sebab ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Hal ini 
menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan keyakinan Khalid bin 
Walid RA tentang apa yang telah ia keluarkan di jalan Allah SWT 
sebagai zakat yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 
utusannya untuk mengambilnya. 


331. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Pemimpin boleh Meminjam 
Harta Orang Yang Terkena Kewajiban Zakat dan Harta 
Tersebut Dikembalikan Pada Saat telah Tiba Waktu Pelaksanaan 
Pembayaran Zakat 


o Ita 3 0 “ o- o -. 10 38. 5 
PN 9 5 AS or AISI Hi dB AS TPT 


AP ata Ah an Ci ME oi ab Sya ON atA dea 


17 Aku katakan: Hadits ini hasan dengan banyak penguat dan telah aku sebutkan 
dalam kitab Al Irwa (hal.857) dan aku isyaratkan juga Hadits tersebut dalam Shahih 
Abu Daud:1436 —Nashir). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud 2: 155 dari 
jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dengan Hadits yang sama, At-Tirmidzi, Zakat 
37 dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 119 


AD ol 3 A Sp ah As Aa gp lan LE baba oi Ag 
UB ata HAL ae BP IR AK Ia Ip Ualta B 
Mb ub3 SG Ja dasi S3 SN Je Tn ar 
AB 5 Op dat JS BB lh Da dbeto Y G 

2332. Ali bin Azhar bin Abdu Rabbihi bin Al Jarudi bin 
Maradis bin Harmazan budak Umar bin Khathab RA, Muslimah bin 


Khalid menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin 
Yasar, dari Abu Rafi” budak Nabi SAW: 


Bahwasannya Nabi SAW pernah meminjam seekor unta kecil 
dari seseorang. Beliau berkata, "Jika tiba waktu mengeluarkan zakat, 
maka unta tersebut akan kami kembalikan." Ketika tiba waktu 
mengeluarkan zakat, Nabi SAW berkata, “Berikanlah unta kecil 
tersebut kepadanya.” Kemudian aku meneliti dan aku tidak melihat 
kecuali seekor unta yang lebih tua dari unta yang pernah dipinjam 
oleh Nabi SAW. Setelah itu aku kabarkan kepada Nabi SAW, dan 
Beliau berkata, "Berikan saja, bahwasannya sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bagus dalam menunaikan kewajibannya.” 


108 Muslim, Al Musagah 118, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zaid bin 
Aslam. 


120 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Haa SER Se 


KUMPULAN BAB TENTANG ORANG YANG 
BERTUGAS MENGUMPULKAN ZAKAT 


332. Bab: Penjelasan Tentang Ancaman bagi Petugas Pengumpul 
Zakat dengan Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya 
Bersifat Mujmal. 


e 
Pt - 


Bg. 18 - Ona oa. .o. o 8 ,- 
Sana SAS (Jana CA SAS coba Ode Ba —YYYY 


3 0 2. 30 1G. 3 20 


PP LN 8 Pena Laga 0 
OA BI an PE IA Ela, D Sal 
Kp Si Ui BE IA USA Oj)h 
IN Ia eat 1S Cerai AP ap AA 5G Keladi Gi KA 
Kp o . aa ng “ 3g 2 3 4 3 4 5 5 
JAN AI Ai JB KI yo lo JAN Ih HB 

API Jas Sg Ka (pi AAN TP ja Lag 

2333. Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Ibnu 
Fudhail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya Al Azdi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syamamah, dari Agabah bin Amir 
Al Jahni, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 


bersabda, “Tidak akan masuk surga, orang yang bekerja mangambil 
pajak zakat.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 121 


Yazid: Maksudnya adalah Al “Asyar telah berkata: Tidak 
dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Syamamah dan ia tidak 
mengatakan Al Jahni.!9 


333. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Pernyataan Nabi SAW 
yang Berisikan Ancaman kepada Mereka Yang Bekerja sebagai 
Petugas Pengambil Pajak Zakat, maksudnya Adalah Jika Orang 
Tersebut Tidak Bersikap Adil, Bersikap Curang dan Berbuat 
Zhalim. Sebaliknya, Orang Yang Bertugas Memungut Zakat 
Memiliki Fadhilah jika Ia Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik, 
bahkan Sebanding dengan Orang Yang Berperang 
Di Jalan Allah SWT 


403. . » 30363 i0- 


CPI JA u Sai Pa KPD Ieban Ud— -Yrrt 
3035. 3 6 - 


AAN IP BB PE oi HAB YP Hilal Yi Aan G 


” 


KALA ja Jadi BI IA IE IG cab Gi SL Pa 
LIS Lis 


2334. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Khalid Al Wahbi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ishag menceritakan kepada kami dari Ashim bin Umar bin 
Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi” bin Khadij, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang bertugas sebagai pengumpul 
zakat dan mengambil zakat dengan cara benar seperti orang yang 


19 Sanadnya dha'if. Ibnu Ishag meriwayatkan secara 'An'anah dan ia termasuk 
orang yang mudallis. Abu Daud Hadits no. 2937 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Ishag. Imam Ad-Darimi 1:393 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag. Demikian pula 
dengan Imam Ahmad dalam musnadnya 4:143. 


122 || ShahihIbnu Khuzaimah 


sedang melakukan peperangan di jalan Allah SWT hingga ia kembali 


ke rumahnya” 


334. Bab: Ancaman bagi Orang yang Bersikap Curang dalam 
Mengeluarkan Zakat dan Orang Yang Bersikap Demikian 
Disamakan dengan Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat 


. o- Jo aa Belang 0, 30 - an 

OS ui Bas ai Li Dc Lv —YYro 

Pi GP tera li Ai UP Ga NG Ha 

na 3 0 SNN 2 aa - o PN 0 o- 

OR SAI OR Y 2JE BD of GL Gi ya HP KENSI 
YLSA 3 sa, 


2335. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al 
Harits dan Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin 
Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi SAW pernah 
bersabda, “Tidak ada keimanan dalam diri orang yang tidak dapat 


menjaga amanah dan orang yang mengurangi zakatnya, ia seperti 


orang yang tidak mengeluarkan zakat” 


10 J0. 8 . 33 o 2-4 Dah. 
GP IPP WAS Ueraal OI SS ES ES IYA 


1 


8. 2 Pen o- 3eo bh, ja Pa . pe 5 - 20 Ao 
EA hat pd IS Coakow IYU Lena taka Ga 


10 Sanadnya hasan. Ibnu Ishag menceritakannya dengan jelas dalam riwayat Imam 
Ahmad sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitab At-Ta'lig Ar-Raghib — 
Nashir). Abu Daud, Hadits no:2936, At-Tirmidzi, Zakat 18 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ishag. | 

11 Sanadnya hasan, At-Tirmidzi, zakat 19, Abu Daud, Hadits No. 1585, Ibnu 
Majah, zakat 13 semua melalui jalur periwayatan Al-Laits. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 123 


o- Ad 08. 0 8 vi .90. o “2 - KP P3 o 
o an Iso - . 0. . to. 5 2 2. ln Ng T. . “. PN 3 2019 - 
Oa See SAI 3 dn PUN BI Iya Ol « AN anra 
- aa AN Oh Na BA aa na NAN RB AS -. 
Ga AS NAS A36 cl Sya GI Jar el SI OA alel 


"gi 


8N s 


AE SIR DE DE JR IE AG LS BAN Is JT AS 
BP SGB JA TB dee 55 MAS IS Lis 


MAIN TAG SAN Um Lp Kat TP li Ia SLS Ka 
Me OS hb Tag Gada Jaa JBS ram RA 
B5 AI Il SR AA SG eh EL) Al Ne GE 
IA SE AB ML JB CAR US Ya) 8 Lai 


Pan 3 La) or 


BG La Ia ES RI AN SU IR Li 
Pa Kena banar 3. 32b s.1 ore s.L ssi 6 
Jai JA AL ISU CPI IE SAB SI S3 3 BNI 


. 


2336. Zakaria bin Yahya bin Abban Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Umar bin Khalid dan Ali bin Mu'bid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Umar Al 
Juzri menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Anisah, dari Al Oasim 
bin Auf Al Bakri, dari Ali bin Husain, Ummu Salamah menceritakan 
kepada kami: Ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya dan 
berbincang-bincang dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang 
laki-laki dan bertanya, "Berapa kadar zakat kurma?” Rasulullah SAW 
menjawab, "Demikian ukurannya.” Kemudian laki-laki tersebut 
berkata, "Bahwasannya fulan telah bersikap berlebihan terhadapku. Ia 
telah mengambil zakat lebih satu sha”.” Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Bagaimana jika ada seorang petugas zakat yang bersikap 
kepada kalian lebih dari yang diceritakannya?” Kemudian suasana 


124 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menjadi sedikit gaduh hingga ada seseorang diantara mereka berkata, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang tidak 
memiliki unta, hewan ternak dan hasil perkebunan, kemudian ia 
menunaikan zakatnya dan ia orang yang tidak mampu?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Barangsiapa yang menunaikan kewajiban zakatnya 
semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT dan kebaikan di 
hari kiamat, maka bahwasannya hartanya tidak hilang, kemudian 
menegakkan shalat, menunaikan zakat, lalu ia mengambil senjatanya 
dan berperang, kemudian ia terbunuh, maka ia meninggal dunia 
sebagai syahid”? 


335. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas yang 
Bersikap Berlebihan 


Pe Gl Ela CE ea 5 cie ES NTT 
AA Ja PA (3 e Ig IP EA 
$ SI Dn ali BS) Pe Ai Iyag OS JG 1 Pa 
- AB sm IA Sk SIS JSI ale 
Ba B3 HI Up Al S ba 5 Para K3 
sa 


Ou dls Kaai Hn alas SA suk Kal 
I8 ag Cat tb tubuh su aa ian ola sa 


12 Sanadnya shahih, dan aku telah meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih 2655, 
—Nashir) Ahmad, 6:301 dari jalur periwayatan Abdullah bin Umar secara ringkas. 
Imam Ath-Thabrani meriwayatkan Hadits yang sama dalam kitab Al Kabir dan Al 
Ausath. Al Haitsami berkata: 3: 82 seluruh perawinya adalah orang-orang yang 
meriwayatkan Hadits yang shahih. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 125 


P3 - - P3 0 3 2 
Sep Bai IS OM IE Cet KE ob Lia KG Y 


Aan Sek Io Ie salt dj 1 KG Al Ju ON Ia Ualta 


2337. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
seorang laki-laki dari keluarga Ibnu Rafi”, ia telah memberitakan 
Hadits dari Al Fadhal bin Ubaidillah, dari Abu Rafi”, ia berkata: 
Setelah selesai melaksanakan shalat, Rasulullah SAW pergi ke Bani 
Abdul Asyhal dan disana Beliau berbicara hingga menjelang maghrib. 
Abu Rafi” berkata: Ketika Nabi SAW sedang bergegas untuk shalat 
maghrib, kami melewati Bagi'. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, 
“Diamlah, diamlah.” Kemudian beliau mengucapkan takbir di 
sampingku dan aku memperlambat langkah. Aku mengira beliau 
menghendakiku berbuat demikian, namun beliau malah berkata, “ Ada 
apa? Jalanlah!” Kemudian aku berkata, "Apakah tuan membicarakan 
sesuatu?” Beliau menjawab, “Ada apa?” Kemudian aku berkata, 
“Tolong beritahu aku.” Beliau bersabda, “Tidak, akan tetapi si fulan 
ini telah diutus kepada Bani Fulan, namun ia bersikap berlebihan 
dalam mengambil dan ia akan mengenakannya kembali dengan 
sesuatu yang sama namun terbuat dari api.” 


Abu Bakar berkata: Kata Al ghulul maknanya adalah orang 
yang mengambil ghanimah lebih dari kadar yang seharusnya ia 
dapatkan, dan yang demikian termasuk perbuatan mencuri. 


113 Sanadnya dha'if. Ahmad 6: 392 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, ia berkata: 
Manbuudz, salah seorang dari keluarga Abu Rafi” telah menceritakan kepadaku. Al 
Hafizh berkata dalam kitab At-Tagrib: Manbudz adalah sosok yang periwayatannya 
diterima.. An-Nasaa'i 2:89 dari jalur periwayatan Ibnu wahab. 


126 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


336. Bab: Penjelasan tentang Petugas Zakat yang Tidak Bersikap 
Jujur kepada Imam, Ia Menyembunyikan Harta yang Seharusnya 
Ia Serahkan. Sikap Yang Demikian Termasuk Ghulul. Allah SWT 
Befirman, “Barangsiapa yang Berkhianat dalam Urusan Rampasan 
Perang Itu, maka Pada Hari Kiamat ia Akan Datang Membawa Apa 
Yang Dikhianatkannya Itu, kemudian Tiap-Tiap Diri akan Diberi 
Pembalasan tentang Apa Yang Ia Kerjakan dengan (Pembalasan) 
Setimpal, sedang Mereka Tidak Dianiaya.....” 
(Os.Aali "Imran (3): 161) 


- - 
D0 ah BG. 30 3G. 3 AD 


pal Kas Ca Vian CyLEI ja Kaban Ula —YYYA 

AB BAG DS IS daa Taat oi ab Ip Cr Ci 
APN Bil yg ea 
Tdk an jai SE Sae jan Im ag H3 
SAS ta "IE ikal :JG f Jd 1JU Ba La J3 ca Ja 
US en, Alli tani Jab Jp MEME ya S5 Ust, :Uu 


3 30. - 3 Tag 3 20 f 

IN sp ey odol din S3 

2338. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, 
Oais menceritakan kepada kami dari Afi bin Umairah Al Kindi, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang diantara 
kalian melakukan pekerjaan untuk kami, kemudian ia 
menyembunyikan jarum atau lebih besar darinya, maka barang 
tersebut akan menjadi belenggu baginya di hari kiamat.” Kemudian 
ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar, aku lihat ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, berhentikanlah aku dari tugas tersebut.” 
Rasulullah SAW bertanya, “Kenapa?” Ia menjawab, “Aku baru saja 


ShahihIbnuKhuzaimah || 127 


mendengar tuan berkata demikian... Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Aku memang mengatakan demikian. Barangsiapa yang 
kami tugaskan melakukan pekerjaan, hendaklah ia datang dengan 
membawa hasil yang ia dapatkan, sedikit atau banyak Jika ia 
diberikan, maka ia dapat mengambilnya dan jika tidak, maka 


janganlah ia mengambilnya” 


337. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Petugas Yang 
Menerima Hadiah dari Orang Yang Dipungut Zakat 


? ? ?. 
Pap Pp s8. 


PA mol AG Ke Pi bea K2 GAS -—YTYA 

y 1 id 3. - ea £ .. PN .. : 04 
(33 al dy) al (Sae Aam CI u 39 SA SA 
ng Mela .. NN rekan Pera MIN” - 8. oo 
JB deler UB dita Se KAN GA 2 JL NI ga S5 Jaka 
A . Pa 7 7) , 2 2 AP . (1 ana o Lt La 
Il K3 AN BM Iya) Ta ud Scan IM) SI Nih 


Per og 


ud - 3 2. 2 - 0 4 2. PJ . o 
lia Ud IIA 2d ega AAS JA JUL 1JB 3 “ale Ah 
1 aa NP Sa Tai aa : o-- o- Te Tanu 2i 
Aan sat Ya Jai OA eh al ali dab NG UII Tel 
“0. - 9 - 00 - 8. - 5. 3 ap eter 
Ca Tb YP sa SMA TE ten Kan Umi SIN 


KAA NN, APN kat Ir 9 PAGE ". «33 12 Pe ME AND OA 
hp Na dan yan OS Of dis Is ala Anta 
s2 or 0 Na, “ai G oo ic s1 1 
3 ebabanh AAS Val) ala Sh 3 


rd 


USG Ah JA ee JG 


2339. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada 
kami, Urwah memberitakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi: 


H4 Muslim, Imarah 30 dari jalur periayatan Ismail. 


128 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seseorang 
yang bernama Ibnu Al-Latibah untuk mengambil zakat. Ketika 
kembali dari tugasnya, ia berkata, “Ini yang aku ambil dari mereka 
dan yang ini hadiah yang mereka berikan kepadaku.” Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, —Beliau memuji 
Allah SWT kemudian berkata— "Mengapa seorang yang kami beri 
tugas datang dan berkata, 'Ini untuk tuan dan ini hadiah untukku. Jika 
ia diam saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, apakah hadiah 
tersebut akan datang kepadanya atau tidak?! Demi Zat yang jiwa 
Muhammad berada dalam genggaman-Nya. Jika salah seorang 
diantara kalian memperoleh sesuatu dari hasil sedekah, maka pada 
Hari kiamat nanti dia akan datang dengan memikul —apa yang 
pernah diambilnya— seekor unta yang sedang melenguh atau seekor 
lembu atau seekor kambing yang mengembek di atas tengkuknya." 
Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga 
nampak kedua ketiaknya yang putih dan bersabda, "Ya Allah! 
Bukankah aku telah menyampaikannya.” Kalimat ini Beliau ucapkan 
sebanyak tiga kali.'' 


338. Bab: Penjelaskan tentang Kodisi Orang Yang Korupsi Zakat 
dan Perintah Kepada Imam untuk Melakukan Pengecekan jika Si 
Petugas Kembali dari Pekerjaannya 


So GL 3 0 


Bean MEA oi oi NA Hi Ana Cia - -YYt: 

BBI Jo TEE 3 CAN 5 ob ai 3 ea 
Aneh at tp AI Ai it ia 2 
ala NG 3 In Op Id Haa Ita SI ia JB ea 


115 Muslim, Imarah 26 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 129 


A3 3 ba SU Min Uk - OA Oei 
JB Fe 5 PP Isa Jb dng EL JBS ala Ai da 
Sea Ie ITB ada SI U Tia IS IE sa, 

Sa ML ag dal os Kat Sale 


Ii Kena ib KASI G3 kasa SA) Ia ja 


3 
eno G3 


aa GAN Op ORA ee pen ea 

SN En ai Sai SA Ja AAN da 3 aa AG 3 

2340. Muhammad bin Al “Ala bin Karib, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abu 
Humaid As-Sa'idi, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
mempekerjakan seorang laki-laki dari Al Azad, yang bernama Ibnu 
Al-Latibah untuk mengambil zakat dari Bani Salim. Ketika laki-laki 
tersebut kembali dari menjalankan tugasnya, beliau pun 
memeriksanya. Saat itu, laki-laki tersebut berkata, “Ini untuk tuan dan 
ini adalah hadiah untukku.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
“Seandainya kamu duduk di rumah ayah atau rumah ibumu, apakah 
hadiah itu akan datang kepadamu, jika kamu benar.” Kemudian 
Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau memuji 
Allah SWT, kemudian bersabda, “Amma ba'du, Bahwasannya aku 
telah mempekerjakan seorang laki-laki diantara kalian untuk 
melakukan apa yang telah Allah SWT amanahkan dan kuasakan 
kepadaku, namun ia datang dan berkata, 'Ini untuk kalian dan ini 
hadiah untukku.' Jika benar, tidakkah sebaiknya ia diam saja di 
rumah ayah atau rumah ibunya hingga hadiah tersebut datang 
kepadanya. Demi Allah, tidak seorangpun diantara kalian yang 
mengambil sesuatu tanpa hak, maka di hari kiamat ia akan berjumpa 
dengan Allah SWT dalam kondisi sesuatu yang diambilnya tersebut 
dikalungkan di lehernya. Maka aku akan mengenal salah seorang 


130 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diantara kalian yang nanti membawa unta, sapi atau kambing.” 
Kemudian Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat 
putihnya warna kulit ketiak beliau dan bersabda, “Ya Allah, bukankah 
aku telah menyampaikannya kepada kalian.” Telingaku mendengar 
dan mataku melihat.!' 


339. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Bersikap Baik 
kepada Petugas Pengumpul Zakat 


5 0. B8. 30 4G. 3 Pa Ipa 


B5 oa K2 Ci LI 2 ESA ES ATA 

1G Kar Pi Ll era Le KE yi A3 Kaban Bas, D3 
D 335 hetal ani Ae Gi tong Pn atap D3 
(DIP SENI Kah dgan al Hi CI ugaga il EA, 
Gi Ang EN IP gi MI ah ah IM Ci 
at 3 83 al AE pa "| 23 3S ea Ona 
PE Hp SA Hit D3 Ela obat Es 
Ja Pa Ma ag P3 KAL YG gala SEM aa A3 MAA 
Ai PA EA (33 Kis aan) JE9 538 13 1 Iu Jb 


Pi ui 93 ta sala u ya 3 A3 Lu 5 Pi net (AK 5 
4 y Pa .. P3 . . - 0. (R7 - Teng .. 
BB GO Aja ALA op IP Ugal AE LP AN 


H6 Muslim, Imarah 27 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Muhammad bin Al 
“Ala, Al Bukhari Ahkam 41 dari jalur periwayatan Hisyam. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 131 


Ta Haru PMN DP ae o oo LT 3.8. 3 32 £ 2 Fa : 
lia tuah SE ag SMS Up pakai Taradi SU | 2d 
y ta » 2 3 - AU -A P) PAI R ag z Tea 2 - 
BN JI, Je HL IE Aa Lab 


2341. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Basyar Bundar juga menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, ha Abu 
Musa menceritakan kepada kami, Abdul Wahab menceritakan kepada 
kami, Daud menceritakan kepada kami, ha Abu Musa menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada 
kami dari Daud, ha Bundar, Abu Musa dan yahya bin Hakim 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hindi telah menceritakan 
kepada kami, ha Abu Hasyim Ziyad bin Ayub menceritakan kepada 
kami, Ismail menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada 
kami, ha Yahya bin Habib Al Haritsi dan Muhammad bin Abdul A'la 
Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar 
yaitu Ibnu Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami, Yahya 
berkata dari Daud, dan Ash-Shan'ani berkata: Daud menceritakan 
kepada kami, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, Abu 
Yahya Abdurrahman bin Utsman menceritakan kepada kami, Daud 
bin Abu Hindi menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi, dari 
Jarir bin Abdullah Al Bajli, ia berkata: Bahwasannya Nabi SAW 
pernah bersabda, "Jika seorang petugas pengumpul zakat datang 
menemui kalian, maka tunaikanlah kewajiban zakat kalian dan 
perlakukanlah ia dengan baik." 


Ash-Shan'ani berkata: Rasulullah SAW pernah berkata kepada 


kami. 


17 Muslim, Zakat 177 dari jalur periwayatan Abdul Wahab. 


132 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


340. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 
Dekat Nabi Sebagai Petugas Pengumpul Sedekah jika Mereka 
Meminta Pekerjaan Tersebut, Sebab Mereka Tidak Boleh 
Memakan Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat) 


As Ha A as — maa er) Ta Was -YYEY 
an Maa ak 
Fa el semak YG Pompa Ls 
dip “ala aa Ta aan Ph ago Car Kah 
Oni SA UN ie Iga CA A3 obatan? C El 
AE SB oi ae WE Leah SI 2) Aa 
Y ca eneg of Jus Sell UU 3 ob Pi) ee “Je 
Ka ntah Hi ag SI anta Ja SA Jati Y 
Ae side BLS Gb ANA Jr gp ah 1 BALI Lp 
Pa AI, (BI ajak du du 3 uaa mimbatat 5 da5, 
ba L PE - o Poor 7” .. 5 
Ju means Pa SN US ri 
daa Do Gap Seal, ad Lila ab Ie 
Pee apa MA Aa Mahaan 
BNI AS Ui apik et IU, Ita 3 

8s? 

Jb J3 Ona CA Je Jai 3 ost, Pan ist 


ShahihIbnuKhuzaimah || 133 


Lag A6 Jia KE RE Oi PI WN VISI «Padi, 
detata kal sal SES UB JG HI HA Ka 
Be ae pa an ajaa 
Jas vi bag Medi 3 Ie ab Eh SL Un ai 
Ia dab In ale Pal gb BN Ip Dh 
JY Y5 Ba ENG CAS PU Lg US) Ska ola 3 “9 
Kd dj An SA P3 ani 
Kama P3 BA dan JB 3 east PA Ia tra S3 
em BN EN ia eU 
Ii Kab SE Pai SIT BN IA IT AI 
Ana pat A42 Bal 3 MO 06 0 


Gg: 7. 


EN AS Kue 0 Ka Aan J8 LX Jb Ha Yi AN IG sala 
"edi 3 adi 


2342. Ali bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal Al Hasyimi, 
bahwasannya Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul 
Muthallib memberitakan kepadanya, Rabi'ah bin Al Harits dan Al 
Abbas bin Abdul Muthallib memberitakan kepadanya, keduanya 
berkata kepada Abdul Muthallib bin Rabi'ah dan Al Fadhal bin Abbas 
RA: Temuilah Rasulullah SAW dan katakan kepada beliau: Wahai 
Rasulullah, kami telah memasuki usia sebagaimana yang tuan lihat 
dan kami ingin sekali menikah sementara tuan adalah orang yang 
paling banyak berbuat baik dan palinng sering melakukan hubungan 
silaturahim. Kedua orang tua kami tidak memiliki sesuatu yang dapat 


Ne 


134 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diberikan untuk mahar. Jadikanlah kami sebagai petugas pengambil 
zakat, maka kami akan melaksanakanya dengan baik sebagaimana 
petugas yang lain. Ia berkata: Kemudian Ali bin Abu Thalib RA 
datang saat kami berada dalam kondisi yang demikian. Ali RA 
berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW tidak, demi Allah SWT, 
Beliau tidak akan mempekerjakan kalian sebagai petugas pengambil: 
zakat. Kemudian Rabi'ah bin Al Harits berkata kepadanya: Ini tidak 
lain timbul dari rasa ketidak-senanganmu. Ali menjawab: Aku telah 
mendapatkan yang terbaik dari Rasulullah SAW, dan aku tidak 
bersikap dengki kepadamu. Kemudian ia melepaskan selendangnya 
dan berbaring. Kemudian Ali RA berkata: Aku adalah orang yang 
memiliki pemahaman. yang baik dan aku tidak akan meninggalkan 
tempat ini hingga kalian berdua kembali ke tempat ini setelah 
mendatangi Rasulullah SAW. 


Kemudian aku dan Al Fadhal pergi hingga datang waktu shalat 
zhuhur dan kamipun melaksanakan shalat bersama yang lain. Setelah 
itu, aku dan Al Fadhal segera mendatangi pintu rumah Nabi SAW dan 
saat itu Beliau sedang berada di rumah Zainab binti Jahsy. Kami 
menunggu di depan pintu hingga Rasulullah SAW datang. Kemudian 
beliau mengizinkan aku dan Al Fadhal masuk dan beliau berkata 
(239/A), “Keluarkanlah apa yang hendak kalian katakan.” Awalnya 
kami agak sungkan, namun akhirnya aku atau Al Fadhal berbicara. Di 
sini Abdullah bin Al Harits agak ragu tentang siapa yang berbicara. Ia 
berkata: Ketika berbicara kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang 
diperintahkan oleh kedua orang tua kami, Rasulullah SAW terdiam 
sejenak. Kemudian beliau mengarahkan pandangan matanya ke atas 
dan kondisi yang demikian berjalan agak lama hingga kami merasa 
kami tidak akan mendapatkan jawaban. Kemudian kami melihat 
Zainab RA memberikan isyarat dengan tangannya agar kami tidak 
membuat Nabi SAW tergesa-gesa dalam memberikan jawaban. 
Setelah itu Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan beliau 
berkata kepada kami, "Sesungguhya zakat ini adalah kotoran manusia 


ShahihIbnu Khuzaimah || 135 


dan hal yang demikian tidak halal bagi Muhammad dan keluarga 
Muhammad, Panggil-lah Naufal bin Al harits.” Kemudian 
dipanggilah Naufal bin Al Harits. Beliau berkata, "Wahai Naufal 
Nikahkanlah —anakmu- dengan Abdul Muthallib, kemudian ia 
menikahkanku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Panggillah 
Mahmmiyyah bin Juz'un," ia adalah seorang laki-laki dari kalangan 
Bani Zaid, Rasulullah SAW pernah menjadikannya sebagai petugas 
yang membagikan Al Khumus. Rasulullah SAW berkata kepada 
Mahmiyyah, “Nikahkanlah —anakmu— dengan Al Fadhal.” Kemudian 
Mahmiyyah menikahkannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 
“Bangkitlah dan berikanlah untuk keduanya mahar yang diambil dari 
bagian khumus sebesar ini sebesar ini.” Abdullah bin Al Harits tidak 
menyebutkannya. 


Abu Bakar berkata: Ahmad bin Abdurrahman Al Hur berkata 
kepada kami tentang jawabannya.!! 


KI PL age ap Ka Ie Oli yr 
HS AN A2 get ga YA JB 106 Jaa 1 Ha 
JG 3G di px C Eat Ae Gd 1JE3 taka Cl IS 
| Jpg VA NG eg Uta 2 Una IG Pah BA 
HAN ih Ip eh Jb Ukir ya JB entah AE GA AB 
Mw A3 Br, ST 3 5 4 Se JH yg 


BAN Sh op si Sp Kiai JT AE adi 


» “Nee 


118 Muslim, Zakat 167 Hadits yang serupa dari jalur periwayatan Malik, dari Zuhri. 
Kemudian ia menyebutkan (Zakat 168) Hadits Ibnu Wahab namun tidak 
menyebutkan Hadits tersebut dengan lengkap, namun ia mengisyaratkan ke riwayat 
Malik dan menyebutkan beberapa tambahan saja dari riwayat Ibnu Wahab. 


136 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ta aa 2 Ja Ha ia ES AAA Ka da 
x ai Da ida Aje da us Ai SD Jadi 
AD KY Sati wAl Nb Ja ee 1 adlh, db 
2 bana Sala naat MAA 3 
JA Muat yg, cabol $ sasa, AP EN Mg oa 


2... 


Aj GE Je Na, aldi Aa ad yu Aya) 
Cap 13 sandi 1JB og UE LP SEN US mi 


2343. Aku pernah membacakan Hadits di hadapan Muhammad 
bin Aziz Al Aili, kemudian ia memberitakan kepadaku bahwa Ibnu 
Salamah telah menceritakan kepada mereka dari Agil, ia berkata: Ibnu 
Syihab berkata: Abdullah bin Al Harits bin Naufal Al Hasyimi telah 
memberitakan kepadaku Hadits yang sama, ia berkata: Kedua ayah 
kami tidak memiliki mahar yang dapat diserahkan untuk kami, dan 
ada tambahan: ia berkata, "Ketika kami kembali, Ali masih tetap di 
tempatnya," kemudian ia berkata, "Kabarkanlah kepada kami apa 
yang telah kalian dapatkan." Keduanya berkata, "Kami mendapati 
bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dan paling 
suka menyambung silaturrahim.” Ali RA bertanya lagi, “Apakah 
Rasulullah SAW mempekerjakan kalian berdua sebagai petugas 
pengambil zakat?” Keduanya menjawab, “Tidak, namun beliau telah 
melakukan untuk kami berdua sesuatu yang lebih baik. Beliau telah 
menikahkan kami berdua dan memberikan juga maharnya.” Saat itu, 
Imam Ali RA berkata, “Aku adalah orang yang memiliki perkirakan 
yang tepat. Bukankah telah aku katakan bahwa Rasulullah SAW tidak 
akan mempekerjakan kalian berdua sebagai petugas pengambil zakat.” 


Abu bakar berkata: Lafazh “Menikahkanku” termasuk dalam 
gaya dimana orang-orang arab terkadang menyandarkan suatu 
pekerjaan kepada orang yang memerintahkan dan terkadang 


ShahihIbnuKhuzaimah || 137 


menyandarkannya kepada orang yang melakukannya. Nabi SAW telah 
memerintahkan untuk menikahkan Abdul Muthalib dan Al Fadhal bin 
Abbas. Pernikahan tersebut terlaksana karena perintah Nabi SAW. 
Kemudian pekerjaan tersebut (menikahkan) disandarkan kepada Nabi 
SAW, sebab beliaulah yang telah memerintahkannya, meskipun bukan 
Beliau yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut. 


Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku tentang Hadits ini 
dengan panjang dan ia (Imam Ali RA) berkata: Aku adalah Abu Al 
Hasan Al Gaum. Ahmad berkata kepada kami maksudnya adalah 
orang yang pemikirannya baik diantara kaumnya. Dan ia berkata 
tentang pernyataan Imam Ali RA maksudnya adalah ia akan tetap 
berada di tempatnya hingga keduanya kembali lagi dengan membawa 
jawaban yang akan keduanya peroleh." 8 


341. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mempekerjakan Kerabat 
Nabi SAW sebagai Petugas Pengambil Zakat, jika Mereka 
Memintanya, sebab Kerabat Nabi SAW Memiliki Status Yang 
Istimewa dan Mereka Dilarang Memakan Zakat yang Bersifat 
Wajib sebagaimana Diharamkan Bagi Nabi SAW, namun Tidak 
Diharamkan Menerima Pemberian yang Bersifat 

Tathawwu' (Sunnah) 


o- “10 45- 4 Pa 


Sh ge bh Bas  : Ja Up Harun Ul —YYt 


Pt - 


AD dna (3 PP Ki KI op ak Cas 
Jus ikan JP AA ai La Sa PI AN A3 


19 Lihat Hadits sebelumnya 2341. 


138 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SG JS JG BS IA 2 Sia Ng 
aa dp ola Kata O Ja YG Ja ds 


2344. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zari” menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin 
Utaibah, dari Ibnu Abi Rafi”, dari ayahnya yang masih berkerabat 
dengan Nabi SAW: Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki- 
laki dari Bani Makhram sebagai petugas pengambil zakat. Kemudian 
orang tersebut berkata kepadaku, “Tolong temani aku.” Aku 
menjawab, “Tidak, hingga aku menemui Rasulullah SAW dan 
menanyakannya kepada beliau.” Ia berkata: Kemudian ia datang 
menemui Nabi SAW dan bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW 
menjawab, “Sesugguhnya kita tidak dibolehkan memakan harta dari 
zakat yang bersifat wajib, bahwasannya kerabat suatu kaum termasuk 
bagian diri mereka.”2 


342. Bab: Penjelasan tentang Doa Imam untuk Orang Yang 
Mengeluarkan Zakat, sebagaimana Yang Diperintahkan Allah 
SWT kepada Nabi-Nya dalam Firman-Nya: “Ambillah Zakat dari 
Sebagian Harta Mereka, dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan 
dan Mensucikan Mereka, dan Berdo'alah untuk Mereka. 
Bahwasannya Do'a Kamu Itu (Menjadi) Ketenteraman Jiwa bagi 
Mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. At-Taubah (91: 102) 


Eren N 30346. 3 Pa 


:JB cp Lp Ph JR Nata Kaban CAS YO 


Mann -JG SA “JG Pen era (dg 1 


. 


120 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5: 80 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 139 


data eat el KE BN IA WE JA ii 
-. P 2. Pe AN 05 - - s 

In at di IE io Ab HJ ca) Bika gi UKS CeelP Cak 

2345. Muhammad bin Basyar dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar bin Murrah telah memberitakan kepadaku, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Adullah bin Abu Aufa berkata, "Jika ada 
sebuah keluarga memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, beliau 
mendoakannya. Ketika ayahku memberikan sesuatu kepada 
Rasulullah SAW, beliau berdoa, 'Ya Allah, berilah keberkahan kepada 
keluarga Abu Aufa,” 2 


12! Muslim, Zakat 176 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


140 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oa aan ena 
GI KAN 3 AE 


KUMPULAN BAB TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT 
DAN MEREKA YANG BERHAK MENERIMANYA 


343. Bab: Penjelasan tentang Perintah Membagikan Zakat di 
Daerah Zakat Tersebut Diambil 


o. No 3G. 3 Pa 


BE Ag BET IA ae DESA CAS YAA 
soto A0 - LIKE KO naa Kane Tea BAN Ma 
Gi Akan Wang (DR OS) CS Belah H US Cab 3) 
. . 0. SA ab bat . Tee 0 & e 9. B8. 
AKP OP PUS Blah yi US GP HS) BAL ohh 
AE SB ayak oh op Uaah ai LP Uje yi 
Yo aya SI 4236 AS ga ua UE e OT :JB AN, AI 
LAB ni Sae ati LAB Gp dn rn IS dan 
SO Ae Cl SALA Op GI) FI oh Aka Goa ale 
si £ () Nana . 8.x . Pa o 2.03 . 7. . Bea 0 0. PA 
op Ha BP HA La Je BIA 23X cad PA 
23 Kw et AE 1753 TI Na) 3 sup DIN NA Sh 
9 bt IN ae Le 3 - La BD .. Y 2 000 ee 
s A o He J3, jihan Tayan Nih Lala AI 9 
BUY P3 LE OB AI IE 
ee BB Aa ae cu et 3 CAN MAA & 
e 30 & rana te - o “. - LA Lea HA 
A3 WN Iya 3 Op 1S $ Jb 


2346. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul 
Rahman Ash-Shabuni ( 239/B) telah memberitakan kepada kami 


ShahihIbnu Khuzaimah || 141 


dengan cara membacakan hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al 
Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrami 
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, 
Zakariya bin Ishag Al Makki —dan ia termasuk orang yang dapat 
dipercaya dalam periwayat hadits— telah menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki' bin Zakaria 
bin Ishag Al Makki menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Abdullah bin Shaifi, dari Abu Mu'bid, dari Ibnu Abbas RA: 


Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke 
Yaman, Beliau berkata, “Bahwasannya kamu akan mendatangi satu 
kaum yang merupakan bagian dari ahli kitab (Yahudi dan dan 
Nasarani). Ajaklah mereka untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tidak 
ada tuhan kecuali Allah SWT dan bersaksi bahwa aku adalah utusan- 
Nya. Jika mereka mematuhi yang demikian, maka beritahukanlah 
kepada mereka bahwasannya Allah SWT telah mewajibkan mereka 
mengerjakan shalat sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam. 
Jika mereka mematuhinya, maka kabarkanlah bahwa Allah SWT 
mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, 
diambil dari orang-orang yang kaya diantara kalian dan diberikan 
lagi kepada orang-orang miskin diantara kalian. Jika mereka 
mematuhinya, maka bersikap hati-hatilah terhadap harta keakungan 
mereka. Dan takutlah kepada doa orang yang teraniaya. 
Bahwasannya diantara mereka dengan Allah SWT tidak terdapat 
penghalang.” 

Ini adalah hadits riwayat Ja'far. 

Al Makhrami juga berkata: Bahwasannya Nabi SAW pernah 
mengutus Mu'adz bin Jabal RA ke Yaman dan beliau berkata, 
“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah 


dan bersaksi bahwa aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menolaknya, 
maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT memerintahkan 


142 || ShahihIbnu Khuzaimah 


mereka. Dan ia berkata dalam semua alur Hadits tersebut: Jika mereka 
menolak ajakan tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka.”'2 


344. Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Nabi SAW 
Menerima Zakat Yang Bersifat Wajib. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Firman Allah SWT: “Bahwasannya Zakat-Zakat Itu, 
Hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, 
Pengurus-Pengurus Zakat, Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, 
Untuk (Memerdekakan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, 
Untuk Jalan Allah Dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam 
Perjalanan, Sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, 
Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Os. At- 
Taubah (9): 60) Maksudnya Adalah Sebagian Orang Fakir, 
Sebagian Orang Miskin, Sebagian Petugas, Sebagian Orang Yang 
Berhutang Dan Sebagian Ibnu Sabil. Nabi SAW Bertugas 
Menjelaskan Maksud Pernyataan Allah SWT dalam Al Our'an 
Yang Menerangkan bahwa Lafazh dalam Ayat Tersebut Bersifat 
Umum, namun Maksudnya adalah Khusus, sebab Kerabat Nabi 
SAW ada Di Setiap Golongan Yang Disebutkan dalam Ayat yang 
Berhak Menerima Zakat. Dan Beliau Menjelaskan bahwa Mereka 
yang Menjadi Kerabat Nabi SAW Dilarang untuk Menerima 
Zakat yang Bersifat Wajib 


o- 0 35-03 AG 


ui ay Gas aa SEM Ih MASA ES NY 
Ja: JB GI 4 N Nara ap oi 33 Anh Ca 
barat NA Eh atm bapa 3 Ku IP Sya 


BA ... 


Ya IE pa WEB ep Ala BA AA Ia 


122 Al Bukhari, Zakat 63 dari jalur periwayatan Zakaria bin Ishag. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 143 


2347. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada 
kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Yazid bin Abu 
Maryam, dari Abu Al Haura, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 
Al Hasan bin Ali RA tentang apa yang ia pernah ingat dari Rasulullah 
SAW. Ia menjawab: 


Aku ingat bahwa aku pernah mengambil kurma sedekah 
(zakat) dan aku masukkan ke mulut, namun Rasulullah SAW 
mengeluarkannya dari mulutku. Kemudian Beliau bersabda, 
"Bahwasannya sedekah (Zakat) tidak halal bagi keluarga Muhammad 
SAW "3 


Pt Pd 


Ip Aina BA NG tagaga ah CAH UAS -YYEA 
ana PA TA ah 200 Tana jin 
Iran a33 JET EB AN Ip SU sen ba -JU 
nga Gd (gila Ba jt | ya sa Gasa "3 P3 & 
ar Li dn Un jas FI BE aah 3 & IP 
dintan SJ GA JG: HIU 1 Ggral Ulgl KAB SIA Lp 
Ig as pai 25 Da Yu S Lay C 2 JA 0, 
Tuai Sa t: Can Li 
2348. Bundar dan Abu Musa telah memberitakan kepada kami, 
keduanya berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, 


12 Lihat Hadits setelahnya. 


144 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Syu'bah menyebutkan dari Yazid bin Abu Maryam, dari Abu Al 
Haura: ia berkata: Aku pernah berkata kepada Al Hasan RA: Apa 
yang tuan pernah ingat dari Rasulullah SAW. Ia menjawab: 


Aku ingat, suatu hari aku mengambil sedikit kurma zakat. 
Ketika aku akan masukkan kedalam mulutku, Rasulullah SAW 
menariknya. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, 
mengapa tuan berbuat demikian kepada anak kecil ini?” Beliau 
menjawab, “Bahwasannya kami, keluarga Muhammad terlarang 
memakan zakat yang bersifat wajib.” Beliau juga bersabda, 
“Tinggalkanlah apa yang kalian ragukan dan ambillah yang kalian 
yakini. Bahwasannya kebaikan adalah dalam ketenangan dan 
kebohongan ada dalam keraguan.” Kemudian ia menyebutkan Hadits 
tersebut.!2 


345. Bab: Penjelasan tentang Kerabat Nabi SAW Yang Sudah 
Dewasa harus Mencegah Anak-Anak Mereka Yang Kecil 
Memakan Sesuatu Yang Terlarang Dimakan oleh Mereka Yang 
Sudah Dewasa 


” ? 2 
- G0 . Do 3G. 4 1G 


"JB cesae P| GEA CU Aj Kama BA NYA 

sae el doa ee 
dian Dp Ka edi IS IE BN IS 3 SI 
BIA IS EP at D5 egg Ebi ih 
2 AAN 3 


14 Sanadnya shahih. Ahmad 1:200 dari jalur periwayatan Syu'bah. 
4 


ShahihIbnuKhuzaimah || 145 


2349. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit bin 
Imarah memberitakan kepada kami, Ibnu Syaiban menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah berkata kepada Al Hasan bin Ali 
RA, “Apa yang kamu ingat dari Rasulullah SAW?” Ia menjawab, 
"Aku ingat suatu hari Rasulullah SAW membawaku memasuki tempat 
penyimpanan zakat. Saat itu aku mengambil sebutir kurma dan aku 
masukan ke dalam mulutku. Kemudian Beliau berkata, 
“Keluarkanlah, bahwasannya harta zakat tidak halal digunakan oleh 
Rasulullah SAW dan keluarganya.” 


346. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang Haram 
Diterima oleh Nabi SAW adalah Sedekah Wajib (Zakat) Yang 
Diwajibkan oleh Allah SWT atas Harta Orang-Orang Yang Kaya 
dan Diberikan kepada Golongan-Golongan yang Berhak 
Menerimanya, bukan Sedekah Tathawwu' (Sunnah), dan Dalil 
Yang Menunjukkan Pernyataan Nabi SAW bahwa Beliau dan 
keluarganya (Ahli Bait) Tidak Halal Menerima Harta Sedekah, 
Maksudnya adalah Sedekah Yang Dijawab oleh Hadits Ini dan 
Untuk Menjawab Kesamaran Tersebutlah Nabi SAW 
Mengatakan Pernyataan Ini 


OA PAN 
Se PA UN BD J3 ea JL Ht IE gak 


128 Sanadnya shahih lighairihi. Tsabit bin Imarah adalah orang yang dapat dipercaya 
dalam periwayatan Hadits, namun ia orang yang layyin. Meski demikian, Hadits ini 
memiliki penguat dari riwayat Abu Hurairah dalam kitab Al Bukhari bab Zakat. 
Selain itu hadits ini juga memiliki penguat dari riwayat Abu Al Haura. Lihat Hadits 
sebelumnya No: 2347. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya: 200 dari 
jalur periwayatan Tsabit. 


146 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 sa Y Ui TE S pen Pa) J3 sasa kat 
la La LA ali OS Fa daa Prana 


2350. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Abu Rafi”, Nabi 
SAW (240/A) mengutus seorang laki-laki yang berasal dari Bani 
Makhzum sebagai petugas pengumpul zakat. Ia berkata, “Tolong 
temaniku.”” Nabi SAW bersabda, “Bahwasannya aku mengutus Al 
makhzumi sebagai petugas pengumpul zakat yang bersifat wajib.” 
Pernyataan Nabi SAW kepada Abu Rafi”, “Bahwasannya zakat yang 
bersifat wajib tidak halal bagi kami,” merupakan jawaban tentang 
jenis sedekah yang tidak halal bagi Nabi SAW dan keluarganya. 128 


SAN PS Isa KA ME Ji PA 3 3 -yro 
G3 ALAN PAN Hai La 3 PAN Ga PAN D3 OS Uh 
pa) 


2351. Dalam riwayat Al Hasan bin Ali RA, "Aku mengambil 
sebutir kurma, kurma tersebut adalah bagian dari sepersepuluh atau 
seperduapuluh dari zakat kurma yang wajib dikeluarkan." 


Sp Jaa Sajan An oi AK KE 5 ih -NY ON 
P3 De data Je UE 3G Ng) ai) BD PI AS 
AA ai Va ye LN Ga ia la MY 


3 Ito - 0 


Me SUN Ie Ka ata AS uh, Kabah 


v8 


126 J ihat Hadits sebelumnya No: 2344, namun dalam Hadits ini tidak terdapat kata, 
"AI Faridhah." 
127 j ihat Hadits sebelumnya, no: 2347. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 147 


3. 


KK Git Bl el BA ala Ol CALL 3 Ui 


RA en Pb RA Ka aa Baen PE SNN YO: 
MEA IN Yg da5 Jp Yg PSI el ya Lo) Lele 


2352. Dalam riwayat Abdul Muthallib bin Rabi'ah dan akhir 
dari perjalanannya bersama Al Fadhal menemui Nabi SAW, 
permohonan keduanya kepada Nabi SAW dan pemberitahuan Nabi 
SAW kepada keduanya bahwa sedekah tersebut (zakat) adalah kotoran 
manusia dan tidak halal bagi Muhammad SAW serta keluarganya 
menunjukan bahwa mereka memohon agar ditugaskan sebagai 
pengumpul sedekah yang bersifat wajib (zakat). Kemudian jawaban 
Nabi SAW kepada keduanya, “Bahwasannya sedekah yang kalian 
memohon kepadaku untuk mempekerjakan kalian berdua adalah 
kotoran manusia dan yang demikian tidak halal bagi Muhammad 
SAW dan keluarganya. 3 


347. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Pernyataannya, “Bahwasannya Sedekah Tidak Halal bagi 
Keluarga Muhammad SAW," maksudnya Adalah: Sedekah Yang 
Bersifat Wajib (Zakat) dan Bukan Sedekah Yang Bersifat Sunah 


BD ee 2 LA Jb -1ror 

3d Pa ) 8-3 ga PAN Pa ip Magna os Ken 

PG JSI ia Lp JALA IT UU an SF UP Y de 

An LS Kao SEN Akon IT Yi SBB 
2353. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Urwah dari Sayyidah 

“Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Kami tidak 


128 1 ihat Hadits sebelumnya No. 2342. 


148 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. 
Bahwasannya dari harta inilah keluarga Muhammad SAW makan." 
Rasulullah SAW memberitakan bahwa keluargnya boleh memakan 
harta sedekah, jika sedekah tersebut bukan sedekah yang bersifat 
wajib.!? 


A5 BA Ka MA 3 ASI Lal 3 dh —YYor 
e 


Fs 


Het aerbak akses Dg A AI 


PA Ka 3 PN NAN 5) yg », pes Ira at ti 
Pe aa ee ot De aa 
AR Baker Maap Peras 
of 3 AD dl up ah ja Ui, 5 15X Kp imel Ul & 233 Lp . 


.. (4 


PNG MERE WEE TON AS te baal de sa 5 


Pahala 


aka Ie Ie pa 


2354. Dalam riwayat Khudzaifah, Jabir bin Abdullah dan 
Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dari Nabi SAW, "Setiap kebaikan 
adalah sedekah," jika yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan 
pernyataan beliau “Bahwasannya kami, keluarga Muhammad tidak 
halal sedekah bagi kami,” adalah sedekah wajib dan sedekah sunnah, 
maka tidak boleh seorangpun bersikap baik kepada keluarga Nabi 
SAW. Sebab semua kebaikan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai 
sedekah. Jika yang dimaksud adalah sebagaimana yang difahami oleh 
sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka tidak 


12 Muslim, Jihad 52 dari jalur periwayatan Urwah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 149 


seorangpun yang boleh memberikan air kepada keluarga Nabi SAW, 
sebab Nabi SAW pernah memberitakan bahwa perilaku seseorang 
yang mengambil air dengan embernya dan memberikannya kepada 
orang lain adalah sedekah, dan tidak halal bagi seseorang memberikan 
nafkah kepada keluarganya, jika orang tersebut masih termasuk dalam 
keluarga Nabi SAW, sebab Nabi SAW memberitakan bahwa memberi 
nafkah kepada keluarga adalah sedekah.'” 


ARP A3 AR Ugal aa Ip GAS Gia - -Yroo 
CELPI CL KE oi JA Pp thai Dp nj Pp Lagi Ci 
Naah ya Bid AI aa dala gi ie Di Aa “JB 
AI ah KG In An Beta de j3 BNI 
Kw bae Bob oli as Nu tugu 
SAN AN Akal AS el 2 2 Is aja 13 In DL 
PP Us, GE) ca Arogan SIR dak 
V JB KAIG 1JG AN 2J6 ya Je J8 ta lu 
Ho BL Lp Ubi Da HI, el J6 IG :JG 
2 Ba at Pu Ig de ng jo ah 


AAA Oa Ob pa JSI aa gi UN data 


oa J8 PS yk Ara 


2355. Al Husein bin Al Hasan telah menceritakan kepada 
kami, Ats-Tsagafi Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayub 


130 y ihat Al Bukhari, Adab 33, Muslim, Zakat 52. 


150 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami dari Umar bin Sa'id, dari Humaid bin 
Abdurrahman Al Humairi, ia berkata: Tiga orang yang berasal dari 
Bani Sa'ad bin Abu Wagash telah bercerita kepadaku, semuanya 
bercerita dari ayahnya: 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad di 
Makkah yang saat itu sedang dalam kondisi sakit. Saat itu, Sa'ad 
menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, “Apa yang membuatmu 
menangis?” Ia menjawab, “Aku takut meninggal dunia di tanah yang 
telah engkau tinggalkan sebagaimana meninggalnya Sa'ad bin 
Khaulah.” Kemudian Nabi SAW berdoa, “Ya Allah, sembuhkanlah 
penyakit Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad.” Kemudian 
ia berkata, “Wahai Rasulullah, Bahwasannya aku memiliki banyak 
harta dan yang akan menjadi ahli warisku adalah anak perempuanku. 
Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku untuknya.?” Beliau 
menjawab, “Tidak.” Ia kembali bertanya, “Bagaimana jika dua 
pertiganya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Kemudian ia berkata, 
“Bagaimana jika setengahnya?” Beliau menjawab: “Tidak.” Ia 
bertanya lagi, “Bagaimana jika sepetiganya?” Beliau menjawab, “Ya, 
sepertiganya. Sepertiganya sudah termasuk banyak. Bahwasannya 
sedekahmu dari hartamu adalah sedekah, nafkahmu yang kamu 
berikan kepada keluargamu adalah sedekah dan makanan milikmu 
yang dimakan oleh istrimu adalah sedekah. Bahwasannya jika kamu 
meninggalkan keluargamu dalam kondisi sejahtera, itu lebih baik 
dibandingkan kamu meninggalkan mereka dalam kondisi meminta- 
mminta.” Dan saat itu beliau berkata sambil memberikan isyarat 
dengan tangannya.'” 


181 Muslim Al Washiyyah 8 dari jalur periwayatan Ats- Tsagafi. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 151 


348. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Bani Abdul Muthallib 
termasuk Keluarga Nabi SAW Yang Terlarang Menerima 
Sedekah Wajib (Zakat), Tidak Seperti Yang Difahami oleh 

Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Keluarga Nabi 
SAW Yang Diharamkan Menerima Sedekah Wajib hanya 
Keluarga Ali, Keluarga Ja'far dan Keluarga Abbas RA 


Ie Ig Rn gi Ie EK IS -xron 

II tni Jb GAS Tabah is pd lah A5 Ji 
Dai Aoi Pa BE IN REA us ra 
LIL Oo ea J3 Jis Jt & UT Bata kg Lah Pa 


. 


Lah Abi pagi PKB, JT Odi Il OS, 
Kn BN BN Ga Bah Ga ah Gp H3 


Oo . 


S3 Sa en AD ii “ ag ea u Ta 2 1 


2356. Abu Bakar berkata: Riwayat Abdul Muthallib bin 
Rabi'ah menunjukkan bahwa keluarga Abdul Muthallib terlarang 
menerima sedekah wajib (zakat) sebagaimana hal tersebut terlarang 
bagi keluarga yang lain dari keturunan Bani Hasyim (240/B) 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hayyan, dari Zaid bin 
Hayyan, dari Zaid bin Argam: 


Bahwasannya keluarga Nabi SAW yang terlarang menerima 
sedekah wajib adalah keluarga Ali, keluarga Agil, keluarga Al Abbas 
dan keluarga Al Muthalib. 


Al Mathlabi pernah berkata: Yang dimaksud dengan keluarga 
Nabi SAW adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib yang bagian mereka 


152 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


diganti oleh Allah SWT dengan bagian dari ghanimah. Nabi SAW 
menjelaskan tentang yang dimaksud dengan dzawil gurba adalah Bani 
Hasyim dan Bani Muthalib. Dan maksud firman Allah SWT, “Dzawil 
Ourba” adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib, bukan kerabat Nabi 
SAW yang lain.'?? 


A0 36. Ad 3 380 3 43 


ui PN TN ra Ta uv Day trabas —-YYOVY 


tapa Aa 5 UT AA IG OS yi hi 
SN Jp) c ah ah Gian Jus ah Cas GI gp PS 
Ai en AA an Bh nba ema cal 1 A3 
wa CL, 3 A 1 Pe Taman tra Kg TA Er AN PTN (3 
AA ga SK el pi sa ar LB dika 
Su AB Se BBW 5 AS 
Us UB Iu yg JB eri 6 ara 
dag El J6 3 33 31) ale Sh Il Saba SE el 


“ 


6 Pr 2 oa 


gl ap ai 


Mere 2 Ng SAPI Ah Pl Kan sala 3 
Jai aU Ja os ata, AG 1 wa aje ui 
ani IA AS Kian IG 3 HA Sienta 

cai Jai Da SI tadi JUPE Jl ba ja LA AG 


132 j jhat Hadits sebelumnya No. 2342. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 153 


Sana - g Lia 0 0 at Ta - 0 “of Gg r- 
Jp CAP IT JET PA LA Ide BA PA LA Jatah 

Ka 4 3. #3 “ 2G A si Ai Lo. Rn, 1 
NA) CA JS uan JB tupai JT, (han Jia ojais 


EU 

2357. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
dan Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abu 
Hayyan At-Taimi yaitu Ibnu Sa'id At-Taimi Ar- Rabbab — dari Yazid 
bin Hayyan, ia berkata: 


Aku bersama Hashin bin Samrah dan Umar bin Muslim pernah 
datang menemui Zaid bin Argam dan kami duduk di dekatnya. 
Kemudian Hashin berkata kepadanya, "Wahai zaid, engkau pernah 
melihat Rasulullah SAW, pernah shalat dibelakang beliau, pernah 
mendengar pembicaraan beliau, pernah berperang bersama beliau. 
Engkau telah mendapatkan banyak kebaikan. Tolong ceritakan kepada 
kami, wahai Zaid tentang Hadits yang pernah engkau dengar dari 
Rasulullah SAW dan apa yang pernah engkau saksikan bersama Nabi 
SAW?!” Ia menjawab, “Ya, wahai anak saudaraku..Zaman telah 
berlalu dan usiaku sudah tua. Aku telah lupa sebagian yang aku 
dapatkan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, apa yang akan aku 
ceritakan kepada kalian semua, maka terimalah. Sementara yang aku 
tidak ceritakan, janganlah kalian memaksaku. 


Ia berkata: Zaid berkata: Suatu hari, Rasulullah SAW berdiri 
diantara kami di daerah yang dikenal dengan nama Khum. Beliau 
memuji Allah SWT dan memberikan peringatan serta nasehat. 
Kemudian beliau berkata, 


“Amma ba'du, wahai manusia, sesungguhya aku hanyalah 
manusia yang mendapatkan wahyu. Bahwasannya aku tinggalkan 
kepada kalian dua perkara: Yang pertama adalah kitabullah yang 
didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Barangsiapa yang 
berpegang teguh kepadanya dan menjadikannya sebagai petunjuk, 


154 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


maka ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang 
meninggalkannya, maka ia akan berbuat salah dan tersesat. Dan 
keluargaku, aku ingatkan kepada kalian tentang keluargaku...." 
Beliau mengucapkannya hingga tiga kali. 


Hashin berkata, "Siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait 
(keluarga) Nabi SAW, wahai Zaid? Bukankah istri beliau juga 
termasuk ahlul bait?” Ia menjawab, “Ya, istri-istri beliau juga 
termasuk ahlul bait, namun yang dimaksud ahlul bait adalah mereka 
yang tidak boleh menerima zakat. Ia (Hashin) bertanya, “Siapakah 
mereka?” Ia menjawab, “yaitu keluarga Ali, keluara Agil, keluarga 
Ja'far dan keluarga Abbas.” Hashin bertanya, “Apakah mereka semua 
tidak boleh menerima sedekah wajib (Zakat)?” Ia menjawab, “ya,”133 


349. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada 
Orang Fakir sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Perintah Allah 
SWT, seperti Firman-Nya, “Bahwasannya Zakat-Zakat Itu 
hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, 
Pengurus-Pengurus Zakat, Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, 
Untuk (Memerdekakan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, 
Untuk Jalan Allah dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam 
Perjalanan, Sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, 
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

(Os. At-Taubah (9J: 60) 


"JB bh HA aa 3 Ig Ula -YYOA 


pg 


ud 
Na 


2, 0. as 3 ion - ... - 3 o. 20 nd 
Ap GS doda KEPASI Janin al Gi Kana Ol Aa or La ea 


133 Muslim, Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 36 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Abu Hayyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 155 


0. A0 


AA pembe entay Aan Au 
Tn VK 3 Pa KI A6 Ip Ia Gas (sja 
Pa ra RN 
BS Sa HS 2g Ula 5 Cod Gain TA Ai 
Me en ee Ka ap 
-JU MAP HSE On SAS LJB 5 dilas 
SIB ab K5 AU ALE II JAN dan dia 13 das 
ads 32025 dala A YEN SIG ME 3 S1 Iya) 
Ola BA SIG BS HS Ju OB ida Uni 3 oset M5 
BEA IL Ja AI IU A s5 05 5 5 
TN Nang La Ha dl RI JB ai 
Ba oa ist of api A1 In Ba - JG ea Al 2 JG AL, 
JB FA ABI JET OA Jp eU 5, 
ut, Me Ip Sih da5 ut, Cg Tata Uh LN 3 5 HJ 
yani Ia Mean G3 budi Se ayal Gi Pp 
Batan Il Ie NS pi aj Xi MB Lah GI Ega lah 
NN alan Ide os Lea pa d 33 MS YA Koi 
Asa La aa ati OI SERA BAN ATA AD 9) Kas 
BP Ai TN AN Je Gama Gambut 


2358. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab memberitakan kepada kami, ia berkata: Laits bin Sa'ad 


156 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepadaku, bahwasannya Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magbari telah menceritakan kepadanya dari Yarik bin Abu Namir, 
bahwasannya ia pernah mendengar Anas bin Malik, ha Muhammad 
bin Umar bin Tamam Al Mishri telah menceritakan kepada kami, An- 
Nashar bin Abdul Jabbar dan Yahya bin Bakir telah menceritakan 
kepada kami, Keduanya berkata: Laits pernah menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Magbari telah menceritakan kepadaku, 
dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir Al Kanani, bahwasannya ia 
pernah mendengar Anas bin Malik RA berkata: 


Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW di magjid, tiba- 
tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai seekor unta. Setelah 
menambatkan untanya di pinggir masjid, laki-laki tersebut berkata, 
“Siapakah diantara kalian yang bernama Muhammad?” Saat itu 
Rasulullah SAW sedang duduk diantara sahabat. Ia berkata, 
"Kemudian kami katakan kepadanya, 'Ini yang berkulit putih dan 
sedang bersandar." Kemudian ia berkata, “Wahai anak Abdul 
Muthalib.” Rasulullah berkata kepadanya, “Ya, aku mendengarkan.” 
Kemudian laki-laki itu bertanya, "Aku akan bertanya kepada tuan, 
namun janganlah tuan marah.” Rasulullah SAW menjawab, “Silahkan, 
tanyalah apa yang ingin kamu tanyakan!” Ia berkata, “Demi Tuhanmu 
dan Tuhan orang-orang sebelummu, Apakah Allah SWT telah 
mengutusmu untuk seluruh manusia?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Ya,Benar.” Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Apakah Allah SWT 
yang telah memerintahkanmu melaksanakan shalat sehari semalam 
sebanyak lima kali?” Beliau menjawab, “Ya, benar.” Ia bertanya lagi, 
"Apakah Allah SWT yang telah memerintahkanmu mengambil 
sedekah dari orang-orang yang kaya diantara kami, kemudian sedekah 
tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin diantara kami?” Beliau 
menjawab, “Ya, benar.” Kemudian laki-laki tersebut berkata, “ Aku 
beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah seorang utusan 
dari kaumku (241/A) dan aku adalah Dhamam bin Tsa'labah saudara 
Sa'ad bin Al Hakam. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 157 


Lafazh-lafazh mereka dalam riwayat ini memiliki banyak 
kemiripan dan Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa sedekah 
yang bersifat wajib tidak boleh diberikan kepada non muslim, meski 
mereka fakir dan miskin. Sebab Nabi SAW memberitahukan bahwa 
Allah SWT memerintahkan beliau mengambil zakat dari orang-orang 
kaya kaum muslimin dan membagikannya kepada orang-orang fakir 
dari kalangan kaum muslimin, bukan kepada selain mereka." 


350. Bab: Penjelasan tentang Sedekah kepada Orang Fakir Yang 
Dibolehkan Meminta Sedekah dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Tidak Ada Batasan Waktu dalam Memberikan Sedekah 
kepada Orang Fakir kecuali Dengan Hitungan Ia Dapat 
Memenuhi Kebutuhan Pokoknya 


BE PS Gi AAN JA Gi IA —1YY04 


4 0. 


KI ab & Kab), O aa Gas Bea IX Ta 
Si JS Ie sent 34 gp ly 


# 
Har - 


Y SI at: Parag pa Ulat of Ls Aa HAN PA ea Ri Lb isis 


. 


Gg dl aa PLS Ia Yo SN 9 Y am af 
“2.3 


EA dn ii ba BU J3 Okay :: (P 


Son 


Tani Ntar dang At Ul al ujat OA Haw ai 


14 Sanadnya shahih lighairihi. Ahmad 3:168 dari jalur periwayatan Laits. Kisah ini 
tertera dalam Muslim, Iman, dan dalam kitab Al Bukhari, ilmu 6. 


158 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


15.9 NA 3 Da da La Kel (3 La BN Ags BU 


HA Da MA tepi La Bila Tai Swa de Sol 
Na ea aa ka 


y 9.3 


P3) Cd ia Maa 


2359. Muhammad bin Basyar dan Hafash bin Umar Al Rabali 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Wahab 
menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, ha Ali 
bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail maksudnya adalah 
Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Harun 
bin Rabab, dari Kinanah bin Na'im, dari Oabidhah, ia berkata: 


Aku pernah datang menemui Nabi SAW untuk meminta 
bantuan, maka Nabi SAW menjawab: Tinggallah di sini sehingga ada 
sedekah datang kepadaku, maka akan aku perintahkan sedekah itu 
untuk diberikan kepadamu. Kemudian ia pun berkata: Hai Oabishah! 
Bahwasannya minta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu 
dari tiga orang: Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, 
maka halallah baginya meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya 
kemudian sesudah itu dia berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa 
suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka halal baginya 
meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia 
dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia 
berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga 
dari orang-orang pandai dari kaumnya mengatakan: Sungguh si fulan 
tersebut ditimpa suatu kemiskinan, maka halallah baginya meminta- 
minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia dapat 
memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia 
berhenti. Selain ketiga alasan tersebut, maka meminta-minta adalah 


ShahihIbnu Khuzaimah || 159 


hal yang terlarang hai Oabishah dan pelakunya berarti telah memakan 


barang yang haram. 


351. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud 
Dengan Syahadat Hija' adalah Sumpah, sebab Allah SWT 
Menyebut Sumpah dalam Hal Li'an sebagai Syahadah 


o. JoJd 3 Ih 


Sa VA agita SSI AS Id Ci — YA. 
Kh as Ay Oa pia HI JB JL Ke en 


0-3 Do 


M3 Io JB SB CNG Tani Ve IS IE can HUT 
Sbs Bap aa ih, abu af se Ha Sts 


IA Ae lb Pel Ai JG PUS maba 


2 0 - s0. “2. - 
A Gt Bakau Sa 
MA JI RI TES Jay AP BB Joo) ata 
AP di Ip MP Tema SI dala AG 
2 AI SP 3 aa sat Pita 4 ag gura Ta JAN 
dy ani bg Sel ey Ia IE aki Jar Ae ye Hang 
Y KEY ani da ea DE all sd lai 
tap 
2360. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shidgi telah menceritakan 
kepada kami, Basyar, maksudnya adalah Ibnu Bakar telah 


388 Muslim, Zakat dari jalur periwayatan Harun, Ahmad 5: 60 dari jalur periwayatan 
Ismail. 


160 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Auza'i berkata: Harun bin 
Rayab telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar, yaitu Kinanah bin 
Na'im berkata: 


Aku pernah duduk disamping Oabishah. Kemudian ada 
beberapa orang yang datang menemuinya dan mereka meminta 
sesuatu, namun ia menolaknya." Aku bertanya kepadanya: Kamu 
adalah orang yang dihormati oleh mereka, kenapa kamu tidak 
memberikan sesuatu kepada mereka? Ia menjawab: Mereka telah 
meminta kepadaku, padahal mereka tidak layak meminta. Jika sahabat 
mereka berniat menasehati dan mengingatkannya dengan jelas maka 
hal yang demikian lebih baik dbandingkan meminta kepadaku 
sebagaimana yang telah mereka lakukan. Bahwasannya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasannya minta-minta itu 
tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga golongan: Seorang 
laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka halal-lah baginya 
meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya kemudian sesudah itu 
dia berhenti. Seorang laki-laki yang ditimpa suatu bahaya yang 
membinasakan hartanya, maka halal baginya meminta-minta kepada 
seeorang atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi 
kebutuhan pokok hidupnya, kemudian setelah itu ia berhenti. Seorang 
laki-laki yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang 
pandai dari kaumnya mengatakan, 'Sungguh si fulan itu ditimpa suatu 
kemiskinan, maka halal-lah baginya meminta-minta kepada seseorang 
atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok 
hidupnya, kemudian setelah itu ia berhenti." Selain ketiga alasan 
tersebut, maka meminta-minta adalah hal yang terlarang hai Oabishah 
dan pelakunya berarti telah memakan barang yang haram.”'?7 


36 Dalam naskah aslinya ada kalimat yang tidak tercantum: nampaknya kalimat 


tersebut berbunyi, Dan kamu adalah seorang yang dihormati diantara mereka. 
137 Sanadnya , An-Nasaa'i 5:72 dari jalur periwayatan Auza'i dengan redaksi yang 
singkat. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 161 


352. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memberi 
kepada Orang Yang Kehilangan Hartanya dari Harta Sedekah 
(Zakat) sesuai Dengan Kebutuhan Pokoknya 


. 3G. Geo A0 JA. Oo 


333 Ki Lam rata (Te A3 “ata | nara —YYTUA 


Pt 7 


ee Pe RCA Ah Gi Oa erna 
(3 ui BD PK LS AM it Ju LI SEA 
da Ja 3 dn Ul AG Alah pat AS dag Ui JW 
Aa 2 bs IS JAS YR DIY) JA Y Sta D) 3 


JI CARE ya Wan -y6 53! ai? Ia UP Tunai & dua 


. Jo. 


uya Lg Sai AT Sa BO EN Ia Bol 
2 Batan DS 33 JG PP alias “I Ap 
Ps ea kan UUS San UAP Ip Up Ogah 


Bh 

2361. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 

Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, 

Harun bin Riyab menceritakan kepada kami, Kinanah bin Na'im Al 

Aduwi menceritakan kepada kami, dari Oabishah bin Al Makharig Al 
Hilali, ia berkata: 


Aku pernah menanggung beban kehidupan yang sangat berat, 
kemudian aku meminta kepada Nabi SAW, kemudian beliau 
menjawab, "Tinggallah di sini sehingga ada sedekah datang 
kepadaku, maka akan aku perintahkan sedekah itu untuk diberikan 
kepadamu." Lalu ia pun berkata, "Hai Oabishah! Bahwasannya 
minta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga 


162 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang: Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka 
halal-lah baginya meminta-minta hingga dia dapat mengatasinya. 
Seorang laki-laki yang ditimpa musibah sehingga menyebabkan 
hartanya habis, maka halal baginya meminta-minta kepada seeorang 
atau kepada suatu kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok 
hidupnya. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan maka halal-lah 
baginya meminta-minta. Selain ketiga alasan tersebut, maka meminta- 
minta adalah hal yang terlarang hai Oabishah dan pelakunya berarti 
telah memakan barang yang haram.” 


353. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Sedekah kepada Anak 
Yatim jika Mereka Termasuk Golongan Fakir, Jika Riwayat Ini 
Benar, Sebab Ada Seorang Perawi Yang Bernama Asy'ats bin 
Sawar. Jika Riwayat Ini Tidak Shahih, Apa Yang Diterangkan 
Didalam Al Our An Sudah Cukup Mewakili. Sebab Didalam Al 
Our An Allah SWT Menjelaskan (241/B) bahwa Orang-Orang 
Yang Fakir Berhak Menerima Sedekah (Zakat). Orang Fakir: 
Baik Status Mereka Sebagai Yatim atau Bukan Yatim Berhak 
Menerim Sedekah (Zakat) sesuai Dengan Ketetapan 
Nash Al Our'an 


Pn oi .0 30 - o 0 30 8 - PN 
CI Emha gi Ka dp Gi YAN 


as . 0. To - £ 0.90. 0 oo. 0. 3 90 0. Le 
JB el pa ali DE SAN MG ai bal 

FA u pd Lg TG KP Lo... G6 ag par - 
LAS Gd kelas Wita Uh lan IE 3 II Siah Ie as 


Kos Ta Has K5 LE IS, 


88 Muslim, Zakat 109 dari jalur periwayatan Harun, Ahmad 5: 60 dari jalur 
periwayatan Ismail. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 163 


2362. Ali bin Said bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Hafash maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan 
kepada kami, dari Asy'ats, dari “Aun bin Abu Jahifa, dari ayahnya, ia 
berkata: Petugas pengumpul zakat yang diutus Rasulullah SAW telah 
datang menemui kami. Kemudian orang tersebut mengambil zakat 
dari orang-orang kaya diantara kami dan membagikannya kepada 
orang-orang fakir diantara kami. Saat itu aku adalah seorang yatim 
dan ia memberiku sebuah baju.” 


354. Bab: Penjelasan tentang Sifat Orang Islam Yang Berhak 
Menerima Zakat sebagaimana Diperintahkan Allah SWT 


Ka 9 7, 
G0 3.0 Ay. AG 


ET AA NI TC RAK TOR Gas —YYAY 


GE BAN Jah JB IE GIA al HP ala al IP AI 


Ns 2 03 2 9 03 Tp .9 5 er 5 . 8 
V9 ASN Y) WEI Vy AKAN 237 GAIL V9 Ge 
PJ ka - ep - 2 0 napa - Ni : 5 0 ?. - 2709 
Aja! V3 ea MAN SE Y II ARE Im IG WEI 
2363. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A?'masy menceritakan 
kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang miskin bukanlah orang yang 
berkeliling meminta-minta dan bukan pula orang diberi sesuap atau 
dua suap, sebutir atau dua butir kurma, namun orang yang disebut 
miskin adalah orang memiliki harga diri dan tidak meminta kepada 


139 Sanadnya hasan. 


164 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang lain dan menceritakan kondisinya, kemudian ia diberikan 
sedekah.” 


355. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Bagian Petugas 
Pengumpul Zakat atas Pekerjaaan Yang Dilakukannya. Allah 
SWT Berfirman, “Bahwasannya Zakat-Zakat itu, Hanyalah untuk 
Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, Pengurus-Pengurus 
Zakat, Para Mu'allaf yang Dibujuk Hatinya, Untuk 
(Memerdekakan) Budak, Orang-Orang yang Berhutang, untuk 
Jalan Allah dan Orang-Orang Yang Sedang dalam Perjalanan, 
sebagai Sesuatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Os. At-Taubah (9): 60) 


Bea 0 KENA On Ii pa G5 - —YTL 

LI SU sae PP and PAP Ip el 
SE AG EH UB al Te Ab G3 A3 it 
CB AI Ie ah al ls ui Sa dua JA 
Ja el « eadaa BB Jah Age Se Han IN Jb aa Lara 


JS Ma aa naa 
Anta 53 AN KE Ta 1 SU Coal UI Il uu Bai, 


Da dig 


2364. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 


140 Al Bukhari, Zakat 53, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'raj dari Abu 
Hurairah, Ahmad 2:393 dari jalur periwayatan Al A'masy. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 165 


kepada kami dari Bakir, dari Basar bin Sa'id, dari Ibnu Sa'idi Al 
Maliki, ia berkata: 

Umar pernah mempekerjakanku sebagai petugas pengumpul 
zakat. Setelah selesai mengumpulkan dan menyerahkannya, ia 
memberikan bagianku. Saat itu aku berkata, “Aku mengerjakan ini 
karena Allah SWT dan balasanku hanya dari Allah SWT.” Umar RA 
menjawab, “Ambillah apa yang aku berikan untukmu. Sebab akupun 
pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai petugas pengambil 
zakat dan Beliaupun memberikan bagian kepadaku. Saat itu, aku-pun 
mengatakan sebagaimana yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah 
SAW berkata kepadaku, “Jika diberikan sesuatu oleh orang lain 
tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan sedekahkanlah.” 


Abu Bakar berkata: Menurutku Ibnu Sa' idi Al Maliki adalah 
Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah.'"' 


ep of gt aa Ap HS IG -trno 
oa HA A5 J6 A3 2 Jab 
Sl gp al Hg Be NA ash ae ih 
Oh AA SEE be jg Ai Rd 
IE Aga Ia IA Bp oa JA 
AA sea Aa Ag Hb Luk 2g 
Lu PP pa TEST inna Je bro KO 
sal aset Oi Cb gak BB AN Ip) OK (sat 23, 


IIA Lp Ber G9 (BK Taja B8 NIA IS HI 


P3 1 
| 


141 Muslim, Zakat 112 dari jalur periwayatan Laits. 


166 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ai IE bias JA Ng Ha PA JI 

2365. Muhammad bin Uzair Al Aili berkata: Bahwasannya 
Salamah bin Rauh telah memberitakan kepada kami, ia menceritakan 
kepada mereka dari Ugail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Sa'ib bin 
Yazid menceritakan kepadaku, bahwasannya Huwaithab bin Abdul 
Iezi telah memberitakan kepadanya, bahwasannya Abdullah bin Sa'ad 
bin Abu Sarah telah memberitakan kepadanya: 


Bahwasannya ia pernah datang menemui Umar bin Khathab 
RA yang saat itu menjadi khalifah. Saat itu, Umar RA berkata, 
“Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa kamu telah melakukan 
pekerjaan. Kemudian ketika aku memberikan sesuatu atas apa yang 
telah engkau kerjakan, engkau malah menolaknya?” Ia menjawab, 
“Benar." Kemudian Umar RA berkata, "Apa yang membuatmu 
bersikap demikian?” Ia menjawab, "Aku punya beberapa ekor kuda 
dan beberapa orang budak serta kondisi ekonomiku cukup baik. Apa 
yang aku kerjakan adalah sedekahku untuk kaum muslimin.” 
Kemudian Umar RA berkata kepadanya, “Jangan bersikap demikian, 
sebab dahulu akupun ingin bersikap sepertimu. Saat itu, Rasulullah 
SAW memberikan sesuatu kepadaku dan aku berkata kepada beliau, 
'Berikanlah kepada orang lain yang lebih fakir dariku.' Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, 'Ambillah dan jadikanlah sebagai 
makananmu atau kamu sedekahkanlah. Apa yang diberikan kepadamu 
tanpa kamu memintanya, maka ambillah. Jika tidak —diberikan—, 


maka janganlah kamu meminta-minta',"'” 


12 Al Bukhari, Hukum-hukum 17 dari jalur periwayatan Zuhri. Al Hafizh 
memberikan isyarat 13:152 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah dan ia berkata: 
Penyebutan nama Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah adalah wahmum dari Salamah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 167 


z 
.. $ Ag 


Sd gr Ci “de X5 » Ga d3 —YYTA 
Pig Jai ed SA op JAN 
- SANA Ah Gi gai DEA Jon Ot cal 


"Gg. 


"2 Ju NO al S5, Bai SI PPA Aa “IS Tea 
Hakan kota Jak book 
In wa oi Ab 5 dea yi BA ae IP 

Ba Si 


2366. Yunus bin Abdul A'la juga telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits 
telah memberitakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 
Abdullah, dari ayahnya: 


Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan sesuatu 
kepada Umar bin Khathab RA. Kemudian Umar berkata, “Berikanlah 
kepada orang lain yang lebih membutuhkan dibandingkan aku.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ambillah, dan jadikanlah ia sebagai 
modal atau kamu sedekahkan.” Kemudian ia menyebutkan hadits ini. 


Umar berkata: Ibnu Syihab juga telah menceritakan kepadaku 
dengan Hadits yang sama dari Sa'ib bin Yazid dari Huwaithab bin 
Abdul Izzi dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar bin Khathab RA, 
dari Rasulullah SAW.' 


143 Muslim, Zakat 111 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


168 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


356. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Amil 
Zakat Melakukan Pekerjaannya Semata-Mata Karena Allah 
SWT dan Tidak Mengharapkan Bagiannya, kemudian Imam 

Memberikannya tanpa Ia Minta, maka Ia Boleh Menerima 
Pemberian Tersebut 


8 . 


8 ". 0 A9 1 30. o- 3 E ... 
WS masi! "N c Jua! Is B5) » d— —YYUV 


ad 
0. 0-1 he 
2 


SA Ag Aa ap AI da PA Aa 3 Cas 
AN AG os SA ea sal 12 cak PP 
MAA Ui ae di Adi GLS Ap pl ea, 
BE api AN 3 ABI Can pl AP BAE Up 
3 BER ada nd Ubah ad aka pg LL 
Kake oran, Bie WI ae UR UN UT Ag Ul pan na 
pe di Hasi us AI GA anto Ar 
Jae ian Pn Jas sal an JI Gr 63 
Aa pai Jp Ih KU Kom sa 
Kah Sd GA Ne GIA ala Uya ai al IS AS 
istih Kd Aid) Kant nanas “aadi 1203 dedi 
UE JUS (as AN SB ah 3 4 SIG apa 
Cb bab BET AT C3 3 AT ie TS Sah IYA, 


- £ 
0 7 0-3 4 


“ on on 20.2 AA MN Ka BA Gia Oa LE ... 8 
—l adl Lag per) Labs IS STP abadi Op Bian Ud Me3 


ShahihIbnuKhuzaimah || 169 


le Ah Ah Ae YA SA Reba 
JB Ob PAR JB ata UB BU ca) 
Gta GB Kon us LK dani 
end 3 Ta AN Ulas ang B3 Je ta alat JII 

Land S3 


2367. Abu Zahir Abdul Majid bin Ibrahim Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Syu'aib maksudnya adalah Yahya At- 
Tajibi menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami 
dari Hisyam, yaitu Ibnu Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, 
Aslam: Ketika terjadi musim dingin yang meliputi negeri, Umar bin 
Khathab RA menulis surat kepada Amr bin Ash, "Dari hamba Allah 
SWT, Umar Amirul Mukminin kepada Amr bin Ash." Amr RA 
merulis, 


"Amma ba'du, selamat datang, telah datang kepadamu unta- 
unta, yang awal telah sampai kepadamu (243/A) dan barisan 
terakhirnya masih di sisi kami, ketika kiriman tersebut datang, Umar 
RA memanggil Zubair dan menugaskannya, namun Zubair menolak 
dan berkata, 'Demi Allah, kamu tidak akan menemukan hal yang 
demikan hingga kamu meninggal dunia." Kemudian Umar RA 
memanggil yang lain, menurutku orang tersebut adalah Thalhah, 
namun ja juga menolak. Setelah itu, Umar RA memanggil Abu 
Ubaidah bin Al Jarah dan ia menyanggupinya. Setelah kembali dari 
tugasnya, Umar RA memberinya seribu dinar, namun Abu Ubaidah 
berkata, 'Bahwasannya aku bekerja bukan untukmu wahai Umar bin 
Khathab, namun untuk Allah SWT. Aku juga tidak akan mengambil 
sedikitpun pemberian tersebut." Kemudian Umar RA berkata, 'Dahulu 
Rasulullah SAW juga pernah mengutus kami dan beliau memberikan 
sesuatu kepada kami, namun kami tidak menyukainya. Dan Rasulullah 
SAW tidak menerima sikap kami. Sekarang, ambil dan gunakanlah 


170 || ShahihTbnu Khuzaimah 


untuk membantu agama dan duniamu!' Kemudian Abu Ubaidah bin 
Al Haraj menerimanya. Kemudian ia menyebutkan Hadits tersebut. 


Abu Bakar berkata: Ditengah sanadnya ada seorang yang 
bernama Athiyyah bin Sa'ad Al “Aufa'4, namun kisah ini juga telah 
diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu sa'id 
dan aku telah mengeluarkannya di bab yang lain. 


357. Bab: Penjelaskan Tentang Pemberian kepada Amil Zakat 
dari Harta Zakat Yang Dikumpulkan, meskipun Amil Zakat 
tersebut Termasuk Orang Kaya 


: 3 Lo. 3035 3 ih 


Ke Es Km Ci pi PRA Op Kain Cia —YYTA 
: ga SA 2 e - 5 Aug C9 o- 2 2 Pa Ba 2 : 
Oa ia ee PUJI Ya Oljas GE Oli CI KI 
3-9 3 1 PN aa NY Pan 1 - #0. 9 
WA SKA JS Y :JB B3 Jan Ol ukk AP angs 


144 Dalam riwayat ini Ibnu Khuzaimah tidak menyebutkan Ibnu “Athiyah dalam 
barisan periwayat Hadits yang ia riwayatkan. Apakah kondisi yang demikian 
menunjukkan bahwa dalam naskah aslinya memang tidak tertulis oleh sang penulis ? 
Nampak kemungkinan seperti ini sangat jauh. Sebab Hisyam bin Sa'ad memiliki 
riwayat dari Zaid bin Aslam. Jadi nampaknya, ada semacam kelupaan dari penyusun 
atau orang menuliskan untuknya, ia ingin menyebut nama Hisyam bin Sa'ad, namun 
yang keluar adalah kalimat Athiyyah bin Sa'ad Al “Aufa. Wallahu a'lam. Kemudian 
aku menemukan hal yang baru dan ini Insya Allah merupakan kemungkinan yang 
paling dekat, nampaknya si penulis (An-Nasikh) kurang teliti dalam menuliskan apa 
yang diinginkan oleh Ibnu Khuzaimah. Komentar Ibnu Khuzaimah tentang Athiyyah 
berkenaan dengan Hadits setelah ini sebagaimana hal ini dapat anda lihat. Dan lagi, 
dialah yang diisyaratkan oleh penyusun dalam perkataannya, “Zaid bin Aslam 
meriwayatkan dari Atha bin Yasar....” Yaitu hadits yang ada di no.2374 —Nashir.) 
MS Sanadnya hasan jika benar sosok Abdul Majid bin Ibrahim Al Mishri sebagai 
orang yang dapat dipercaya dalam hal periwayatan hadits, sebab hingga saat ini aku 
tidak menemukanya dalam kitab Terjamahan —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 171 


sj 2 Ja & Nia “I gai A1 (Je s1) Agita Na) sa PA) 
Ava na Ian Ia 


2368. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i Al Oaisi telah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Imran yaitu Al 
Barugi —dan aku tidak setuju dengan klaimnya— dari Abu Sa'id, 
“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh sedekah 
kepada orang kaya, tetapi diberikan kepada lima golongan: Amil 
zakat, Orang yang punya hutang, Petugas fi sabilillah, Tetangga yang 
fakir diberi zakat atau hadiah',""S 


358. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Imam Memberikan 
| Bagian Tertentu untuk Amil Zakat 


Ap maa yh ES Aga pat 2 Ni Eh —xyna 

yg ad BR oi BIP 3 IN IS 1 akal gi LI 

Gal ag TN 3 Ey BEP JS Ja elsa ya UE AB 
3 yg 


2369. Zaid bin Ahzam Ath-Tha'i telah menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Abdul Warits bin 
Sa'id bin Husein Al Mw'allim, dari Abdullah bin Buraidah, dari 
ayahnya, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Barang siapa yang kami 


46 Hadits shahih. Sebab Hadits ini memiliki sabad yang shahih sebagaimana 
dinyatakan oleh pengarang kitab ini dalam hadits No. 2374, dan diriwayatkan juga 
dalam kitab Al Irwa (870) —Nashir.). Ibnu Majah, Zakat 27 Hadits yang sama dari 
jalur periwayatan Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri dengan derajat hadits 
Marfu'. Abu Daud, Hadits No.1636. 


172 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pekerjakan dan telah kami berikan sesuatu, kemudian ia mengambil 


. 2... - 5147 
lagi, berarti ia telah mencuri.” 


359. Bab: Penjelasan tentang Izin Imam kepada Amil Zakat 
untuk Menikah, Mengambil Pembantu dan Tempat Tinggal yang 
Biayanya Diambil dari Harta Zakat 


Te. 30 2 ia 


PNP Ia Bis Ag Pala 23 AP Wae —YYVE 

re IP MA uje EL ARI op Kebal OTAs 
KAA AA BA Kan id GARA MAN yh abi 
A Want era maa Lai 8 op AI en NA 3 


(eatan ap? 


2370. Yahya bin Makhlad bin Al Mufti telah menceritakan 
kepada kami, Mu'afi yaitu Ibnu Imran Al Maushili menceritakan 
kepada kami dari Auza'i, Harits bin Yazid menceritakan kepada kami 
dari Abdurrahman bin Jabir, dari Al Mustaurid bin Syadad, ia berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang 
menjadi Amil zakat kami, hendaknya ia menikah dengan biaya dari 
harta zakat. Jika tidak punya pembantu, hendaknya ia memiliki 
pembantu yang biayanya diambil dari harta zakat dan jika tidak 
punya rumah, hendaknya ia memilik rumah yang biayanya diambil 
dari harta zakat,” 


17 Sanadnya shahih, Abu Daud Hadits no. 2943 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Zaid bin Ahzam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 173 


Abu Bakar: Maksdudnya adalah Al Mu'afi berkata: Aku 
mendapat berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
mengambil lebih dari yang demikian berarti ia telah mengambil yang 
bukan haknya atau mencuri.” 


360. Bab: Penjelasan tentang Pemberian kepada AI Muallaf 
Ouluubuhum (Orang Yang Hatinya Perlu Dilunakkan) dari Harta 
Zakat agar Dengan Sebab Pemberian Tersebut Mereka Tergerak 

untuk Masuk Islam 


BABA NG ajaa ah UEA Hi NASA EMS VA 
aoi AP oi gi sen up al Ip dab dl 
J5 206 IG Wal Ly Je Et Il TB 5 
SBB IR 2 Lp aan GAS TS alta SG dika 
AA Kg Y Abs Pa jakasan Dp ya! g33 L JL Gaara 


2371. Muhammad bin Basyar dan Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Musa bin Anas, dari 
Anas bin Malik: Bahwasannya setiap kali ada seseorang yang 
meminta, Rasulullah SAW selalu memberikannya sesuatu. Ia berkata: 
Suatu hari ada seseorang yang meminta kepada Nabi SAW, kemudian 
orang tersebut diberikan dengan pemberian yang banyak dari harta 
sedekah. Ia melanjutkan: Kemudian orang tersebut kembali kepada 
kaumnya dan berkata, “Wahai kaum, masuk Islamlah. Bahwasannya 


48 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits No. 2945 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Al Mu'afi. 


174 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Muhammad SAW telah memberikan pemberian yang mencukupi 
kebutuhan.” 


5 0. 0 area -.? Papa Bg Pa 
JII Tenan 1S CABAI GAS daa Sab —YYVY 


Ha an ma SO Bi Ne di ut gu 


2372. Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Al 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Humaid berkata: Anas memberitakan kepada kami: 


Bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang menemui 
Nabi SAW, kemudian Beliau memerintahkan agar orang tersebut 
diberikan beberapa ekor kambing. Kemudian ketika kembali kepada 
kaumnya, laki-laki tersebut berkata, "Wahai kaum, masuk Islamlah. 
Bahwasannya Muhammad telah memberikan pemberian yang 
mencukupi kebutuhan.” 


361. Bab: Penjelasan tentang Pemberian kepada Orang-Orang 
Yang Terpandang ketika Mereka Masuk Islam sebagai Wujud 
dari Kasih Akung 


25 3 Pa 


KIE Ea Jana DINAS CU la jd SIS —YYVY 
£d 0 0. 


19 Muslim, keutamaan-keutamaan 57 dari jalur periwayatan Humaid. 
150 T jhat Hadits sebelumnya no. 2371. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 175 


AN Me S Naa KEP panta 


LEE ga AS gi Si HN OS KLB WN Ip 
aa NIAT Keji SE yi KANE) CE Gap 
TA Anna MAN ip MEA ia PP DI 2 3 AB NI) 
3 - Aa CA LA baal Uh eat VJ D5 


c. . 


Aa Tes 2 Kata 


2373. Abu Hisyam Ar-Rifa'i telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Imarah, maksudnya adalah 
Ibnu Oa'ga” menceritakan kepada kami dari Abu Na'im, yaitu 
Abdurrahman bin Abu Na'im, dari Abu Sa'id Al Khudri, Ia berkata: 
Aku membawa emas dari Yaman untuk Nabi SAW, kemudian beliau 
(242/B) membagikannya kepada empat orang: Al Agara bin Habis Al 
Hanzhali, Uyainah bin Hashan Al Muradi, Algamah bin “Ulaatsah Al 
Ja'fari atau “Amir bin Ath-Thafil —ia ragu dan Zaid Ath-Tha'i. 
Kemudian kabar tersebut sampai ke telinga mereka dan Rasulullah 
SAW berkata, “Tidakkah kalian mempercayaiku, bahwasannya aku 
adalah pemegang amanah sosok yang ada di langit datang berita 
kepadaku dari langit pagi dan sore hari "5 


151 Aj Bukhari, Tafsir 9:10 dengan redaksi yang ringkas, An-Nasaa'1 5:65 dari jalur 
periwayatan Abu Na'im dengan redaksi yang panjang. Muslim, Zakat 144 dari jalur 
periwayatan Imarah bin Al Oa'ga'. 


176 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


362. Bab: Penjelasan Tentang Pemberian Zakat kepada Orang 
Yang Dililit Hutang, meski Orang Tersebut Kaya dengan 
Menyebutkan Hadits yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 


AS EA IKA AS Ea Da Ii Ian CS YAN 

2 aka UR SP IE Ea Kau 3 Fita KS Ci (D 
JB :JG GA Ia Pj PU gi Alas ga ea x 
P3 Ugaa Jai KL Sa Ja Y 13 & 1 
ale Gasal aku ui ca Ja je gi) Je 9) alba WNI 


Dag 


ng 


2374. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad Sahal bin Askar juga telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, 
dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada lima golongan: Amil 
zakat, Orang yang membeli zakat dengan hartanya, Orang yang 
berhutang, Pejuang di jalan Allah SWT, Orang miskin yang menerima 
zakat kemudian zakat tersebut ia hadiahkan kepada orang kaya.” 


Abu Bakar berkata: Dalam tulisanku, dalam riwayat dari Ibnu 
Askar, tidak aku temukan kalimat, "Au Gharim" (Yang berhutang)!” 


182 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits no. 1636 dari jalur periwayatan 
Abdurrazzag. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 177 


363. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang 
Berhutang Yang Boleh Diberikan Sesuatu dari Harta Zakat 
Meski Ja Orang Kaya adalah Orang Yang Memiliki Hutang 

Diyat. Orang Tersebut Diberikan Sesuai dengan Ukuran 

Hutangnya, Tidak Boleh Lebih 


6 


3 LA MA H3 Nia MEI NYA 

Ona Oa ES AG di AE 3 (aa 
AS LAS 206 BISA yi Kan GP oi 1 VI 3 ah 
Jb a RA US GP IL BA 
Jen Y beta dadi Ol Ka G JG t: EA 
IN LA Ja Haag FP LA Is JS 
PARA EA, AN ag PN ea en Pa Pa 
Ne Ie Bo 5 alah P3 tupai Da Ole 


JAENA CE Ma ea aa al aga 
og ar Dai 3 yr Lg Ui PI GAS oa la Lag 


38.3 


DA Ip Hal JU Debua 


2375. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub, Al Hasan bin Isa Al 
Busthami dan Yunus bin Abdul A”la telah menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Harun 
bin Rayab, dari Kinanah bin Na'im, dari Oabishah bin Makharig, ia 
berkata, “Aku memiliki hutang diyat, kemudian aku datang menemui 
Nabi SAW dan meminta pertolongan kepada Beliau." Rasulullah 
SAW berkata, “Kami akan membayarkannya untukmu dan kami akan 
keluarkan dari sebagian unta zakat.” Kemudian Beliau melanjutkan, 


178 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Wahai Oabishah, bahwasannya meminta-minta adalah haram 
hukumnya kecuali karena tiga sebab: Orang yang terkena tanggungan 
diyat, maka halal baginya meminta-minta hingga ia dapat melakukan 
pembayarannya, setelah itu ia tidak melakukannya lagi. Seorang laki- 
laki yang ditimpa suatu bahaya yang membinasakan hartanya, maka 
halal baginya meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu 
kaum hingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, 
kemudian setelah itu ia tidak melakukannya lagi. Seorang laki-laki 
yang ditimpa kemiskinan sehingga ada tiga dari orang-orang pandai 
dari kaumnya mengatakan, 'Sungguh si fulan telah halal baginya 
meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum hingga dia 
dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya," kemudian setelah itu ia 
tidak lagi melakukannya. Selain ketiga alasan tersebut, maka 
meminta-minta adalah hal yang terlarang." 


Al Busthami berkata: Kami juga akan mengeluarkannya dari 
sebagian harta sedekah.'” 


364. Bab: Penjelaskan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Akan Melaksanakan 
Ibadah Haji Bagian dari Fii Sabilillah, sebab Haji 


Termasuk Fii Sabilillah 
Ta Pa AI Tp AI oi dell u ERA EA YA 


Jaa gl Dab gag ana Gn ai Sp daya 
dn ip ni Bab Ula Tip IA san 


cana Ana Na em fa pir Cl BA Si as IG «Jana 


153 Lihat Hadits sebelumnya, No. 2360. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 179 


LE ia AB da YR BN JA P3 
AN TA Ga gan IA Ch BE ri Oa 
Ea Ga Jaa Pu aa dia UG ai 
At data aa An al Ulee PA Je BOS 

NI Ja GO ale ep Ne 2 


2376. Muhammad bin Ismail bin Samrah Al Ahmasi telah 
menceritakan kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Ishag, dari Isa bin Ma'gal Al Asadi —Asad 
Khuzaimah— dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya, 
Ummu Ma'gal, ia berkata: 


Ketika Rasulullah. SAW melakukan persiapan untuk 
melaksanakan ibadah haji, Beliau memerintahkan agar para sahabat 
juga melakukan hal yang sama. Ia berkata: Ketika Rasulullah SAW 
keluar, maka para sahabat yang lainpun mengikutinya. Saat Rasulullah 
SAW kembali, akupun datang menemui Nabi SAW dan beliau 
berkata, “Kenapa kamu tidak ikut serta bersama kami melaksanakan 
ibadah haji wahai Ummu Ma'gal?” Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku sebenarnya telah melakukan persiapan, namun kami 
terkena musibah. Sesuatu menimpa Abu Ma'gal dan akupun terkena 
penyakit. Kami punya kendaraan yang dapat kami pergunakan untuk 
melakukan perjalanan, namun Abu Ma'gal mengatakan bahwa ia telah 
menjadikan hewan tersebut untuk keperluan fi sabililah.” Rasulullah 
SAW menjawab, “Kenapa kamu tidak menggunakannya, 
bahwasannya haji termasuk fii sabilillah.”5 


14 Hadits shahih, di tengah sanadnya ada perbedaan pendapat dan ada sosok yang 
tidak dikenal, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu Daud 
(1736) —Nashir.) Abu Daud, Hadits no.199 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag 
dengan redaksi yang panjang. 


180 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


365. Bab: Penjelasan tentang Bolehnya Imam Memberikan Unta 
Zakat untuk Digunakan oleh Seorang yang Akan Melaksanakan 
Ibadah Haji 


Sae Gee Jana Peer Naa 

SP GG KA IP Bah Gi Isa Ci 3 ia ea Ke 
NI Iph Uas IP GEA AP Oo SIG AP 1 as 
SP LI Uya) G “d3 al Ip 5 akan Ja) 5 dl de 3 
PA YAA Gb aa JAN taat GI Kara es Il 
Jai op (SN BA 5 SAS ai Sp al Ai 


n 


“ 


MY) 


13 


2377. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim, dari Umar bin Al Hakam 
bin Tsauban, dari Abu Lasin Al Khaza'I, ia berkata: Rasulullah SAW 
telah mengizinkan kami menggunakan unta zakat sebagai kendaraan 
untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, menurut kami unta ini tidak dapat membawa kami.” 
Beliau menjawab, “Tidak ada seekor-pun unta kecuali di 
punggungnya ada syetan. Sebutlah nama Allah jika kalian hendak 
menaikinya, kemudian kendarailah, bahwasannya yang akan 
membawa adalah Allah SWT, 


155 Sanadnya hasan, Ibnu Ishag telah menjelaskan dalam salah satu dari dua 
riwayatnya —nashir.) Ahmad 4: 221 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ubaid. 
Hadits ini juga memiliki penguat dalam Sunan Ad-Darimi 2:285-286 yaitu riwayat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 181 


366. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan kepada Orang Yang telah Menzihar Istrinya untuk 
Pembebasan Ziharnya, jika Orang Tersebut tidak Memiliki 
Sesuatu Yang Dapat Ia Pergunakan untuk Menggugurkan 
Ziharnya 


BG. s0... €. AA .. So 43 ap aa 
Ae 01 yel UNA ea oi LAN Bab -YYYA 
3 0 Ter 3 TN - 40 3-0 f 0. Io IG Ae da ka 
Ne RU Asap Sel) gpu abang AS 
0 Pura 0 (3 - 1. 8 c - . - 6 ra .1 
GP Oa G3 KA CA MU ng UAS AYU «Hadi 
o- 0 er 0. 2... 0 Gor 0. Tt. o 0 o 8. 
sa 3 ee - . . . £ 90, 3 as aa . 8 
SC LP BCA gl ia tni Pa et Ce uaI 
IP .. P3 : : pd sat 0 - 0... - 2 2. 29 TG 
Sab Ine ot ian lal Ia plis tan, J3 
3d e3 (mn) &  : 2 P3 » 2 aan 2 Paten 1 ed 0.9. 
(Tema! SA Side UB 3 seb ea yan 
.. ed 2. “ - . 2. - Ed 
Va ee IG el Ga JI ES anal SG 2 
t - Ti s3 Her ag NT ea .- To DM 02, 3 0 — 
Sg Ieillal ia BP Hah Co JI ae al 
an LN ea gea B 2 an Ye na Tn y - 
ji ol BET Dea LAS Y NG Y NG Or 3 3 dya) 
Lho la 2 Io ar Ten Un y NG angan LN Ona Pa 
CA ABU aje US Ah Uli HB AI In WI, Y OT Wa 
Blu SE aa ORG BA SE gu ata, 
HB Klein TCO PP AI SE 3 yan Uta cal ud sya € 


PN Sri 2 oo Na 3 02 - Papa apa “ 2 oo. £ Tag e 0 
Lo Gb Lag AI el ah 3) alan Lu mad AS) HA 


dari Usamah bin Zaid, dari Muhammad bin Hamzah bin Umar dan Al Aslami, dari 
ayahnya, ja adalah salah seorang sahabat. 


182 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Iyag 6  :UG CAS HA Ho db dare LI ngo 
Me em Gan tab JG $ (ea s y Pe L ito Jas ca 
ami Ve aan AI Ui GE UK SN AI IG Ah 
Gasal 33 oi ii iko Ko HA calo P1 GILIU 1G celaa 
LA Ne SE Ia Ipa Aing na Us Ep pak Sh 
DU ea »Kl de GEA Sate DA MA Lai 


Sega En & ya aral Sal £ HIS) 0 J8 aa Le 
Ce PU Saka Hanana Dela 
Nae EA Lean JG) “gi Us -JG 


2378. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi (243/A) dan Al Husein 
bin Muhammad Az-Za'farani, Muhammad bin Yahya, Ahmad bin 
Sa'id Ad-Darimi dan Ahmad bin Al Khalil telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag memberitakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Umar bin “Atha, dari Sulaiman bin Yasar, dari 
Salmah bin Shakhar Al Anshari, ia berkata: Aku pernah melakukan 
hubungan seksual dengan istriku dengan cara yang tidak dilakukan 
oleh orang lain. Ketika datang bulan Ramadhan, aku menziharnya 
karena takut perbuatan tersebut aku lakukan lagi di malam hari bulan 
Ramadhan. Suatu malam, ketika istriku membantuku, tersingkap 
sesuatu darinya dan akupun memeluknya. Ketika tiba waktu pagi, aku 
menemui beberapa orang teman dan aku kabarkan kepada mereka 
tentang apa yang telah aku alami. Saat itu aku berkata, "Temanilah 
aku menghadap Rasulullah SAW, agar aku dapat memberitahu Beliau 
tentang kondisiku.” Mereka menjawab, "Tidak,kami tidak akan 
menemanimu menemui Rasulullah SAW, karena khawatir nanti akan 
ada ayat yang turun atau Rasulullah SAW akan mengucapkan sesuatu 


ShahihIbnuKhuzaimah || 183 


yang membuat aib kami tidak terlupakan. Pergilah sendiri dan 
ceritakanlah kondisi yang sedang kamu hadapi!” Kemudian akupun 
berangkat sendiri menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu, aku 
ceritakan apa yang telah aku alami kepada beliau. Rasulullah SAW 
bertanya, “Kamu melakukan hal yang demikian?” Ia berkata, "Ya 
benar, itulah kondisiku. Aku mohon tuan memberikan keputusan 
kepadaku dan aku akan menerimanya dengan senang hati.” Beliau 
menjawab, “Merdekakanlah seorang budak.” Saat itu aku pukul 
tengkukku dengan tanganku dan berkata, “Demi zat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, bahkan lebih kecil dari itupun aku 
tidak punya.” Beliau berkata, “Berpuasalah selama dua bulan 
berturut-turut.” Ia berkata: Akupun bertanya, “Adakah ketetapan lain 
untukku selain berpuasa?” Beliau menjawab, “Berilah makan kepada 
enam puluh orang miskin” Akupun menjawab, “Wahai Rasulullah, 
demi Zat yang mengutus-Mu dengan kebenaran, malam ini saja tidak 
ada sesuatu yang dapat kami makan di rumah kami.” Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Sekarang pergilah ke Bani Zarig dan 
perintahkan kepada mereka untuk menyerahkan zakatnya untukmu. 
Setelah itu, berilah makan dan minum kepada enam puluh orang 
miskin dan sisanya gunakanlah untuk keperluan keluargamu.” 
Kemudian aku mendatangi kaumku dan aku katakan kepada mereka, 
“Aku mendapatkan kondisi yang tidak lapang di sisi kalian.” 


Abu Bakar berkata: Aku tidak faham apa yang ada dalam 
riwayat Ad-Daurugi setelahnya. Dan yang lain mengatakan dalam 
riwayatnya kalimat, "Aku menemukan di sisi kalian kondisi yang 
sempit dan pikiran yang buruk, namun aku menemukan di sisi 
Rasulullah SAW kelapangan dan keberkahan. Beliau telah 
mengutusku untuk mengambil zakat kalian, maka berikanlah zakat 
kalian kepadaku.” '8 


16 (Aku katakan: Hadits shahih, rijalnya dapat dipercaya dan hadits ini juga 
dikeluarkan dalam kitab Al Irwa (2091) Hasan lighairihi, sebab diantara perawinya 
ada seseorang yang bernama Muhammad bin Ishag dan ia dinyatakan sebagai sosok 


184 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


367. Bab: Penjelasan tentang Perintah Imam kepada Petugas 
Pengumpul Zakat untuk Membagikannya kepada Yang Berhak, 
jika Riwayat Ini Benar, sebab Ditengahnya ada Seorang 
Periwayat Yang Bernama Asy'ats bin Sawar. Jika Tidak Benar, 
maka Hadits Yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA tentang 
Perintah Nabi SAW Kepada Mu'adz bin Jabal RA untuk 
Membagi-Bagikan Zakat Yang Diambil dari Orang-Orang Kaya 
Yang Menjadi Penduduk Yaman kepada Orang-Orang Miskin 
diantara Mereka Termasuk dalam Bab ini 


8 - 30 3G. 3 


AP oi IP AB EA Oh Ii ESA Ci va 
Ken Kay ata Je Cat SES AI IA TI aa 


2379. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Ali bin Atha bin Mugaddam Al Mugaddami menceritakan 
kepada kami, Asy'ats bin Sawar menceritakan kepada kami dari Aun 
bin Abu Jahifah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
mengutus seorang laki-laki sebagai petugas pengumpul zakat. Beliau 
memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan 
membagikannya kepada orang-orang miskin. Beliau juga 
memerintahkan untuk memberiku sebuah kain.'” 


yang mudallis dan terkadang bersikap menyambung-nyambungkan. Meski 
demikian, ia termasuk sosok yang diperhitungkan oleh Imam Ahmad dalam 
musnadnya 4 : 37 terutama dalam hadits yang berkenaan dengan masalah zakat, 
meski ada keterputusan sanad antara Sulaiman bin Yasar dan Salmah bin Shakhar. 
Meski demikian isnad hadits ini mencapai derajat hasan lighairihi. 

157 Lihat Hadits sebelumnya No. 2362. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 185 


368. Bab: Penjelasan tentang Dibawanya Zakat Orang-Orang 
Badui kepada Imam. Kemudian, Imamlah yang Membagikan 


Zakat Tersebut 
AB ate A1 AA Bb ui 1 Sabun la NYA» 


. . 2. . 0 Dana . # 8 3 sa. P.) os 8 Pi had 
Baba op Kaban UP All PI BAN UEA Ad 3 


Pa 3 Wa Gi GA AD 2 Kp dpi Aa ip 
Sin BEBAN Ih AJE ENI yat 
Td BA II AAN Lp ba IE AA AN DG AA In 
PAP Uk Oi BA aa Jaa MA F3 Tg 
JB :J63 SA D3 SI X | 5 Si ASP Bl 


.. . ap, . Pr . 0. 2. ia 2 an, 3» CI ae 
3 SES MI Na Pa JB dis jl atas Taja 
gg 3 c- 2d 


70, 4 .... 2. s9 - - - - 
Ul Ie AB API WA Tim DU IL ikas Ulah Hp 
LA PELAN 
s 


2380. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdul Malik bin Wagid Al Jariri Al Harani, Muhammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, 
dari Abdullah bin Abu Najih, dari Abdurrahman bin Abu Umrah, dari 
Imarah bin Umar bin Hazam, dari Ubai bin Ka'ab RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah menjadikanku sebagai petugas pengambil 
zakat kaum Juhainah. Saat itu, yang terakhir aku datangi adalah 
seorang laki-laki yang terakhir datang ke Madinah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits seperti Hadits riwayat Ibrahim bin Sa'd, dari 
Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Bakar hingga 
pernyataannya, "Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan 
untuknya.” Ia berkata: Imarah pernah berkata: Ibnu Agabah pernah 


186 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengutusku. Yahya berkata: Ibnu Al Walid bin Agabah di zaman 
Mu'awiyyah pernah menjabat sebagai petugas pengumpul zakat. 
Kemudian ia mengeluarkan tiga puluh ekor unta higgah termasuk 
dengan penjantannya sebagai zakat hartanya. Hartanya mencapai 
seribu lima ratus.” 


tx 


-. 


Kam TA Si oat Sh YAN 


- 
N 
3 
$$ 


0 3 o 0. 
AB Ip AB oi AE 3 LA dia 
2381. Dalam riwayat Abdullah bin Abu Aufa disebutkan: 
Kemudian datang seorang yang membawa zakat kaumnya. Hadits ini 
adalah suatu bab tersendiri dan berita Ikrasy bin Dzu'aib termasuk 
dalam bab ini.” 


369. Bab: Penjelaskan tentang Membawa Zakat dari Berbagai 
Daerah untuk Diserahkan kepada Imam dan Dibagikan kepada 
Mereka yang Berhak Menerimanya 


AS gai ME Eh dal Aa of GA —YYAY 

SPI IA OP oh Al YP MTA pl 
rd . 5. ! y 3 GO D3 Li, z Pa Fa 
IE al Ja Th IAI BA In) OLI JO (nela Ata 


SAB da au Ya) AAN cm NA AS GE 
OS OA GI sae sat Alika Ud Gi ba Jaa Op 4S Ia, 


158 1 jhat Hadits sebelumnya No. 2277. 
159 Lihat Hadits sebelumnya No. 2282. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 187 


ang hu 


dee antv UE Eat es ga bisa HL 
Jae Di ag Gi na Bu JS ja 
" Pr Ka Im Ke Ja -JG 1 Oa ss s1! YP 2 
HE SE RE DN JA Da Raat il yaS 
2382. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Khalid maksudnya adalah Ibnu Abdullah (243/B) menceritakan 
kepada kami, dari Asy-Syaibani (243/B) dari Abdullah bin Dzakwan, 
dari Urwah bin Zubair, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki-laki yang berasal dari 
Yaman sebagai petugas untuk mengumpulkan zakat dari daerah 
tersebut. Kemudian laki-laki tersebut datang dengan membawa hasil 
zakat yang banyak. Ketika datang ia berkata, “Ini untukku dan ini 
untuk kalian.” Ketika ditanya, "Darimana kamu dapatkan bagian 
untukmu?" Ia menjawab, "Ini hadiah yang diberikan untukku.” 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika saja ia berdiam dirumah 
ayahnya atau ibunya, apakah hadiah tersebut akan datang?” 
Kemudian Beliau melanjutkan, “Tidak aku utus seseorang sebagai 
petugas zakat, kemudian ia mengambil sesuatu tanpa haknya, maka di 
hari kiamat nanti ia akan datang dengan memikul unta, sapi, atau 
kambing.” Kemudian beliau berkata, “Ya Allah, bukankah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian.” Tbnu zubair berkata kepada Abu 
Humaid, "Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah SAW?” Ia 
menjawab, “Ya, benar.” 


10 J jhat Hadits sebelumnya No. 2339. 


188 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


370. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Membagikan Zakat kepada Yang Berhak Menerimanya secara 
Langsung tanpa Harus Diberikan Terlebih Dahulu Kepada 
Imam. Allah SWT Berfirman, “Jika Kamu Menampakkan 
Sedekah(Mu), maka Itu Adalah Baik Sekali. Dan Jika Kamu 
Menyembunyikannya dan Kamu Berikan kepada Orang-Orang 
Fakir, maka Menyembunyikan Itu Lebih Baik Bagimu. Dan Allah 
Akan Menghapuskan dari Kamu Sebagian Kesalahan- 
Kesalahanmu, dan Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.” 
(Os. Al Bagarah (2): 271) 


And bp Ulah op Ata Ui yan 

Na Alan Wan mah DAD oh dead AR SANA Ci 1JO “ejaa 

o - .. . ». .- 8 3. ..3 to. - 19 
oi Sa tekad Pu ag Ha La cela IE nah ai Pr dl 
ac Sa ag er 3 PA Y , 3 PB Sg an Be 
AP gi DE G Ula SL JW AP Ad ek : JB ora 
PA din eb PE Ie JO AB Eh IE ea 
0. #3. : ON ALI L- .A Yan: or, 3 3 5. £ PP 
ata Sa «Hita la UTY, Dl TA dm) u, - 
Ona oil Li JB IU) JAM BAGS Uh, DU 
SIB BA LA SISA LA) NU LA Ble LA $ Ulila 3 Jb 
ae. 0. Tn Naa 0... “nu PN P3 PA TN NT MPA Neta 
SE 5 UP 1S ed KU A li WAS 1 cah 
SP Ke Ta 8.x #ty7 0 .. . LL. Pd 2 3 . - . . 
Apt & dr aa ala us st of Yu) oa, SEN 
SM Ip TJ as se 1 li BA GA au, uas 
Was AI AA Sp Gg aa SUNAN WA O) Jar 
2383. Muhammad bin Abban, Yusuf bin Musa bin Isa Al 
Maruzi telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 


ShahihIbnuKhuzaimah || 189 


Fudhail bin Arwan Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Atha bin 
Sa'ib dan Abu Ja'far Musa bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari 
Salim bin Al Ja' di, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan berkata, 
“Assalamu alaika (Keselamatan atasmu) wahai keturunan Abdul 
Muthallib.” Nabi SAW menjawab, "Wa 'alaika (Dan kesalamatan 
juga atasmu)." Kemudian ia berkata, "Bahwasannya aku adalah 
seorang yang diutus oleh kaumku dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk 
datang menemui tuan. Aku akan bertanya kepadamu.” Nabi SAW 
menjawab, “Silahkan, apa yang hendak kamu tanyakanlah wahai 
saudara Bani Sa'ad.” Ta bertanya, “Siapakah yang menciptakanmu 
dan menciptakan orang-orang sebelummu serta yang menciptakan 
orang-orang setelahmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Allah SWT.” 
Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, “Allah-kah yang telah 
mengutusmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, benar.” Ia berkata 
lagi, “Bahwasannya kami telah mendapati dalam suratmu dan tuan 
telah mengirim utusan untuk mengambil zakat hewan ternak kami 
kemudian harta tersebut dibagikan kepada orang-orang fakir diantara 
kami. Aku ingin bertanya kepadamu, 'Apakah Allah yang 
memerintahkanmu dengan hal yang demikian?'," Beliau menjawab, 
“Ya, benar.” 


Abu Bakar berkata: Firman Allah SWT: “Vika kalian 
menampakkan sedekah kalian .." termasuk dalam bab ini.!8! 


161 Lihat juga dalam kitab Al Bukhari ilmu 6. 


190 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


371. Bab: Penjelasan tentang Imam yang Memberikan Diyatnya 
Orang yang Pembunuhnya Tidak Diketahui. Hal Yang Demikian 
Menurutku Termasuk dalam Hammalah (Pembayaran Diyat) 
sebab Hampir Menyerupai Kasus dimana Rasulullah SAW 
Menanggung Diyat Tersebut dan Pembayarannya Diambil 
dari Unta Zakat 


ADI EA SAI Ih jan DI PR UG Ci —NYAL 

LA Op JBS ES AU KE 3 Kata BA tema ji pa GI 
Jin HA Cin Ba da al Ia Ja kl sa ES 
Aa bon aa AJ 03 Haa Yin Aa IS G3 
Tana SBB G3 IE Uj AI Ip) G NJE Ale 33 
BAN Jl Sa Wa des Ja ol 3 S3 bl Jb) 


2384. Abdurrahman bin Basyar Al Hakam telah menceritakan 
kepada kami, Malik maksudnya adalah Ibnu Sa'ir bin Al Khamsu 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaid Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami, Basyir bin Yasar menceritakan kepada kami: 
Bahwasannya ada seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Ibnu 
Abu Hatsamah memberitakan kepadanya bahwa ada beberapa orang 
diantara mereka datang menuju Khaibar dan berpencar didalamnya. 
Setelah itu, mereka mendapati salah seorang diantara mereka 
terbunuh. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang yang 
disekitar korban, "Kalian telah membunuh sahabat kami.” Mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, kami bersama-sama datang ke 
Khaibar.....”Kemudian ia menceritakan Hadits tersebut. Dan diakhir 
Kisah tersebut, ia berkata, "Nabi SAW tidak menyukai kondisi korban 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 191 


yang diyatnya terbengkalai. Kemudian beliau membayarkan diyatnya 
sebanyak seratus ekor unta yang diambil dari harta zakat.”192 


372. Bab: Anjuran untuk Memberikan Zakat kepada Orang- 
Orang yang Masih Terikat Hubungan Famili, sebab Dalam 
Pemberian Yang Demikian terkandung Didalamnya makna 

Menyambungkan Silaturrahim 


Tau BIS Ula MEI) AG Ep AASA GAS -YYAO 
Va GPS SP Ea Iu PPA GAS Yaa Aa 
PP ANT IR HI SA ES SH PA BA (DJ 
GP ARI Abi VA at IP Ca D SP 
Ae Ori ES ta) Ugal AA Tt (D pet 
Ko Kuah Je BAN O :J6 BA IA Ol ee 
dana bad ih diah iko | SA 3 be Uh 
3, PM 9 me Par AE de JB, (alat 
BP :1 AI, 4 
2385. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu Al 


Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun menceritakan 
kepada kami, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa 


12 Untuk lebih rinci, lihat riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah ini 
dalam kitab At-Tamyiz karya Imam Muslim, 144—146. 


192 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, ha Yaya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, keduanya dari 
Ibnu “Auf, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ashim, ha Ibnu 
Khasyram menceritakan kepada kami, Waki' memberitakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, keduanya dari 
Hafshah binti Sirin, dari Ummu Rayih binti Shali”, dari Sulaiman bin 
“Amir: 

Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasannya zakat 
yang diberikan kepada orang miskin adalah sedekah dan jika 
diberikan kepada Dzawil Arham (kerabat) memiliki dua keutamaan: 
Fadhilah sedekah dan fadhilah menyambungkan silaturrahim.” 


Lafazh ini adalah Hadits riwayat Ash-Shan'ani. Dan Ali 
berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Isa, dari Ar-Rabab, tanpa 
menyebutkan nama panggilannya. Dan nama panggilannya Ar-Rabab 
adalah Ummu Rayih.'” 


373. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada 
Kerabat yang Memusuhi 


al Ia Tengw an Oa : ai 

A2 13 Jet Dr pay SEA WA —yyas 

KA ai Jai ah aan yaa ad UP la A3 Gal PAN 
Sen gi PSA Ki MEA ab MIA Tea yi di 
PKPA at Upah date Ip AN S3 
uin 55 s0 Ju dab bas dal gan as 


7 
“ oa 


Tae pagu 


1 Sanadnya hasan karena banyaknya Hadits lain yang mendukungnya. An-Nasaa'1 
5:69 dari jalur periwayatan Hafshah RA. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 193 


7, 4 he “ ee NN TO Ia en oto. yi » NN GA 
dara Jet P3 IN Jp) JG yA BM IS 


S0 ng S 


2386. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman bin Ahmad Ash-Shabuni telah memberitakan kepada 
kami dengan cara membacakan riwayat hadits (244/A) Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhlu bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdah 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, dari 
Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari ibunya —Ummu Kultsum 
binti Agabah—, Sufyan berkata: Wanita ini pernah mengalami shalat 
bersama Nabi SAW dengan dua kiblat, Ia (wanita tersebut) berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sedekah yang paling utama adalah 
sedekah yang diberikan kepada kerabat yang bersikap memusuhi” 


374. Bab: Penjelaskan tentang Haramnya Memberikan Sedekah 
kepada Orang Yang Masih Sehat dan Kuat Mencari Penghidupan 
dan Kepada Orang Yang Memiliki Penghasilan Yang Cukup, 
meski Mereka Bukan Orang Kaya, dengan Menyebutkan Hadits 
yang Lafadznya Bersifat Mujmal 


3 0- Pt - 


. . £ Pa Pt . 5 . & . 
Obi SA NA Ep OLI LS Kab —YYAV 
ag Gs ? z 2, eni . - 0. 3 0. 
SA j— ' A— Aa OA Pine il Pin Co) yaaa 
. 2 Pa 7 s 
v Pa) . - ” te 
Sa dp SONG al 
14 Sanadnya shahih. Imam Ad-Darimi telah meriwayatkan Hadits ini, 1:397. Dari 


Al Hakim bin Hazam dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya dalam kitab Al 
Musnad 5:416 dari Abu Ayub Al Anshari RA. 


194 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2387. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu 
Hazim, dari Abu Hurairah RA yang menyampaikan kepadanya: Tidak 
halal memberikan sedekah kepada orang kaya dan kepada orang yang 
sehat dan kuat untuk mencari rizki.” 


375. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Kalimat Sedekah dalam Haditsnya —dimana Beliau 
Menjelaskan Sedekah Tersebut Tidak Halal Diberikan Kepada 
Orang Kaya dan Orang Yang Sehat dan Kuat Mencari 
Penghidupan— adalah Sedekah Yang Bersifat Wajib (Zakat) 
bukan Sedekah Yang Bersifat Tathawwu' 


UBI II Hg IU: Jb —YrAM 
2 ie 2 : 7. ” 8 . 3 
Sara D Ja Y aah Ji 
2388. Abu Bakar berkata: Hal ini telah aku jelaskan pada saat 
menerangkan Hadits Nabi SAW yang menyebutkan, “Kami keluarga 
Muhammad tidak halal bagi kami menerima sedekah.” 


165 Sanadnya shahih. Ahmad 2:389 dari jalur periwayatan Salim bin Abul Ja'di, dari 
Abu Hurairah RA. 
166 J ihat Hadits sebelumnya 2353. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 195 


376. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Memberikan Zakat kepada Orang Yang Menyebutkan 
Kebutuhan Pokoknya dimana Imam Tidak Mengetahui 

Kebalikan dari Apa Yang Diucapkan oleh Orang Tersebut tanpa 

Harus Bertanya Apakah Orang Tersebut Berstatus 
Fakir atau Tidak? 


BA GA ip KA Je -IrAA 

Ba lo SAB LA ing aa Ia Utan IPL 

Side TB ah HB Oa II 

Jet IV ya Jl Kite 3) Je UN Cal 
a . 55 - 4 Tag P3 30 0 si 

ALI gam di Fi JS Bie) Sya JS Bia JS ii (Y 


Ate pa ALA Tatan MA Jt eSP 
Hah Gp Fi ii PUbba Uh 

2389. Abu Bakar berkata: Riwayat Salmah bin Shakhar 
menyebutkan bahwa ia berkata kepada Nabi SAW bahwa mereka 
datang dalam kondisi sulit dan tidak memiliki makan malam dan 
riwayat tersebut juga menggambarkan kebijakan Nabi SAW 
mengutusnya mengambil sedekah dari Bani Zarig. Didalam riwayat 
tersebut tidak ada penyebutan bahwa Nabi SAW bertanya kepada 
yang lain. Riwayat tesebut juga menunjukkan bahwa kebolehan 
memberikan sedekah sebuah kabilah kepada seseorang, bukan berarti 
imam wajib membagikannya secara berpencar dan membagikan setiap 
hari secara merata kepada setiap orang yang berhak menerima zakat. 


196 || Shahih Ibnu Khuzaimiah 


Sebab Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Salmah bin Shakhar 
untuk mengambil sedekah Bani Zarig.! 


377. Bab: Penjelasan tentang Anjuran agar Seseorang Berusaha 
untuk Tidak Menerima Zakat meski Ia Termasuk Orang Yang 
Berhak Menerimanya. Sebab Zakat pada Hakikatnya adalah 
Kotoran Harta Manusia dan Pembersih Dosa Manusia 


Pa 3 S0 3 ih 


P 2 3, - 24 3 5 nd 
Ola BAD cai Wa KA 3 Haa yg Ka— YA. 

at 3 »3 Ea - . 0. , o. 0 rn z ) . 3 0 

ora ol IU (PPP ASP AAS Al ui gan S 

Ie MEI LS UE BLN Je Uli B3 Ja 

9 2 AR 

2 aa 23 dls 


2390. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, 
Oabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah, dari Ali RA, ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Abbas RA, “Mintalah kepada 
Nabi SAW agar Beliau menjadikanmu sebagai petugas pengumpul 
zakat.” Nabi SAW menjawab, “Aku tidak akan mempekerjakanmu 
mengambil pembersih dosa manusia.” 


167 Lihat Hadits sebelumnya, no. 2378. 

168 Aku katakan: Sanadnya dha'if, karena Abdullah adalah sosok yang tidak 
diketahui, sebutan lain baginya adalah Abu Razin. Adz-Dzahabi berkata: Tidak 
dikenal siapakah dia? Dan perkataannya, “Aku pernah berkata kepada Al Abbas RA, 
"Mintalah kepada Nabi SAW untuk mempekerjakanmu sebagai petugas pengumpul 
zakat," adalah pernyataan yang bersifat munkar." Sebab Imam Muslim meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Ali RA bahwa ia pernah berkata kepada Abbas RA 
dan juga kepada yang lainnya, "Jangan kalian lakukan hal yang demikian. Demi 
Allah, beliau tidak akan meluluskannya.” Lihat dalam kitab Shahih Muslim (3/118) 
—Nanshir.) Lihat juga dalam Al Mathalib Al A'liyyah 1:238. Ath-Thahawi, Syarah 
Ma'ani Al Atsar 2:12. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 197 


378. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Meminta Sedekah jika 
Seseorang Memiliki Makanan untuk Satu Hari. Namun jika Ia 
Menerimanya tanpa Meminta, Hal Yang Demikian 
Hukumnya Boleh 


KN baek PAGI ha AP ep Kaban Cd —ypan 
20 48. 3 AB - 


HS al up Ag Ta GP AN Gi asa Ul CA 


1 3 Aga TN ae ne gr Pa raat 35 Kg 


AI IG Ia OB Ia SEL UP AE GE Aang ai 
Ha bea Ii Kn ad ea 


SI pi 3g Lgi Sr pl Ke MA Ju ra Ud AS 
La 
2391. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, An- 
Nafili menceritakan kepada kami, Miskin Al Hidza menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami 
dari Rabi'ah bin Zaid, dari Abu Kabsyah As-Saluli, Sahal bin Al 
Hanzhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia kaya (tidak 
membutuhkan apa yang ia minta) berarti ia mengumpulkan api.” Saat 
itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai 
Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kaya, dimana seseorang 
dianggap tidak membutuhkan apa yang ia minta?” Beliau menjawab, 
“Yaitu jika ia memiliki makanan untuk satu hari satu malam.” 


198 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Banyak riwayat yang mengetengahkan 
tentang pertanyaan tersebut dan aku telah mengeluarkan jalur 
periwayatannya dalam kitab Al J ami. 


169 Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim sebagaimana 
telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu Daud (1441) —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 199 


Ba pk To ae 


KUMPULAN BAB YANG MENJELASKAN 
TENTANG SEDEKAH (ZAKAT) FITRAH DI BULAN 
RAMADHAN 


379. Bab: Kewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Orang- 
Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap bahwa Zakat 
Fitrah Hukumnya Sunnah, Tidak Wajib. Rasulullah SAW Telah 
Menjelaskan Kepada Ummatnya bahwa Zakat Fitrah Merupakan 
Kewajiban Yang Harus Mereka Keluarkan sebagaimana Beliau 
Menjelaskan bahwa Dalam Setiap Lima Ekor Unta terkena 
Kewajiban Zakat dan Menjelaskan Tentang Jenis-Jenis Zakat 
Yang Diwajibkan atas Mereka Dari Biantang Ternak, Pertanian, 
Buah Dan Biji-Bijian. Dan Ketika Allah SWT Memerintahkan 
Zakat Dengan Perintah Yang Berbentuk Mujmal, Seperti 
Firman-Nya: “Ambil-Lah Sebagian Dari Harta Mereka Sebagai 
Sedekah.” Dan Perintah-Nya Kepada Orang-Orang Yang 
Beriman: “Dirikanlah Shalat Oleh Kalian Dan Tunaikanlah 
Zakat” maka Nabi SAW (244/B) Yang Bertugas Memberikan 
Penjelasan Menyatakan bahwa Yang Dimaksud adalah Sedekah 
dan Zakat. Sebab Keduanya: Zakat Dan Sedekah adalah Dua 
Kalimat Yang Memiliki Makna Yang Sama. Kemudian Nabi 
SAW Menjelaskan bahwa Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
Hukumnya Wajib, sebagaimana Beliau Menjelaskan kepada 
Umatnya bahwa Sedekah-Sedekah Yang Lain Hukumnya Wajib. 
Bagaimana Mungkin Seorang Ulama Menerima Sebagian 
Penjelasan Nabi SAW dan Menolak Sebagian Penjelasan Beliau 
Yang Lain 


200 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 o. So 46. 4 


Gatal GA giat JI X3 3 Sia G5 yan 

ba Jai BN Ip Legi 2OU CAB il op (ll ip aa ip 

VI FAV OS on Ip lo Y Uji La ek Hall Bao Pp 
3 : 2 


2392. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menjelaskan 
tentang kewajiban sedekah fitrah: satu sha' kurma atau satu sha' 
gandum. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan sedekah fitrah kecuali 
dalam bentuk kurma.!” 


? 3 . ? . . ee 
BIS Olah Sl SAE Op Ol AE Ela -YYAr 
Mg pig Se Ae 2 ena mna Tn ..3 e . ag. 3 al 
Jail 30 3 Iyo PP as au Tata Du 
onani Pe AI AG SG ema Iya Elo UAS Uya Cleo 
na HEM 632 25360 AS La Ck at Ia BL 0S, 
Jab La at MAS La gila yA JP Gylaa 0) OS Las 
2393. Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
mewajibkan sedekah fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' 


gandum. Abdullah mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk 
keluarganya, yang kecil maupun yang sudah dewasa serta budak yang 


110 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1:409—410 dari jalur periwayatan Muhammad 
bin Abdul A'la. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 201 


dimilikinya dengan satu sha' kurma. Suatu hari, ketika kesulitan 
menemukan kurma, ia menggantinya dengan gandum. Dan di zaman 
pemerintahan Mu'awiyyah, masyarakat dalam mengeluarkan zakat 
fitrahnya beralih ke satu sha' gandum.!”! 


380. Bab: Penjelasan tentang Dalil Yang Menunjukan bahwa 
Perintah Mengeluarkan Sedekah Fitrah telah Ada Sebelum 
Perintah Mengeluarkan Zakat Mal (Harta)'? 


7 
LG 


TAN Tara Aa) KAN Ai Gan Wan SY pnd 
35 Ja jika, 3 A APA PAKAN ARA 5 3 “5 Aa 
da Gan CS d3 SAS WE Sp UB Ge yA Sl 


2394. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, 
Waki'” menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin 
Kahil, dari Al Oasim bin Makhmirah, dari Abu Ammar Al Hamdani, 
dari Oais bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan 
kepada kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebelum turun ayat 
tentang kewajiban zakat. Ketika turun ayat tentang zakat, beliau tidak 
memerintahkan (zakat fitrah) dan tidak juga melarang kami 
melakukannya dan kamipun tetap melakukannya.! 


"7! Al Bukhari, Zakat dari jalur periwayatan Ayub, Muslim Zakat 14 dari jalur 
periwayatan Ayub bagian darinya. Al Hafizh meberikan isyarah dalam kitab Al Fath 
3:372 ke riwayat ini. 

172 Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, "Sebelum kewajiban zakat dan harta," 
yang benar nampaknya adalah sebagaimana yang telah tertuliskan di atas. 

173 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:36-37 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Waki'. 


202 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


381. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Zakat Fitrah 
Diwajibkan atas Laki-Laki atau Perempuan, Orang Merdeka 
ataupun Budak. Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika 

Nabi SAW Memerintahkan Sesuatu Kemudian Beliau 
Mendiamkannya, Sikap Beliau Yang Demikian Tidak 
Menunjukkan Adanya Penasakhan. Beliau Tidak Pernah 
Menghapus Keberlakuan Sebuah Ketetapan kecuali Dengan 
Menjelaskan bahwa Ketetapan Tersebut 
Sudah Tidak Berlaku Lagi 


s0 sean - 20 Ae. - . -. 6 

3 data 1 Gr, 2853 Tega ui ca | tara —YYAo 

Kata One DI LEK Pa Ur eka Ia Tn 5 
: sis JG Jagat CS :IJU ud BEN HAN vla 
ap Ing dot rat gs Siu3 bah yu H3 Hi 


, 3. 


SA 1hg 3 “JG Car ea » @U ve al Ka HA 
ui peran SN KE Je Ian S0 BD 
Te ea ya Al c ang Lai oa Jas “JG and Fe 
Y GI IR LI OS 5 JS IU log ep 2G 5 

Tab ae Pa Ta Gak Won) Ul 


2395. Ahmad bin Muni', Ziyad bin Ayub, Mu'ammil bin 
Hisyam dan Al Hasan bin Az-Za'farani telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Ismail menceritakan kepada kami, Az- 
Za'farani, Ibnu “Aliyyah berkata: Ahmad dan Ziyad berkata: Ayub 
memberitakan kepada kami, dan Mu'ammil, Az-Za'farani telah 
berkata dari Ayub, dari Nafi” dari Ibnu Umar, Ia berkata: Rasulullah 
SAW telah mewajibkan sedekah di bulan Ramadhan atas laki-laki dan 
perempuan, orang merdeka atau budak sebanyak satu sha” kurma atau 
satu sha' gandum. Ia berkata: Kemudian masyarakat beralih ke 


ShahihIbnu Khuzaimah || 203 


setengah sha' gandum. Ahmad dan Mu'ammil tidak menyebutkan hal 
ini. Ia berkata: Nafi? berkata: Ibnu Umar selalu mengeluarkannya 
dalam bentuk kurma kecuali satu kali. Di saat sulit mendapatkan 
kurma, ia mengeluarkannya dalam bentuk gandum.” 


382. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Sedekah atas Budak 
merupakan Kewajiban Tuannya bukan Dibebankan kepada 
Budak Tersebut sebagaimana Yang Difahami oleh 
Sebagian Kalangan 


? ?, 
Pa Jo 2G 5 


CAS AE Ip UE BIS Un Ap KA GA YAN 
Aap NP le Ii Ie IP dp 3 an 
KAS) Yg aa AV an dl Ie RB IA 
LA PA , 5 TG 5 P3 .,, . 5 . SN Bh 
lia ee nj Kapan SK 1 JB «Jaa! lp Y! (BL 
sai 
2396. Muhammad bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Arak bin Malik, dari 
Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Kuda 
yang dimiliki oleh seorang muslim tidak terkena kewajiban zakat dan 
budak yang dimiliki seorang muslim juga tidak terkena kewajiban 


zakat. Demikian pula dengan anak yang dilahirkannya, kecuali zakat 
Fitrah.” 


179 Muslim, Zakat 14 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


204 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Makhramah telah aku keluarkan 
dalam bab lain.'” 


383. Bab: Dalil Kedua Yang Menunjukkan bahwa Sedekah 
Fitrahnya Budak menjadi Kewajiban Tuannya. Sebab Maksud 
dari Pernyataan Nabi SAW Dalam Riwayat Ibnu Umar, "Alal 
Mamluk," adalah "'Anil Mamluk"', bukan Berarti Zakat Tersebut 
Menjadi Kewajiban Sang Budak sebagaimana Yang Disangka 
oleh Sebagian Kalangan | 


SP AS EGG ag Ii OLAS ES —NYAV 
ai y GA AL Li mein e - at 0. 5 PAI 
IS) BB AI Jp PP SE GP Il op al 53 Hn har 
Da Elo jai Lp ea AG AG Sl TAS 3 Oak, 
1S) aa ul 0 “JG ey ang ah dy AI Ja “JG ai 
SIB pad Sae ASI La Yel Ml) UE VI CAS bas Jas 
03 3 o Ear 2. IR FE KA Sh 332 
Ah AS Jala Aas IS 2JU 8 & Call dai as OA OS 
gas (on aa! J3 2JU 8 Sak Jalal OS 
2397. Imran bin Musa Al Oazaz telah menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan atas 
orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan sebanyak satu 


sha' kurma atau satu sha' gandum. Ia berkata: Kemudian masyarakat 
menggantinya dengan setengah sha' biji gandum. Ia berkata: Dahulu 


15 Muslim, Zakat 9:10 Hadits yang sama dari jalur periwayatan “Arak, namun 
dalam riwayat ini tidak disebutkan kalimat, “Dan anak yang dilahirkannya.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 205 


Ibnu Umar mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan dalam bentuk satu 
sha' kurma kecuali satu kali. Di saat sulit menemukan kurma, ia 
mengeluarkannya dalam bentuk gandum. 


Ia berkata: Aku bertanya, “Kapan Ibnu Umar mengeluarkan 
sebanyak satu sha?” Ia menjawab, “Ketika para petugas hanya duduk 
saja.” Aku berkata, “Kapan para petugas hanya bersikap duduk?” Ia 
menjawab, “Sebelum satu atau dua hari menjelang Iedul fitri.”176 


384. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Tuan Hanya 
Wajib Membayarkan Sedekah Fitrah untuk Budaknya Yang 
Muslim, tidak Untuk Budaknya Yang Musyrik, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Sedekah 
Tersebut Wajib Juga Dikeluarkan untuk Budak Yang Musyrik 


Ea daya Fasa IIA IL YP ES YAA 
Hap up DE ag BEA 4 al 
ai IS ia Oa Ja PA BN ro Oa 
Phi Ea Tato GA yan ae IA sal 
ASI SP gi Sh Laga KAN IP coat ip Ul 
ATA Tya 2AT P eat HP Cl ee 
2398. Abu Salmah bin Al Mughirah Al Makhzumi telah 


menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fadik menceritakan kepada 
kami, dari Adh-Dhahak, yaitu Ibnu Utsman, dari Nafi?, dari Abdullah 


176 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya rijal syaikhaini, kecuali seorang yang 
bernama Al Gazaz. Meski demikian, Imam An-Nasaa'i, Ad-Daraguthni dan yang 
lainnya telah menganggapnya sebagai sosok yang dapat dipercaya dalam 
periwayatan Hadits —Nashir.) 


206 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bin Umar RA: Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 
bulan Ramadhan kepada setiap orang yang beragama Islam, baik 
orang tersebut berstatus merdeka atau budak, laki-laki atau 
perempuan, anak kecil atau orang dewasa sebanyak satu sha” kurma 
atau satu sha” gandum. 


Abu Bakar berkata: Hadits Malik dan Ibnu Syaudzab serta 
Katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya termasuk dalam bab 


ini. 


385. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Wajib 
bagi Setiap Orang Yang Mampu Melaksanakanya berbeda 
Dengan Pendapat Orang Yang Mengatakan bahwa Sedekah 
Fitrah Tidak Wajib bagi Mereka Yang Tidak Wajib Menunaikan 
Zakat Fitrah 


30 30. 8 2 


BIAN AS ENI CABIN ALA Ip ASI Gi5 —1raA 

Elo AI ae Ola) Gd Jas 3) 23 BM IA ol ot 
- . Ni Coke. ya 73 T- 09 8. 0 ... 
bala 5 SI 3 PE) IS AP pa Ie Ello Uji La 


2399. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” Az-Zubairi dan 
Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Malik menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan 
Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada 


Lj ? a71 O. . Pe £ 2 . o . . 3 od 0.7 
AP CI MEA YG Can Ep Sa EN & 


17 Muslim, Zakat 16 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Abi Fadik. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 207 


setiap orang yang berstatus merdeka atau budak, laki-laki atau 


perempuan yang beragama Islam.'78 


oo Sol 23 ih 


USUL Of ea DAUR (ENI AD Ind CS ta. 
i Cet ML ie Lao 0 TA “in " .-f 
SS II ON La 2) eelga alba KA 


2400. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab memberitakan kepada kami bahwa Malik memberitakan 
Hadits yang sama kepadanya. Ia berkata, “Min Ramadhan” dan ia 
berkata, “Jaki-laki atau perempuan.” 


386. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ukuran Zakat 
Ramadhan Mengikuti Ukuran Yang Pernah Digunakan oleh Nabi 
SAW bukan Ukuran Yang Ada Pada Masa Setelahnya. Sebab 
Satu Sha? pada Masa Nabi SAW di Madinah adalah Satu Sha” 
yang Digunakan oleh Nabi SAW 


. . 5 ed . 
LI ANA Bia AMIN ap Ip AMA ES AN 
3... 


MEN EP UR Gi IPP AIA gi an up IP in 
AB PE SG DAR AA Ka da 
BAG Gea g Cah Af al al SE seh Te AN J5 


2401. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Agil 


18 1 ihat Hadits setelahnya. 
199 Muslim, Zakat 12 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya dari Malik. 


208 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin 
Zubair, dari ibunya Asma binti Abu Bakar RA, bahwasannya ia 
pernah memberitakan kepadanya: Bahwasannya di masa Nabi SAW, 
mereka mengeluarkan zakat fitrah seukuran mud yang digunakan oleh 
penduduk Madinah atau dengan sha' yang digunakan oleh seluruh 
penduduk kota Madinah.!8 


387. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Fitrah Hanya 
Diwajibkan bagi Mereka Yang Mampu dan Tidak Diwajibkan 
bagi Mereka Yang Tidak Mampu 


22 Pa ...y 5 Le ad elo 3 
TANTE MANA: Pa - » J8 NY 
Ab CAN NA el Lah 
2402. Abu Bakar berkata: Riwayat Abu Hurairah RA dari Nabi 


SAW, "Apa yang aku perintahkan, maka bertakwalah kepada Allah 
SWT semampu kalian”! 


180 Sanadnya hasan lighairihi. Muhammad bin Aziz adalah sosok yang dinilai 
dha'if. Para ahli Hadits mempermasalahkan klaimnya bahwa ia pernah mendengar 
dari Salamah, namun ia memiliki penguat menurut Imam Al Baihagi, 4:170 dengan 
riwayat Al-Laits bin “Agil. 

181 Aku katakan: Ini merupakan penggalan akhir dari sebuah Hadits yang 
disambungkan oleh Syaikhain dan yang lainnya. Lafazh dalam riwayat ini adalah 
lafazh Imam Muslim (7/91) dan Hadits ini diriwayatkan dalam kitab Al Irwa' 
(155,313) dalam kitab Ash-Shahihah (850) —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 209 


388. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Zakat Fitrah atas Anak 
Kecil berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 
Menyangka bahwa Kewajiban Tersebut Gugur bagi Orang Yang 
Tidak Terkena Kewajiban Melaksanakan Shalat 


: 2 SA AI 7 YG ag or Ha aa 
Na Kanak Utan LABA na 

Ht “al J3 an B0 BD Jyag PP AE AS 
ka « Pena 3 Ae ARI TA IN misal Ie ULA, 
Teratai A5 gal Es, du aa -JG #1 F3 ode 2 pai Layak 
SN, 3 CP oi rai sada Pa MN AKP Lah hat IE aa 
P3 

2403. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami, ha Nashar bin Ali Al Jahdhani 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la memberitakan kepada kami, 
keduanya berkata: Ubaidillah bercerita kepada kami, Nafi' 
memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW 
telah mewajibkan mengeluarkan sedekah fitrah. Dan Nashar berkata: 


Sedekah Ramadhan bagi anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka 
atau budak sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. 


Ini adalah Hadits Nashar bin Ali, namun ia berkata: Dari Nafi. 
Ash-Shan'ani juga telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, Ia berkata: Aku pernah mendengar 


210 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ubaidillah menceritakan sebagaimana Hadits Nashar bin Ali, namun 
ia menambahkan kalimat, "Laki-laki dan perempuan.”1?2 


389. Bab: Penjelasan tentang Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 
dan Kadar Yang Harus Dikeluarkan 


» So 36.3 ih 


” 3 ? 

PAS PD kara CN BP Y ku ba —Y£.4 

La Ato YP Ohh Ia Ceko Jadi SG rs NB Jah 
bata Ta Ui MIN, mal Je LA Jae 1JM cl Are Ol) Laga 


2404. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, Salamah menceritakan kepada kami, Agil menceritakan 
kepadaku, Nafi” budak Abdullah bin Umar RA menceritakan 
kepadaku, dari Abdullah bin Umar RA, dari Rasulullah SAW: 
Sesungguhya beliau mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' 
kurma atau satu sha' gandum. Dan Abdullah berkata, "Kemudian 
manusia mengganti gandum dan kurma dengan dua mud gandum." 


Ca ora st te x - ceoL 2. so. 8 

(Ora Op Jaa SAS KE Op GA Gi —Nt 0 

y Yo 9”. 1 ..3 . - Bl ... TN 5. PE ML Ne 
BONIA Ab Ol Pe AI Ti aga Ci 
Tilas NN Tana 8 05 - 6 Ko AA 2 0 LL 
J8 oma oa (Lali, pl oa pal jail 2S TP3 os 
Abate NAS JG PAI Ta dia CAB HAN XS 05 
TPL PA Tg Pb ar, 5, 


. 


182 Sanadnya dha'if sebagaimana yang baru saja aku jelaskan (2401) karena adanya 
sosok periwayat yang bernama Ibnu Aziz. Meski demikian ia menjadi hasan dengan 
Hadits setelahnya. —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 211 


2405. Al Hasan bin Oaz'ah telah menceritakan kepada kami, 
Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Nafi” memberitakan kepadaku 
dari Ibnu Umar: Bahwasannya dahulu Rasulullah SAW mengeluarkan 
zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Ia 
berkata: Abdullah bin Umar RA juga berkata: Kemudian manusia 


mengantinya dengan dua mud gandum." 


390. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah untuk 
Bersedekah Sebanyak Setengah Sha? Biji Gandum Dibicarakan 
Orang setelah Nabi SAW Wafat 


3035. 3 Pa 


Ke Bas AIA SN Alai Ob HA Eta ran 

J db eps AP BIP SAY Ya CAN an Ai 

Si 2 PAN Ih ae dau adan X6 
AAN 


2406. Muhammad bin Sufyan bin Abu Zardi Al Aili telah 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan 
kepada kami, Fudhail bin Ghazwan memberitakan kepada kami, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Di zaman Nabi SAW (346/B) 
sedekah tidak pernah dikeluarkan kecuali dalam bentuk kurma, anggur 
kering dan gandum dan tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk biji 
gandum." 


188 Sanadnya hasan shahih dengan Hadits setelahnya —Nashir.) 

189 Sanadnya shahih. Seluruh periwayat Hadits ini dalam pandangan syaikhain 
adalah para periwayat yang terpercaya dalam periwayatan Hadits kecuali seorang 
yang bernama Al Aili. Meski demikian Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam 
golongan tsigah dan Abu Daud juga memuji sosoknya. Ia dan para (Para penghafal 


212 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


391. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka 
Diperintahkan untuk Mengeluarkan Setengah Sha”? Biji Gandum 
jika Nilainya Sama dengan Satu Sha? Kurma atau Satu Sha? 
Gandum. Berdasarkan Hal Ini maka Yang Wajib Dikeluarkan 
adalah Beberapa Sha? Biji Gandum Di Mana Saja dan 
Kapan Saja 


2407. Bundar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami, Daud bin Oais menceritakan kepada kami, dari Iyadh, 
dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Di masa Nabi SAW, kami selalu 
mengeluarkan sebanyak satu sha' kurma dan satu sha' gandum serta 
satu sha' keju. Hal yang demikian terus berlangsung hingga tiba masa 
pemerintahan Muawiyyah. Ia berkata: Menurutku, satu sha ' biji-bijian 
Syam sama dengan dua sha' kurma. Setelah itu, orang-orang 
menjadikannnya sebagai patokan. 1 


392. Bab: Penjelaskan tentang Timbulnya Ukuran Setengah Sha? 
Biji Gandum dan Orang Yang Pertama Kali Memeloporinya 


5 . 3 Aa uga -Y$.N 


395 GAS Ujian Gp Jalan BA PAS Ui 

AT end Ama AP MAL Yi Pe 6 la pa Sa 
Mb Ia ELO BA Jo Ae da PN IS CSS JB 
Lani Ia Co tea Ip Co YA Ia Clodi Et 


. 
.1 Oa 


, re . P3 5 - NP aa an BPA AI a s o 
GA9 dina YP Ur PE Sa Ta ef Sa Jp 


Hadits —ed.) yang lain juga meriwayatkan Hadits darinya —Nashir.) Al Hafizh 
dalam kitabnya Al Fath 3:373 mengisyarahkan ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 
185 Muslim, Zakat 19 Hadits yang sama. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 213 


es Hat NI ya N 2 aa La Ba 2 NONE ELSA 
IS S3 BJB RB Syah Pa de AI ba cak AG, 


sn be aa aa JUS oil 
Ap Abe yah an Sa sad 


2408. Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Daud, yaitu Ibnu Oais Al Fara 
menceritakan kepada kami dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Said Al 
Khugdri, ia berkata: Dahulu di masa Nabi SAW, kami mengeluarkan 
zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, satu sha' keju, satu sha' 
kurma, satu sha' anggur kering atau satu sha' gandum. Kami terus 
melakukan hal yang demikian hingga datang Muawiyyah dari Syam 
untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, saat itu ia menjadi 
Khalifah. Kemudian ia melakukan khutbah di hadapan orang banyak 
di mimbar Rasulullah SAW. Ia berkata, "Kemudian ia menyebutkan 
zakat fitrah." Kemudian ia berkata, "Bahwasannya menurutku dua 
mud biji-bijian Syam sama dengan satu sha' kurma. Dialah yang 
pertama kali menyebutkan dua mud di hadapan orang banyak pada 
saat itu."186 


393. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah 
dalam Bentuk Kurma atau Gandum 


20 


3 Kan ENI CAR AS KAA SI EA Yasa 
A :Je SA sa Den Menuea 
Ip Elo ae Oa oke IS up ja 5 ala BA 


F3 0 B3 30.4 


TA Lg ka AA GAN JA AS Ia GLo 3 tyas 
186 Muslim, Zakat 18 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Daud bin Oais. 


214 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2409. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Oabishah bin “Agabah menceritakan 
kepada kami, Yusuf memberitakan kepada kami dari Ubaidillah, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW telah 
memerintahkan zakat fitrah atas orang dewasa atau anak kecil, orang 
yang merdeka atau budak sebanyak satu sha?” gandum atau satu sha" 
kurma. Kemudian orang-orang menukarnya dengan mengeluarkan 
sebanyak dua mud gandum.'? 


desah Oi Lay 212 Tee Ca NN AKUN 


ol 33 Bh SA AS S Pa Gis (Si 
Jr Ol aga Gp Okta Gi TR Ii Maa GAS WA 
Ip ae inii pl Jadi ita 2G 3 Bb 

AAN PAS Cp sita YP tap IS DE aa 


2410. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Musa bin Ismail Al Mangari menceritakan kepada kami, Hamam 
menceritakan kepada kami dari Bakar Al Kufi' yaitu Ibnu Wa'il bin 
Daud, bahwasannya Zuhri menceritakan kepada mereka, dari 
Abdullah bin Tsa'labah bin Ash-Shw'ir, dari ayahnya: Bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah melakukan khutbah sambil berdiri. Saat itu 
beliau memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebanyak 
satu sha' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap orang atau setiap 
kepala, untuk orang dewasa atau anak kecil, orang yang merdeka atau 
budak.!88 


187 Sanadnya shahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari. Dan ia mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya dari jalur periwayatan Al-Laits, dari Nafi” —Nashir.) Al 
Baihagi, Sunan Al Kubra 4:160 Hadits yang sama dari jalur periwayatan. 

18 Sanadnya hasan, Abu Daud Hadits 1620 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Yahya. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 215 


394. Bab: Penjelaskan tentang Mengeluarkan Anggur Kering dan 
Keju untuk Sedekah Fitrah 


Ea LI oat op ab 3 LAN EL MA 
e - ar 0 - o- Tea, ey o. 0. Kg 35036. 4 
PP Ip Kap II ot AN AP GP 3S Ih Tana 
LI SU AN II Sa adi Sato 23 BD 
. oz 0 8... (3 2, . 8. . () 2 . “ “5 na ” 
“ Sa elo s1) 3 on oniing inadinali 2 HI) sea) 
ba Ia Coy ea La Eka 
2411. Al Hasan bin Abdullah bin Manshur Al Anthaki telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Syaudzab, dari Ayub, dari Nafi, dari 
Ibnu Umar RA, bahwasannya Nabi SAW mewajibkan sedekah fitah 
atas orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil dan 
orang dewasa dari kalangan kaum muslimin sebanyak satu sha' 


gandum, satu sha' kurma, satu sha' anggur kering atau satu sha' 
keju.!8? 


- 
s0. 1G - 


- o Pan 8... . 3 
ME Ip Aan END Upin (IP 3 ab Mid YAN 
Pa AR AP bi MAS Ca AS 
Nan Po Gamad ae SU PB MI J3) Ju :JB Sar 
an pp Wa YP asi aa GUY er ia Aa 


189 Sanadnya hasan. Al Hafizh memberikan isyarat 3: 370 kepada riwayat Ibnu 
Khuzaimah. 


216 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2412. Umar bin Ali Al Bairafi telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Khalid Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Katsir bin Abdullah bin Umar bin “Auf, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Zakat 
diwajibkan atas setiap muslim sebanyak satu sha' kurma, satu sha' 
anggur kering, satu sha' keju atau satu sha' gandum.” 


api tata Ki Kn MA aa kan Ie na AG A5 —Y$1Y 
0 AJA 


SL 0S oa A3 TA Ol ep An Ga DP AG LA 
BN nata JW AI PU Abi go Lili Oak) Bika 
2 Ea Pi Da Aro BA Ip Aap Je Jak SU) 
pa ya Mela tema Lp GA ea 


2413. Bundar telah menceritakan kepada kami, Hamad bin 
Mus'adah menceritakan kepada kami dari Ibnu “Ajlan, dari Iyadh, dari 
Abu Sa'id Al Khudri: Bahwasannya Mu'awiyyah bin Abu Sufyan 
dahulu pernah memerintahkan mereka mengeluarkan sedekah 
Ramadhan sebanyak setengah sha' hinthah (biji gandum) atau satu 
sha' kurma. Abu Sa'id berkata, "Kami tidak mengeluarkan kecuali 
sebagaimana yang pernah kami keluarkan di masa Rasulullah SAW, 
yaitu satu sha' kurma, satu sha' keju, satu sha' anggur kering atau 
satu sha' gandum.” 


190 Sanadnya dha'if. Hadits ini berderajat munkar dengan sanad seperti ini. Katsir 
bin Abdullah diduga keras sebagai orang yang suka berbohong, ini dikatakan Al 
Haitsami dalam Majma Zawa'id 3: 80. Al Bazar meriwayatkan Hadits ini dan di 
dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah dan dalam hal periwayatan ia 
termasuk dha'if. 

1 Muslim, Zakat 21 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu “Ajlan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 217 


395. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
dalam Bentuk Gandum Yang Tidak Ada Sisiknya jika Ibnu 
Uyainah dan Orang Yang di Bawahnya Menghafalnya dengan 
Baik atau Jika Riwayat dari Ibnu Abbas RA Shahih. jika Tidak, 
maka Dalam Riwayat Musa Bin “Agabah terdapat Penjelasan 
Yang Memadai tentang Masalah Ini, Insya Allah SWT 


JP op OR Ei2 SS oi JB AG EA ta 

Wana Trio Abi ake HA Ab Lae IA Jb ab 

Tw PA Ia Eta Jadi ata d WAN JA SAI Kal 
KAL Iya Gp YP bal Uap Moo Yo La CUP ja 


2414. Abdul Jabar bin Al “Ala telah mencerita kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu “Ajlan, ia berkata: Iyadh 
bin Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah memberitakan kepadaku, 
bahwasannya ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: 
Kami mengeluarkan sedekah fitrah sebanyak satu sha' kurma, satu 
sha' gandum, satu sha' anggur kering, satu sha' keju atau satu sha' 
gandum tanpa sisik.!92 


Pt 5 .- Pt Pe 30 Je £ aa 


cela oa KI AG CS « Ol po Cod —Y4No 


0. Ge 3 0. 


SP dB Ip CA JB CAP Ol OP Lam IA 


19  Sanadnya hasan karena ada perbedaan pendapat dalam menilai sosok 


Muhammad bin “Ajlan. Namun Zaid bin Aslam telah mengikutkannya dan ia tidak 
menyebutkan kalimat: As- Siltv” dalam mantannya. Imam Bukhari juga 
meriwayatkan Hadits ini —nashir.) Al Hafizh dalam Al Fath 3:373 Al Jauzagi 
meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu “Ajlan, satu sha' siltu atau dzurrah. An- 
Nasaa'i 5:39 dari jalur periwayatan Sufyan. 


218 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AG PI cab pita Pp Fb Le GC Olas, 35 
Unyu 3 hah eh cAia 5 35 s3 ya JG Klg dh can 5 Ab. ct 

2415. Nashar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abdul 
A'la menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW telah memerintahkan kami menunaikan zakat Ramadhan dengan 
mengeluarkan satu sha' makanan untuk anak kecil dan orang dewasa, 
orang dewasa dan anak kecil, orang merdeka dan budak. Barangsiapa 
yang menunaikannya dengan mengeluarkan gandum tanpa sisik juga 
diterima. Dan aku kira ia berkata, (246/A) "Barangsiapa yang 
menunaikannya dengan mengeluarkan tepung diterima dan yang 
mengeluarkan dengan tepung halus juga diterima.” 


Pe . 3 5 HOP as 


Ae ENI kera Gis Ai IS SAS —YEYI 
96 CA yA ep Gi ng ah ge da 
Tw Ppt Ot toe Ip Ot jadi Tg Ba 
2416. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Al Humaidi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim 


menceritakan kepada kami dari Musa bin Agabah, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sedekah fitrah 


19 Sanadnya shahih. Al Haitsami berkata, 3:80-81. Al Hasan meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas RA dan ia termasuk sosok yang mudallis. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Bazaar dalam Al Majma?. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 219 


adalah dengan satu sha' gandum, satu sha' kurma atau satu sha' 


gandum tanpa Sisik? 


396. Bab: Penjelasan tentang Mengeluarkan Sedekah Fitrah 
dalam Bentuk Makanan. Dan Dalil Yang Menentang Pendapat 
Kalangan Yang Berpendapat Boleh Mengeluarkannya dalam 
Bentuk Uang 


an 8 o- 30 JG. 3 ih 


Wa AI Ag Gis Ui Op Iezua Cile —YLNV 
( Ac ae Deh 2 SERA mi 3 e - B3 0. 3 3 
oa te Oluan) Abhp "da OS & bur eat YP un Sui 


IE Ka dia Ja ca Aa Da ja Ea At Uh da 
Un Ip AA Gi KUA Jb dia Ja aa Tanpa 
: aa 


2417. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada 
kami dari Muhammad, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya ia pernah 
berkata: Sedekah Ramadhan adalah dengan satu sha' makanan. 
Barangsiapa yang menunaikanya dengan mengeluarkan gandum, 
maka diterima dan barangsiapa yang mengeluarkannya dalam bentuk 
gandum, kurma, dengan gandum tanpa sisik atau dengan anggur 
kering, maka diterima. Dan aku menduga ia berkata, "Barangsiapa 
yang menunaikannya dengan tepung halus atau tepung, maka 
diterima." 


14 Ganadnya shahih, An-Nasaa'i 5:39 dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Rawad 
dari Nafi”. Dan Hadits 1614 dari jalur periwayatan Abdul Aziz. 


220 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Abbas RA termasuk dalam 
bab ini." 


OB OR 3 HPS ENI uga Ip Tikar EA NAN 
BJ ep in Gal GP ea li Ala oi be La uli 
Et Ga Ga et dB AI Op SI Jadi Tato GAS 
Ag GO Ola tera ip ta tai Ia Ula Yi 
Ld DG LNG aa PAK daa Euis JG 
AA La G0 JAS VI MAN NAS ip gi SI ea 4 AS 
daa 2 Peka ea Mod: Hate al Jb cal 2 ia 
Lag Uu AB ph aa 


2418. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Daud bin Oais Al Fara. Dari 
Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia 
berkata: Dahulu di masa Rasulullah SAW kami menunaikan sedekah 
fitrah dalam bentuk satu sha? makanan, satu sha' kurma, satu sha' 
gandum, satu sha' anggur kering atau satu sha' keju. Kami terus 
melakukannya dengan cara yang demikian hingga datang Muawiyyah 
dari Syam ke kota Madinah. Diantara pernyataan yang ia keluarkan 
dihadapan orang banyak adalah: Menurutku dua mud biji-bijian Syam 
sama dengan satu sha' ini. Kemudian orang-orang mulai 
menggunakan patokan tersebut. Abu Sa'id berkata: Aku sendiri akan 
tetap mengeluarkannya dengan cara sebagaimana yang biasa aku 


"9 Lihat Hadits sebelumnya 2415. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 221 


lakukan di masa Rasulullah SAW, selamanya dan selama aku 
hidup.!? 


Gp AE YA ES GO HI Hi Loji WAS -ytNA 
Eat tag Ulat tau Bem oi Ae 
9559 kat Jl JB :Jb an SNI Ae ep 
Ir KP LAS) PAN HO Olah) Bike Sp 
3 Jus Me Dag te dir Pes pe S3 & 
aga Y TU 5 .Y JUS ea aa HA Le 
saka Pyar Asbak Ku ap JAN, 
3 bg gita AN Ga In dog, Hp (II AA SN 
Pan Us ta df Sta da Ah at 
BO IA MP IP OR CAT ale ant AS 
SA pend Sp ika NPM Ii) OS UI Hain $ Co 
2419. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abdullah bin Utsman bin Hakim 
bin Hazam menceritakan kepadaku, dari Iyadh bin Abdullah bin Abu 
Sarah, ia berkata: Abu Sa'id berkata: Ketika mereka membicarakan 
masalah sedekah Ramadhan dihadapannya, ia berkata, "Aku tidak 


mengeluarkan kecuali sebagaimana yang pernah aku lakukan di masa 
Rasulullah SAW yaitu satu sha' kurma, satu sha' hinthah (jenis 


196 Muslim, Zakat 18 dari jalur periwayatan Daud, namun dalam redaksinya terdapat 
fagdim dan ta 'khir. 


222 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


gandum), satu sha' sya'ir (jenis gandum) atau satu sha” keju.” 
Kemudian ada seorang laki-laki diantara mereka berkata kepadanya, 
“Bagaimana jika dengan dua mud gandum?” Ja menjawab, “Tidak, itu 
adalah perkiraannya Muawiyyah RA, dan aku tidak menerima 
pendapatnya dan tidak akan mengamalkannya.” 


Abu Bakar berkata: Disebutkannya kalimat hinthah dalam 
riwayat Abu Sa'id tidak bersifat yakin, dan aku tidak tahu siapa yang 
menduganya demikian. Pernyataanya, "Dan ada seorang laki-laki 
diantara mereka yang berkata kepadanya, atau dua mud gandum 
hingga akhir menunjukkan bahwa penyebutan kalimat hinthah di awal 
kisah ada kesalahan atau wahm (dugaan yang tidak mendasar). Sebab 
jika Abu Sa'id telah memberitahukan kepada mereka bahwa dahulu 
mereka di masa Nabi SAW mengeluarkan satu sha' hinthah, maka 
pertanyaan orang tersebut: Atau dua mud gamhun (Gandum) tidak 
memiliki arti (menanyakan sesuatu yang sudah disebutkan)'” 


397. Bab: Penjelasan tentang Pujian Allah SWT kepada Orang 
Yang Menunaikan Sedekah Fitrah 


Rp pa 0 Ip Ii ag Uas MS yan. 

SARAN pan Jen 3 Gi ip ad iB AGAN Ke gia 

IS SAI LA Sip Al AM oa 
ji 


. 


17 Sanadnya hasan akan tetapi penyebutan kalimat hinthah dalam riwayat ini 
adalah sebuah kesalahan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah —Nashir.) 


ShahihIbnu Khuzaimah || 223 


2420. Abu Umar dan Muslim bin Umar bin Muslim bin 
Wahab Al Aslami Al Madini telah menceritakan kepada kami dengan 
khabar yang gharib, ia berkata: Abdullah bin Nafi' menceritakan 
kepadaku, dari Katsir bin Abdullah Al Muzanni, dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat, 
"Bahwasannya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 
beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.” (Os. 
Al A'la (87) 14-15), Beliau menjawab, "Ayat ini turun berkenaan 
dengan masalah zakat fitrah”? 


398. Bab: Penjelasan tentang Perintah Menunaikan Zakat Fitrah 
sebelum Orang-Orang Keluar untuk Melaksanakan Shalat Ied 


. 


Ci aa Sama 2 Ha Aj Gia yana 

». o- 0. AKG Ka . - na o 
(pas oa AN KE 3 GIE 33 Ly DA op lu A3 
oly Gali IA CA Is jas 3S Ah AA di 


JA Fan UB J3 SN DS Cab 

2421. Abu Salmah Yahya bin Al Mughirah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fadik menceritakan kepada 
kami, dari Dhahak bin Utsman, dari Nafi”, dari Abdullah bin Umar 
RA: Bahwasannya Nabi SAW memerintahkan mengeluarkan zakat 
fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Ied. 


198 Sanadnya sangat dha'if. Salah seorang periwayatnya yang bernama Katsir bin 
Abdullah dikenal sebagai orang yang suka bohong. Al Hafizh dalam kitab Al Fath 
3: 375 mengisyaratkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Haitsami berkata: 3: 80. Al 
Bazar meriwayatkannya, namun di salah satu periwayatnya ada nama Katsir bin 
Abdullah, dan ia dalam hal periwayatan hadits dianggap dha'if. 


224 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Umar RA pun melaksanakanya satu atau dua hari 
sebelum hari Ied.'”? 


399. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memerintahkan untuk Mengeluarkannya di Hari Ied, bukan Di 
Hari Yang Lain 


Ada AP CAS GA yak Gi Pb GAS YLNY 
SP Aa Oh sah GP ia GA OI On gia ae 
IS SP Ol jadi 53 ABON Ir oa PP 
Jadi Ca Dal Sd SS TA 
2422. Umar bin Hafash Asy-Syaibani telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawad 


menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA: 


Bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan 
zakat firah (246/B) sebelum orang-orang keluar menuju tempat shalat 
di hari 1ed.?” 


199 Muslim, Zakat 23 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Fadik hingga pernyataannya, 
"Sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat." Lihat Abu Daud Hadits 
no. 161. 

2 Al Bukhari, Zakat 76 dari jalur periwayatan Musa bin “Agabah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 225 


400. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud oleh 
Nabi Dengan Kalimat Shalat dimana Beliau Memerintahkan 
untuk Mengeluarkan Zakat sebelum Shalat Tersebut adalah 

Shalat Ied, bukan Shalat Yang Lain 


ra Pt - 


pas up Pa NAN OK Lg — K5 —Y£YY 

Ph PADA SA Bag LA ES YG DA 

ol jd 2 Haa AB In ot Tale 
SA NA AI SP 


2423 Rabi” bin Sulaiman Al Muradi dan Bahar bin Nashr Al 
Khaulani telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zinad memberitakan 
kepadaku, dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar: 
Bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan 
zakat (246/4) zakat 'sebelum manusia keluar menuju tempat 
melaksanakan shalat.?' 


401. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Imam 
Mengakhirkan Pembagian Sedekah Fitrah, Tidak Di Hari Ied, 
jika Sedekah Tersebut telah Diserahkan Kepadanya 


Pt - 


Gas aa ya spa yag vi Ita Was —YtYt 


0 PEN 


OI Ka IP Ip Gas GA Am OP Sa ar 


201 Ganadnya shahih, Abu Daud Hadits 161, hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Musa. Aku katakan: Demikian pula dengan Al Bukhari, An-Nasaa'i. 


226 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


155 Bet NB NIA GAN 3 ERA al IP Klau 
ine (Ab Gp P3 Is IN SI di gel stan, 
LibS PE IP SIB BB JA SUS las 
Bra daa Um BA Juna 
Tae SES S3 Akan MEA aa RT ut adi Dau 
AT peang wa as 4 ul JB GA an, Biss 
Jis Hd IU AP AI 5 Jp Saga leh He) 
Aa K3 AB Ar S SN aa Ula 32 Pa Pa 
JP Dal JS CA Ian SW denah 22 as 
BN A1 Eh (alas Tae KS ca Iyay Gt $ an 
Al Jah Ja 3 aa AG, ea, akis 33 4) ut Jua 
13 S MEI si dish Ce La pa Jaka Ad 
LA IU da In ae mug lal 5 SB AB 
Per OEn bau ON Kari 5 : JG ad de ega ea 
Y) dst Si be as IG 3G BB ANA & 
CB MI SW dia bb mad It dalema ur 
La Lai JW 2G 0 UT Wont Jas 

otaai B5 Jo ONE dn 


2424. Hilal bin Basyar Al Bashri telah menceritakan kepada 
kami dengan khabar yang gharib. Utsman bin Al Haitsam -Muadzin 
Masjid Al Jami'— telah menceritakan kepada kami, Auf 


ShahihIbnuKhuzaimah || 227 


menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: 


Rasulullah SAW telah memberitakan kepadaku agar aku 
menjaga zakat Ramadhan. Suatu hari di tengah malam ada seseorang 
yang datang dan mencuri sebagian makanan dan aku-pun 
menangkapnya. Saat itu aku katakan, “Kamu akan aku laporkan 
kepada Rasulullah SAW." Orang tersebut berkata, “Jangan, tolong 
lepaskan aku, sebab aku sangat membutuhkan ini.” Akupun 
membiarkannya pergi. Kemudian setelah selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah RA, apa 
yang dilakukan oleh orang yang engkau tangkap malam ini?” Atau 
beliau berkata, “Malam hari yang lalu.” Aku menjawab, "Wahai 
Rasulullah SAW, orang tersebut sambil mengiba mengatakan bahwa 
ja sangat membutuhkannya, maka orang tersebut aku lepaskan dan ia 
berjanji tidak akan datang lagi.“ Rasulullah SAW berkata, “Apakah ia 
tidak akan berbohong dan akan kembali lagi?” Setelah itu, 
berdasarkan perkatan Nabi SAW, aku mengerti bahwa orang tersebut 
akan datang lagi. Abu Hurairah RA berkata: Kemudian orang tersebut 
datang lagi dan mengambil makanan zakat dan aku katakan 
kepadanya, “Akan aku laporkan perbuatanmu kepada Rasulullah 
SAW." Kemudian ia berkata sambil mengiba bahwa ia sangat 
membutuhkannya. Lalu aku pun melepaskannya lagi. Keesokan 
harinya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, “Apa yang dilakukan 
oleh orang yang engkau tangkap malam ini?” Atau beliau berkata, 
“Malam hari yang lalu.” Aku menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, 
orang tersebut sambil mengiba mengatakan bahwa ja sangat 
membutuhkannya, maka orang tersebut aku lepaskan dan ia berjanji 
tidak akan datang lagi. Rasulullah SAW berkata, “Apakah ia tidak 
akan berbohong dan akan kembali lagi?” Setelah itu, berdasarkan 
perkatan Nabi SAW, aku tahu bahwa orang tersebut akan datang lagi. 
Kemudian orang tersebut datang lagi dan mengambil makanan zakat 
dan aku katakan kepadanya, “Aku akan melaporkanmu kepada 


228 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW.” Orang tersebut berkata, "Tolong jangan dilaporkan, 
aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang bermanfaa'at 
untukmu." Ia berkata, “Mereka (para sahabat) adalah orang-orang 
yang sangat gemar melakukan kebaikan,” Orang tersebut berkata, 
“Jika kamu mendatangi tempat tidurmu bacalah ayat kursi. Dengan 
demikian, maka Allah SWT akan selalu menjagamu dan syetan tidak 
akan mendekatimu hingga datang waktu shubuh.” Maka akupun 
melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Apa 
yang diperbuat oleh tawananmu wahai Abu Hurairah?” Kemudian 
Abu Hurairah menceritakanya kepada Nabi Saw. Dan beliau 
menjawab, “Engkau benar dan orang tersebut telah berbohong. 
Tahukah kamu siapakah yang berbicara kepadamu dalam tiga hari 


ini, dia adalah syetan”? 


202 Aj Bukhari, Al Wikalah 9 dari jalur periwayatan Utsman bin Al Haitsam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 229 


Pon Ore 
Ba arang 
KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH 
TATHAWWU (SEDEKAH SUNNAH ) 


402. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dan Penjelasan 
bahwa Allah SWT Menerimanya dan Akan Menjaganya untuk 
Orang Yang Mengeluarkannya serta Penjelasan bahwa Allah 
SWT tidak Akan Menerima Sedekah kecuali Dari 
Harta Yang Baik 


3 


Ad at ES de GA SI Eh —yt ro 


AI data jp Pb MI UD SAI AA GAS YG 
A Na Ju -JG Egg Pin Ha Gp ain PA na 
JG Tag aa IIS IS um Cadas At y Las 


: PA Bel 3- na ed 8 23 Li 2 Be 8.5. “ox te ar S 
Ja J3 deg og :xi0 JB) ca Ita Ba Ali GP Alyah 


TN aa 


2425. Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi dan Utbah bin 
Abdullah telah menceritakan kepada kami, Keduanya berkata: Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar 
memberitakan kepada kami dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Al 
Hubab yaitu Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang hamba muslim pun 
mengeluarkan sedekah dari penghasilannya yang baik —dan Allah 
SWT tidak akan menerima kecuali yang baik— kecuali Allah SWT akan 


230 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian menjaga sedekah 
tersebut, sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara 
kudanya," atau Beliau berkata, "Seperti salah seorang diantara kalian 
memelihara anak kuda yang masih kecil, hingga sedekah tersebut 
menjadi sebesar gunung uhud.” 


Utbah berkata: Faluwahu galuushahu (Anak kudanya tumbuh 
dewasa). Dan aku tidak mendapatkan dari Atabah kalimat: Seperti 
gunung uhud. 


... . 9 8. 
aan Han Gil As U 


Lp Gk sj Ka ol BA Ing JB J6 GA aa pe 
aga tape 2 KS B3 sama al Ha GE ai 
AS J8 da gps PATI Ga WI Ida 
3, Pa pa LA 3 3 & 

paka Jend Jaa OI 

2426. Muhammad bin Abu Rafi” dan Abdurrahman bin Bisyr 

bin Al Hakam telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzag telah memberitakan kepada kami, Ma'mar 
memberitakan kepada kami dari Ayub, dari Al Oasim bin 
Muhammad, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Bahwasannya jika seorang hamba bersedekah dari 
miliknya yang baik, maka Allah SWT akan menerimanya dan 
mengambilnya dengan tangan kanan-Nya', kemudian Dia 
merawatnya sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat 
kudanya atau merawat anak untanya. Bahwasannya jika seseorang 


bersedekah dengan satu suapan, maka sedekah tersebut membesar di 
tangan Allah SWT —atau ia berkata menjadi membesar di telapak 


ShahihIbnu Khuzaimah || 231 


tangan Allah SWT- hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung, 
oleh karena itu, hendaknya kalian bersedekah.” 


. Do 5. 3 Pa 


ala SAS AA AG Ci SIS Ode ep PS Ui NY LNV 
MP 3 En DBD Lp Pa (el us 
Pa Dari PK 5 Terra Haa KE Hj Ka Ci 


enak Boa oa, 


AI Opa gi MEP ASN IS JASA AP AA 
Hp ah Las dah 5 Gn GA dai Ja 53 


dai J8) GE tanah Tik JB ai GP toga 


. 3. Jo. 


Gayam 2 SB Sg Ju “JG agan Pa Ce ep Ip 


ERA Sa AN SS 3 WI Gali spa 2 Lg 


o Ac 


2427. Umar bin Ali telah menceritakan aa kami, Abdul 
Wahab menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami, dari Al Oasim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ha Umar bin 
Ali juga menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdush-Shamad 
menceritakan kepada kami, Ibad bin Manshur menceritakan kepada 
kami, ha Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Ibad bin Manshur, ha Muhammad bin 
Yahya Al Oath'i menceritakan kepada kami, Al Hujjaj bin Minhal 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Ibad bin Manshur, dari Al Oasim, Ja'far berkata: Aku pernah 
mendengar dari Abu Hurairah. Al Oath'i dan Umar bin Ali berkata 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 


20 Sanadnya shahih. 


232 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzag. Ja'far 
menambahkan dalam Haditsnya, dan penguat dari hal yang demikian 
adalah firman Allah SWT, "Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah.” (Os. Al Bagarah (2): 276)” 


403. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Menjaga Diri dari 
Api Neraka —Kami Berlindung kepada Allah SWT Darinya— 
dengan Bersedekah, meski Dengan Kadar Yang Sedikit 


NG AI 5 1563 ea aa Gak -YLYA 

KAS pala AN Gp oi ap Ja aa taat 
Aga 335 SISTA eab 3 Teap Lp OLI 
SN Hi San P3 JUN IE BSE 3 sp aah 


2428. Al Husein bin Al Hasan dan Atabah bin Abdullah telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Al Mubarak 
memberitakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Umar bin Murrah, bahwasanya ia pernah mendengar Khaitsamah 
bercerita dari Adi bin Hatim, dari Nabi SAW (247/A) bahwasannya 
Beliau menyebutkan kata neraka dan memohon perlindungan kepada 
Allah SWT darinya dan Beliau memalingkan wajahnya dua atau tiga 
kali. Setelah itu beliau bersabda, “Jagalah diri kalian dari api neraka, 
meski dengan setengah butir kurma. Jika tidak memilikinya, maka 
bersedekahlah dengan cara bertutur kata yang baik. sa 


20 Sanadnya shahih. Ahmad 2: 471 dari jalur periwayatan Waki?. 
208 Muslim, Zakat 68 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 233 


2 
Pe . 


Ae KISI Ki ah Bis (Ah CAK -—Y4YA 

Jen” Y Pa Pa ga e - 4 Tar -.. #E 0. 2 -. 
B3 Iin) HP CAP Ui yP WMA ee Kal GP asal 
DR DN Ya Sa - si 835 a Ke or . “5 “5 
Ha dell ph ME Ga asa J3 GBI IA 1JU 


. 


03 0 & e ad 5 - : 

NS NP ig Gi “SI 

2429. Bundar menceritakan kepada kami, Abu Bahrin Al 
Bakrawi menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada 
kami, dari Abu Raja Al “Athari, dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, “Jagalah diri kalian dari api neraka meski 


dengan setengah butir kurma.” 


Abu Bakar berkata: Ia adalah Ismail bin Muslim Al Makki dan 
aku berlepas diri dari pengakuannya. 


Ang Ip II LE EA BEI AP Op Ii GAS NY 
jo. 


Fa CA AS "3 ag aa D) al ui IS 3 


OP Ola GP ta ai pay SI ob OB Uji 
JB Ta AI IG BA au up Ca an 


2430. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Al Harits 
memberitakan kepada kami, ha Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 


206 Hadits shahih, dikuatkan oleh Hadits setelahnya dan yang lainnya —Nashir.) 
Sanadnya dha'if, Al Haitsami berkata dalam Al majma' 3: 105-106. Abu Ya'la dan 
juga Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Kabir diantara periwayatnya ada 
seorang yang bernama Abu Bahrin Al Bakrawi yang banyak diperbican , namun 
ia menganggapnya sebagai sosok yang tsigah. 


234 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami 
dari Umar bin Al Harits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sanan bin 
Sa'ad Al Kindi, dari Anas bin Malik, “Bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, “Tebuslah diri kalian dari api neraka, meski dengan 
setengah butir kurma.” 


404. Bab: Penjelasan bahwa Di Hari Kiamat Sedekah Akan 
Menaungi Pemiliknya hingga Tuntasnya Pengadilan 
Seluruh Manusia 


3 - 
o- Jo 9 


NB bt te 13 13) rd 3 AS S3 —yena 

Se ara Yi Tg Meet AI Ya NG ipa 
LA oa Gb pa AA Es ad da Oi ea 
pen ee 5 apa Kg 1 . 8 5 5 2 y h7 2 3. Na 
Ga Hai & So IP SEA IS li HB Syah Tana 


VI AA ng IE AI Hi 3 LP 
alah J9 SAS F3 eergia Ka NAH Y gp kebab 

2431. Al Husein bin Al Hasan dan Utbah bin Abdullah telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Al Mubarak 
memberitakan kepada kami, Harmalah bin Imran telah memberitakan 
kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Yazid bin Abu habib 
bercerita: Bahwasannya Abu Al Khair telah menceritakan kepadanya 
bahwa ia mendengar Agabah bin “Amir berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang berada di 


207 Sanadnya hasan. Al Haitsami berkata dalam Al Majma” 3: 106. Al Jazari dan 
Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Ausath dan rijalnya Al Bazari adalah rijal 
tsigah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 235 


naungan sedekahnya hingga selesainya pengadilan antara manusia," 
atau beliau berkata, "Hingga ditentukannya nasib manusia.” 


Yazid berkata: Abu Al Khair tidak pernah sekalipun berbuat 


salah kecuali ia melakukan sedekah, meski dengan kue sebesar biji 
208 


o. 340 3G. 3 an 


Oa aa Haa 5 gan JAN Jaan Gabe LI 


n00 0. 380365. 3 an 


bp Pn Aug Pan (Olah Gi Saba Vila ge) 


vg ama 2) LH ag sat Io yu CA MX 3 
pra Lg APA uh Sk us 3 Y Cs hm ya 8 2, 


dadu 16 LIG dalasag Jua Ta Ke £ & Lu us, 
SI da NE en GA sd ab sang La 3 
AB MO “5 S5 aa rp 0 Tah WA 

3 IK. AA ae Ab IE hana Na NP 

2432. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari” menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Abu Habib menceritakan kepadaku dari Martsad bin Abdullah Al 
Muzni, ia berkata: Dahulu generasi awal masyarakat muslim pergi ke 
masjid dan aku melihat bahwa tidak pernah mereka masuk ke dalam 
masjid kecuali dikantung baju mereka terdapat sedekah, baik dalam 
bentuk uang, roti atau gandum, bahkan terkadang aku melihat mereka 
membawa bawang. Ia berkata: Kemudian aku berkata: Wahai Abu Al 


?0 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini ditakhrij dalam 
At-Ta'lig Ar-Raghib dan takhrij kitab Musykilat Al Fagr (118) —Nashir.) Ahmad 4: 
147 dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak. 


236 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Khair, ini akan merusak bajumu. Ia berkata: Akupun menjawab: 
Wahai Ibnu Habib ! Bahwasannya aku tidak menemukan yang lain 
untuk disedekahkan kecuali ini. Bahwasannya ada seorang laki-laki 
dari kalangan sahabat Nabi SAW bercerita kepadaku, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Naungan orang mukmin di hari kiamat 
adalah sedekahnya.”9 


405. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dibandingkan 
Amal Shalih Yang Lain, jika Haditsnya Shahih, sebab Ada 
Seorang Periwayat Yang Bernama Abu Farwah dan Aku Sendiri 
Tidak Mengenal Sosoknya, apakah Ia Layak Dipercaya atau 
Tidak dalam Periwayatan Hadits 


o AA LA Aa en “P3 AE EA LV 
up as PAN pe at Mann ena 39 Pa 2 YEL 


3 - 2... 


UB IPS ME IKU ds JB J3 JB Mes 
i 8 ,& 

“east 

2433. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 

Abu Al Hasan bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Farwah, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin Al Musayyib bercerita 
dari Umar bin Khathab RA, aku ingat ia berkata kepadaku: 
Bahwasannya amal perbuatan akan saling memperlihatkan diri. 


Kemudian sedekah berkata: Akulah yang paling utama diantara 
kalian.” 


209 Sanadnya hasan shahih —Nashir.) 

210 Aku katakan bahwa sanadnya dha'if karena sosok Abu Farwah yang tidak 
dikenal. An-Nadhar adalah sosok yang dinilai dha'if dan Ia bersifat mauguf — 
Nashir.) 


ShahihTbnu Khuzaimah || 237 


406. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Memberikan Budak 
Kepada Orang Lain Lebih Utama dibandingkan Dengan 
Memerdekakannya 


- 03 3 6 


taa AP Pa SA On 
an Lean abdi bi 
BAL dah KE op na up dea 
Sesi os Dira Wala Pada da ah Malah Use 

M dan ajah JGA in gas Si Mena AN 


2434. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan 
kepada kami tentang Hadits yang gharib, Asad menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Hazim, yaitu Abu Muawiyyah menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Zuhri, dari Ubaidullah 
bin Abdullah, dari Maimunah, Bahwasannya ia pernah meminta 
seorang pembantu kepada Nabi SAW dan beliau-pun 
mengabulkannya. Setelah itu ia memerdekakannya. Kemudian Nabi 
SAW berkata kepadanya, "Jika kamu memberikan budak tersebut 
kepada pamanmu, maka hal yang demikian lebih besar pahalanya.” 


Yang disebut Muhammad bin Mahzum di sini adalah Abu 
Mw'awiyyah Adh-Dharir.?"! 


?1 Aku katakan bahwa Hadits shahih. Rijal Hadits ini tsigah sesuai dengan 
'an'anah-nya Ibnu Ishag. Sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab shahih Abu 
Daud (1483) —Nashir.) LIhat Muslim, Zakat 44 didalamnya terdapat asal kisah dan 
Hadits 1690. 


238 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bab yang Menjelaskan bahwa Tangan Yang Di Atas Lebih Utama 
Dibandingkan dengan Tangan Yang Di Bawah 


PAN DAA usap Gi Ian Gas -1tro 

5 Pe Na Me ena aa ONE & SA bi 

BD ap 3 PI hat -JU GA ag 

KD 23 ATA S3 ADS ca JG AT 

UJI | pal 206) WB IU PP ai 
JAE seng Jai Kia Ab 


2435. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
memberitakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muslim Al Hijr, ha 
Bundar menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al Hijri, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Abu Al Ahwash menceritakan dari 
Abdullah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau pernah bersabda, 
“Tangan terbagi menjadi tiga golongan: Tangan Allah SWT yang 
Maha Tinggi, Tangan orang yang memberi yang berada setelah 
tangan yang pertama dan yang terendah adalah Tangan orang yang 
meminta hingga hari kiamat. Janganlah kamu mengemis selama kamu 
mampu.” 


Yusuf berkata: Dari Abu Al Ahwash dan ia berkata, "Yang 
setelahnya." Beliau juga berkata, "Janganlah kalian bersikap 


ShahihIbnuKhuzaimah || 239 


meminta-minta selama kalian mampu." Lafazh Hadits ini adalah 
riwayat dari Bundar. 


Bj US Bi Gak 5 XS 
AAN P3 IE EP 3 IA pl s3 me 
gi lai Lp MN da adi gp S5 Ul Adi, ct LAU 
uga da sa 03 Ijin uga YO sa rata 

AS pa ID Ii 


2436. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari “Ashim, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang tidak membuat si 
pemberinya menjadi miskin. Dan tangan yang di atas (yang memberi) 
lebih baik dibandingkan dengan tanga yang di bawah (yang 
menerima). Dan mulailah dari orang terdekatmu (yang menjadi 
tanggunganmu). Istrimu berkata, "Berikanlah aku: nafkah atau 
ceraikanlah aku.' Budakmu berkata, 'Berilah aku nafkah atau 
merdekakanlah aku,' dan anak kalian berkata, 'Kepada siapa kamu 
akan memasrahkan aku',”? 


- - 
TA 5. Pe LG 


bd —YLY, 


22 Aku katakan bahwa sanadnya dha'if karena ada seorang periwayat yang 
bernama Al Hijr, namun ia memiliki penguat Hadits yang shahih tanpa kalimat 
hingga hari kiamat... Yaitu Hadits setelahnya No.2440, Hadits ini ditakhrij dalam 
kitab shahih Abu Daud (1455) —Nashir.) 

213 AJ Bukhari, Nafkah 2 dari jalur periwayatan Abu Shalih. Dan perkataannya, 
“Istrimu berkata," adalah perkataan Abu Hurairah RA. 


240 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


407. Bab: Penjelaskan tentang Berkembangnya Harta dengan 
Sebab Sedekah (247/B) dan Pemberian Allah SWT kepada Orang 
Yang Bersedekah. Allah SWT Berfiman, “Katakanlah: 'Dan 
Barang Apa Saja Yang Kamu Nafkahkan, maka Allah Akan 
Menggantinya dan Dia-Lah Pemberi Rezki Yang Sebaik-Baiknya', 
(Os. Saba” (34): 39) 


1” 


2 o- Pt - 


PN Gia OA BIS JI Ap Eib - £YV 


FS Jai sal Ja BD IU SEA AP 
SG Bp dag Ia Ce OA Lp aa Ip ML Vegile il 
Sa SY Pena de sand an al Pn Ina 
2 aa Las Gan Ot Jas ne Sy SA ya S6 


deg ih LB aa dip EA SI aan 
3 3 “ 
HB Yg Cerai yag Soda Jai 2 3 Al Jah 
2437. Abdul Jabar telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Abu Zinad menceritakan kepada kami dari 
Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda, 
“Perumpamaan antara orang yang pemurah dan orang yang bakhil 
seperti dua orang yang memakai dua jubah atau dua helai baju besi, 
bermula dari dadanya sehingga ke atas. Apabila orang yang 
dermawan ingin memberi sedekah, maka baju itu menjadi longgar 
buatnya. Dan jika orang bakhil ingin bersedekah, maka baju itu 
menjadi sempit." Abu Hurairah berkata: Aku bersaksi bahwa aku 
melihat Rasulullah SAW berkata sambil memberikan isyarat dengan 
tangannya.” 


214 Aj Bukhari, Zakat 28 dari jalur periwayatan Abu Zinad. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 241 


.. Pt - 


an Jet BIS Kesan Ab "Ip GIS —YLYA 


“JG PA Al Pa ah kala esa 3 ISI Gara ikan 


b. 


. 


uc 


Na 5 0 


gi Leg dg Y hay las Si 55 vg deg  Eaa 


Pt - 


BAR GT IU ena ta Aa eh Aa, v cl 3 
2 30 36.3 5“. Pa | Ag 85.3 
pp Aa EA ikan ANA Bab ian JB chaman 
VE TE Ata MELYI Tia NI Sal 1 Ja AJ AYI 

ke NN ea SN EN 
133 Lg AN S3 VI ads 12 Jar) US Y 


2438. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Al “Ala menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Harta yang disedekahkan tidak menjadi 
berkurang dan Allah SWT tidak menambahkan kecuali kemuliaan. 
Dan tidak seorangpun bersikap tawadhu' karena Allah SWT kecuali 
Allah SWT akan mengangkatnya.” 


Bundar dan Abu Musa telah menceritakan kepada kami, 
Bundar berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dan Abu 
Musa berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al “Ala. Dan Abu Musa 
— berkata: Ia berkata: Aku pernah mendengar Al “Ala menceritakan 
Hadits yang sama dengan sanad yang sama, namun keduanya berkata: 
Tidak seorangpun yang mema'afkan orang yang berbuat zhalim 
kepada dirinya kecuali Allah SWT akan menambahkan kemuliaan 
kepada dirinya.” 


218 Muslim, Kebaikan 69 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


242 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


408. Bab: Penjelaskan tentang Keutamaan Sedekah dalam 
Kondisi Tidak Menyebabkannya Menjadi Miskin lebih Dari 
Sekedar Memberikan Nafkah 


Pa 


OA PR EA GB sn ie - -ytra 
Slug PA Ann Na na A3 io 
Sy Iyan UG BE Ab OS LA Sana 215 Op IG 


01 3 0 aer ce 2 


Apa: II aa Da ai dan Ol Gp Gi Kas Ui 
ap Alta Ay liga Sc 


2439. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Sa'id 
bin Al Musayyib telah menceritakan kepada kami, bahwasannya ia 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, “Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang tidak 
menyebabkan menjadi miskin dan mulailah dari orang yang 
terdekat.” 


Muhammad bin Aziz telah memberitakan kepada kami bahwa 
Salamah pernah menceritakan kepada mereka dari Agil, Ia berkata: 
Ibnu Syihab pernah menceritakan Hadits kepadaku tentang Hadits dan 
sanadnya yang sama. 28 


-g Ar tara Gelap Yana Ia Ap Aja NA yaa 


. 


Ala 13 le da "3 we g Bl pa awan 


216 Al Bukhari Zakat 18 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 243 


AA ad AS ADE ga BB II, JG J6 
On: Na pe Y, Jai Jae cina Jati 253 (Ugal 
2440. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Abu Za'ra menceritakan kepadaku dari Al Ahwash, dari 
ayahnya, Malik bin Nadhalah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tangan terbagi menjadi tiga: Yang pertama adalah tangan Allah 
SWT yang Maha Tinggi, kemudian tangan orang yang berinfak 
berada setelahnya dan yang terakhir adalah Tangan orang yang 
meminta-minta. Jadilah kalian tangan yang utama dan jangan 
menjadi tangan yang paling bawah.” 


409. Bab: Penjelasan tentang Larangan Bersedekah dengan 
Menghabiskan Seluruh Harta dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Maksud Nabi SAW dengan Pernyataannya, “Sedekah 
Dalam Kondisi Kaya” adalah Sedekah Yang Masih Membuat Diri 
dan Keluarganya Berada Dalam Kondisi Cukup, bukan 
Mencukupi Semua Orang 


» . 15. . Pa) LI ag - 70 186 - 
OP ALA SAS RN Ih Lain IP BA YA 


. 380 386. 3 Pa 


GI) SA EA OS IR GA Ha 1JU Cm 
GA PARA dat IKA Ugal Maha GA ii ag Ole 
er SG ANA Oi AP Ad PALA BB pb 
MAKAN Laki Le GA oh Ia Kan BB AI J5 II 


217 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1649. Al Hafizh dalam Al Fath 3:297 
memberikan isyarah ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 


244 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ha o- 0 Pa Ta Pa - 2. o 2.8 8.0. AA 


BAP BELA AG dikto Ja sih Ib AI J3 CJ NG) 
eco. - Pa HAN of san o at, jo. Lo Pa 
Gee 3 Jaa JS CN MA U Ob 3 Aa PU Yak 
SE uh Dee sae ge ega Pena - . ” o 4 2 s0. 
SIB Ae pel Wb ja 3 JW KAI ia Up Oi Gi ds 
dia ES BU PB Dia CA Ab IS 
NP - PGI apaan : pa Mag .... Data | 5d : : 
Haa Ui) ATI HSE) 0 SKA AS Ae SIM Gu IU 
V BIA Rb KI 3G (Sh ol Lah II CP ab 6 
AI 
2441. Ad-Daurugi Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Ishag dan Muhammad bin Rafi' 
menceritakan kepada kami, Yazid maksudnya adalah Ibnu Harun 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan 
kepada kami dari Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin 
Labid, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: 


Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW 
dengan membawa emas seperti telur yang ia temukan di tempat 
tambang. Ad-Daurugi berkata: Emas yang bentuknya seperti telur 
yang ia temukan di tempat penambangan. Keduanya berkata: 
Kemudian laki-laki tersebut berkata: Wahai Rasulullah SAW ambillah 
sedekah dariku ini. Demi Allah, aku tidak memiliki harta lain kecuali 
ini, namun Rasulullah SAW malah berpaling. Kemudian laki-laki 
tersebut mendatangi Nabi SAW dari sebelah kanan dan berkata seperti 
semula, namun Nabi SAW kembali berpaling. Kemudian ia 
mendatangi Nabi SAW dari sebelah kiri dan mengatakan hal yang 
sama, namun Nabi SAW malah berpaling lagi. Ketika laki-laki 
tersebut melakukan untuk ke empat kalinya, Rasulullah SAW berkata, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 245 


"Salah seorang diantara kalian mensedekahkan seluruh hartanya, 
kemudian ia meminta-minta kepada orang lain. Bahwasannya 
sedekah hanya diperintahkan kepada orang yang berkecukupan.” 


Ini adalah Hadits riwayat Ibnu Rafi'. Ad-Daurugi 
menambahkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ambillah hartamu 
dan kami tidak membutuhkannya.” 


bi xp Ol Hamba au san an -Yttr 
0 - - - ar. 0. 9 


2 0 


8 BAE EN AAN NN 
Il IE db ie ART SA Ip) Gile La Ie 


S.. 


ai pr Ul Ujang Oi 3 “ Apa AN Jas gg 


3... i 


aa lia Ka Ip AN Ka da tea blg 

2242. Muhammad bin Abdullah bin Abdul hakam telah 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Abdullah bin Wahab 
menceritakan kepada mereka, ia berkata: Yunus bin Zaid telah 
memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abdullah bin 
Ka'ab bin Malik telah memberitakan kepadaku, dari ayahnya: 
Bahwasannya ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW saat 
taubatnya diterima, "Wahai Rasulullah SAW bahwasannya aku telah 
melepaskan hartaku sebagai sedekah untuk Allah SWT dan Rasul- 
Nya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Tahanlah setengah 
dari hartamu, hal yang demikian lebih baik bagimu.” 


Yunus telah memberitakan kepada kami, Abdullah bin Wahab 
memberitakan kepada kami dengan Hadits yang sama.” 


218 Sanadnya dha'if. Ad-Darimi 1: 391 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishag. 


246 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


410. Bab: Penjelaskan tentang Sedekah Orang Yang Tidak 
Mampu dan Menyisakannya untuk Kebutuhannya 


Pj 7. 
LG - BG -0203G- 38 1D 
. 


s0 Pa Pt - 
AI 0 Ama Ap iko UAS Ch Gpp Kaban Udan NY 
J8 2JE GIA gl GP (ale Ap ai pa Ip Om2 HI 
- N an Pa 5 0g N Pa a , 3 P3 
HS SAI Tya) CU NJE oil BL eahg Sae BA Syah 


. 
PN 


aah Maa Jah COLA» 3 0 | :JG $ ii 2 23 
AAL ppi IG GS JUAN 


2443. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu “Ajlan menceritakan 
kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abu Dhalih, dari Abu Hurairah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Uang satu dirham bisa 
mengalahkan seratus ribu dirham.” Kemudian mereka bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin uang satu dirham dapat 
mengalahkan seratus ribu dirham?” Beliau menjawab, “Ada seorang 
laki-laki yang memiliki dua dirham, kemudian satu dirhamnya ia 
sedekahkan, sementara orang yang lain memiliki harta yang banyak, 
namun ia mengeluarkan seratus dirham untuk harga dirinya” 2 


www ll wa 


219 Aj Bukhari, Iman 23, Muslim, Taubah 53 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab 
dengan redaksi Hadits yang panjang. 

220 Sanadnya hasan, karena adanya perbedaan pendapat dalam menilai sosok Ibnu 
“Ajlan. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Musykilat Al Fagr (119) —Nashir.) An- 
Nasaa'i 5:44 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Shafwan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 247 


411. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Mengutamakan Sedekah Orang Yang Tidak Kaya, jika Saat 
Bersedekah Orang Tersebut masih Memiliki Harta untuk Nafkah 
Keluarganya, bukan Bersedekah kepada Kerabat Yang Jauh 
namun Menyia-Nyiakan Keluarganya dalam Kondisi Lapar dan 
Tidak Memiliki Pakaian. Sebab Nabi SAW Memerintahkan 
untuk Memulainya dari Keluarga Terdekat 


GP Ken GA EA UP an Si img CS tt 
ad AN EA AE Ip yak Cg (ny AS Il oh an 


SEP AB Haa 3 DI Es 
, . na Pa Z £ ' ag... . una sae . 

sda Ae JGN Jail ata Cl In UE AT AA 
Jaa Ka 

2444. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 

kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Laits, bahwasannya 
Abu Zubair pernah menceritakan kepadanya, ha Umar bin Ali telah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan kepada kami, 
Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari 
Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya ia pernah 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang hartanya sedikit, 
namun ia berusaha untuk bersedekah, dan mulailah dari keluarga.” 


21 Sanadnya shahih, seluruh rijalnya dapat dipercaya dalam hal periwayatan Hadits. 
Al-Laits tidak meriwayatkan dari Abu Zubair kecuali jika ia menyatakan dengan 
jelassbahwa ia mendengarnya. Hadits ini ditakhrij bersamaan dengan Hadits-Hadits 
lain yang menguatkannya dalam kitab Ash-Shahihah (566) dalam kitab Al Irwa' 
(834) dan dalam kitab Shahih Abu Daud (1472) Hadits ini juga memiliki penguat 
dari Hadits lain dalam kitab An-Nasaa'i, 5:44, Abu Daud, Hadits 1677 dari jalur 
periwayatan Al-Laits. 


248 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lo Ui ada SU ema Gi AAS Wis —rtto 
Appa SA OS IP HIU EP yP ca Pa ai 3 


o 
.. » Org. 


UI Ia Mad DS OB cake Ja Md OS OB camia Keda 
PT KG 


Ea Upi Mas OS Ob cdam) S3 

2445. Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Aliyyah memberitakan kepada kami, Ayub memberitakan kepada 
kami dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Jika salah seorang diantara kalian adalah orang yang fakir, maka 
mulailah dari diri kalian sendiri. Jika masih ada lebihnya, maka 
berikanlah kepada keluarga. Jika masih ada lebih, maka berikanlah 
kepada kerabat dekat atau kepada famili kerabat. Jika masih ada 


lebih, maka di sana dan di sini”? 


412. Bab: Penjelaskan tentang Larangan Meminta Sedekah bagi 
Orang Yang Memiliki Kecukupan 


B5 30 96- G- 


Thn -.9 1.3 — 
YG “il Aa Naa j3 Ta TA LA IN NY LLN 


- 
30 8 OA 9 Pt . 
. 


GT, (LP Kan (Slual Pi Na Jln trera PPL 1 Kaea 


Kb cak L 2, JI aa BW Sya) JG :JG dala Aga 


. 


Tie BT 0 010 bo 00 L20 6 30 Ian “Le coc SL 
IE uh Su db Kai an aa LS IA 


22 Sanadnya shahih jika tidak ada 'an'anah Abu Zubair. Namun menurut Imam 
Muslim, Al-Laits telah meriwayatkan darinya, namun ia tidak menyebutkan 
Haditsnya. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (833) —Nashir.) An-Nasaa'i 
7:267-268 dengan redaksi yang detail dari jalur periwayatan Ayub, Muslim, Iman 
didalamnya terdapat isyarah kepada sebagian Hadits Imam An-Nasaa'I, Abu Daud, 
Hadits 3957. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 249 


pt 

2446. Muhammad bin Basyar dan Zaid bin Akhzam Ath-Tha'i 

telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ahmad 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, Habasyi bin Jinadah As-Saluli menceritakan kepada kami, Ia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang meminta 
padahal ia memiliki kecukupan, berarti ia memakan bara api.” 


Zaid bin Akhzam berkata: Barangsiapa yang meminta padahal 
ja tidak membutuhkan, bahwasannya yang ia makan adalah bara 
. 223 
api. 


413. Bab: Penjelasan tentang Sebutan Ilhaf (Hina) bagi Orang 
Meminta, padahal Ia Memiliki Kecukupan 


PANAS ES oi 3 SH SG CAS AV 

PEN KE KP IS 3 SE A3 ag (aga 
ke 4, Kn uya JG A3 AP al 53 GP 3 Kanan Pj 
“3 ida 143 an 


2447. Zakaria bin Yahya bin Abban telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Ar- 
Rijal menceritakan kepada kami, dari Imarah bin Ghaziyah, dari 
Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia 


223 Hadits shahih. Bahwasannya Hadits ini memiliki jalur periwayatan lain dari 
Habasyi. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Al Halal (152), Muslim, 4:165 dari jalur 
periwayatan Isra'il. Dan menurut Imam Muslim, Hadits ini memiliki penguat dari 
Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dari Az-Zakat 105. 


250 || ShahihIbnu Khuzaimah 


memiliki harta sebanyak satu ons, berarti ia termasuk orang yang 
muh hp 


414. Bab: Penjelasan Tentang Orang Yang Muhlif sama Dengan 
Orang Yang Menelan Pasir 


- 
4 o- 1G 


SAS 8 Walet EA NS 27 Mel AG SAS —Y EA 
-J6 ae Dp na pad Ip —aruti aa 3 ar. G3 
oo. .tto -1 0.2. "8 7d " 0, Pa NBA - - ena 2 
Ta BEA ata Ja Ga Tanda yg tlah 3 DA Ita ya 
JD 


2448. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Daud bin Syabur, dari 
Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Barangsiapa yang meminta padahal ia memiliki 
empat puluh dirham, berati ia termasuk orang yang mulhif (Hina) 
Orang yang bersikap demikian seperti memakan pasir. Sl 


24 Sanadnya shahih, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Ash-Shahih 
(1719) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 1638 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Rijal, 
An-Nasaa'i 5: 73. Hadits ini memiliki penguat, lihat riwayat Umar bin Syu'aib, An- 
Nasaa'i 5: 73. 

225 Sanadnya hasan shahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ash-Shahihah 
(1719) An-Nasaa'i 5:73 dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 251 


415. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Bersedekah 
kepada Orang Yang Memberinya Makan dengan Sifat Tathawwu' 


as Jo3G- 


MO aan SIN ea NG SU LEA 
ES ad PGA gi PAN KEP AP oi Fla Lp 
Ta GE da A PegA AN ENALA 
BP IE Hp Ia Tki BB edi na 
TAK Lela PA) Be 


2449. Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari 
Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah datang 
mengunjungiku sambil membawa makanan yang tidak ada dagingnya. 
Kemudian beliau berkata, "Aku melihat kalian tidak memiliki periuk 
dari batu?” Ia menjawab, “Ya, benar. Itu adalah daging yang 
disedekahkan untuk Barirah.” Nabi SAW menjawab, “Diberikan 
kepadanya sebagai sedekah dan ia memberikannya sebagai 
hadiah.”?8 


416. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah kepada Budak 
Yang Tuannya Berakhlak Buruk, jika Riwayat Ini Benar 


o- . PPN 3 o5 o 03. 90. 
Oya Oi aan UAS Saad ap de Bab —Yto: 
2 . y car , “ 7 2 £ ket 3 £ o 2 o- o . Ia 
KN AI Iya) JB JB carga Gal IP LI Up Salma Kila 


226 AJ Bukhari, Thalag 14 dari jalur periwayatan Abdurrahman. 


252 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Syur sala Die BLS JP Up Galah Ska Uya Jias 

2450. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 

Basyir bin Maimun menceritakan kepada kami, Mujahid bin Jabir 

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, “Tidak ada sedekah yang lebih utama dibandingkan 

sedekah kepada budak yang dimiliki oleh tuan yang buruk 
akhlaknya.” 2 


j 


2 


417. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Mengeluarkan 
Hartanya dengan Niat Sedekah dan Ia Memasukannya ke Tempat 
Sedekah tanpa Mengatakan bahwa Pemberian Tersebut 
adalah Sedekah." 


418. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud Nabi SAW 
dengan Pernyataannya, “Yang Paling Baik adalah Sedekah Orang 
Yang Tidak Kaya namun Berusaha untuk Bersedekah,” adalah 
Jika Ia Memiliki Sisa untuk Nafkah Keluarganya, bukan Dengan 
Bersedekah namun Menelantarkan Nafkah Keluarga hingga 
Mereka Berada dalam Kondisi Lapar 


.. 


5. 3 .. . 3, 8 - PE . 
A6 53 JA otae pay 2 GE -yeon 
KA gi Jai op JASA Ab At UE Ie S3 a AAN LL 


In CT. 0. 0 “ia. 0 0 - ve. Ea EC. oo 9 mi” 0 e) 
Bae AP ui Sebelah oi data KI NA Taha 3 IL yi 


ta Sanadnya sangat lemah. Basyir bin Maimun, yaitu Al Khurasani Al Wasithi 
dinyatakan oleh mereka sebagai sosok yang dha'if dalam periwayatan Hadits, 
bahkan Imam Bukhari berkata: Ja adalah sosok yang diduga keras melakukan 
pemalsuan Hadits dan aku telah mentakhrij Hadits ini dalam kitab Adh-Dhu'afa — 
Nashir.) 

228 Demikian tertera dalam naskah aslinya. Setelah judul ini tidak diisi oleh riwayat 
Hadits. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 253 


SAMA SP ar op ag BE LB AA 
v SI Ea F, Ta Pa yaa CI (D) aa 
Uds Tya Ga yi PP LAN Sp aan 

Depan bau ja Aha 26 8 Ji sada Gel al Jan 


5451. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan kepada kami, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad bin Ishag bin Kuzaimah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
dari al-Laits, bahwasannya Abu Zubair menceritakan kepadanya, ha 
Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu 
Zubair, dari Yahya bin Ja'dah, dari Abu Hurairah RA: Bahwasannya 
ia pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah 
yang paling utama?” Beliau menjawab, "Orang yang tidak kaya 
namun berusaha untuk bersedekah. Dan mulailah dari keluarga.” 


dad Cp AB GA EA pa Gi KA Bis -Ytoy 
dad SAH OS 1s) JS BD Fa Pr) Pj “5 
Aa JS Sab DE DP de ia SU DE DP ai 
LAMA Uh G3 Ma DS OP 43 3 
2452. Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
“Aliyyah menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami 


29 | ihat Hadits sebelumnya, Hadits 2444. Bab ini merupakan pengulangan. 


254 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jika 
salah seorang diantara kalian fakir, maka mulailah dari diri kalian 
sendiri. Jika masih ada lebihnya, maka berikanlah kepada keluarga. 
Jika masih ada lebih (249/B), maka berikanlah kepada kerabat dekat 
atau kepada famili. Jika masih ada lebih, maka di sana dan di sini “ad 


419. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mencela Orang Yang 
Bersedekah dalam Jumlah Kecil dan Larangan Menuduh Riya 
Orang Yang Sedekah dalam Jumlah Banyak. Sebab Allah SWT 
Yang Maha Mengetahui Niat Yang Ada Dalam Diri Seseorang 
dan Tidak Ada Seorangpun Tahu Apa Yang Ada Didalam Niat 

Orang Lain dan Allah SWT Tidak Pernah Memperlihatkan Niat 
Yang Ada Dalam Diri Seseorang kepada Orang Lain 


30395. 3 Pe 


Gas en aa JA Aa ASN AI IAI SA —Y toy 

Jas & Ju CD gam SP vj A3 Png o ka 
Laba PAN Dgn GA 10 bh KAN 2 nd PAD DA 
Aa enek Oki Tai AS dia Lp AS 3 - IS aa 


03-03 


Par Y) O ym y Tah, Ali & nanya 

2453. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Wa'il, dari Abu 
Mas'ud RA, ia berkata: Kami dahulu pernah berbuat aniaya. Jika ada 
seseorang yang datang dengan membawa sedekah yang banyak, maka 
ada yang bilang bahwa ia melakukannya karena ingin dipuji dan jika 
ada yang datang dengan membawa sedekah setengah sha', maka ada 


230 ihat Hadits sebelumnya, Hadits no. 2445. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 255 


yang bilang bahwa Allah tidak butuh dengan pemberian yang 
demikian. Kemudian turunlah ayat, “(Orang-orang munafik) yaitu 
orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi 
sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak 
memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, 
maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang 
pedih.” (Os. At-Taubah (91: 79).2! 


420. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dalam Kondisi 
Sehat dan Khawatir Terkena Kefakiran dan Berharap Umur 
Panjang dibandingkan Sedekah dalam Kondisi Sakit 


0.3 Cap as 


ag Bole 6 BP BIL baya Ii ig Gb Yok 

BO Ip Ab AA Ap 3 AP ea Yi 
Cah Gita of sat 1 an sala Gl AS GI Ja 
aa SAT LVg GI JA AD AS and me 
oa Xi As www 08 Nay d5 on LS oma 3 
DI Ai 2 Ia sai ad La on DS ti, Yi abal 
ONE OS 5 P3 Ip S3 J9 aj OS BIG ol yui 
3G Le owl DS 15, VI aa SN BD sja Su 
ol WA JI Iea3 peda sih SI rah kl Ig D3 


21 Al Bukhari, Zakat 10 dari jalur periwayatan Syu'bah, At- Tafsir surah Al Bara'ah 
1. | 


256 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


LSG iga JP yaa! AA GA) tema jas J3 0 Ioi JSI 
D2 NG TU TN 

SP tadl A 

2454. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari “Imarah, yaitu Ibnu Al Oa'ga” dari 
Abu Dzar'ah, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 


Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Kamu bersedekah ketika dalam 
kondisi sehat dan masih membutuhkannya, kamu khawatir menjadi 
Jakir dan berharap hidup lama, dan jangan kamu tangguhkan hingga 
pada saat ruh sampai di tenggorokan barulah kamu berkata, 'Berikan 
kepada Si fulan ini dan Si fulan itu, kecuali harta tersebut telah 
menjadi milik si fulan'," 


Abu Bakar berkata: Lafazh, "Jlla wagad kaana li fulan" 
(kecuali harta tersebut telah menjadi milik si fulan), sejenis dengan 
perkataan seseorang, "Bahwasannya jika waktu telah dekat," maka 
boleh diungkap dengan kalimat “Waktu telah datang,” dan waktu 
tersebut masuk ketika sudah dekat. Dengan demikian, boleh diungkap 
dengan kalimat, "Wagad kaana li fulan," harta tersebut telah menjadi 
milik fulan, meskipun belum masuk waktunya. Sebab maksud Nabi 
SAW dengan perkataannya adalah: Sudah dekat turunnya kematian, 
jika nyawa telah sampai ditenggorokan, maka harta tersebut menjadi 
milik orang lain, bukan berarti harta tersebut menjadi milik orang lain 
sebelum diambilnya nyawa. Termasuk juga dalam jenis ini adalah 
perkataan Ash-Shiddig, "Bahwasannya ia sekarang adalah menjadi 
ahli warits."22 


22 AJ Bukhari, Zakat 11 dari jalur periwayatan Imarah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 257 


421. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah dengan 
Sesuatu Yang Paling Diinginkan, sebab Allah SWT Menyatakan 
bahwa Seseorang Tidak Akan Dapat Meraih Derajat Al Birru 
kecuali Jika Ia Menginfakkan Sesuatu Yang Paling Dicintainya. 
Allah SWT Berfirman, “Kamu Sekali-Kali Tidak Sampai Kepada 
Kebajikan (Yang Sempurna), sebelum Kamu Menafkahkan 
Sebahagian Harta Yang Kamu Cintai. Dan Apa Saja Yang Kamu 
Nafkahkan, maka Bahwasannya Allah Mengetahuinya.” 
(Os. Aali "Imran (31: 92) 


- 
30 345. 3 nh 


ui Pn Kar APP Nokto aj cr Ia L5J— —Y £00 
On inih At ae an Ea den Bl 
PT B3 NAS op Olenaa « 5 
AA 3 ya Ga Tak ss PE  S I Uu «Ul 
SA Jane ta All Ie P3 Jian Jali 


0 » - No. 2... ja £ 5 RA - 209. 98. ani - Em of 
Pap B3 JB CP ah AP 
La BN Aa. Gak Wr Tp 30 ET 2 og 2 LA ye Mor 
JUS al il AS Ab jl JW TAN DI ab 


- 


PS Lia Pa S3 

2455. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Bahaz bin Asad menceritakan kepada 
kami, Hamam menceritakan kepada kami, Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik RA, Ia 
berkata: Ketika turun ayat, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian 
harta yang kamu cintai” Abu Thalhah datang menemui Rasulullah 
SAW yang saat itu sedang berada di atas mimbar. Ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku tidak memiliki tanah yang lebih aku cintai kecuali 


258 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tanah Bairahi.” Kemudian Beliau berkata, “Tanah Bairahi adalah 
tanah yang baik dan menguntungkan.” —Syaikh ragu, apakah Beliau 
menyebut: “Rayih atau Rabih.””— Kemudian Abu Thalhah berkata: 
Aku akan menjadikan tanah tersebut sebagai wasilah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau menjawab, “Berikanlah 
kepada kerabatmu.” Kemudian Abu Thalhah membagikan tanah 
tersebut kepada kerabatnya. 

Riwayat Tsabir dan Humaid bin Anas telah aku keluarkan 
pada pembahasan yang lain.?? 


422. Bab: Penjelasan tentang Kecintaan Allah SWT kepada 
Orang Yang Bersedekah dengan Cara Sembunyi-Sembunyi dan 
Allah SWT Menjadikan Sedekah Yang Demikian lebih utama 
Dibandingkan dengan Sedekah Yang Dilakukan secara Terang- 
Terangan. Allah SWT Berfirman, “Jika Kamu Menampakkan 
Sedekah(Mu), maka Itu Adalah Baik Sekali. Dan Jika Kamu 
Menyembunyikannya dan Kamu Berikan Kepada Orang-Orang 
Fakir, maka Menyembunyikan Itu Lebih Baik Bagimu. Dan Allah 
akan Menghapuskan Dari Kamu Sebagian Kesalahan- 
Kesalahanmu, dan Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.” 
(Os. Al Bagarah (2): 271) 


Loc 3036. 3 G- 5 -3026- 3 AG. 


mug Kamua Lido clay op Jaman Lal —Y LO 


28 - 
Was « 
Pd 
1 "naa sb 0... Hg 03 0 3... d2. 
Ia Lot PAI PA PB Pp Khan 0S ka 
6£ AN ssh LN OA Bar E NT m3. 5.5 
UP bt elang UU) Al gag LE 1JG RB Ka Pe Ll 


Aa BUS Ih du ES US AS 5d Sa 


28 Al Bukhari, Tafsir. Aali 'Imran 5 dari jalur periwayatan Ishag bin Abdullah 
dengan redaksi yang panjang, Muslim, Zakat 42. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 259 


3 ee 


sal, 3 Y bau la y G3 Aina melar, Te ah (Aan 9 
& Tenun AI AE os Sy 5 SA Da 237 collast 
£ oa S5 Te Per gas ae ey) AB 3G 
Dn ta TB Sula get ah Pd ab 

ba Fr SEA hai, Ter) ea Ai AMAN! 


2456. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rabi? bin Hirasy, dari 
Zaid bin Zhibyan yang memarfu'kannya kepada Abu Dzar RA, dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda, "Ada tiga perkara yang dicintai Allah 
SWT dan tiga perkara yag dibenci Allah SWT. Adapun orang-orang 
yang dicintai Allah SWT adalah: Mereka yang didatangi oleh seorang 
laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun 
kekerabatan, kemudian ia meminta kepada mereka. Setelah itu ada 
seorang diantara kaum tersebut yang memberinya secara sebunyi- 
sembunyi dan tidak ada yang tahu pemberian tersebut kecuali Allah 
SWT dan orang yang menerima. Yang kedua adalah suatu kaum yang 
melakukan perjalanan di malam hari. Pada saat datang waktu yang 
sangat mereka sukai untuk tidur, merekapun bangun dan membaca Al 
Our an. Yang ketiga adalah seorang yang berada di barisan tentara 
yang pada saat bertemu dengan musuh barisannya menjadi kacau 
balau, namun ia menghadapinya dengan berani hingga mati terbunuh 
atau meraih kemenangan. Kemudian tiga golongan yang dibenci 
Allah SWT adalah: Orang tua yang berzina, orang fakir yang 
sombong dan orang kaya yang zhalim.”?” 


284 Sanadnya dha'if, Zaid bin Dzabyan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 
Rib'i bin Hirasy, seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahwa hal itu 
menunjukan bahwa ja adalah tidak dikenal —Nashir.) Ahmad 5:153 dari jalur 
Muhammad bin Ja'd. 


260 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


423. Bab: Penjelaskan tentang Perumpamaan Yang Diberikan 
Nabi SAW tentang Orang Yang Ingin Bersedekah dimana Syetan 
Datang Mencegahnya dan Membayang-bayanginya dengan 
Kefakiran (249/A), jika Riwayat Ini Shahih. Sebab Aku Tidak 
Menemukan Jawaban, Apakah Al A'masy pernah Mendengarnya 
dari Ibnu Baridah atau Tidak. Allah SWT Berfirman, “Syaitan 
Menjanjikan (Menakut-Nakuti) Kamu dengan Kemiskinan dan 
Menyuruh Kamu Berbuat Kejahatan (Kikir), sedang Allah 
Menjanjikan Untukmu Ampunan daripada-Nya dan Karunia. Dan 
Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 
(Os. Al Bagarah (2): 268) 


AJA Ad rne Ce A Al A6 13 Dahan Gile — —N LOVY 
LB dadu J6 aah GP BT RP PMI gp 
Ca Sar 5 An ta bala Jr lah ya 3 Yo RA 


2457. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyyah menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Ibnu Baridah, dari ayahnya, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorangpun yang hendak 
mengeluarkan hartanya untuk sedekah kecuali tujuh puluh syetan 
akan menghalanginya.”?” 


285 Sanadnya dha'if. Al A'masy adalah sosok yang dinilai mudallis. Berkenaan 
dengan Hadits ini Abu Muawiyyah berkata: Menurutku, ia tidak mendengar darinya. 
Ahmad 5:35. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 261 


424. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Mendekatkan Diri 
kepada Allah SWT dengan Cara Bersedekah kepada Kerabat dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Perkataan, “Maa Lii Wa Nishfahu Huwa Lilah (Apa Yang Ada 
Padaku Setengahnya Untuk Allah SWT)” adalah Sedekah, dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Tanah, Rumah, Pagar, Kebun, 
jika Seseorang Mejadikannya untuk Allah SWT, berarti Ia 
Menjadikannya Sebagai Sedekah, meski Ia Tidak Menyebutkan 
Batasannya, tidak Sebagaimana Yang Diduga oleh Sebagian 
Kalangan Yang Menyangka bahwa Jika Tidak Disebutkan 
Batasannya, maka Tidak Terjadi Transaksi Pembelian ataupun 
Hibah kecuali Jika Disebutkan Batasannya 


Ke NG Tega « Ai ee KAA - Kay Pj taara —YLOA 

1 rd aa rd » CL CuL mo3 Ah Pai 
SIA ME AN ala Sati IG 15 LL ES 
LA Be SO OL es APN 0 NA NO 8 ag 
IS at H3 API AN BP IIS Wp Ca Iya 
Brad PES Gi Ie WM Ip G riab 

. 7” . () Pa "9 na 2 er 3 . or. 
Ja Bt at ra 9 ana at Me ah of taksa 

2458. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada 
kami, Humaid menceritakan kepada kami: Ia berkata, Anas berkata: 
Ketika ayat ini, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka bahwasannya 
Allah mengetahuinya” (Os. Aali 'Imran (3): 92) diturunkan. Ia 
berkata, "Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah SWT dengan 
pinjaman yang baik.” (Os. Al Bagarah (2): 245) Abu Thalhah berkata, 


262 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


"Wahai Rasulullah, kebun ini untuk Allah SWT dan jika aku mampu 
menyembunyikannya aku tidak akan mengumumkannya.” Kemudian 
Rasulullah SAW menjawab, “Berikanlah ia kepada kerabat 
keluargamu yang fakir dan paling dekat hubungan kekeluargaannya 
denganmu.”2$ 


- 
9 


ea Me GA Jo NON ngga Way SN Ko 
BD PN S3 AN oh SS :JG 2) ge 


2459. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Sahal bin 
Yusuf menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: 
Ketika turun ayat ini, kemudian ia menceritakan Hadits yang sama 
dari Nabi SAW.2' 


425. Bab: Penjelaskan bahwa Boleh Mensedekahkan Benda Tidak 
Bergerak tanpa Disebutkan Batasnya, Mengingat Keberadaan 
Pemiliknya Yang Masyhur dan Batasnya Yang Biasanya Jelas 


2460. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Bahaz menceritakan kepada kami, Hamad 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Ketika 
turun ayat, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka bahwasannya Allah 


236 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Imam Ahmad 
meriwayatkannya (3/115, 173, 262) sanadnya ada tiga. Imam At-Tirmidzi 
menshahihkannya (3000) dan menganggapnya sebagai Hadits yang sanadnya 
bersambung dalam shahihain —Nashir.) Al Hafizh mengisyaratkan dalam Al Fath 
5:380 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 

237 Hadits ini pengulangan dari Hadits sebelumnya. Ath- Thahawi, Syarh Ma'ani Al 
Atsar 3:288 dari jalur periwayatan Humaid. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 263 


mengetahuinya.” (Os. Aali "Imran (3): 92) Abu Thalhah berkata: Aku 
berfikir Tuhan menghendaki harta kita, dan aku bersaksi kepadamu 
Wahai Rasulullah bahwa tanahku yang di Biyarhi untuk Allah SWT. 
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Berikanlah kepada 
kerabatmu.” Ia berkata: Kemudian Abu Thalhah memberikannya 
kepada Hasan bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab.2? 


426. Bab: Anjuran kepada Kaum Wanita agar Mensedekahkan 
Hartanya kepada Suami dan Anaknya dengan Sedekah 
Tathawwu'. Mereka Lebih Utama untuk Didahulukan 
Dibandingkan dengan Saudara Jauh, sebab Mereka Lebih 
Berhak Diberikan Sedekah dibandingkan Dengan 
Saudara Yang Jauh 


5 - Pt - 


ee Je Cox (sand AA u ae Wa —Y£1. 


z0. 


dn abi saga or DO ara tara jintn 
2 dna 1 LEE Tag KG ena 
Sa ha aka G JS « al BEP data PB #5 


us s3 EK SESI ep moga Ca 33 bs Jak 0 
CABE UN II AS AI FR SI Ti Pntuta Li 


aan IN ABE opa 3 Wap Ta & -. 


. 


238 Rijalnya terpercaya sesuai dengan syarat Imam Muslim kecuali seorang yang 
bernama Muhammad bin Abu Shafwan sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Muhammad bin Hatim, Bahaz telah menceritakan kepada kami dengan Hadits 
tersebut. Imam Muslim mengeluarkan Hadits ini (3/79) —Nashir.) Muslim, Zakat 
dari jalur periwayatan Bahaz. 


264 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AN JB dala bis, B3 Ja Gp Tata Cg BG ph 
gag BI AA AG UI it seba SN An 
KI dapa TP usah IE Pe Gila Ala Uni, JG 
B1 Jp de ES LA IG AB MIA NA SY 
Pa SUN de ses LG sia SIA CS 3 
JB Pa Pr aa Avail Laga -J5 CH gala Cjil Ts “JG 


AE Gp gan YAI AB Iin Ola bala AI 3G 

Ip alang YO 2 DI ai DA Jua Diah, 

IU Sh IP alah iyaa AD J3 Ud ja 
03. 


Se BN IA JB AB AI Ion oi Sa sapa 


2461. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Umar bin Abu Umar 
Maula Al Muthallib menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Al 
Magburi, dari Abu Hurairah RA, Setelah melaksanakan shalat shubuh, 
Rasulullah SAW menemui beberapa orang wanita yang ada di masjid. 
Beliau bersabda, “Wahai kaum wanita, aku tidak melihat orang yang 
kurang akal dan agamanya melebihi kalian. Bahwasannya aku 
melihat kebanyakan penghuni neraka di hari kiamat adalah dari jenis 
kalian.. Oleh karena itu hendaknya kalian mendekatkan diri kepada 
Allah SWT semampu kalian.” Saat itu diantara beberapa orang wanita 
tersebut ada istri Ibnu Mas'ud RA. Kemudian ia menemui Ibnu 
Mas'ud dan memberitakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah 
SAW dan segera mengambil perhiasannya. Saat itu Ibnu Mas'ud 
berkata: Hendak kamu bawa kemanakah perhiasaan tersebut? Ia 


ShahihTbnu Khuzaimah || 265 


menjawab, “Aku akan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 
Rasul-Nya.” Kemudian Ibnu Mas'ud RA berkata, “Alangkah 
indahnya jika kamu sedekahkan perhiasan itu kepadaku dan kepada 
anakku, bahwasannya kami termasuk yang layak menerima.” 
Kemudian istrinya berkata, “Tidak, aku akan bertanya terlebih dahulu 
kepada Nabi SAW.” Ia berkata, "Kemudian istri Ibnu Mas'ud pergi 
menemui Nabi SAW. Kemudian Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, 
Zainab minta izin untuk bertemu',” Beliau menjawab, “Zainab yang 
mana?” Ia berkata: Istri Ibnu Mas'ud RA.” Kemudian Rasulullah 
SAW berkata, “Biarkan ia menemuiku.” Kemudian Zainab datang 
menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 
mendengar apa yang tuan sampaikan. Setelah itu aku menemui Ibnu 
Mas'ud RA dan menceritakan kepadanya. Kemudian aku mengambil 
perhiasanku untuk aku jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan 
diri kepada Allah SWT dan kepada tuan dengan harapan agar Allah 
SWT tidak memasukanku sebagai salah seorang penghuni neraka," 
namun Ibnu Mas'ud RA berkata kepadaku, “Bersedekahlah kepadaku 
dan anakku, sebab kami layak untuk menerima.” Kemudian aku 
katakan kepadanya, “Tidak, sampai aku meminta izin Rasulullah 
SAW.” (248/B) Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Bersedekahlah 
kepada Ibnu Mas'ud dan kepada anak-anaknya, sebab mereka layak 


menerimanya. 


239 Sanadnya shahih. Ahmad 2:373 dari jalur periwayatan Ismail dan Umar bin Abu 
Umar dan klaim bahwa ia adalah sosok yang tsiggah adalah dugaan yang tidak 
mendasar. Aku tidak menemukan orang yang mengatakan demikian. Aku katakan: 
Aku khawatir pernyataannya, “Wa ilaika” setelah pernyataan, “Ilallah” termasuk 
kalimat yang ia masukan dan ia sangka bagian dari Hadits. Sebab tidak boleh 
mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk ibadah. Yang mendukung 
pendapat ini adalah diamnya Nabi SAW sebagaimana yang dapat disimpulkan dari 
alur riwayat. Jika wanita tersebut mengatakan hal yang demikian, tentu Nabi SAW 
akan mengingkarinya sebagaimana beliau mengingkari orang yang berkata: Insya 
Allah Wa Syi'ta. Beliau berkata, “Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai 
tandingan Allah SWT. Ucapkanlah, Masyaa Allah wahdah." Imam Ahmad 
mengeluarkan Hadits ini, perhatikanlah —Nashir.) 


266 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AP BS Pe BL al JB YAA 


0-8. ra o- . Tang aa ya 8 5 - sea . 
La GA BAG OLI ORA LA TK SI Jas toa 


£... s s . 8 AT 2 TA 
IE Badi pala Oil eh Oo IE dB AI NAH Ceele 4 ea 
PAS HIP AS ad Ia Gp de BN 


30 Gino” 20303603 5 .. An kna Detan, 3 
2 II CA Kena aan B PB up 
ujian Y USAA Gp gl HN CAS NE Ha 
dan BP BR gi Pap el GA A9 MG HA 

GI 


2462. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Iyadh bin Abdullah 
bin Abu Sa'id disebutkan: Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, 
“Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Suami dan anakmu 
lebih utama dalam menerima sedekahmu.” Riwayat ini menunjukkan 
bahwa anak-anak Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Nabi SAW 
dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Dan kepada 
anak-anaknya,” adalah anak-anak Ibnu Mas'ud dari hasil 
pernikahannya dengan Zainab. 

Yahya telah menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id 
Muhammad bin Yahya dan Zakaria bin Yahya bin Ibban menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, 
Zaid, yaitu Ibnu Aslam memberitakan kepadaku, dari Iyadh bin 
Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri.“? 


440 Lihat Al Bukhari, Zakat dari jalur periwayatan Ibnu Abi Maryam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 267 


427. Bab: Penjelasan tentang Berlipat Gandanya Pahala Sedekah 
kepada Suami dan Anak-Anaknya Dibandingkan dengan Sedekah 
kepada Orang Lain 


- Ao w Ao. 0 


Ea oa KAS (BNI Jana DANA SAS —Y LAY 


paha IA sa ai ph IP saga Ca 


et 


Tea Ganas J6, Bra EP AI 3 CA AG sayah 
3 IA ae ds 2 (EN al ta Un al 
ol Ie Su bed Ja AS BD al AA 3 ee 
da aa IE 8 Bala SKS Kg 


5 Man mua aa 3 Ss aan Iis ena 


2 Se 


an Y, Ti “das IN Es PL ya (sr low Peri 


ee Pa Ing 


Sh Lal DA MTA OB CA 3 & Spa) 
JG Sh LA JS 3 BAN Gp Uas WI Ai Lag) pn 
HS ag sha 6 $ AI gi Jb UI Pan 
S1 Aa Ah one Kg as db OI Ga AN na 

"anal 


2463. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Namir menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Syagig, dari Umar bin Al Harits, dari 
Zainab, istri Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, “Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami untuk bersedekah. Beliau bersabda, 'Wahai 


kaum wanita, bersedekahlah, meski dengan perhiasan kalian', 


268 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian ia (istri Ibnu Mas'ud RA) berkata, "Saat itu aku banyak 
menanggung beban penghidupan Ibnu Mas'ud dan anak 
perempuanku. Kemudian aku berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Tolong 
temui Rasulullah SAW dan tanyakan kepada beliau apakah yang telah 
aku lakukan termasuk sedekah?'," Ibnu Mas'ud menjawab, “Tidak, 
kamu saja yang menanyakannya.” Ia (istri Ibnu Mas'ud) berkata, 
"Kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW. Aku duduk di 
depan pintu karena sungkan kepada Beliau. Saat itu, ada seorang 
wanita dari kalangan Anshar yang juga datang menemui Nabi SAW 
untuk keperluan yang sama. Kemudian Bilal datang menemuiku dan 
saat itu aku katakan kepadanya, "Tolong tanyakan kepada Rasulullah 
SAW dan jangan katakan bahwa kami yang bertanya'," Kemudian ia 
berkata, "Ada dua orang wanita menanggung kehidupan suami dan 
anak-anaknya. Apakah yang keduanya lakukan juga termasuk 
sedekah?" Beliau menjawab, “Siapakah kedua wanita tersebut?” Bilal 
menjawab, “Zainab dan seorang wanita dari kalangan Anshar.” Nabi 
SAW bertanya, “Zainab yang mana?” Bilal menjawab, “Istri Ibnu 
Mas'ud RA dan seorang wanita dari kalangan Anshar.” Kemudian 
Beliau berkata, "Ya, dan kedua wanita tersebut mendapatkan dua kali 
pahala, pahala sedekah dan pahala mempererat keluarga.” 


Ke ud 3... Pe Hand so. 3 . Pa Na 

SIB Jas GI SAS 2S Ob Op IP Bis -yt1t 

pi SI oi ap IP GA AP Ga IP RN Us 
BD Ud ga HA aa 3 up dia 
.. 


8, 653 . or sg PA TENNA P TAN Tata 0. 3. ge 
» tol ah In bana) celah yaaa U JS dommade CP) 


- s0. “3 9 - - Pa APA 
AT Pa aa il ada ya S3 


21 Al Bukhari, Zakat 47 dari jalur periwayatan Al A'masy. Demikian pula Imam 
Muslim 3/80 —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 269 


2464. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, Ibn 
Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari Umar 
bin Al Harits bin Al Musthalig, dari Zainab, istri Ibnu Mas'ud, ia 
berkata: Suatu hari Nabi SAW datang menemui kami (para wanita) di 
masjid. Beliau berkata, “Wahai kaum wanita, bersedekahlah meski 
dengan perhiasan kalian.” Kemudian ia menceritakan Hadits yang 
sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Namir.“? 


428. Bab: Penjelasan tentang Sedekah Seseorang kepada 
Anaknya. Dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sedekah Yang 
Diberikan Orang Tersebut jika Kembali Kepadanya Berdasarkan 
Warisan, Hal Yang Demikian Hukumnya Boleh. Dan Penjelasan 
tentang Perbedaan Antara Harta Sedekah Yang Dimiliki oleh 
Seseorang Berdasarkan Warisan dengan Harta Yang Dimiliki 
dengan Jalan Jual Beli atau Hibah. Sebab Waris Diterima oleh 
Ahlinya: Baik Ia Suka atau Tidak Suka dan Seseorang Tidak 
Memiliki Harta kecuali Dengan Niatnya, Dan Ia Mengabarkan 
bahwa Kepemilikan Di Sini adalah Selain dengan Jalan Warits 


EK ag 8. 30.1 0 o- 3 0 - Pa Na 
» ara (Sg adi s3 IS Dc Laga bab —Y$£"o 
aa (aa A3 aa B7 or u lah Ag gran — Pa 


OTP Kar yah SI BS pib oa, Ie KA pes Ol sa 
US UT 0 BA SS 3 IL 


2465. Musa bin Abdurrahman Al Masrugi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Husein, 


242 7 ihat Muslim, Zakat 46 


270 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


yaitu Al Mw'allim, dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang mensedekahkan 
tanah kepada anaknya. Setelah itu, harta tersebut kembali kepadanya 
dengan jalan waris. Ketika hal yang demikian diceritakan kepada 
Rasulullah SAW, beliau berkata kepadanya, “Engkau mendapatkan 
ganjaran atas sedekahmu dan hartamu kembali kepadamu.” 


429. Bab: Penjelasan tentang Perintah Mensedekahkan Buah 
sebelum Buah Tersebut Dipotong, kemudian Sedekah Tersebut 
Diletakkan di Masjid 


Eh EN KS oi Jia Aa dea Kereta 
Ta Aan na AA di Maen 
NN Un SO ye PN 


- . 
. 


2466. Muhammad bin Sahal bin “Askar telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ubaidulah bin 
Umar dan Abdullah bin Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan agar setiap satu 
tandan yang dihasilkan dari kebun diberikan ke masjid.“ 


“3 
£ 
| 


23 Sanadnya hasan —Nashir.) Ibnu Majah, Shadagah 3 dari jalur periwayatan 
Abdul Karim, dari Umar bin Syu'aib. Didalam riwayat tersebut ada kalimat, "Aku 
telah memberikan ibuku sebidang kebun..” Muhammad Fu'ad Abdul Bagi ketika 
mengoentari Hadits ini dalam kitab Az-Zawa'id mengatakan: Sanadnya shahih 
menurut ulama yang membolehkan menjadikan Hadits yang diriwayatkan oleh 
Umar bin Syu'aib sebagai hujjah. 

?# Aku katakan bahwa sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Imam 
Ath-Thabrani telah meriwayatkan Hadits ini dalam kitab Al Ausath (1/86/2 Majma' 


Shahih Tbnu Khuzaimah || 271 


430. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Bersedekah dengan 
Buah Yang Buruk, meski Sedekah Tersebut Bersifat Sunnah. 
sebab Sedekah dengan Barang Yang Paling Bagus dan Yang 
Bagus Lebih Utama Dibandingkan dengan Sedekah 
Buah Yang Jelek 


Pt 3035-3 


Un taka Oh P3 UII JR AAA EA AV 

ASI Chad YES 3 Ai gag Ot am MU 3 
JG SAN aa Cena 3) di Ab Giat Bala ya 
HA ag Hi 


2467. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Abu “Arib, dari Katsir bin 
Murrah, dari “Auf bin Malik Al Asyja'i: Suatu hari Rasulullah SAW 
masuk ke dalam masjid dan saat itu dari beberapa tandan buah ada 
satu yang jelek. Saat itu Rasulullah SAW sedang memegang tongkat 
dan beliau mencela salah satu buah yang jelek tersebut dengan 
tongkatnya. Beliau berkata, “Jika pemilik buah ini hendak bersedekah, 
hendaknya ia bersedekah dengan yang baik. Bahwasannya di hari 
kiamat nanti si pemilik sedekah ini akan memakan buah yang 
jelek.” 


Al Bahrain) Ahmad bin Hamad bin Zaghbah telah menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Abu Maryam menceritakan kepada kami —Nashir.) 

445 Sanadnya hasan lighairihi. Abu Daud, Hadits 1608 dari jalur periwayatan Yahya. 
Shalih bin Abu Arib adalah sosok yang dinilai dha'if dalam periwayatan Hadits. 
Meski demikian, Hadits ini memiliki penguat dari hadits yang lain. 


272 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


431. Bab: Penjelasan Tentang Memberi kepada Orang Yang 
Meminta, meskipun Ia Datang dengan Penampilan Layaknya 
Orang Kaya, dengan Berkendaraan dan Baju Yang Layak 


- 2 Z 
o. 30196. 3 0 


Joo.» e 8 8 2. , 
KE S3 WAS Ca Pra LAS Gp Dara Lilo —Y LIA 


Pa 
LP 


Egg VA s ag IN UI ia 2... 
JP eler Ol Cb Jb 3 AN Ogah JB MEA YG ALI 


3 


2468. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Waki' dan Abdullah menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Bahwasannya orang yang datang meminta-minta memiliki hak, 


meski ia datang dengan mengendarai seekor kuda. “$ 


432. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Buah Yang Dianjurkan 
Diberikan kepada Orang-Orang Miskin dan Diletakkan Di 
Masjid adalah Satu Tandan, Jika Buah Yang Dimiliki oleh 

Seseorang Mencapai Jumlah Tertentu 


Be oo an 2 6 - o 208 
JS Gi data Was Cd aa Op Kal ba— —Y£ 14 

o 2. o BG. 3 0 Lag” 0 0 GG. 3 0. Tote 303 Pt 
PPI Aa OP Bilang Karan 1 tkaka Ci Dlap Lilo 
Jzan , “1 . £E bs o- (9 - Oo aan 3 o 0. Abe 
3 dun ol CAN Aa Ga Alor jp Clan yi Gonta US tol 


Ibr SAE) TANI HIU tia GI IAI 3 Las 


246 Sanadnya dha'if. Didalamnya ada seorang yang bernama Ya'la bin Abu Yahya 
dan sosoknya majhul (tidak dikenal) Abu Daud, Hadits 1665. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 273 


- e e » 4 

SIUI Hak H3 dmna $ 0 Cal) Kaya uga 3yas JS 

kn Pn ak 

2469. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepada 

kami, Suhail bin Bikar menceritakan kepada kami, Hamad bin Salmah 

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 

Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Wasi' bin Hibban, dari Jabir 

bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW telah memberikan 

rukhshah (keringanan) bagi mereka yang memiliki satu atau dua 

wasag, tiga dan empat. Beliau berkata, “Setiap sepuluh ausag dari 

buah yang bagus hendaknya hendaknya diletakkan (satu tandan) di 
masjid.” Aku mendengar Ad-Darimi berkata: Satu tandan.” 


433. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Perintah Nabi SAW 
untuk Meletakkan Satu Tandan Di Masjid —Sebagaimana 
Yang Telah Kami Sebutkan— untuk Orang-Orang Miskin 

adalah Perintah Yang Bersifat Nadab (Anjuran), bukan 
Perintah Yang Bersifat Wajib, dan Riwayat Thalhah Bin 
Abdullah termasuk Dalam Bab Ini 


JP ag AU (IBI KE Ip BIL YAN. 
3 tai ISI -JG Pa AD na calo Ka AA & Na TP 


Ga 2 yo. oo off onr Pa 
da Ba as Ia UI 


47 Sanadnya hasan, Abu Daud Hadits 1662 juz ke lima tentang meletakkan kurma 
di masjid untuk orang-orang miskin. Ahmad 3:36 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag 
juz khusus berkenaan dengan masalah Al “Araya. Didalamnya terdapat penegasan 
dari Ibnu Ishag tentang Hadits ini. 


274 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2470. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jika kamu 
telah menunaikan zakat hartamu, berarti engkau telah menghilangkan 


keburukannya?”" 


- 
Pend 


A5 YA 


Pn AR CAN gan 3 aa € 
“5 NA pena PP Pj £33 Pant Ken Ppe 
Tas 3 AAS HB Jb AB MA of aya sd 
2 Ontad BKI 0 Bakat SN NC ES Ah dala 
Aa AA ten BA EA GA Si sing SAS MEA 

GNU 353 SI JG ee 


2471. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami dari Umar bin Al 
Harits, dari Daraj bin As-Samah, dari Ibnu Hujairah Al Khaulani, dari 
Abu Hurairah RA, “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Vika 
kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu telah 
melaksanakan kewajibanmu. Dan barangsiapa yang mengumpulkan 
harta yang haram, kemudian harta tersebut ia sedekahkan, ia tidak 
akan mendapatkan pahala dari sedekahnya tersebut, bahkan ia akan 
mendapatkan balasan yang buruk',” 


Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Daraj Abu As-Samah menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu.”? 


288 ihat Hadits sebelumnya No. 2258. 
49 Sanadnya dha'if, sebab Daraj Abu Samhah adalah sosok yang munkar 
sebagaimana dinyatakan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya. —Nashir.) At- 


ShahihIbnu Khuzaimah || 275 


434. Bab: Penjelasan tentang Perintah Memberi kepada Orang 
Yang Meminta, meski Dengan Pemberian Yang Sedikit dan Kecil 
Nilainya serta Penjelasan Makruhnya Membiarkan si Peminta 
Pulang dengan Tangan Hampa' jika Seseorang Memiliki Sesuatu 
untuk Diberikan 


. 5» 5 0 Pa Na 


MS Eib GAN Mak Gi AI AG GL —ytvY 


(Blah . Oyala d erap D) Tua ui Death Teka e A3 Yi 


6. .. apa 


KIE ai 3 Cha ea aa NE 
- Y - JG cadas u Sis Pa at! Jati “abi Jaa AT 
Ih Km Uji! Kn ala sabi gka sala J galat 


y 0 3 ra .. - P3 
S3 oi AA oi yan NP 
2472. Abudllah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Manshur 
bin Hasan menceritakan kepada kami, ha Harun bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami 
dari Manshur bin Hayyan, dari Ibnu Bajid, dari kakeknya, ia berkata: 
Aku pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang 
meminta kepadaku dan aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan 
kepadanya.” Beliau menjawab, “Jangan bersikap demikian, jangan 
kamu tolak permintaannya meski kamu hanya dapat memberikan 
sedikit.” 


Abu Bakar berkata: Ibnu Bajid adalah Abdurrahman bin Bajid 
bin Oibthi.20 


Tirmidzi, Zakat 2 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab hingga perkataan, “Berarti 
kamu telah melaksanakan kewajibanmu.” 
280 Sanadnya shahih. Ahmad 6: 383 dari jalur periwayatan Manshur. 


276 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


0-4 "3 202 Pt 


Pe AA Ken NE oa an BA —Y £VY 


NN akan ge 
TB Iya) Rb Iyan S3 LS, China ai P3 aa AN 
anang RU IN 3 Ipa) SG 


Y) AG) da ED ai JD: BI SIG hd 


BA A33 aa 


2473. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Syua'ib menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami 
dari Sa'id, dari Ibu Sa'id, dari Abdurrahman bin Bajid, saudara Ibnu 
Haritsah, bahwa neneknya pernah bercerita kepadanya, yaitu Ummu 
Bajid, dan ia termasuk salah seorang yang pernah melakukan bai'at 
kepada Nabi SAW, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah 
SAW, “ Demi Allah, sesungguhya pernah ada seorang miskin yang 
datang ke depan pintu rumahku dan aku tidak memiliki sesuatu yuang 
dapat aku berikan.” Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Jika 
kamu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya kecuali 
makanan yang hangus, maka berikanlah kepadanya.” : 


435. Bab: Penjelasan tentang Ancaman bagi Mereka Yang 
Meminta Kembali Sedekahnya dan Orang Yang Demikian 
Diumpamakan dengan Anjing Yang Muntah, kemudian Muntah 
Tersebut Ditelan Kembali 


Pt Pa 


PAI BI TI Ip KAA aya IT Gis —yeve 


251 anadnya shahih. Abu Daud 1667 dari jalur periwayatan Al-Laits. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 277 


8... o Jo 1G. 5 
« PL) ina v 1 PS raba ) SI Pan « daa 
IE AAA Naah jiki AA GNI BS KE Ya CAS 


. - 


AE Pa pd gi sa 2 ooh 
5, aah Gitah sa J3: lay ade SI ko ab Iyo) JB 


Fi anak et 


4 IS Ski KY oke GL 
2474. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Auza'i menceritakan kepadaku, ha Muhammad Ibnu 
Miskin Al Yamami, Bakar bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Auza'i menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ali 
menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Sa'id 
bin Al Musayyib memberitakan kepadanya bahwa ia pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang bersedekah kemudian menarik kembali sedekahnya 
seperti anjing yang muntah kemudian muntah tersebut dimakan 
kembali.” 


SN LA Tea HS oh AA AKA ia - —N Vo 

Hi Aa SA II oi IA CA gl 23 CN G3 
. P , 3 AL sa Pa £ 8 P Naga 
ata BBS Iya) JB JB Cp oil GP tera | 


2475. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari 
Auza'i, ia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin Ali bin Al 
Husein menyebutkan Hadits dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu 


282 Muslim, pemberian 5 dari jalur periwayatan Auza'i. 


278 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, dengan 
menyebutkan Hadits yang sama. 


436. Bab: Penjelaskan tentang Anjuran Mempublikasikan 
Sedekah dengan Niat agar Menjadi Contoh bagi Yang Lain. Dan 
Orang Yang Mempublikasikan Sedekahnya dengan Niat Yang 
Demikian Mendapatkan Ganjaran sebanyak Orang Yang 
Tergerak Bersedekah karena Publikasinya 


P4 
2.03 At “5 o.- HS 


» BIS IU AA 3 Lokah Wib —Y£VI 


Kena “ 


Da gg Tatan dna oa ARA 
ale II lo AN ya) Uas: VP AP PALA aa 
Se an SD SA UG La Je SS elu, 
SD AI AB Ant gan Aa JUAN Ga NE OI 


2d nana 8 y 3 , Na 
ae WI yh Se kana Pa sela AD Iya 1 
“ana f "3 G- 0. 


La Jas 2 Pep aa Top Ea lag as Al 
Aa aa ea aa 
Sa BG Ga Laki Ol ba aa Ja Ga oa JG by 


2476. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Mu'awiyyah menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami dari Muslim, yaitu Ibnu Shabih, 
dari Abdurrahman bin Hilal Al “Abasi, dari Jarir bin Abdullah, ia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami. Dalam 
khutbahnya beliau menganjurkan kami untuk bersedekah, namun saat 
itu tidak ada seorangpun yang bergerak menyambut ajakan Nabi SAW 


ShahihIbnu Khuzaimah || 279 


hingga wajah beliau menampakkan rona kemarahan (250/B) 
Kemudian seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang dan 
memberikan sedekahnya. Kemudian banyak orang yang tergerak 
memberikan sedekah dan raut wajah Rasulullah menampakkan rona 
kegembiraan kemudian beliau SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran dari kebaikan 
yang ia lakukan serta ganjaran dari semua orang yang mengikuti 
jejaknya dan pahala orang-orang tersebut tidak dikurangi. Dan 
barang siapa yang berbuat keburukan, maka ia mendapatkan balasan 
atas perbuatan buruknya serta ditambah dengan dosa semua orang 
yang mencontoh perbuatannya dan dosa orang-orang tersebut tidak 


dikurangi.”2? 


437. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menampakkan Sedekah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Atik telah aku keluarkan 
dalam kitab jihad. 


GE SAI ya DI AL AE BIS YAN 


c 
f . aa... ho. Tai 2168 
BP Pu 3 Lama BL 


283 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, dan ia telah 
mengeluarkannya dalam kitab shahihnya (8/61—62) dari jalur periwayatan Abu 
Muawiyyah, kemudian diikuti dengan jalur dari periwayatan Jarir bin Abdul Hamid 
dari Al A'masy dan Muhammad bin Abu Ismail, Abdurrahman bin Hilal Al “Abasi. 
Dan Al A'masy juga merangkaikan Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Adh- 
Dhuha, yaitu Muslim bin Shahih. Dan ini juga tertera dalam kitab Zakat Imam 
Muslim (3/87-88)—Nashir.) Ahmad 4:361-362 dari jalur periwayatan Abu 
Muawiyyah. Dan hadits ini tertera dalam kitab shahih Muslim, Zakat 70 dari riwayat 
Al Mundzir bin Jarir dari ayahnya. 


280 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 8.3 


BA Ka ai, Ad Se laen Mana 
Gia 1 Sy dad, Dani ana Ka An Aa Pe 
An tara Pa HE AI Gani SI GTA Al Cela JAII 

0G ““i 3 03, “3 , Fa g Ao 
ml Am! Jaa ai SI :JL3 dedi, Tea OI AP 

AI Jt San cap Kay Gani Co AG Aaj 


? Pa aka Be mi - 0 0. 
dn db db Aa Aa Kab Up AM gia 
2 


2477. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 
Zaid bin salam, dari Abdullah bin Zaid bin Al Azrag,”” dari Agabah 
bin Amir Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua 
keinginan yang salah satunya dicintai Allah SWT dan keinginan yang 
lainnya dibenci Allah SWT. Keinginan melempar untuk berburu 
dicintai Allah SWT dan keinginan melempar bukan untuk berburu 
dibenci Allah SWT." Dan Beliau bersabda, "Ada tiga golongan yang 
doanya tidak akan ditolak Allah SWT, Doa orang tua untuk anaknya, 
doa orang yang sedang dalam perjalanan dan doa orang yang 
dizhalimi” Dan beliau bersabda, "Bahwasannya Allah SWT 
memasukkan tiga golongan ke dalam surga dengan sebab busur 
panah, Orang yang membuatnya, Yang menyiapkanya dan Orang 
menggunakannya dalam perang di jalan Allah SWT.” 


24 Dalam naslah aslinya tertera kalimat, "Dari Abdullah bin Zaid bin Al Argam," 
koreksi berdasarkan kitab Al Musnad dan At-Tagrib." 
255 Sanadnya dha'if. Ahmad 154 dari jalur periwayatan Abdurrazag. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 281 


438. Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Menahan Sedekah. 
Sikap yang Demikian Dianggap Tidak Mau Memberikan 
Pinjaman Kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT Menyebut 
Sedekah dengan Istilah 4/ Oaradh (Pinjaman), Allah SWT 
Meminjam kepada Hamba-Nya dan Berjanji Menggantinya 
dengan Ganjaran yang Berlipat Ganda atas Sedekah yang 
Dikeluarkan oleh Seorang Hamba. Allah SWT berfirman, 
“Siapakah yang Mau Memberi Pinjaman kepada Allah, Pinjaman 
yang Baik (Menafkahkan Hartanya di Jalan Allah), maka Allah 
Akan Melipat Gandakan Pembayaran Kepadanya dengan Lipat 
Ganda yang Banyak...” (Os. Al Bagarah (2): 245) 


ng 


Aj GIA Ci Coal 5 3 Ba AN Gis —YLVA 
Se aa 5 NA PMB Hj ALA GIS IU aja 5 
era Weria p3 PW Oa IG DP ap 
Uh WAS, ASI :Ojii SE P9 SAE in ana 
2 ar AN Ti Aa uh, 33 Ka Ade LAI 
Ar 5 YA La | aan US Gian, SL s (23) 
2 y BA G3 1S H3 Ke Ja BALI MG UI 
EA JG eng Ih AO Sp ai lay bb 
DB AA dn Ab de uli Su An 
AU DI DA EH G3 Ja pan AA Hp aa KA 
B3 AS IS BUY AK A5 He Oya 4S 
PS YG ea 2 aa EA GE CI Ui 


282 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BU BE ID Ja Y 


2478. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari “Ala, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Allah SWT berfirman, 'Aku telah meminta pinjaman kepada hamba- 
Ku, namun ia tidak memberikan-Ku pinjaman. Dan hamba-Ku telah 
mencaci-maki diri-Ku tanpa ia ketahui. Sungguh Aku-lah yang 
memiliki kekuasaan terhadap zaman., sungguh Aku-lah yang memiliki 
kekuasaan terhadap zaman, sungguh Aku-lah yang memiliki 


1” 


kekuasaan terhadap zaman' 


Abu Bakar berkata: Maksud firman Allah SWT, "Wa ana Ad- 
dahru,” adalah Aku-lah yang mengatur zaman, Aku-lah yang 
membalikkan siang dan malam, maksudnya adalah mengatur 
kelapangan dan kesempitan sesuai dengan keinginan-Ku. Sebab 
sebagian orang-orang kafir menganggap bahwa zamanlah yang telah 
membinasakan mereka. Allah SWT befirman tentang mereka, “Dan 
tidak ada yang membinaskan kami kecuali waktu..” (Os. Al Jatsiyyah 
45J:24). Ketahuilah sungguh mereka tidak memiliki pengetahuan. Dan 
apa yang mereka katakan tidak lain keluar dari prasangka yang tidak 
mendasar. Allah SWT berfirman, “Sungguh mereka tidak mengetahui 
dan apa yang mereka katakan hanyalah dugaan tanpa dasar.” 
Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa mereka yang 
mencela apa yang telah menghancurkan mereka pada hakikatnya 
mencela Allah SWT, sebab mereka menyangka bahwa zamanlah yang 
telah menghancurkan mereka dan mereka melaknatnya, padahal 
Allah-lah yang telah menghancurkan mereka, bukan zaman. Setiap 
orang yang kafir mencela sosok yang menghancurkannya, padahal 
pada hakikatnya celaan tersebut mereka arahkan kepada Sang 


ShahihIbnuKhuzaimah || 283 


Pencipta, bukan kepada zaman yang tidak memiliki iradah dan 
kekuasaan, sebab Allah-lah yang menciptakan zaman.” 


439. Bab: Penjelasan tentang Pintu Khusus di Surga Yang 
Disediakan Khusus bagi Orang-Orang Yang Bersedekah dan 
Mereka Masuk melalui Pintu Tersebut 


2, ?, 
ge 2 1G 2. So 3G. J3 AG 


Ba Gi AAS EA aa SIA EME YAA 

IE SA AI ab KS HAKI BEAN op Ck 
Tab ESAI Ja SMU Ip ga GAN Ia BM J5 JG 
Oa AU Lp (P3 Ha Jl La 05 Id Irit Eli, abdi 
JA Lp OS Tag GEAKAN IG ip 183 Ba Jah La OS Hah 
AA Ian G3 Aa Jah Lap OS Tag tell Ii Lp (P3 Adi 
oU 


2479. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang menginfakkan sepasang harta yang dimilikinya di jalan Allah 
SWT, maka para penjaga surga akan memanggilnya. Di surga ada 
banyak pintu, mereka yang gemar melaksanakan shalat akan masuk 
melalui pintu shalat, mereka yang gemar bersedekah akan masuk 
melalui pintu sedekah, mereka yang berjihad akan masuk melalui 


288 Sanadnya dha'if, Ahmad 300 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yazid. 


284 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pintu jihad, mereka yang gemar berpuasa akan masuk melalui pintu 
Ar-Rayyaan.” 


2480. Kemudian Abu Bakar RA berkata kepada Nabi SAW: 
Demi Allah hai Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil oleh 
semua penjaga pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab, “Ya, dan aku 
berharap engkau termasuk orang yang dipanggil oleh seluruh 
penjaga pintu-pintu tersebut.”25! 


440. Bab: Penjelasan tentang Larangan Meminta Sedekah jika 
Tidak Sangat Membutuhkan 


Pep 


Mean Ea aga 55 CA IE Lp kata SIS YAN 
af ee Alah Gi Na ai yaa Ya Nb yi gp 
Id ae AN Tera KAN AI Ate S3 01 13 SI ni 
—e II oo AN Ion Pb ki an 3 lag de 
dai SAN 0 ara SG UB Tai, Ioi Ol AI play 
aa Sen ana Mala AN Jpn «0 
KL Sg Ea 


2! Al Bukhari, Puasa 4 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zuhri. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 285 


2481. Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ibnu “Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Mas'ud bin Abu Sarah, 
bahwasannya Abu Sa'id Al Khudri pernah bercerita: Ada seorang 
laki-laki datang ke masjid di hari jum'at dalam kondisi yang sangat 
lusuh dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. 
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk 
bersedekah dan merekapun segera melakukannya dengan memberikan 
baju. Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut mengenakan 
dua baju serta memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan shalat 
dua raka'at. Orang tersebut segera melakukan shalat dua raka'at 
sementara Rasulullah SAW tetap berkhutbah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini. 


Aku telah mengeluarkan Hadits ini dalam kitab Al Jumu'ah.2? 


441. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Sedekah 
dengan Niat Pamer (251/A). Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Orang Yang Bersedekah karena Riya Termasuk Orang-Orang 
Yang Pertama Kali Tersentuh Api Neraka. Kami Berlindung 
Kepada Allah SWT dari Sikap Riya dan Ingin Dipuji. Semoga 
Allah SWT dengan Ampunan-Nya Memelihara Kita Semua dari 
Api Neraka. Allah SWT Berfirman, “Barangsiapa Menghendaki 
Kehidupan Sekarang (Duniawi), maka Kami Segerakan Baginya 
Di Dunia Itu apa Yang Kami Kehendaki bagi Orang Yang Kami 
Kehendaki dan Kami Tentukan Baginya Neraka Jahannam, Ia 
Akan Memasukinya dalam Keadaan Tercela dan Terusir.” 
(Os. Al Israa' (171: 18) 


238 1 jhat Hadits sebelumnya No. 1799. 


286 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3.0 Y 5 co. 5. 8 2 Pe 


SA Ip AI X2 UE ebi ye H3 WES GA YAN 


25, Oo 7 f 


ian Ol Ben og Ane Ragi! Pan Kan UV - 
3 Jr e Sp ai ye raj Pa aan of Hara (plan Gi 
peng Naa Aj SA Gp “JW SA la Ga 
ana» 256 SE) IE AI CA r cin 13 DAR 


Pi ”-. 3. 


(Ea, “dis adas BA Ja Ip Eng ba A3 UH 
AE 3 Aha an Uas VA sja SA Jk 


t. 1 8. 


bas USS $ ds ad on LI ama nh das 


rd s1 330, . bagi 


Ba ai Sp ata 
-JG (1GP Tam al abi 3S seal AR rpg Pe 
na ng 2 “3 A1 dana sia Sajan Oa sai 


Ca GB MIA 


Lag ” 


BJL dika RA Ma ca) SA at 
3 Ol -$3 “ 1 pa oi JI Bl Oey al ag de 
AI ea 5 as AA Mpaan se Dg IS) Ie, Cg 
IN Jt JA Jar AN 3 IR dg ap OI da 
dos de itu Ulah mei IS JI 3 
papa SIG ale es ap BS 1G SU udi 1JU 
AG KASI It, HIS AN IS AN AT ah ai 
ular PI JA gi Doi Ar de “Iis pg 
CA Na ust Suk ea AI IG AT 


ShahihIbnuKhuzaimah || 287 


5 A1 Isia H3 KA Jia, KA Lea 3s ? Barat, 
Ja dB ea Sih ah jai ag ai 0 Bl os 
LIS Da Aa, ta ijab ola aa 1D JUS 2 
EN dan CA AON In AN Jan Kla S 


A Bea Oa Aan La AU an an aa masi IG na 
He BS Ia Aa Sets ONG Ill Oh ol pia Jar 
MRT Tenar Ni Se 0.3 &. LE Me Aa sadaa Se On AE 
ae Ih AYI dg ciaa MU IM AI PB dya) 
ya Ea Of ade 3G dug JG aa F3 BN aa PAS 


s0 Pee Oa LA na Uas Ko SO Gg “8 
Oa JI 3 sole | JB Ik 23 cah yaa de J3 sa 
LS Aga de J3 Ver) Ot) Anya BE MT AT LS Ai 
F 5 - Lia Bapa Kek aga ban ON ta La - au 
JI EA AI In OS PI AN BAL JB dia 
3 d ii - 5 - “ 2 
Oia AS CJ 1 

2482. Atabah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Mubarak memberitakan kepada kami, Hayawah bin 
Syuraih memberitakan kepada kami, Al Walid bin Abu Al walid Abu 
Utsman menceritakan kepadaku, bahwasannya Agabah bin Muslim 
pernah menceritakan kepadanya bahwa Syufyan pernah menceritakan 
kepadanya bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah dan saat itu ada 
seorang laki-laki yang dikerumuni oleh orang banyak. Ia bertanya, 
“Siapakah orang ini.” Mereka menjawab, “Orang ini adalah Abu 
Hurairah RA.” Kemudian aku mendekatinya dan duduk di 
hadapannya yang saat itu sedang menyampaikan wejangan kepada 
orang banyak. Ketika ia sedang tidak berbicara, aku bertanya, “Aku 


berharap tuan mau menceritakan sebuah Hadits yang tuan dengar dari 
Rasulullah SAW.?!? Abu Hurairah RA menjawab, “Akan aku 


288 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


lakukan. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah Hadits yang 
Rasulullah SAW beritahukan kepadaku. Kemudian Abu Hurairah RA 
menangis tersedu-sedu dan diam. Setelah kondisinya normal, ia 
berkata: Aku akan ceritakan kepada kalian sebuah Hadits yang 
diberitakan Rasulullah SAW kepadaku di rumah ini dan pada saat itu 
tidak ada yang lain kecuali aku dan beliau. Kemudian Abu Hurairah 
RA menangis lagi dan setelah berhenti, ia diam. Setelah kondisinya 
normal, ia mengusap wajahnya dan berkata: Akan aku lakukan. Aku 
akan bercerita tentang sebuah Hadits yang diutarakan oleh Rasulullah 
SAW. Saat itu aku dan Rasulullah SAW sedang berada di rumah ini 
dan tidak ada yang lain kecuali aku dan beliau. Kemudian Abu 
Hurairah menangis lagi dengan tangisan yang lebih tersedu-sedu 
dibandingkan dengan tangisan sebelumnya. Setelah kondisinya 
normal kembali, ia berkata, 


“Rasulullah SAW mengatakan kepadaku bahwa dDi hari 
kiamat nanti, Allah SWT turun menghampiri manusia untuk 
menetapkan keputusan kepada mereka. Yang pertama kali dipanggil 
adalah seorang laki-laki yang hafal Al Our'an, kemudian orang yang 
terbunuh dalam perang fi sabililah dan orang yang memiiki harta yang 
banyak. Allah SWT berkata kepada orang yang membaca Al Ouran, 
'Bukankah Aku telah memberikanmu ilmu tentang apa yang 
diturunkan kepada Rasul-Ku"' Ia menjawab, “ Benar.” Kemudian 
Allah SWT bertanya, “Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu.” Ia 
menjawab, “ Aku membacanya dipertengahan malam dan siang hari.” 
Allah SWT menjawab, “Kamu bohong.” Dan malaikat-pun berkata, 
“Kamu telah bohong.” Dan Allah SWT berkata, “Kamu membacanya 
agar disebut sebagai orang yang pandai membaca Al Our'an." 
Setelah itu datanglah orang yang memiliki harta yang banyak. Allah 
SWT berkata, “Bukankah Aku telah memberikanmu keluasan rezeki 
hingga kamu tidak meminta-minta kepada orang lain?” Ta menjawab, 
“Benar.” Kemudian Allah SWT bertanya, “Apa yang kamu lakukan 
dengan harta yang telah Aku berikan kepadamu?” Ia menjawab, "Aku 


ShahihIbnu Khuzaimah || 289 


pergunakan untuk bersilaturrahim dan bersedekah.” Allah SWT 
berkata, “Kamu bohong.” Dan para malaikat-pun berkata, “Kamu 
bohong.” Allah SWT berkata, “Kamu berbuat demikian karena ingin 
disebut orang yang dermawan dan kamu telah mendapatkan 
sanjungan tersebut di dunia.” Setelah itu didatangkan orang yang 
terbunuh dalam peperangan fi sabilillah. Orang tersebut ditanya, 
“Dalam kondisi apa kamu meninggal dunia?” Ia menjawab, “Engkau 
telah memerintahkanku untuk berjihad dan akupun melakukannya 
hingga terbunuh di medan perang.” Allah SWT berkata, “Kamu 
bohong.” Dan para malaikat-pun berkata, “Kamu bohong.” Kemudian 
Allah SWT berkata, “Engkau melakukannya karena ingin disebut 
sebagai orang yang pemberani dan kamu telah mendapatkannnya di 
dunia.” Kemudian Rasulullah SAW menepuk pahaku dan berkata, 
"Wahai Abu Hurairah, di hari kiamat tiga golongan tersebutlah yang 
pertama kali dimasukkan ke dalam neraka.” 


Al Walid berkata: Agabah telah memberitakan kepadaku 
bahwa Syufyah adalah orang yang masuk menemui Mu'awiyyah dan 
menceritakan Hadits tersebut kepadanya. 


Abu Utsman berkata: Al “Ala bin Abu Hakim telah 
menceritakan kepadaku bahwa ia adalah salah seorang pengawal 
Muawiyyah, Ada seorang laki-laki datang menemui Mua' wiyyah dan 
menceritakan Hadits tersebut kepadanya. Kemudan Muawiyyah 
berkata: Maha benar Allah SWT dan Rasul-Nya, “Barangsiapa yang 
menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami 
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan 
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.” (Os. Huud 
(117:15-—16y3 


2? Sanadnya shahih, seluruh rijalnya tsigah. Pernyataan Al Hafizh bahwa Al Walid 
bin Utsman termasuk layyinul hadits terbantah, sebab dalam menetapkan hal yang 
demikian ia bersandar pada penjelasan terjamah dalam kitab At-Tahdzib dan tidak 
disebutkan dalam kitab tersebut penetapan fsiggahnya kecuali Ibnu Hibban 
menyebutkan dalam kitab Ats- Tsiggaah. Abu Zar'ah pernah ditanya tentang 


290 || ShahihTbnu Khuzaimah 


5 


aa Seal ape 


KUMPULAN BAB TENTANG SEDEKAH DAN 
WAKAF 


442. Bab: Penjelasan tentang Yang Pertama Kali Melakukan 
Sedekah Wakaf dalam Islam dan Mensyaratkan bahwa Sedekah 
Tersebut Tidak Boleh Diperjual-Belikan, Dihibahkan dan Tidak 

Menjadi Warisan serta Manfa'at dari Sedekah Tersebut 
Diberikan kepada Orang-Orang Fakir, Kerabat, Budak, untuk 
Jihad Fi Sabilillah, Ibnu Sabil dan Orang-Orang Yang Lemah 


BE KA P ME AT 


Lai D0 INA pe of 23 Ae au PO 3 0 (sae 


San GI SA J8 ag PEN BA ama 


0 
? 0... 


Ch as IG an PE ea eat AN IS YG Luh 


Ba. 10 


Y Bp « BEN abg Bi JB aa TER) elakal 
3. 
ai ce aah Ja PT Garas an Y, ag Y, Tan 
.. .. To 0,3 3 6, rd s “ce s . .. ai ” 
Png 3 arak | Coanadi 9 Jasad! ol ca NN S9 UJI, 
2 £ -.. .... H . . 0.1 aa Te » 
SI JB da Spa 7 SB Uaato talas adu Gb JT Ot 
sosoknya dan ia menjawab, “Tsiggah (dapat dipercaya). Sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Hatim darinya (4/2/20). Selain itu Imam At-Tirmidzi sewaktu 
meriwayatkan Hadits ini (2383) menguatkannya dengan menyatakan “Hadits hasan 
gharib” Demikian pula dengan Imam Hakim (1/419)“ shahihul isnad. Dan Imam 


Adz-Dzhabi juga seirama —Nashir.) At-Tirmidzi, Zuhud 48 dari jalur periwayatan 
Abdullah bin Mubarak. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 291 


HA one LA JB YG PE 73 LIS JASA AS : Tya 


Te ak ketan KAB Jek CSI 3 ta 


. 


4 


de anta Jha pas — Tana Ta aa Au of Sa 
JA) JB at Kg AA yi Hb Ek MAY da Tlah 
BD In IS & Kaul NG JOB 


8. 3To £ 6 


ne Uateri aa: Haa “JG TAN calo yaa! 


s.d 50 3 0. 


PE AG Ea 


2483. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami 
dari Ibnu “Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA: Umar pernah 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia datang 
menemui Nabi SAW dan meminta nasehat kepada Beliau. Saat itu 
Umar berkata kepada Nabi SAW, “Bahwasannya aku memiliki 
sebidang tanah di Khaibar dan aku tidak memiliki harta yang lebih 
baik dibandingkan dengan tanah tersebut, aku berharap tuan 
memberikan nasehat kepadaku mengenai harta tersebut?” Beliau 
menjawab, “Jika kamu mau, kamu boleh menahan harta tersebut 
secara fisik dan kamu sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar RA 
mensedekahkannya dengan syarat, tanah tersebut tidak boleh diperjual 
belikan, tidak boleh dihibahkan dan tidak menjadi warisan. Ia 
mensedekahkannya untuk orang-orang fakir, kerabat, para budak, fii 
sabilillah, Ibnu sabil dan orang-orang lemah. Tidak mengapa orang 
yang mengurusnya, memakan sebagian hasilnya dengan cara yang 
wajar atau ia sedekahkan lagi dan tidak menyimpan untuk dirinya 
sendiri. 


Ibnu Aun berkata: Aku pernah menceritakan Hadits ini kepada 
Muhammad, dan ia berkata: Dengan tidak mengharapkan harta. Ibnu 
Aun berkata dan orang-orang yang membaca kitab tersebut bercerita 


292 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadaku dengan lafazh, “Tanpa menjadikannya sebagai alat untuk 
memperkaya diri.” 


Abu Bakar berkata: Abdullah bin Umar Al Umari 
meriwayatkan bahwa Nafi” pernah menceritakan kepada mereka, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar RA berkata: Yang 
pertama kali melakukan sedekah yang demikian adalah Umar bin 
Khathab RA. Umar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
"Bahwasannya aku memiliki harta dan aku ingin mensedekahkannya.” 
Kemudian beliau menjawab, “Tahan harta tersebut secara fisik dan 
sedekahkanlah hasilnya.” Ia berkata: Kemudian ia melaksanakanya. 


Yunus bin Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Umar menceritakan kepadaku.” 


443. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan untuk 
Pihak yang Jumlahnya Tak Terhitung Karena Banyak. Dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Jika Diwakafkan untuk Pihak Yang 
Jumlahnya Sangat Banyak, maka Manfaat dari Hasil Wakaf 
Tersebut Boleh Diberikan Kepada Sebagian Orang Yang 
Memiliki Sifat-Sifat Yang Disebutkan dalam Akad Wakaf, 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyangka 
bahwa Sesuatu Yang Diwasiatkan untuk Orang Yang Jumlahnya 
Tak Terhitung karena Sangat Banyaknya, maka Wasiat Yang 
Demikian Hukumnya Batil, namun Mereka Sependapat dengan 
Kami Dalam Masalah, jika Seseorang Berwasiat Sepertiga 
Hartanya diberikan Untuk Orang-Orang Fakir dan Miskin, maka 
Wasiat Yang Demikian Hukumnya Boleh, meskipun Wasiat 
Tersebut Diberikan kepada Sebagian Orang Fakir dan Sebagian 
Orang Miskin atau Diberikan kepada Seluruh Orang Fakir atau 
Seluruh Orang Miskin yang Jumlahnya Sangat Banyak 


260 Aj Bukhari, Syarat-syarat 19 dari jalur periwayatan Ibnu “Aun. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 293 


o- £0 38. 


Oa Terra Sa SN IS pp Ka-un Era —NLAL 
Aa en bara SAR Wang oj  Gas JA 


1 Li Ba Lila Oi lw ara SAI J3 0,5 Sa 

pe 3 VAN OH Ai Ea tai JA EL (O 

Ijah 56 JB Juta & Sa SE MA IA AS 
LAS Hae 3 Ip SAK JAE SP SAS J3 IG 4 


2484. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu Al 
Mufadhal menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun menceritakan kepada 
kami, Az-Za'farani menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz 
menceritatakan kepada kami, dari Ibnu “Aun, dan Az-Za'farani telah 
berkata: Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun 
menceritakan kepada kami, ha Az-Za'farani juga telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun 
memberitakan kepada kami. Mereka semua menceritakan Hadits 
secara lengkap, namun Ash-Shan'ani tidak menyebutkan kalimat Ibn 
sabil. Ia berkata dengan kalimat, “Ghaira mutamawwilin fiihi” dalam 
Hadits tersebut. Ia berkata: Muhammad berkata dengan kalimat, 
“Ghaira muta'atstsilin” dalam Hadits tersebut. Dan ia tidak 
menyebutkan kalimat “Ibnu A'un membacakan kitab.””! 


261 Hadits ini merupkan pengulangan dari Hadits sebelumnya. 


294 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


444. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mewakafkan Harta 
untuk Kelompok Yang Bersifat Umum dan Tidak Disebutkan, Fii 
Sabilillah, dan Rigab (Budak) serta Orang-Orang Yang Lemah 
tanpa Mensyaratkan Besaran Bagian Golongan-Golongan 
Tersebut dan Kebolehan Memberikan Syarat Bolehnya Sang 
Pengurus Wakaf Memakan Sebagian Hasil Wakaf Tersebut 
dengan Tidak Berlebihan, tanpa Disebutkan Berapa Persen 
Bagian Untuk Si Pengurus dan Kebolehan Memberikan Syarat 
Memberikan Makan kepada Sahabatnya jika Ada Tanpa 
Menjelaskan Berapa Besar Porsi Yang Boleh Diberikan 
Kepadanya 


- 


Ah Oi aji Trat aa Saka 5 KS Gis -Y Ao 

js LB CAB AE op ar anydakpngn 

Pal Ga IE mh en S3 BPA 

at 391 aa « SPN APN PE Al 4 

IU pa PEN tj DAN Kek cal Jaran S9 
AJA SP Tt maba sd Wa 


2485. Ahmad bin Al Migdaam Al “Ijli telah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zari' menceritakan kepada kami, Ibnu “Aun 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Umar RA pernah mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, 
kemudian ia datang menemui Nabi SAW dan ia menceritakan Hadits 
tersebut dengan lengkap. Kemudian ia (Ibnu Umar RA) menceritakan 
Hadits dengan lengkap dan ia berkata: Kemudian Umar RA 
mensedekahkan tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut tidak 
boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak menjadi warisan, untuk 
orang-orang fakir, orang-orang yang kuat, para budak, fii sabilillah, 


( 

Gx 

«SS 
- 


ShahihIbnuKhuzaimah || 295 


orang-orang yang lemah, Ibnu sabil dan tidak mengapa orang yang 
mengurusnya memakan sebagian hasil tanah tersebut dengan tidak 
berlebihan atau memberikan kepada temannya dan tidak 


menyimpannya untuk dirinya sendiri. 


445. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi 
SAW agar Umar Mensedekahkannya untuk Orang-Orang Fakir 
dan Kerabat maksudnya Adalah Umar RA Mengekang Barang 
Aslinya (Tanah) dan Mensedekahkan Hasilnya kepada Orang- 
Orang Yang Disebutkan oleh Umar RA dalam Akad Wakafnya 
dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seseorang Yang 
Mewakafkan Hartaya Boleh Tetap Menguasai Tanah Tersebut 
secara Fisik. Sebab Jika Akad Wakaf Mengharuskan Penguasaan 
Tersebut Lepas Dari Pemiliknya, maka Rasulullah SAW Pasti 
Memerintahkan Hal Yang Demikian kepada Umar RA dan Nabi 
SAW Telah Memerintahkan kepada Umar RA —Dalam Riwayat 
Yazid Bin Zari'— untuk Tetap Menguasainya secara Fisiknya. 
Beliau Berkata, “Jika Kamu Mau, Kamu Tetap Menguasainya 
Secara Fisik dan Mensedekahkan Hasilnya.” Jika Wakaf 
Mengharuskan Pelepasan Penguasaan Atas Harta, Tidak 
Mungkin Nabi SAW Memerintahkan Umar RA untuk Tetap 
Menguasai Fisik Hartanya 


3036.» Y 2. 30 36-43 


Op Keua Oka Pi rara KPU Ipa tren —Y LAN 
AI ME 1 en AS HAN Ap jas AN 2 


JB ee SB ME ea un 3 Wb 3 
JI AE Ab YSS 1S IR WE Yong aga NN 


?2 Al Bukhari, Wasiat 2 dari jalur periwayatan Yazid bin Zari'. 


296 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ja SU BEN 3 Al Jaan 3 Jewel € oa OA, 
YG pa PI Ha 
2486. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ghassan Muhammad bin Yahya Al Kinani menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan 
kepadaku, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, 
bahwasannya Umar RA pernah meminta nasehat kepada Nabi SAW 
dalam mensedekahkan hartanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata 
kepadanya, “Tetap kamu pegang harta aslinya dan kamu bagi- 
bagikan hasilnya.” (252/A). Kemudian Abdullah berkata: Kemudian 
Umar RA melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan ia 
mensedekahkan hasilnya kepada orang fakir dan yang layak 
dikasihani, ibnu sabil, fii sabilillah, para budak dan orang-orang 
miskin serta membolehkan orang yang mengurusnya memakan 
hasilnya atau memberikannya kepada orang lain dan tidak menyimpan 
untuk dirinya sendiri.” 


Bab Menjelaskan tentang Kebolehan Mewakafkan Sumur Air 


40 w 5 o- 


HAL Ap Gis Man AA Li reva —YLAV 
HA NY oi Pb 3 SN Cah Legta J8 Kyay) 
cag de 5 : JG, OA J3 3 gb leah S3 oa gi 


J3 Aa pera Ara | ayis uh, wu | ui ag PPn 
La de Ira Af bak GAY) Iga SL san 


263 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Ash-Shadagaah 4 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Ubaidullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 297 


& - Gasa “2 us 2 ka PAN -. Pd .e 

GAS A8 selah CEY USG NIS GA AAN GS Th ya FE 
Ac - . e # -— 9 Pd su ... 

5 AU NE Ce WA) Cinema) Hilian Uglabel 1 JW da 


2487. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Ia 
berkata: Aku pernah mendengar Hashin menceritakan dari Umar bin 
Hawan, dari Al Ahnaf bin Oais, kemudian ia menceritakan Hadits 
yang panjang tentang tragedi pembunuhan Utsman RA, dan ia (Ahnaf 
bin Oais) berkata: Kemudian Ali RA, Zubair RA, Thalhah RA, Sa'ad 
bin Abi Wagash RA dan aku juga demikian, ketika datang Utsman 
RA, dan ia berkata: Aku meminta kepada kalian untuk bersumpah 
demi Alah yang tidak ada Tuhan selain dia, tahukah kalian 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membeli 
sumur Raumah, semoga Allah SWT mengampuninya.” Kemudian aku 
membelinya dengan harga sekian. Setelah itu aku datang menemui 
Nabi SAW dan aku katakan, “Aku telah membelinya dengan harga 
sekian.” Lalu beliau berkata, “Jadikanlah sumur tersebut sedekah 
untuk kaum muslimin dan pahalanya untukmu.” Mereka menjawab, 
“Ya, benar.” 


446. Bab: Penjelasan tentang Wasiat Wakaf Kebun dan Tanah 


Ka AN TN of CN 2 u aa : Tara —Y LAN 
- ap AN K3 SA (AGS ZA JG :JE sjais 


Y eng oi SG IA EP IA aa dah da 


?8 Sanadnya hasan lighairihi. An-Nasaa'i 6: 194—195 dari jalur periwayatan Hashin 
dengan redaksi yang panjang. 


298 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Koe 38 La 


.. 


Ap BKN gih LIS Ako SG Ce Ce Ma Pi 
Kami Ol SAB bi Apaan Uh Ab dea Ula CA Ga 


2 cos 


Pam BS ga tele AE AS GE BA 
Gi GI tema gi dp aa NE ON NE AG 
Si ta ana Ia AP NY UR aa 

Uu 


2488. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami, bahwasannya Salamah telah menceritakan kepada mereka dari 
Agil, ia berkata: Ibnu Syihab berkata: Abdurrahman bin Harmaz telah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Abu 
Hurairah RA berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya. 
Tidak ada satupun harta peninggalanku yang dibagikan, semua yang 
aku tinggalkan menjadi sedekah.” Dahulu harta sedekah tersebut 
berada dalam pengawasan Ali RA, kemudian beralih ke tangan Abbas 
RA. Setelah itu timbul perselisihan antara keduanya dalam jangka 
waktu yang lama dan Umar RA tidak mau membagikannya untuk 
keduanya hingga akhirnya Abbas mengalah dan penguasaan harta 
tersebut berada di tangan Ali RA. Setelah itu berada di tangan Imam 
Hasan bin Ali RA, kemudian jatuh ke tangan Imam Husein bin Ali 
RA. Setelah itu, berada di tangan Ali bin Husein dan Hasan bin 
Husein secara bergantian. Setelah itu berada di tangan Zaid bin Hasan, 
dan itu adalah sedekah Rasulullah SAW.” 


25 Al Bukhari, Wasiat 321 dari jalur periwayatan Abdurrahman hingga kalimat, 
“Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Bukhari berbicara tentang sahnya 
klaim Abdurrahman bahwa ia mendengarnya dari Salamah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 299 


- 
4 
aP LA 


SARI se A3 Anta ae ala 1 23 Wo -Y AA 
Tjak HAB oi j3 IP Bh gl IP Ga) Sae 
VP MY) Ana Yg Oo Hp Up BI Jr BA UANG HO 

dita USG Con dina KY, dl 


2489. Yazid bin Sinan telah menceritakan kepada kami, 
Husein bin Al Hasan Al Asygar menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Amr bin Al Harits, 
dari Juwairah, ia berkata, “Demi Allah, di saat wafatnya, Rasulullah 
SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, budak ataupun amah (budak 
perempuan) kecuali rumah, senjata dan tanah yang beliau 
sedekahkan.”?68 


447. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Membangun Sebuah 
Tempat untuk Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Menempuh 
Perjalanan), Membuat Sumur untuk Minum. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW dalam Riwayat Al 
“Ala dari Ayahnya dari Abu Hurairah RA dan Riwayat Oatadah, 
Bahwasannya Kata Sedekah Berlaku Juga dalam Hal 
Membangun Masjid, Membangun Rumah untuk Peristirahatan 
Orang Yang Sedang Menempuh Perjalanan, Membuat Sumur 
untuk Minum, bahwa Semua Yang Dilakukan untuk Memberi 
Manfa'at kepada Kaum Muslimin Masuk dalam Kategori 
Sedekah 


266 A1 Bukhari, Wasiat 1 dari jalur periwayatan Zuhair. 


300 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PB aj Kaban BAD UP ey Kaban Vida YA 


ea Ur ea 3 Bp Bas aa Ui NN EA taat 


ka Y ta T ? 3. sai IRR Co. £ 0. FR 3 y o- F3 as. 
ol 3 al Jam) JB JB SAP APA Lg 
.£ Ion, ge Pe ss oa ag LT ...9 Pj Ni eng NG 
Ih corsa Wale Cole Hai ya Dag dilinnng Ala£ ya Uya pd Gea Lan 
CA at Jasad cp WIT ag Maman Ol AT lo Ii 


Ld e- 9 K9 Z  . 5 & . 0 0. 9 R Lenin 0 £ ag 
(Aya ARI Sya Anal (Ain kep 3 UU Iya eri Bap VI cl 


e 


2 jas ai TKI Sai Ju 
2490. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Wahab bin “Athiyyah menceritakan kepada kami, Al 
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Marzug Inu Al Hudzail 
menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada kami, Abu 
Abdillah Al A'azzu menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah RA, 
Rasulullah SAW bersabda, “Bahwasannya diantara amal shalih yang 
masih mengiringi seorang mukmin setelah kematiannya adalah: Ilmu 
yang ia pelajari kemudian ia sebarkan, anak yang shalih yang ia 
tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk 
peristirahatan orang yang sedang dalam perjalanan, sumur yang ia 
gali dan sedekah yang ia keluarkan pada saat ia hidup dan dalam 
kondisi sehat juga akan tetap mengiringi setelah kematiannya.” 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat tersebut ada kata, Karaahu, 
maknanya adalah sumur yang ia gali.2 


267 Sanadnya hasan lighairihi karena adanya beberapa Hadits yang menguatkannya. 
Ibnu Majah, Mugaddimah 20 dari jalur periwayatan Muhammad bin Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 301 


448. Bab: Penjelasan tentang Mewakafkan Sumur untuk Orang 
Mampu, Orang Miskin dan Ibnu Sabil 


- 
AG 


ALL SSI JAGA Gal Si Jia G5 yaah 

Jab OP A9 ANE UAS YG jika BIAN A5 ORI) YAA 
AN yA Sa POR NP A5 Kab 
Aga Jne dp area DAS Met 
Ja SU gak WAE gb Lp dtang Of Oak ya 


2491. Ismail bin Abu Isra'il Al Mala'i?68 telah menceritakan 
kepada kami, Umar bin Utsman dan Abdullah bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdullah, yaitu Ibnu Umar, dari 
Zaid, yaitu Abu Abisah, dari Ishag, dari Abu Abdurrahman As- 
Sulami, ia berkata: Ketika Utsman RA berada dalam pengepungan, ia 
naik ke atas rumahnya, kemudian ia berkata, “Demi Allah Aku 
mengingatkan kepada kalian, tahukah kalian, bahwasannya dahulu 
tidak ada seorangpun yang minum dari sumur Raumah kecuali 'ia 
harus bayar. Kemudian aku telah membelinya dengan hartaku dan aku 
jadikan ia wakaf kepada orang-orang yang kaya dan miskin serta ibnu 
sabil..?” Mereka menjawab, “Ya.” 


268 Dalam naskah aslinya tertulis “Ismail bin Abu Israil Al-Laulawi dan koreksi ini 
berdasarkan kitab At-Tagrib. 

?8 sanadnya shahih lighairihi. An-Nasaa'i 6:197-198 dari jalur periwayatan Zaid 
bin Abu Anisah. Lihat dalam Al Bukhari, Wasiat 33. Dalam sanadnya ada satu 
periwayat yang tidak disebutkan. Sebab Ismail bin Khalifah Al “Abasi Abu Israil 
wafat tahun 169 satu tahun sebelum lahirnya Ibnu Khuzaimah. 


302 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


449. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Orang Yang 
Mewakafkan Sumur Meminum Air dari Sumur Tersebut 


d3 Ba Tt Ca KS lh Kak -y£AY 
JM Sig - JG Tee HS Gaal SIA tra GE 


70. 


Tp Kata ta Sa gtu 2S Panen aa Oak 
AU Ie ad ps 3 AN Ih Ol Oral Ja HUI 
NIS 3333 JAS ap AL sad ng) aa 
PEN Eng LI AS ab AJE SI GI Iu ba 


AS a dead ale ai oi JAS 4, Je ae 
2492. Ibrahim bin Muhammad Al Halabi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami, Al 
Jariri menceritakan dengan lengkap, Al Ousyairi menceritakan 
kepadaku, Ia berkata: Aku telah menyaksikan situasi rumah pada saat 
Utsman RA akan dibunuh. Saat itu, Utsman RA berkata, “Wahai 
sekalian manusia, tahukah kalian bahwasannya ketika Rasulullah 
SAW tiba di Madinah tidak ada satupun sumur kecuali sumur tawar 
kecuali Ar-Raumah. Kemudian Beliau bersabda, 'Barangsiapa yang 
membeli sumur Ar-Raumah kemudian ia jadikan untuk kaum 
muslimin, maka ia akan mendapatkan gantinya di surga dengan yang 
lebih baik..?',” Mereka menjawab, "Ya," ia berkata, "Kemudian aku 
membelinya dari hartaku, namun sekarang kalian semua melarang aku 
meminum air dari sumur tersebut hingga aku berbuka puasa dengan 
air laut.” 


270 Aku katakan: Sanadnya shahih lighairihi. Seluruh rijalnya tsigah kecuali Yahya 
bin Abu Al Hujjaj, ia termasuk yang layyinul hadits, namun Hilal bin Hagi mengikut 
sertakannya dari Tamamah bin Hazan Al Ousyairi. Abdullah bin Ahmad telah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 303 


KAI EL IIA AG Yi Las GIS —ytAY 
IE SIN Ka ad Sekae dia Cas ad daa 
Se Ja A4 SI Ola Y OKE ab Ur 
JA ABS Ge an la Aa Lah JL Ia ng Hu 


aa Bika Ia -. 2 0 £ OA ey eT “GL Or AN PN Una 
IE ash GP Lea Mil Gis Da JB pai TU Comlall La 
AI ee 


. . 


2493. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku, Abu Nadhrah menceritakan kepada kami dari 
Abu Sa'id (252/B) Maula Abu Asyad Al Anshari, ia berkata: Utsman 
RA pernah melihatnya dari atas dan berkata, “Aku mengajak kalian 
bersumpah demi Allah, tahukah kalian, bahwasannya aku telah 
membeli sumur Raumah dengan harta milikku. Kemudian air sumur 
tersebut dapat diambil dan timba yang aku gunakan sama dengan 
timba-timba kaum muslimin yang mengambil air dari sumur tersebut.” 
Mereka menjawab, “Ya, benar.” Kemudian ia berkata: Jika demikian, 
mengapa kalian melarangku minum air tersebut hingga akhirnya aku 
berbuka puasa dengan air laut.”'! 


mengeluarkannya dalam kitab Zawa-'id Al Musnad (1/74-75) dan sanadnya hasan. 
Bahwasannya sekelompok orang yang terpercaya telah meriwayatkan Hadits dari 
Hilal dan Imam Ibnu Hibban menganggapnya sebagai sosok yang tsigah, dan (304) 
Adh-Dhiya telah mengeluarkan Hadits ini dalam kitab tersebut (303) versi yang 
pertama lebih lengkap dibandingkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu 
Khuzaimah ini., namun aku telah menemukan adanya wahm (dugaan tanpa dasar) di 
sebagian matannya yang tidak perlu aku jelaskan di sini —Nashir.) An-Nasaa'i 
5 96 dari jalur periwayatan Yahya dengan redaksi yang panjang. 


304 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


450. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pahala Sedekah 
Wakaf akan Tetap Mengalir kepada Orang Yang Mewakafkan 
Hartanya, meski Ia Telah Meninggal Dunia selama Manfaat 
Harta Yang Diwakafkan Masih Dapat Dirasakan 


2 4. Pen nd 

3 daslatah Lana PAN Pn "je Gis —yeat 
BN Id GA Se ct AP IA EA cie UI 
JS ae IL 1 Ia VI Ale Jail OLS DL 5) 2JU 
Je d3 Ng 3, 1) Ag La 
2494. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Al 
“Ala menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang manusia 
meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: Sedekah 


jariyah, Ilmu yang bermanfa'at dan Anak shalih yang 
mendoakannya.”? 


40 3.0 


BAL SAR HUI IE oi ab HAL CS 1180 
Bas Oh Sh CAN BIRO Da 3 Ai HA Ri Ta 
an DN Ona SA 


2 an AI dn ayu cal 2 38 A9 


Pa 


me Jaa A3 gn tawa al Da aeaA Men 


eta Aj Ne De Tak 
272 Muslim, Wasiat dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 305 


2495. Ahmad bin Al Hasan bin Ibad An-Nasaa'i di Baghdad 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Yazid bin Sanan Ar-Rahawi menceritakan kepada kami, Yazid 
maksudnya adalah ayahnya memberitakan kepada kami, Zaid bin Abu 
Anisah menceritakan kepada kami dari Falih bin Sulaiman, dari Zaid 
bin Aslam, dari Abdullah bin Abu Gatadah, dari ayahnya, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Hal terbaik yang 
ditinggalkan oleh seseorang adalah tiga perkara: Anak yang shalih 
yang mendoakannya, Sedekah jariyah yang pahalanya akan sampai 


kepadanya atau Ilmu yang diamalkan setelahnya.” 


451. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Sedekah Air jika 
Riwayatnya Shahih 


Ta 3 3 9 3 an 


La ana 13 ay AA Gis coal up bd —1 441 

3 $ “5 . S 22 UR 0. 0. - H 0 pe? 0. Ce Pa 

Ol ng L "53 :JG haw GkpmnssaN Ist 3S KOS 

7 - st Bh SI gg - -.. juta Ff en Ai 
JS Jhasl s6 al ea (ai Ja $ YS Taleib CUA ,ga 
0 3 — 

pal eU 


2496. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Abu Mu'awiyyah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Oatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'ad, ia berkata: Aku 
pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bahwasannya ibuku telah 
meningal dunia. Dapatkah aku bersedekah untuknya?” Beliau 
menjawab, “Ya,” kemudian aku bertanya lagi, "Sedekah apakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Memberikan minum.” 


279 Aku katakan: Sanadnya hasan lighairihi. Hadits ini diriwayatkan dalam kitab Al 
Jana'iz (175) dan kitab Al Irwa' (1079) —Nashir.) 
774 Lihat Ahmad 5:285, 6:7 dari jalur periwayatan Oatadah dari Al Hasan. 


306 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“ e- si 3. 3 . 6 s.- PA an 
Lam Pa sa CA Pa S3 Lb i— on5 3 bd— —YLAV 


22, ge - . o LL... KN Me 
"J3 :JB ILE 0p Anta Pemai! Up Kers 5P BI 6 
Maa Ta Ra aa KAA Ia TAK 
eUadi sil 2JU 9 Jai Asha Cai cal Sg) 


CX “5 


2497. Abu “Ammar telah menceritakan kepada kami, Waki' 
bin Al Jarah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Gatadah, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata: Aku 
pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling 
utama?” Beliau menjawab, "Memberi minum.” 


452. Bab: Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit dari Harta 
Mayyit dimana Si Mayyit Semasa Hidupnya tidak Pernah 
Memberikan Wasiat Yang Demikian serta Penjelasan tentang 
Terhapusnya Dosa Si Mayit dengan Sebab Sedekah Tersebut 


KS 0 A Ao Pa 


Pa to. .? - 9 8 - 

BIS Cia Gi Jean SAS Pb 3 P Wab —Y LAN 

PN au, y 8 3 2. pera Co. £ 0. £ 0. KAA 

DL S ol & 3 Ju Ye, Ol ey, TP Nar dal Yadi 
AS JB (AS kai Oj KB SU JB tuen dh LB, 


2498. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Al “Ala menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya ada seorang laki- 
laki yang bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya ibuku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta 


2 That Hadits sebelumnya, An-Nasaa'i 6: 213 dari jalur periwayatan Waki”. Ibnu 
Majah, Adab 8 dari Jalur periwayatan Waki'. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 307 


tanpa ada wasiat. Apakah jika aku bersedekah dapat menghapus 
dosa-dosanya?” Beliau menjawab, “Ya.” 8 


453. Bab: Penjelasan tentang Ditulisnya Pahala untuk Mayyit 
Yang Tidak Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah atas Sedekah 
Yang Dikeluarkan dari Harta Peninggalannya 


30 4G. 4 Pt Ipa 


aah aa AS oh IE Ip AA Eta YAA 


Pt - 


GP oi aa 53 Uh pp BAL Ubaya Up Tua yg 3-3 (T) 
BE S Oh Al JA GIA JB TE ARIE IP aa 6 


SIS Gb 2 Pa unta 
ra Teh aan aa S3 Gb f aa aa 
SAK PBS Ai pi Bhi ANU gi UU GE 


2499. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin 
Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada 
kami, semuanya mendapatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. 
Menurut dugaanku, jika ia dapat berbicara, maka ia akan berwasiat 
untuk sedekah. Apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku 
bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya.” 


278 Sanadnya shahih (Sesuai dengan syarat Imam Muslim, ia telah meriwayatkan 
Hadits ini dalam kitab shahihnya (5/73) dengan sanad penyusun kitab ini dan yang 
lainnya. —Nashir.) An-Nasaa'i 6: 211 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


308 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu karib berkata: Dan tidak memberikan wasiat. Menurut 
dugaanku, jika ia dapat berbicara, ia pasti akan bersedekah.” 


454. Bab: Penjelasan tentang Sedekah untuk Mayyit jika Ia 
Meninggal Dunia (Tanpa Meninggalkan Wasiat untuk Sedekah 
dan Manfa'at) di Hari Kiamat, si Mayyit Mendapatkan Manfaat 
dari Sedekah Tersebut 


Ion ES AYU AG 2 Laki BL Yo 

HS INN GA JAN el Ya end IP B3 oh ak Yi 
oi AG Jas BEJ an gass aj yan SBN 
Oo pa Ol 9 TIA wan GI AS 3 HI 
Babat Ol Aek Ja bl Ing GI UI IS IA as EL 
IG NS AGS Bio NS IS Ia 2IAL JG Ai JET Ga 


- 


2500. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Umar bin Syarhabil 
bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasannya ia pernah berkata: Dalam satu peperangan, Sa'ad bin 
Ubadah pernah keluar bersama Nabi SAW. Kemudian ibu Sa'ad 
meninggal dunia. Ketika ibunya sedang berada di ambang kematian, 


27 Muslim, Zakat 51 dari jalur periwayatan Hisyam, Aku katakan: Demikian pula 
Al Bukhari dalam kitab Al Jana'iz —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 309 


ada seseorang yang berkata kepada sang ibu, “Berwasiatlah.” Si ibu 
menjawab, “Apa yang dapat aku wasiatkan, harta ini adalah harta 
Sa'ad.” Kemudian si ibu wafat sebelum Sa'ad datang dari medan 
pertempuran. Ketika Sa'ad datang, diceritakanlah kisah tersebut 
kepadanya. Kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah ibuku 
akan mendapatkan manfa'at, jika aku bersedekah untuknya?” Beliau 
menjawab, “Ya.” Sa'ad berkata, "Kebun ini dan yang ini adalah 
sedekah untuknya, sampai batas kebun yang ia sebutkan.””8 


? 
Joy Jo 19 - 


ASP Ke GS P9 dk SA TP oya 
Bae Het Gi na ad aya 2 Ubi at aa na 

Kanan PE Yen Padi SANG” SANATA BA Ye We Kon 
LIS 3 Ga Jd LALU, 23 AO aa Ih G JB 


Aj Gal Jet Oi Biigal JP 2OU (pi 2UB 8 segan 3 
G 5 2 4 3 


Ga 
2501. Abdullah bin Ishag Al Jauhari telah menceritakan 
kepada kami, Abu “Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Ya'la maksudnya adalah Ibnu Hakim 
menceritakan kepada kami, bahwasannya Ikrimah Maula Ibnu Abbas 
RA telah memberitakan kepadanya, ia berkata: Ibnu Abbas RA pernah 
memberitahukan kepada kami bahwa Sa'ad bin Ubadah telah 
memberitakan kepadaku, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bahwasannya 
ibuku telah meninggal dunia dan saat itu aku sedang tidak ada. 
Apakah ibuku akan mendapatkan manfa'at, jika aku bersedekah 
untuknya?" Beliau menjawab, ”Ya.” Sa'ad berkata, “ Bahwasannya 


778 Sanadnya shahih, terdapat dalam kitab Al Muwaththa (2/227-228) —Nashir.) 
An-Nasaa'i 6:21 dari jalur periwayatan Malik. 


310 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


aku bersaksi di hadapan tuan bahwa kebun yang ada di Al Mikhraf ini 
adalah sedekah untuk ibuku.””? 


30 315. 3 Ha 


£ PP nata CAGE Ot 23 SALA Saber Led —YOLY 
MN aa ren du 2 BPA 


30 A0 


PLN NA, sat 9 
GAN IE ian y Gel 23 Cl ol 3 


| 
- 2... , ) N - 2 
MAN USS Ob 18, d3 2 Oa da es 


- 


Pa 
8 


2502. Muhammad bin Sinan Al Oazazi telah menceritakan 
kepada kami, Abu “Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Ya'la, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, “Bahwasannya pernah 
ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya 
telah meninggal dunia. Apakah ibuku akan mendapatkan manfa'at, 
Jika aku bersedekah untuknya?” | 


Ahmad bin Muni' berkata: Ia berkata: Wahai Rasulullah, 
bahwasannya ibuku telah meninggal dunia. Ia juga berkata, 
"Bahwasannya aku memiliki kebun."? 


79 Aku katakan: Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya tsigah. Hadits ini juga tertera 
dalam kitab Al Musnad (1/333) dari jalur periwayatan yan lain, dari Ibnu Juraij. Ia 
juga mengikutsertakannya juga (1/370) Umar bin Dinar, dari Ikrimah. Ia juga 
meriwayatkan dalam kitab Al Washaya dengan dua redaksi —Nashir.) Lihat An- 
Nasaa'i 6:211. 

20 Sanadnya shahih dengan Hadits sebelumnya, An-Nasaa'i 6: 211 dari jalur 
periwayatan Ikrimah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 311 


455. Bab: Penjelasan tentang Kepastian Masuk Surga bagi Orang 
Yang Memberi Minum Orang Yang Tidak Menemukan Air 
kecuali Setelah Mencarinya Berhari-Hari. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Pernyataan Nabi SAW, “Barangsiapa Yang 
Mengucapkan Kalimat Laa Ilaaha Ilallah (253/4) dipastikan Masuk 
Surga, termasuk Dalam Jenis Pernyataan Yang Telah Aku 
Jelaskan dalam Kitab Iman bahwa Pernyataan Yang Demikian 
termasuk Bagian dari Keutamaan Perkataan dan Perbuatan, 
bukan Berarti Ia Merupakan Keseluruhan Iman. Sebab Dapat 
Dipastikan bahwa Memberikan Unta Minum dan Memberikan 
Minum kepada Orang Yang Tidak Menemukan Air bukan 
Keseluruhan Iman 


- 
& 


B5 Wa BIAN oi AI ale Gi LSA HL yo. 

J5 IE IU AP JAS IP Bah dl HP KN PAS) 
IE El Sr Ja Ie 3 Ai Ig GB 3 P3) 3 
8 daki Sob AI IU JE jai h, dad IE 


. "Ta SA AR. Lo o- e Hr Yu 
Vj Wani HN YG HA ON Y ai Ja SI HE 


- 


SN 


P9 Ig. 0. 


Je AS KA In ai Ul ai & Vian BPI 
SAS Da BN Uk BA Pi ae 


2503. Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrami 
telah menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami, 
dari Al A?masy, dari Abu Ishag, dari Kadir Adh-Dhabbi, ia berkata: 
Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk tentang pekerjaan yang dapat 
memasukanku ke dalam surga?” Beliau menjawab, “Bersikaplah 


312 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dengan adil dan berilah keutamaan yang baik.” Ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, jika aku tidak mampu?” Beliau menjawab, “Apakah kamu 
punya unta?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, "Bawalah air 
dengan salah satu untamu dan lihatlah siapakah diantara penduduk 
yang tidak mendapatkan air kecuali setelah mencarinya selama 
berhari-hari. Bahwasannya tidak rusak untamu dan tidak robek 
tempat airmu kecuali engkau pasti masuk surga.” 


Abu Bakar berkata: Aku tidak menemukan bukti bahwa Abu 
Ishag mendengar berita ini dari Kadir.' 


281 Aku katakan: Rijal isnadnya adalah tsigah, rijalnya Bukhari kecuali sosok Abu 
Ishag yang suka meng “an'anah dan ia adalah As-Sa'ibi, namun ia telah secara jelas 
meriwayatan Hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah darinya. Dan ia telah 
meriwayatkan darinya sebelum ada pertemuan dan alasannya adalah irsal. Sebab 
Kadir Adh-Dhabbi bukan termasuk dalam kalangan sahabat sebagaimana dijelaskan 
oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah. Demikian pula dengan penjelasan Imam Mundzir 
dalam kitab Al Yarghib (2/51— Al Minbariyyah) bahwa orang yang menganggapnya 
termasuk dalam kalangan sahabat tidak memiliki dasar yang kuat, dan aku telah 
melakukan pengecekan dalam Al Ishabah, jika ada penambahan —Nashir.) Al 
Haitsami berkata, 3:132 Imam Ath-Thabrani telah meriwayatkan dalam kitab Al 
Kabir dan rijalnya rijal shahih. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 313 


SEN 
KITAB MANASIK HAJI 


Ringkasan dari ringkasan Al Musnad dari Nabi SAW sesuai 
dengan syarat yang telah kami sebutkan di awal kitab Thaharah 


456. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Haji bagi Mereka Yang 
Memiliki Kemampuan Melaksanakannya. Allah SWT Befirman, 
“Mengerjakan Haji adalah Kewajiban Manusia terhadap Allah, 
yaitu (Bagi) Orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan ke 
Baitullah.” (Os. Aali 'Imran (31:97) Penjelasan bahwa Kewajiban 
Haji bagi Yang Mampu Termasuk Bagian dari Ajaran Islam 


La # 
40 — 9 ( , 


D3 Bela Ip abah SG Ml BAD KIP Gp Geni yi Kaban 


AN HPS ES AG KAA aji AE cah 
CA AR dapa GA GAP A5 Ah ad il 
PJB AP PA AG Cab BB batal Lp Ir 
bab J5 JET BA IA Ko Oi OS UE db AS 


314 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


& 


o - 4 » 

23) Eh IU AI Vp PAN Iga Inah AI yA 
LLYI op HT SAMA UB allah JP NI Can 
Bj AI In MASA Of An YO Of gas Ol JG $ yi 
SI SAE 9) EN ST) Aan) portal) JS G3 Ka 
PA an on SAS ala ma SS ANA ea 
ai Pata Ka as bata (laa u Sa 

2504. Al Utsadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman Ash-shabuni memberitakan kepada kami sambil 
membacakannya. Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhl bin 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Kahmas bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami dari Ibnu Baridah dari Yahya bin 
Ya'mar, ia berkata: Suatu hari aku dan Humaid bin Abdurrahman 
melaksanakan perjalanan untuk haji dan Umrah. Saat itu, kami 
berkata, “Sebaiknya kita menemui salah seorang sahabat Nabi SAW. 
Kemudian kami bertemu dengan Abdullah bin Umar RA dan ia 
berkata: Umar telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Suatu hari, 
ketika kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki- 
laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam dan tidak 
ada satupun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki 
tersebut mendekat sambil merapatkan kedua lututnya dan meletakkan 
tangan di kedua pahanya. Laki-laki tersebut berkata, “Wahai 
Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apakah yang dimaksud 
dengan Islam?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwasannya Muhammad 
itu adalah utusannya, kamu menegakkan shalat, menunaikan zakat, 
melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan kamu melaksanakan 
ibadah haji jika kamu mampu melakukannya.” Kemudian laki-laki 


ShahihIbnuKhuzaimah || 315 


tersebut berkata, “Benar apa yang telah kamu katakan.” Kemudian ia 
menceritakan Hadits dengan redaksinya yang panjang. 


Abu Musa menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, Kahmas juga menceritakan kepada kami 
dengan Hadits yang sama.” 


457. Bab: Penjelasan bahwa Kalimat Al Islam Yang 
Menggunakan Bentuk Ma'rifat dengan Alif dan Lam 
Terkadang Digunakan untuk Menunjukkan sebagian Ajaran 
Islam. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jawaban Nabi SAW 
terhadap Pertanyaan Jibril AS Ditujukan untuk Menjelaskan 
tentang Dasar-Dasar Islam. Sebab Nabi SAW Menjelaskan 
bahwa Ajaran Islam Didirikan Di Atas Lima Pondasi dan 
Tidak Ada Satupun Bagian dari Ajaran Islam Yang Tidak 
Berdiri di Atas Lima Pondasi Tersebut. Sebab Bangunan Tidak 
Akan Berdiri kecuali Di Atas Pondasinya. Terkadang Nabi 
Menyebut Kalimat Al Islam dengan Bentuk Marrifat untuk 
Menunjukkan Bagian-Bagian dari Ajaran Islam selain Kelima 
Pokok Yang Disebutkan dalam Jawaban Beliau saat Menjawab 


Pertanyaan Jibril AS 
Band Aa aa sn ae Kis -yo.o 
0 y o ajaa A3 8-3 30 -2- BOLA A0 20 
J8 "JB « Cab op Si santa JG Ab 3 33 
A 34 Lah Sa 
adl YI JI Y ol 353 3 bi Po B3 Iya 


282 Muslim, Keimanan 1 dari jalur periwayatan Kahmas dengan redaksi yang 
panjang. 


316 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oa ia Ted CL 3 53 SE sal Ai (ul, 


2505. Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam Al Ijli telah 
menceritakan kepada kami, Basyar bin Al Mufadhdhal menceritakan 
kepada kami, Ashim yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin 
Umar bin Al Khathab RA- ia berkata: Aku pernah mendengar ayahku 
bercerita dari Ibnu Umar: Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
'Bahwasannya Islam dibangun di atas lima pondasi: Bersaksi 
bahwasannya tidak ada tuhan kecuali Allah,?? melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan melaksanakan haji serta melakukan puasa di 
bulan Ramadhan',” 


458. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Segera 
Melaksanakan Haji karena Khawatir Hilangnya Kesempatan 
dengan Diangkatnya Ka'bah. Sebab Rasulullah SAW 
Menjelaskan bahwa Setelah Dihancurkan Sebanyak Dua Kali, 
maka Ka'bah akan Diangkat 


LJ 30 J3. IG 


ES temp Pu KP oh BBI YEN CAS —Yoa 

SAHAM AR 9 AP agan LL AL tp 36 Oh 
TP TAN Ia AI LA IS JG JB Cab ja 
Aa 3 33 Klas AI 3 A33 oi pan 5 


IE Y ph AN Ia pn su Ya eh 


23 Demikian kalimat yang tertera dalam naskah aslinya, tanpa kalimat 
“sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah SWT," dan yang demikian tertera 

dalam riwayat Imam Muslim. 

24 Muslim, Keimanan 21 dari jalur periwayatan “Ashim, Al Bukhari, Keimanan 2, 

dari jalur periwayatan Ikrimah dari Ibnu Umar RA. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 317 


HE BE GS al 
2506. Al Hasan bin Oaz'ah bin Ubaid telah menceritakan 
kepada kami tentang berita yang gharib, Sufyan bin Habib 
menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada 
kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzni, dari Abdullah bin Umar RA, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kalian 
menggunakan kesempatan dengan baik selama Ka'bah ini ada. Sebab 
setelah dihancurkan sebanyak dua kali, maka pada kali yang ketiga ia 
akan diangkat.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW bahwa Ka'bah 
akan diangkat pada kehancuran yang ketiga maksudnya adalah setelah 
dihancurkan untuk ketiga kalinya. Sebab jika diangkat setelah hancur, 
maka hal yang demikian mustahil. Sebab satu bangunan utuh disebut 
Al Bait. Jika telah dihancurkan, maka reruntuhannya tidak dapat 
disebut Al Bait lagi, jika tidak ada bangunan di atas pondasinya,”” 


459. Bab: Dalil bahwa Ka'bah Diangkat setelah Keluarnya Ya 'juj 
dan Ma'juj, bukan Sebelum Keluarnya Ya juj dan Ma'juj (253/B) 
sebab Nabi SAW Menjelaskan bahwa Setelah Keluarnya Ya juj 
dan Ma 'juj, Kaum Muslimin masih Melaksanakan 
Ibadah Haji Di Ka'bah 


5. Ga! 3036. 3 Pn Ta Temat MG 
YU KE aset ah rin «Ana 3 tee —Yo.Y 


- nd 
LG 


3 -0 Pa Ket 0 2... Pane Pa 9 2 o- 
an) bd D) ost3 hg ee out Lo yi JS Kudo 


LG ola YA OAS Eis S3S ad BA CAAIN (lahan Ii 


25 Sanadnya shahih, Hadits ini ditakhrij dalam Ash-Shahihah No.1451 —Nashir.) 
Al Haitsami berkata dalam Majma Az-Zawa'id 3:206. Al Bazzar dan Ath-Thabrani 
meriwayatkan dalam kitab Al Kabir, dan rijal Hadits ini tsigah. 


318 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


II Inn ABI ama AR KE Ag Aan 3 5 
Ls 0.8 n 3 PA 2 du Mg Ca ig 
apr asal CP Jay Oyatad Omah NA Pad "J8 A3 
LA BU. 5 ia in Ml mn “Olanos aa Tt 
| Peang ATU sah si PR) J8 Taruh Tarl Jay 2AnlA3 PT J8 
2507. Abu Ouddamah, Abu Musa Muhammad bin Al 
Mutsanna telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abban bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, ha Ibrahim bin Bustham Az- 
Za'farani menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada 
kami, Imran yaitu Al Oaththan menceritakan kepada kami dari 
Oatadah, dari Abdullah bin Abu Atabah, dari Abu Sa'id Al Khudri: 
Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Ka'bah ini akan terus 
dihajikan dan diumrahkan setelah keluarnya Ya juj dan Ma juf”. 


Abu Ouddamah berkata, “Setelah Ya'juj dan Ma'juj. Abu 
Musa berkata bahwa Ka'bah akan dihajikan."?88 


460. Bab: Penjelasan tentang Kewajiban Haji dan Penjelasan 
bahwa Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji berlaku Sekali 
Seumur Hidup 


3 0-3 6 - Na. 30 36. d9 Pt 


PA ka Gis (PU 3 Iman Ludkon —YoOLA 

- . ke Sea .. - . 6. 39 .. 034 3.03 & an 

Has 2S ERA AP Aj oi MANA IP Ulah Di AN UP 
“ Pasi . 3. ho 2:0 z1 . ba P P y 3 » 

der JUS AI SAE PAN ab Ol da AI RB AI Ih 
03 aed PE arm PN -. y - 3 X . "3 

HAB PJU LNG BSE A3 LKS San CE 


286 A| Bukhari, Haji 47 dari jalur periwayatan Gatadah. Al Hafizh memberikan 
isyarah dalam Al Fath 3:455 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 319 


- 
P3 2 0. 


Loli «a FE Gap IE Aa EC F3 RI 
ve AA de BA Ha 3 S3 | Sa SAN aUa 
Para 46 Pa Ab Cape Ha SA 


Ka ya pe Jean “je :JG 


2508. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Rabi” bin Muslim?” 
memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berkhutbah di 
hadapan orang banyak. Dalam khutbahnya, beliau bersabda, 
“Bahwasannya Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian 
melaksanakan ibadah haji.” Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, 
“Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Nabi SAW diam tidak 
menjawab dan laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya hingga 
tiga kali. Setelah itu, Rasulullah SAW menjawab, “Jika aku katakan 
'Ya' maka menjadi wajib setiap tahun. Jika aku wajibkan (setiap 
tahun) kalian tidak akan sanggup melakukannya." 


Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, “Tinggalkanlah apa 
yang aku tidak jelaskan kepada kalian. Bahwasannya rusaknya 
masyarakat sebelum kalian dikarenakan perilaku mereka yang banyak 
bertanya dan bertentangan dengan para Nabi AS mereka. Jika aku 
perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakankanlah sesuai 
dengan kemampuan kalian dan apa yang aku larang maka 
tinggalkanlah.” 


Ia (Abu Hurairah RA) berkata, “Kemudian turunlah ayat, 'Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya 


27 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, Ar-Rabi' bin Musa dan koreksi ini 
berdasarkan kitab shahih Muslim. 


320 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Our'an 
itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun',” (Os. Al Maa'idah (51: 101)" 


461. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Imam Boleh Memberikan 
Unta Zakat kepada Orang Yang Ingin Menggunakannya untuk 
Melaksanakan Ibadah Haji 


s sn 1g SA AN dg & PA Na Ka 
CD 2 


2509. Abu Bakar berkata: Berita yang diriwayatkan dari Abu 
Las Al Khuza'i telah aku sebutkan dalam kitab zakat. 


462. Bab: Penjelasan bahwa Unta Yang Diwakafkan untuk Fii 
Sabilillah boleh Digunakan Melakukan Perjalanan 
Melaksanakan Ibadah Haji 


A5 y Ebi jas Hip UB non. 
Walt Hata 


2510. Abu Bakar berkata: Khabar Ummu Ma'gal telah aku 
paparkan dalam kitab sedekah.” 


28 Muslim, Haji 412 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ar-Rabi', Ahmad 
2:508. 

289 | ihat Hadits sebelumnya No. 2377. 

290 Y ihat Hadits sebelumnya No: 2376. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 321 


463. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Haji dan 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Melaksanakan Haji Berstatus 
sebagai Tamu Allah SWT. 


203 2. 


0g Kania 3 AA GE Ha Si Maa 
“JG na an en teetal YG 2 Dae 


Loka s3 an A 38, “ “ ga J8 -JU Pa 
PETA 


2511. Ali bin Ibrahim Al Ghafigi dan Ibrahim bin Mungidz bin 
Abdullah Al Khulani telah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari 
Makhramah, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar Suhail 
bin Abu Shalih berkata: Aku pernah mendengar ayahku berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Tamu Allah SWT ada tiga: Yang pertama adalah orang 
yang berperang, yang kedua adalah orang yang berhaji dan yang 


ketiga adalah orang yang berumrah. ssi 


21 Sanadnya shahih, Mawaridu Azh-Zham'an 240 dari jalur periwayatan Ibnu 
Wahab. 


322 || Shahih Ibnu Khuzaimab 


464. Bab: Perintah untuk Melakukan Haji dan Umrah Secara 
Berurutan dan Penjelasan Tentang Satu Pekerjaan terkadang 
Disandarkan kepada Pekerjaan Yang Lain, tidak Berarti Satu 
Pekerjaan Dilakukan Satu Kali sebagaimana Yang Diklaim oleh 
Mereka Yang Tidak Memiliki Pengetahuan 


“J5 Aura Pniara (m3 Asa Op AI (d5 -roNY 

JB OB CA KP IP Gala IP AE UP tg ap AN 

Lo FI GUE CAP SAI, mai Gi Nae BB AI Ip 

sa Tata) 3 Ka AAN cah 25 GS it US 
| RI 033 LAGI 


2512. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin 
Oais telah memberitakan kepada kami dari Ashim, dari Syagig, dari 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Iringilah haji 
dengan umrah. Sebab pengiringan tersebut akan menghilangkan 
kefakiran dan dosa sebagaimana alat pelebur membersihkan besi, 
emas dan perak. Tidak ada balasan bagi mereka yang melaksanakan 
haji yang mabrur kecuali surga.” 


5 


. . 3 L) ? . . 
SIB ObAN SAS SNI LC XS GAS -Yo1Y 


Ca . Pi 8... 6. . aa Pa Ipa 1 3. 
Ans jl Wa CIAE IN Kaban j3 mali Wa, (a) Ha Aas kam 


3 0. 0.330, 20 


5 0 30 Pt F3 0. 


292 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:87 dari jalur periwayatan Abu Khalid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 323 


“JG Sa ni An af aa au le at £ daa us Si 
YA 4 ea 


2513. Abdul Jabbar bin Al Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suma telah 
menceritakannya kepadaku, ha Al Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami dari Suma, ha Ali bin Al Mundzir, 
Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari 
Suma, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Antara satu umrah dengan umrah yang 
lain menjadi penghancur dosa-dosa yang ada diantara keduanya dan 


haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga.” 


465. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Haji Yang Tidak 
Diiringi dengan Perilaku Tercela, Perbuatan Fasik dan 
Penjelasan tentang Fadhilahnya Yang Dapat 
Menggugurkan Dosa dan Kesalahan 


Ii ad ee Ia Sei 

EA NE tapa Gi ily (IN Laga Fi D PE 

Ira op SA AP gia dop ogah PLAN ap 
SERA SE EN Ih oi ba up da BN 


293 Muslim, Haji 437 dari jatur periwayatan Sufyan. 


324 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2514. Al Husain bin Harits Abu Ammar telah menceritakan 
kepada kami, Al Fadhal bin Iyadh menceritakan kepada kami, ha 
Ya'gub Ad-Dauragi dan Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Jarir telah menceritakan kepada kami, keduanya 
mendapatkan dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang melaksanakan 
ibadah haji dan tidak melakukan perbuatan tercela, tidak melakukan 
perbuatan fasik, maka ia kembali dalam kondisi seperti seorang anak 
yang baru dilahirkan oleh ibunya (tidak memiliki dosa). 


466. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Menghancurkan Dosa 
dan Kesalahan Yang Pernah Dilakukan.(245/A) 


AR ae Aa Pnifuara (kan Gi dp Gas -Yoyo 
Vab HE aa gp ea Ai GA Ai 
Ja UB IE) Ob S3 Hn GA Aa 3 aj 
Dang Jala SIA) Gilas BA di gpuya 
BIS TE AR KN UI ui Ha An an DN 
Gene ulas ag ko: JP BU LA JG bata 
Gs SU pagi Fin Olj AS SU pak Ly Ol jjs 
A5 OS CA pagi Cl ohh 


2515. Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih memberitakan 


288 A1 Bukhari, haji 4 dari jalur periwayatan Abu Hazim, Muslim, haji 438 dari jalur 
periwayatan Jarir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 325 


kepada kami, Yazid bin Abu Habib memberitakan kepadaku dari Abu 
Syamamah, ia berkata: 


Suatu hari kami menemui Amr bin Ash RA yang sedang 
berada di ambang kematian. Saat itu ia menangis dengan tangisan 
yang berkepanjangan. Ia bercerita: Ketika Allah SWT melapangkan 
dadaku untuk menerima Islam, aku datang mengunjungi Rasulullah 
SAW. Saat itu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, rentangkanlah tangan 
kanan tuan, aku akan berbai'at kepadamu.." Ketika Rasulullah SAW 
merentangkan tangan kanannya, akupun menarik tanganku. Saat itu, 
Beliau bertanya, “Ada apa Amr?” Saat itu, aku berkata, “Aku ingin 
syarat.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Syarat apa?” Akupun 
menjawab, “Dosaku diampuni.” Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Tidakkah kamu tahu bahwasanya Islam menghapus dosa 
yang telah lalu dan hijrah menghancurkan dosa yang telah lalu dan 
haji menjadi penghancur dosa yang telah lalu.” 


467. Bab: Penjelasan tentang Anjuran untuk Mendoakan Orang 
Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji, sebab Rasulullah SAW 
Juga Memohonkan Ampun untuk Mereka Yang Melaksanakan 
Ibadah Haji dan Mendoakan Orang Yang Meminta Didoakan 
oleh Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Haji 


3.L51u 3 vs 


PS KA PES AA dat Hi mal) El —y ON 

si Bo LI “uS Sewa 2 - ... nana "0 8. 

Ist) JB J3 GEA BP IE al DP Uya YP ln IP Aa 
Bo arah - HN ai 5 5 
Cd anta ob ig Dana Ssh ea 3 bai 


?5 Al Bukhari, Keimanan 192 dari jalur periwayatan Abu “Ashim dengan redaksi 
yang panjang. 


326 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2516. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad Husein bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Syarik, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah 
mereka yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang 
didoakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji.” 


468. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Memulai Perjalanan 
untuk Melaksanakan Ibadah Haji pada Hari Kamis, Tabarruk 
dengan Apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebab 
Rasulullah SAW seringkali Memulai Perjalannya pada 
Hari Kamis 


JA ag BA SEM at 5 Ia ia —yo 


. P3 


Pa gd Ii AN Ia BS ain gb Ci 
: 7 3 35.0 , 1 Ja “TG Pasi 2 25 : g 

Moml jie Br BD Ja OS US IE OS AT ca 
Ad ti Y) ct) 

2517. Yunus bin Al A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab, 
Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik menceritakan kepadaku, dari 
ayahnya yang pernah berkata: Rasulullah SAW jarang sekali memulai 


perjalanan, baik untuk perjalanan jihad atau yang lain, kecuali pada 
hari kamis.” 


296 A1 Bukhari, Jihad. 103 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Syihab. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 327 


469. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Mempersiapkan Bekal 
untuk Perjalanan Haji, Mengikuti apa Yang Pernah Dilakukan 
oleh Nabi SAW, Berbeda dengan Sikap dan Perilaku sebagian 
Ahli Sufi pada Masa Kita 


o- 303 3 3 Papa 


SA hg Gi Up CE ae 1 Oa EA YON 

Tag JW dl os casan Pr) an S HB 

ag KN Ke sda: 

Nadi  Upas ne 3 AD J6 ca Ang 
SI DA SS Oke Kpd 4 LS apl 


2518. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yunus bin Yazid 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu syihab berkata: Urwah 
berkata: Sayyidah Aisyah RA pernah berkata: Suatu hari Rasulullah 
SAW datang —maksudnya datang mengunjungi rumah Abu Bakar 
RA—. Beliau meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar 
mengizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 


“Bahwasannya aku telah diizinkan untuk pergi keluar,” Abu 
Bakar RA bertanya, “Demi ayah dan ibuku, izinkan aku untuk 
menemanimu.” Rasulullah SAW menjawab, “Boleh.” Sayyidah 
Aisyah RA berkata, “Kemudian aku mempersiapkan perbekalan 
dengan baik. Aku buatkan untuk keduanya makanan yang dapat 
dimakan dalam perjalanan di dalam sebuah kantong yang terbuat dari 
kulit. Kemudian Asma' binti Abu Bakar RA memotong sedikit ikat 
pinggangnya untuk digunakan sebagai pengikat kantung tersebut. 


328 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Oleh karena itu, perbekalan yang demikian biasa disebut dengan 
istilah Dzatu An-Nithag 


470. Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Wanita Menempuh 
Perjalanan Bersama selain Mahram dan Suaminya, dengan 
Menyebutkan Riwayat tentang Batasan Waktu Yang Tidak 
Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Waktu Tersebut Si 

Wanita Dibolehkan Melakukan Perjalanan tanpa 
Mahram atau Suami 


narapi D) Ryan Si) Kenta Pa bag ae Kara —YoO14 
0 9. ?.- 309, 5. 8. ho 15 5, 
BEN AA data Ip AN EA (u) 3 PI Ca ala 


. 
“ A8 - 


, ni » Je. 0. . 308 Pa Ia 0-3 
AA AA TA Oo yna Can UP Ie Ca (D) 5 ari 
. . 2... 85 - 

Cab AS Tgn pd IE) CAP 33 AS SM AN 

- . , . Sa / : $ 2 5 is A 

BUS AN (39 AU Bag AN Jas VE AI JL Jb :JU 
L) . Td .. 2 2.0 7 - 2 IA - Pagr 
Uya Pi! Aan 5) at (ra 9 ena y darlas TU) AYO Lia 
£ 3 Kn Aa aa 2. 0... 8 "38.0 90 

Ka 3 UYA gd aa dai Il gi ai TR 
Oi sena Bol IE diatas Pel BN Can AI ME 1S 

2 .. 5. PJ . 2 

cu 2 OSG 15031) Pj 

2519. Salm bin Junadah telah menceritakan kepada kami, Abu 

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ha Muslim juga menceritakan 

kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami, ha Abdullah bin 

Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Namir menceritakan 


297 A1 Bukhari, Managib Al Anshar 45 dari jalur periwayatan Zuhri dengan redaksi 
yang panjang, Abdul Razzag dalam kitab Al Mushannaf 5: 388. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 329 


kepada kami, ha Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Masrug 
bin Al Kindi, Yahya maksudnya adalah Ibnu Abi Za'idah 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Al A'masy, Abu 
Muawiyyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi 
seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir 
melakukan perjalanan tiga hari atau lebih kecuali jika ia bersama 
mahramnya, bersama ayahnya, anaknya, saudaranya, suaminya atau 
bersama mahramnya yang lain.” 


Hadits ini riwayat Abu Muawiyyah. 


Dalam Hadits yang lain memiliki redaksi, “Janganlah seorang 
wanita melakukan perjalanan tiga hari atau lebih..” namun dalam 
Hadits Abu Za'idah dengan redaksi, “Perjalanan tiga hari.” 


Ia PRE YP ian Up ejas Ip Tap lis yoy. 
Sis NAS rara Au Pt traa (aa Era PA ai Gayam 
ba EA 
2520. Ali bin Hasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami dari Al A'masy seperti Hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Za'idah, Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, kemudian ia menyebutkan Hadits yang 


sama.” 


?98 Muslim, Haji 423 dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyyah. 
29 1 ihat Hadits sebelumnya No. 2519. 


330 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 03 2 Pe 03 Pe 


Kn AN 3 Ea Clara Op EP Wala CA Bab —YoOYA 


pia eU PAP SA i ae 


S abal oih apa tu Ke 1 Je (PA Fs Lena Yy DE 

Sih d Gak La 3, sasa em Ia ga 
- | Pena 

Lana TON JI AG S3 ya Aa AI (TN 


2521. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan 
kepada kami, Nafi” memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW melarang seorang wanita melakukan 
perjalanan tiga hari kecuali jika ia bersama dengan mahramnya. 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan Hadits dengan 
lafazh seperti ini (254/B) dalam kitab Al Akhbar dan dalam kitab Al 
Kabir. Riwayat Ibnu Umar menggunakan redaksi yang singkat, sebab 
tidak menyebutkan kalimat suami, sementara riwayat Abu Sa'id 
menyebut kalimat mahram dan suami. 1. 


471. Bab: Larangan bagi Wanita Melakukan Perjalanan Dua 
Hari bersama Selain Mahram dan Dalil Sahnya Takwil Yang 
Mengatakan bahwa Nabi SAW Menyebutkan Kalimat “Tiga 
Hari” bukan Berarti jika Kurang dari Batasan Tersebut Si 
Wanita Boleh Melakukan Perjalanan dengan Kondisi Yang 
Demikian (Tanpa Mahram), disebutkannya Kalimat Dua Hari 
oleh Nabi SAW tidak Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari Dua 
Hari Perjalanan Yang Demikian Menjadi Boleh 


300 Muslim Haji 413 dari jalur periwayatan Yahya. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 331 


BIAR ALA Wi Li ISA GIS —YONY 
BUY 1d B3 Ip PPAS oi ab oi Na 
KA dn SY eka 


2522. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Shadagah 
maksudnya adalah Ibnu Khalid menceritakan kepada kami dari Yazid 
bin Abu Maryam, dari Oaz'ah bin Yahya, dari Abdullah bin Amr bin 
Al Ash, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Janganlah seorang 
wanita melakukan perjalanan dua hari kecuali jika ia bersama 
mahramnya.”"! 


742. Bab: Penjelaskan tentang Larangan bagi Wanita Melakukan 
Perjalanan Satu Hari Satu Malam kecuali Jika Ia Berasama 
Mahramnya. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi 
Menyebutkan Kalimat Dua Hari, Hal Yang Demikian Tidak 

Menunjukkan bahwa Jika Perjalanan Tersebut Kurang dari Dua 

Hari Menjadi Boleh. Sebab Dalam Hadits Lain Terdapat 
Penjelasan Nabi SAW bahwa Satu Hari Satu Malampun Sang 
Wanita Terlarang Melakukan Perjalanan Kecuali jika Ia 
Bersama dengan Mahramnya 


aa £ - . . 0.308. an 
SA :YG 3 3 ala Ip ye Cas —Yoyr 
s0 d9 Je 


AP taat Pohan Boi ka PP IU Bam CA Aj Ya 


301 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya tsigah —Nashir.) Lihat Muslim, Haji 415, 
416 dari jalur periwayatan Oaz'ah dari Abu Sa'id Al Khudri. 


332 || ShahihIbnu Khuzaimab . 


2 - oa A4 01 .Eo 2 - Ca gan NN 23 Geo. 
AA AI At SAP PAN Jai VE BM IA oi ah 
23 pole Ja JK AE GA AN) Ah Up pu 
STAN GE op Aa IS dad GP TI MR 3 MU el 


KAA Gl IP eka Up desah 


2523. Ali bin Muslim dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar bin Umar 
menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari 
Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir melakukan 
perjalanan selama satu hari satu malam kecuali jika ia bersama 
dengan mahramnya.” 


Abu Bakar berkata, “Tidak ada seorangpun — 
Sepengetahuanku— dari sahabat-sahabat Malik yang mengutarakan 
hadits ini dengan kalimat, “Dari ayahnya,” kecuali Basyar bin Umar. 
Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa dari Sa'id, dari Abu 
Hurairah RA.” 


JG GARA Oi CNP) KAP AS Hi ea CAS Nov 

Ghana HP LM SA hg AU tem JB) MEI 1 Gm 
.. .. 3 - 3 .! “ v Ka Geo. . 

A3 Chal 1 Taro Ya LAI 3 Ki Ju OA A3 
. 0 pa 3. 7 .. Ld 0. ss. Pa do ce0.3 

hutan 5S 3 Pi On (Oma ola Cak op Call otg) Cena 


SI ai S ega “3 SA A3 cal 3 


32 AJ Bukhari, Tagshir As-Sahalah dari jalur periwayatan Sa'id, Muslim, Haji 421. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 333 


2524. Yunus bin Abdul A'la dan Isa bin Ibrahim telah 
menceritakan kepada kami, Isa berkata: Yunus berkata: Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, Malik memberitakan kepadaku, dari 
Sa'id , dari Abu Hurairah RA. 


Abu Bakar RA berkata tentang kabar ini: Hadits ini shahih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA. Diriwayatkan oleh Al-Laits bin 
Sa'ad, Ibnu Ajlan, Ibnu Abi Dza'bi, dari Sa'id dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA. Riwayat yang demikian telah aku muat dalam kitab Al 
kabir. 


473. Bab: Dalil bahwa Ketika Nabi SAW Tidak Membolehkan 
Wanita Melakukan Perjalanan Selama Satu Hari Satu Malam 
kecuali Dengan Mahramnya, hal Yang Demikian Tidak 
Menunjukkan bahwa Si Wanita Boleh Melakukan Perjalanan 
jika Batas Waktunya kurang Dari Yang Disebutkan dalam 
Hadits. sebab Nabi SAW juga Telah Melarang Wanita 
Melakukan Perjalanan dalam Waktu Satu Malam kecuali Jika Ia 
Bersama Mahramnya, kecuali Jika Yang Dimaksud dengan 
Pernyataan Satu Malam adalah Satu Hari Satu Malam 
sebagaimana Telah Aku Jelaskan dalam Kitabku Yang Lain 
bahwa Masyarakat Arab Biasa Mengartikan Satu Malam dengan 
Makna Satu Hari Satu Malam. Ketika Disebutkan Satu Malam, 
maka Termasuk Juga Siangnya. Allah SWT Berfirman dalam 
Surah Aali Imran (3): 41, “Berkata Zakariya: 'Berilah Aku Suatu 
Tanda (bahwa ISsteriku telah Mengandung)'," Allah SWT 
Berfirman: "Tandanya Bagimu, Kamu Tidak Dapat Berkata-Kata 
dengan Manusia selama Tiga Hari, kecuali Dengan Isyarat.” 
Kemudian Allah SWT Berfirman dalam Surah Maryam (19!: 10 
“Zakariya Berkata: 'Ya Tuhanku, Berilah Aku Suatu Tanda'," 
Allah SWT Berfirman: "Tanda Bagimu ialah Bahwa Kamu Tidak 


303 Y ihat, Ath-Thabrani 2: 979. 


334 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Dapat Bercakap-Cakap dengan Manusia selama Tiga Malam, 
padahal Kamu Sehat.” Dengan Demikian, Jelaslah bahwa Yang 
Dimaksud oleh Nabi SAW dengan Kalimat “Tiga Hari”, termasuk 
Juga Malamnya dan Ketika Beliau Mengatakan Tiga Malam, 
maka Termasuk Juga Siangnya. 


2.3 16 . 


Kas ANA pun Pi Keataa aa J— —YoYo 


Pj ga cal 1 opa P) han 2 Oem Ap Ne 


S3 AN) Al Tama AN MEEN RB N I JG 2JU GIA 

SIS GEN ala aka A89 1G AJE ea 

2525. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Hasyim 
Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan satu malam 
kecuali jika ia bersama mahramnya.” 


Abu bakar berkata: Aku telah menceritakan berita-berita yang 
demikian dalam kitab Al kabir.” 


474. Bab: Larangan bagi Seorang Wanita Melakukan Perjalanan 
Satu Barid (12 Mil) kecuali Jika Ia Bersama Mahramnya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW Melarang 

Wanita Melakukan Perjalanan Sehari Semalam tanpa Mahram, 

Hal Yang Demikian Menunjukkan bahwa Jika Kurang dari 
Sehari Semalam Si Wanita boleh Melakukannya 


304 Muslim, Haji 419 dari jalur periwayatan Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 335 


(DD 33 HA EA tejaya Gi Delay GAS NONA 

( »... 0-3 0 NTEd IS 3 #. 0 E 3 
Na Pe aa y , 5 Ae setan man (3 - 
VI dang aa MAY BAN JG JB JB BRA Bl GP ul 


2... 


: Ts 2 IN Ie bin Ben 
: PN) J8 JB asi » lgsung Y La yg J8 San » Leon g 
LAGU Na AS 


2526. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, ha Abu Basyar Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Suhail, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang wanita melakukan 
perjalanan dalam jarak satu barid (12 mil) kecuali jika bersama 
mahramnya.” 


Yusuf berkata: Kecuali jika ia bersama mahramnya. 


Abu Bakar berkata: Barid dalam ukuran Hasyimi adalah 12 
Mil. 


475. Bab: Penjelasan bahwa Larangan Nabi SAW terhadap 
Kaum Wanita Melakukan Perjalanan Menunjukkan Makna 
Haram, bukan Sekedar Anjuran untuk Tidak Melakukan 

2" Aa Ca | rs a85 36. 3 krata —Yorv 
LG aa IP Pe Wa Gabah SA GA Ia Aa NG epldal 


308 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits No. 1725 dari jalur periwayatan Yusuf bin 
Musa. 


336 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PAN GI PAN TNI Oa 8 , Na gn TA Au Sehun £ 
VI ENG LS AN Jas YM Joe) JB JB GA Gg 
Ula ga j3 Lea) 

2527. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan Ahmad 

bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Basyar maksudnya adalah Ibnu Al Mufadhdhal menceritakan kepada 
kami, Suhail menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, (255/A) “Tidak 
halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari 


kecuali jika ia bersama mahramnya.”8 


476. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Wanita Melakukan 
Perjalanan Bersama Budak Suaminya atau Bersama Budak yang 
Telah Dimerdekakan oleh Suaminya jika Keduanya Termasuk 
Sosok Yang Dapat Dipercaya, meskipun Budak dan Tuannya 
bukan Mahram Si Wanita, Jika Hukum Seluruh Wanita 
Dipersamakan dengan Istri-Istri Nabi SAW. Sebab Allah SWT 
Mengabarkan bahwa Kedudukan Mereka (Istri-Istri Nabi SAW) 
bagi Kaum Muslimin Laksana Ibu. Oleh Karena Itu, Keberadaan 
Budak dan Orang Merdeka Menjadi Mahram bagi Mereka. Ini 
Yang Terjadi dalam Perjalanan Maimunah RA bersama Abu 
Rafi” yang Pada Saat Itu telah Menjadi Istri Rasulullah SAW 


.. Jo 3.0 


aa AI Bh y - ya Di IS aset Kara —YOYA 
8 8, 2 e- Pn na or 0. 2 eI 30 29. Jo. ....t 
Ol ENI SL as 3 Ga) SN SI og ag SP 


? 
3 ocu. 


JS 3 en HS JURI S5 Pi) 1 Lis S5 Pj TA 


306 Muslim, Haji 422 dari jalur periwayatan Basyar. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 337 


03. At Ss 


s | Ea Ur Be AB NI 
en 


tx 
“ 
(CX 


Gp Hai AI IG Lag gile LAI 


2528. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku memberitakan kepadaku, Umar maksudnya 
adalah Ibnu Al Harits memberitakan kepadaku, dari Bakir yaitu 
Abdullah bin Al Asyaj, bahwasannya Al Hasan bin Abu Rafi' 
menceritakan kepadanya, dari Abu Rafi', bahwasannya ia pernah 
berkata: Aku pernah berada bersama serombongan pasukan, kemudian 
Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Pergilah dan bawalah 
Maimunah kepadaku.” Saat itu, akupun berkata, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya aku bersama pasukan.” Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Bukankah kamu menyukai apa yang aku sukai?” Aku 
menjawab, “Ya, benar.” Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, 
“Sekarang pergilah dan bawa Maimunah kepadaku.” 


471. Bab: Penjelasan tentang Keluarnya Seorang Wanita tanpa 
Mahram untuk Melaksanakan Ibadah Haji, kemudian Sang 
Pemimpin Memerintahkan Suaminya untuk Menyertai 
Perjalanan Wanita yang Menjadi Istrinya 


0-3 Jo 3 oo. 3 as 


Te Lara Oei Ap Sa NS yA Wa —YoYA 

AB aa SE AE NP aa NP Ula HI PG 
“ .. sg 3 3 an. 3 ci J3 se 
«Jar la GR 33 Gea VITAL Ja OjEG VA B3 


397 Sanadnya shahih, Ahmad 6: 391 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


338 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


JA EA, SAS MS YP GL AA IA UI 
SAN aa abi AN JG LG 


2529. Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu 
Dinar, dari Abu Mu'bid dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, “Aku peringatkan kepada. 
kalian, janganlah seorang laki-laki berkhalwah dengan seorang 
wanita kecuali jika wanita tersebut bersama mahramnya.” Kemudian, 
ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bahwasannya aku telah mendaftar untuk ikut dalam pasukan perang 
dan istriku telah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Pergilah dan berhajilah bersama 


istrimu.” 


ka -a 2 3 PA - ar o- Pt - 
SIB Ky AP 3 Olah SIS JI XS GAS -Yor. 
Ea ena su 2 Jen dah "Dana -- 5 0 -— 
ai ds) Lana daa tuas yah Ka dya chara ui Kana 
C 7 Ie0 - . H4 an 5 sa 3 2, . Pe) hh Te de y 
SY 0 Ca SI dya A3 TI dea, DG 
BA ab R3 
2530. Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Umar, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abu Ma'bad berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas 


RA berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di 
atas mimbar. Beliau berkata: Kemudian ia menceritakan hadits yang 


308 Muslim, Haji 424 dari jalur periwayatan Sufyan, Al Bukhari, Balasan memburu 
26. Musnad Al Humaidi Hadits 468. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 339 


sama dan beliau bersabda, “Pergilah dan lakukanlah haji bersama 


istrimu?” 9 


478. Bab: Penjelasan tentang Ucapan Selamat Berpisah Yang 
Dilakukan oleh Seorang Muslim kepada Saudaranya Yang Akan 
Melakukan Perjalanan 


AH UP 6 aa Ie 5 JP BIS —rora 
-. 5 Kis Bg sa ai 2 2 PN at Tarra Ag pa 
Pego Pa PP SEA KE IE dia Sa JL Nag ba 


33.3 


pat Bau, Un DI PN Ep Pas S1 Jaan OS 
aa 


2531. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami, 
Al Walid maksudnya adalah Ibnu Muslim menceritakan kepada kami, 
Hanzhalah menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah 
mendengar Al Oasim berkata: Suatu hari ketika aku sedang bersama 
Ibnu Umar, datang seorang laki-laki dan berkata, “Aku hendak 
bepergian.” Kemudian Abdullah berkata, “Sebentar, aku akan 
mengucapkan selamat jalan sebagaimana Rasulullah SAW pernah 
melakukannya kepada kami. Aku menitipkanmu kepada Allah SWT, 


menitipkan agamamu, kejujuranmu dan akhir amalmu.”1 


309 A1 Bukhari, Jihad 140 dari jalur periwayatan Outaibah dari sufyan dan dalam 
riwayat tersebut ada kalimat, “Pergilah dan laksanakanlah haji bersama istrimu.” 
310 Sanadnya shahih. Lihat Hadits 260. Ahmad 2: 25, 38. 


340 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


479. Bab: Penjelasan tentang Doa Seorang Muslim untuk 
Saudaranya Yang Akan Melakukan Perjalanan 


B3 ea 245 Aoi Ken ya Ae IL —YOYY 

Ara JG ul ye sb 13 NE Data u Ta Ul Je ui Ah 
-JG uidp Ia aj SA ca Ja Ca AD S Tes 
Ni Pn 85 J8 M3 "A8 -Ju TN -Ju SI 3 8595 


2532. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad Al Oathwani 
telah menceritakan kepada kami, Siyar bin Hatim menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ada seorang laki-laki yang 
datang mengunjungi Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku 
hendak melakukan perjalanan, berilah aku bekal dalam perjalanan!” 
Kemudian Rasulullah SAW berdoa, “Semoga Allah SWT 
menambahkan ketagwaan dalam dirimu.” Lalu laki-laki tersebut 
berkata, “Tambahkanlah lagi wahai Rasulullah,” Rasulullah SAW 
berdoa lagi, “Semoga Allah SWT mengampuni dosamu.” Kemudian 
laki-laki tersebut berkata lagi, “Demi ayah dan ibuku, tambahkan lagi 
wahai Rasulullah!” Rasulullah SAW menjawab, “Semoga Allah SWT 


selalu memberimu kemudahan dimanapun kamu berada.” 


81 Sanadnya hasan. Imam 2: 286-287 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Musa bin Anas. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 341 


480. Bab: Penjelasan tentang Doa ketika Keluar hendak 
Melakukan Perjalanan 


BS CE AP Sa HK Vio -tory 


AI again pi AA 2 JAN OI 5 Ah pai 2 


s 


wd, Lina dala CA AI IU AL Il B3 DI Os 
3 yel P3 “ dal 3 Wa, Cia 3 Ebanl 2 JSI 
uan PN An dag AI Ang bi 2 Ed A5, 5 Uh 
e Lea das 5 Ja Ta e. pil 5 yaa v3 pala $133 


Geo Jo AA. o Pa 


OI ep an Ga, D4 du Pe 8 SUS Gis cela 


NG AIA Sa bt ee La AA Gk MU 
DS AA JE OyiS Kekal CL IL 


2533. Ahmad bin Ubdah Adh-dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, Hamad maksudnya adalah Ibnu Zaid telah 
memberitakan kepada kami, dari Ashim, yaitu Ibnu Sulaiman Al 
Ahwal dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata: Ketika hendak memulai 
perjalanan, Rasulullah SAW berdoa dengan kalimat, “Ya Allah, 
Engkaulah sebaik-baik teman dalam perjalanan dan sebaik-baik 
penjaga bagi keluarga dan harta kami. Ya Allah, kami memohon 
perlindungan kepada-Mu dari kesukaran dalam perjalan, dari 
kembali ke kondisi yang buruk, dari doanya orang yang teraniaya dan 
dari pandangan yang buruk ketika kembali, baik dalam keluarga 
ataupun harta.” 


Ahmad bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami, 
Hamad menceritakan kepada kami dari Ashim dengan Hadits yang 
sama. 


342 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ahmad bin Ubdah telah menceritakan kepada kami, Ibad 
maksudnya adalah Ibnu Ibad menceritakan kepada kami dari Ashim 
dengan Hadits yang sama. Keduanya menambahkan: Ada yang 
bertanya kepada Ashim, "Apa yang dimaksud dengan Al Hur?” Ia 
menjawab, “Tidakkah kamu pernah mendengarnya berkata, "Terpisah 
dari jama'ah setelah sebelumnya berada dalam rombongan", 22 


481. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan bagi Mereka Yang 
Berniat Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara Berjalan Kaki, 
jika Ia Mampu Melakukannya dan Dalam Teman Seperjalanan 

Tersebut Tidak Ada Keluarganya 


Per nd 


2 Jek Cas Wsakad jab Gi ya Via -yore 

BI DA Dl Kan 2 tah YP GAN Ti Ha aj 
II Ol J3 K: Pn Te oa La Gf 
BBI Jp Ad ag at 3 Sa bad bai Ge 


0. . 2... 


bb Ip ai BN dpn AG "IE Kama Tak S5 
Ka S3 alang MS Ya Kah SP RIS 53 


2534. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far (255/B) menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir, 
bahwasannya Rasulullah SAW menetap di kota suci Madinah selama 
sembilan tahun dan selama itu Beliau tidak melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian Beliau dizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika 


312 Muslim, Haji, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ashim Al Ahwal, An- 
Nasaa'i 8: 240. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 343 


tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah 
haji, banyak masyarakat yang datang mengunjungi kota Madinah dan 
ingin ikut serta bersama Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian ia menyebutkan sebagian Hadits dan berkata, Kemudian 
Rasulullah SAW keluar, maksudnya keluar dari Masjid Dzul Halifah 
dan menaiki kendaraannya diiringi oleh para sahabat yang jumlahnya 
banyak, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki, 
kemudian ia menyebutkan Hadits ini. 


482. Bab: Anjuran untuk Mengikat Bagian Tengah dengan Kain 
dan Mempercepat Langkah jika Seseorang Melaksanakannya 
dengan Cara Berjalan Kaki 


WAH Il Gb Yi yaik ji Jek CK -yoyo 
SPA gi IA SE AS Gp MD Si Cs 

Da Aa eat BA 25 133 ke Aa yg Jia 
SA Tab AR SA ah 2063 GK Ji Ka 


2535. Ismail bin Hafash bin Umar bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Yaman menceritakan 
kepada kami dari Hamzah Az-Ziyat, dari Hamran bin A'yun, dari Abu 
Thafil, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW dan 
para sahabat melakukan perjalanan haji dari Madinah menuju Makkah 
dengan berjalan kaki. Dan beliau bersabda, “Ikatlah bagian tengah 
kalian dengan kain-kain kalian.” 


38 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far bin Muhammad dengan redaksi 
Hadits yang panjang. 

31 Sanadnya munkar, sebab Jamran bin A'yun adalah sosok yang dianggap dha'if 
dalam periwayatan Hadits dan banyak periwayat tsigah yang bertentangan 


344 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


483. Bab: Anjuran untuk Mempercepat Langkah dalam 
Perjalanan bagi Pejalan Kaki agar Hilang Rasa Penatnya 


- 
B- GB. 30 35. 3 19 


Ae 33 BP IS BIS Uh Ip Kiba Gb -Yora 


MA La WE  KEN H ea BA Ih 
“ G C Tn PT 2... st 2 a 2, . 
Ela KE NI BN In NG PS AJE, Ly, 


Nan Tt 5» . Ve AL aja naa 209 AP MN S1 
A5 JB dya RB Jgn ed JW RAI UG Ciadl 
0. . . 2 4 PJ .. P P3 $ . 3 . 
Eka Ad Din) GEN 1 aa H6 JBL IG REI ATI 
Ma SA R3) Ad kang el 


. 


$ o- 9 Pan £ 0. 8. 0 Ato. 35 Pan 
oh aS j3 Ab 3 tah IP Cabaa Li AA Gak (hama! 


2536. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab bin Abdul majid menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW di tahun pembebasan kota 
Makkah melakukan perjalanan. Kemudian para sahabat berkumpul di 
sekitar Nabi SAW. Mereka berkata, "Perjalanan telah membuat kami 
lemah dan kesulitan menjadi berkepanjangan." Rasulullah SAW 
menjawab, “Hendaknya kalian meringankannya.” Abdul Wahab 
berkata: Aku menduga beliau berkata, “Ringankanlah dengan cara 
berjalan cepat, sebab cara yang demikian akan memperpendek jarak 
tempuh dan meringankan perjalanan.” Kamipun melakukannya. 


dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al Manasik 108 
dari jalur periwayatan Ismail bin Hafash. Al Mustadrak, 1: 442 dari jalur 
periwayatan Ismail. Aku katakan: Ia adalah sosok yang dapat dipercaya dan jujur. 
Meski demikian, syaikhnya, yaitu Ibnu Al Yaman adalah sosok yang dianggap 
dha'if. Aku juga telah meriwayatkan Hadits ini dalam Adh- Dha'ifah (2734) — 
Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 345 


Kemudian setelah itu, kondisi kami menjadi ringan serta apa yang 
yang kami rasakan sebelumnya menjadi hilang.” 


To 30 3 0. Pt: o. Lo 


cola Co Wa uyata CP Gl Das —YoOYV 


3 30 3fo- 2. 


“JG Kalor gr cal 13 ve Oa ja Cat IP Kai 
COMAL Sale 1JEY Ca EA CI 3 Sy Il “AKG 
ola Sant angs das 


2537. Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami, Ruh 
bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Jabir RA, ia berkata: Para sahabat banyak yang 
mengeluh kepada Nabi SAW tentang perjalanan, kemudian Rasulullah 
SAW memanggil mereka dan berkata, “Hendaknya kalian berjalan 
dengan cepat.” Kemudian kami melakukannya dan kami mendapati 
perjalanan kami menjadi ringan.” 


484. Bab: Anjuran untuk Menyertakan Empat Perkara dalam 
Perjalanan 


2 o K6 


B3 MAh Cia pala H3 AAA ES -YOYA 


I-003 2. 


Tarra ORA Gi AR) Cab AJE ang 33 Je Pa Sip 


Jaa Ne 3 ai 


818 Sanadnya shahih. Lihat Hadits setelahnya 2537. 
316 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1: 443 dari jalur periwayatan Rauh. 


346 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tah HP KAA z0. J Ne Sa AS a o - y o- 
Ang Tema 5 RB WI Sya) JB JB GPS gd OS ta aa 


Pd 


8: Lg F9 2 - at 3» ... 9 o- - 
Gap LAN IG ANT ai Ga 25 GAN UNA 2 


3 
3 


2538. Muhammad bin Khalaf Al Asgalani dan Ibrahim bin 
Marzug serta pamanku Ismail Khuzaimah telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yunus bin Yazid bercerita dari Zuhri, dari Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Teman seperjalanan yang baik empat orang, jumlah rombongan 
yang melakukan perjalanan di malam hari adalah empat ratus, 
pasukan tempur yang baik berjumlah empat ribu. Dan jumlah dua 
belas ribu tidak akan kalah karena sedikit” # 


485. Bab: Penjelasan tentang Teman Yang Baik dalam 
Perjalanan, sebab Sahabat Yang Baik adalah Yang Terbaik 
Sikapnya terhadap Sahabatnya 


Cat nadi DATA nabi 2 A5 Ela —-yora 

oo... — ai 2. & xx sa Sa “. .- 20 too. 

Ae 3 «dp yA as Pn Jaya ng gia Oi 

ayat 3 His AI Pads D Lp Gi Si 
pa (AA AN Aa Wondl 72 pal 


2539. Al Hasan bin Al Hasan telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Al Mubarak memberitakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih 


317 Sanadnya shahih. Hadits 2611 dari jalur periwayatan Wahab. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 347 


memberitakan kepada kami, Syarhabil menceritakan kepadaku, dari 
Abu Abdirrahman Al Hubli, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Sebaik-baik sahabat di sisi Allah SWT adalah yang 
paling baik sikapnya kepada sahabatnya dan sebaik-baik tetangga di 
sisi Allah SWT adalah yang paling baik terhadap tetangganya.” ai 


486. Bab: Anjuran untuk Memilih Pemimpin diantara Teman 
Seperjalanan dan Yang Diutamakan diantara Mereka adalah 
Yang Paling Banyak Hafal Al Our An 


23 Sak Ci et II US AI as —yot. 
Ja 1 opa Main Up Gi Ma Ip Usa 
5g dn BN IR UR IIS BIP ae KA ai 
( - 5. - 2... 2 3 PA ag 
SAE S OTAI Ia UK BL AB AI Ih AL 
USA IA JB da aa Uya YA ala JR) dea H5 Wis 
8 E. ef 0 -' aa men 2 uan au Aa na 
pal AB CL JB SAI To yang SIS NIS Cah 2JU 9 ON 
2540. Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Al Fadhal bin Musa dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari 
Sa'id bin Al Magbari, dari Atha Maula Abu Ahmad, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutus satu 
rombongan. Kemudian beliau SAW memangil mereka dan bertanya, 
“Siapakah diantara kalian yang hafal Al Our'an? Kemudian 
diperiksalah mereka hingga datang giliran salah seorang dari mereka 
yang usianya paling muda. Rasulullah SAW bertanya, “Apa yang 


318 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1: 443 dari jalur periwayatan Haiwah. At- 
Tirmidzi, Kebaikan dan keselamatan 28 dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak dan 
ia berkata: Hadits hasan gharib. 


348 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kamu hafal hai Fulan?” Laki-laki tersebut menjawab, “Aku hafal ini, 
itu dan surah Al Bagarah,” kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Pergilah dan kamu adalah pemimpin mereka.” 


AG aah 6 33 A5 jam JI MS Ip JAS CAS - —Y og 


304 


SP AS AB JB Ab RI yi NI PAI 58 ep 
DA Inn LA ae Aa (aa ag one 


2541. Ammar bin Khalid Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Al Oasim bin Malik Al Muzni menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahab, ia berkata: Umar RA 
berkata, 


"Jika dalam satu kelompok ada tiga orang, maka hendaknya 
mereka memilih salah satu diantara mereka sebagai pemimpin. 
Demikianlah yang pernah diperintahkan oleh Nabi SAW.” 


487. Bab: Penjelasan tentang Takbir dan Tasbih serta Doa ketika 
Naik Kendaraan saat Hendak Memulai Perjalanan 


Las ana Sa MA HI LAS Bi -yoty 


Dera Nag Nan MP AN ga 6 SIB AKAL alas 
SE Ih Bh da Ol gala dab ya daa ds 


2G 


AA ea Ot IG Ds II Kb inn ue 


— 319 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Pahala Al Gur'an 2 
320 Sanadnya shahih mauguf. Rijalnya tsigah —Nashir.) 


ShahihTbnuKhuzaimah || 349 


sus Va Ol 5 Uh Cak SG) dia 
Wita ES Spa AN PU Jah 33 Ba Uya 
P3 HI AL 9 alah AA oh & 3, 
d Ji 2 ya HE 1 ui Ae) La ai SA 
EP DAS DE DI Ha 313 SAE 3 SP JL JAMI 


“3 3 . 3 .- Pa 


e Pt - jan -. 3 Pt - 2 Pad F - 
PO EL GIE 5 Th KA UAS GAS Ojak 


ls gas ya adat dai nas Ye ot jt eta 


2542. Al Hasan bin Muhammad bin Shabah Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Zubair menceritakan 
kepadaku, bahwasannya Ali Al Azdi memberitakan kepadanya, 
bahwasannya Ibnu Umar memberitakan kepada mereka bahwa Ketika 
telah berada di atas untanya saat hendak melakukan perjalanan, 
Rasulullah SAW (256/A) bertakbir sebanyak tiga kali, kemudian 
beliau berdoa, 


“Segala puji bagi Allah Maha suci Allah yang telah 
menundukkan ini bagi kami. Sungguh kami tidak memiliki kekuasaan 
atasnya. Bahwasannya hanya kepada-Nya-lah kami akan kembali. 


Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, agar perjalanan ini 
menjadi perjalanan yang penuh dengan kebaikan dan menjadi 
perjalanan tagwa. Dan kami memohon kepada-Mu agar dalam 
perjalanan ini, kami melakukan pekerjaan yang Engkau sukai dan 
Engkau ridhai. 


Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan 
dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkaulah sebaik- 


350 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


baik teman dalam perjalanan dan sebaik-baik penjaga bagi keluarga 
dan harta kami. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu 
dari kesukaran dalam perjalan dari kesedihan dan dari kondisi yang 
buruk ketika kembali, baik berkenaan dengan keluarga, harta ataupun 
anak”. 


Jika kembali dari perjalanan, beliau juga membaca doa ini dan 
menambahkannya dengan doa, 


“Mereka semua adalah orang-orang akan kembali, mereka 
adalah orang-orang yang bertaubat, mereka adalah orang-orang 
yang mengabdikan dirinya kepada Allah, mereka adalah orang-orang 
yang bersujud dan memiji Allah.” 


Za'farani telah menceritakan kepada kami, Ruh bin Ubadah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Abu Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya Ali bin 
Abdullah Al Azdi memberitakan kepadanya bahwa Ibnu Umar telah 
mengajarkannya, kemudian ia menyebutkan Hadits dengan redaksi 


yang sama.” 


488. Bab: Penjelasan tentang Perintah untuk Menyebut Nama 
Allah ketika Naik Kendaran dan Dibolehkan Meletakkan Sesuatu 
di Atas Unta dengan Beban Berat Yang Wajar 


SENI Ar Ip Bl CNN GI G5 otr 


Hrd 3 O.9 B- Aa puh Pd # o NAN 0 y 
NJ6 Sial Kaban u slr 9 cl el Pa SI u al an) 


Bu 0 ui. 9 


Iaper £ (Ilbuw 


Io 3G. 8 DE aga OA 30 3G. 9 ih 
ot Naa Uilan ( gd AS j3 Lapan Lilo 


| 
s 
- 


321 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 2599 dari jalur periwayatan Ibnu Jurajj, 
Muslim, Haji 428 dengan redaksi yang singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 351 


:JG PA "2. AL OP gi SE 3 as ye He 
Ai aa A3 Bala Jl Ia Ih SE BA Jia as 
3 . 

S3 43 — - Jas sada Ebi Of EP Lal Ea 
SI OA SAS up 8 Sp Ai Tan Cara 
Ai ea Kb 

2543. Al Hasan Az-Za'farani, Ishag bin Wahab Al Wasithi, 
Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad, Raja” bin Muhammad Al 
Udzri telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad 
bin Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishag telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim, 
dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban, dari Abu Lasi Al Khaza'i, ia 
berkata: Rasulullah SAW menaikkan kami di atas unta sedekah untuk 
melaksanakan perjalanan haji. Saat itu, kami berkata, “Wahai 
Rasulullah menurut kami unta ini tidak akan kuat mengangkut kami.” 
Beliau menjawab, “Tidak ada satupun unta kecuali Di punggungnya 
ada syetan. Sebutlah nama Allah SWT jika kalian hendak menaikinya 
sebagaimana kalian diperintahkan. Jika kalian hendak menaikinya, 


maka sebutlah nama Allah SWT dan kendarailah bahwasannya yang 
membawa adalah Allah SWT.” 


489. Bab: Larangan Duduk di Atas Unta Tersebut ketika Diam 
(Istirahat) 


Ae Gis CASN A53 3 Lab C5 —yott 


32 Sanadnya shahih. Ibnu Ishag telah menyatakan Hadits ini pada riwayat Imam 
Ahmad dalam kitab Al Musnad —Nashir.) 


352 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


EA Vai AAA CA Ca) ak GI 99 En Ae UI 
PA GIE GA gp sb dai App DUA at 
Kain Vegas Ip BI Mela Ip OS) AAS 3d al 
Vp HIT nya TAIL LAGI ola VII JS BD 

A.A byiad 


2544. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Ashim maksudnya adalah Ibnu Ali 
menceritakan kepada kami, Laits maksudanya adalah Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dan Az-Za'farani juga telah menceritakan 
kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami, Al-Laits telah 
memberitakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari (Ibnu) 
Mu'adz bin Anas, dari ayahnya dalam riwayat Syababah dan ia 
termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW, dan di kedua Hadits 
tersebut, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Naikilah 
kendaraan ini dengan baik, perlakukanlah dengan baik dan jangan 
kalian menjadikanya sebagai kursi.” 2? 


490. Bab: Anjuran Bersikap Baik kepada Hewan Kendaraan 
dan Makruh Menelantarkannya, Dipergunakan tanpa 
Memperhatikan Kebutuhan Makan dan Minumnya 


2.30 36. 3 an 


| as 8 3 an 
Ehh agen (didi Wa (PU gp Saba kk -—Yoto 


an. 0 . 7 0 io... ca . 6- Hn AN 
RS au daa 3 dam) Pb Kanan Galau cell 


328 Yanadnya hasan. Ahmad 4: 221 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ubaid. 
“Di” Isti dzan 39. Ahmad 3: 440 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al-Laits. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 353 


Aka Yp3 dala ea Gta 
Ako WS KK GI SAR (SA IA JUS clan Ojab 
andlp US, 

2545. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
An-Nafili menceritakan kepada kami, Miskin Al Hidza menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami 
dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Kabasyah As-Saluli, Sahal bin 
Hanzhalah menceritakan kepada kami: Bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah melihat seekor unta yang punggungnya seakan-akan hendak 
merapat ke perutnya (Terlalu berat membawa beban —penerj.), 
kemudian beliau berkata, “Takutlah kalian kepada Allah SWT dalam 


memperlakukan hewan ini. Naikilah dengan cara yang baik dan 
berilah ia makan dengan baik.” 


491. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menaruh Beban di Atas 
Hewan Yang Dikendarai sesuai Dengan Kebutuhan, jika 
Menyebut Nama Allah SWT ketika Naik dengan Menyebut 
Riwayat Yang Ringkas 


30 Lo- .-. ep o- 


8 2 M , o- Lg - IS 

gua KSP AI AS H3 BA Sih —Yot1 

0. P- ro .. 0 LG... . $. . ane 0. . ' 
Fa gala Ir as LN gi ui akang Tan Mang CA 
Sa ka 1 33 ? 9 0, Pan NG Y y » - ik T « £ 
Ip cola psi Ng Ab G9 3 Pe) do) JB :JE “dat 
A Baba PA nga 0. "3 . Yo SIKA - 
GP eh BAG dial YP Noni Yp CA pal IS AAS) 


. 8. 3 0 2. Pu . 3 10 2 03 Pe 3 an hi GB. 
03 Kebun 3S (alah ba Ta ea JA Ga 2 (SIA Iabua 
?4 Sanadnya shahih. Lihat Ash-Shahihah (33) —Nashir.) 


354 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


s fo. e Es 0. UI 2 Te £ 2. 5 Tensi 
Cegaya dhan Gal Sang 1JU KgpbaI yS 07 SS 


2546. Abdah bin Abdullah Al Khuza'i telah menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab memberitakan kepada kami dari 
Usamah, Muhammad bin Hamzah bin Umar Al Aslami menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Di 
punggung setiap unta ada syetan. Jika kalian hendak menaikinya, 
maka sebutlah nama Allah SWT dan jangan kalian melalaikannya 
karena keperluan kalian.” 


Raja' bin Muhammad Al Udzri telah menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Usamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Umar Al Aslami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar ayahku mengatakan Hadits yang 


sama.” 


492. Bab: Dalil Yang Menjelaskan bahwa Rasulullah SAW 
Membolehkan Menaruh Beban di Atas Unta Yang Dikendarai 
dan Jangan Bersikap Tidak Peduli dengan Kebutuhannya, sebab 
Allah SWT selalu Menyertainya dan Rahmat Allah SWT 
Mengenai Sang Pegendara hingga Hewan Yang Dikendarainya 
Menjadi Kuat dan Mampu Memenuhi Hajat Sang Pengendara 


oo 302 23 iG- 


SA eh BACA IE AE 5 Li BIS Yo tv 

(EN Tag . Low .. .. - 0 . 

:JB HA 0 BA Al PEN op aah IP SU al dil 
3. 51. TEA Pa Aan Dg Naa KG - 0. 

SAYA Ulah yag JS 3953 JS Ol 2gp BB DN Iyan nara 
Pp: . Pa 25 : LP S Pa 4 3 25 Papa PJ 

CA Ag Me PK MM Ju cal Jai Cl, SP 


325 Sanadnya hasan (shahih lighairihi) —Nashir.) Sunan Ad-Darimi 2:285—286 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Usamah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 355 


LAN 3 GG BA Ol IE NYS al 3 
JB AN agile Jb RL AI SSI AI tai 
BEI Je Pd US KL OA KL OS 
BIA AN LGA La AE OS BP Ao WS 2 
an 8. Pa Pa RR P AN Pa Laba Apa 
AE 3 le Jadi SNP Sd Tap meal S Ueae Jar 
UU ah Kn Ka an am Si bagua 
re Na Uh Sig Io Aang 
del AN xi Y, Cia pelan US 
2547. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Zinad 
memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Bahwasannya di punggung setiap unta ada syetan, maka 


kendarailah dengan cara yang baik. Bahwasannya yang membawanya 
adalah Allah SWT.” 


Abu Bakar mengatakan bahwa Hadits Mu'adz bin Anas Al 
Jahni dari ayahnya menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan 
menaruh beban di atas unta yang dikendarai karena memang 
dibutuhkan jika memang hewan tersebut kuat menahan beban. Sebab 
beliau bersabda, “Naiklah dengan baik dan perlakukanlah hewan 
tersebut dengan baik.” 


Demikian pula dengan riwayat dari Sahal, “Naikilah dengan 
baik. Jika saja hewan tersebut tidak mampu, maka sang penunggang 
tidak boleh menaruh beban di atasnya.” Nabi SAW mensyaratkan 


356 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bolehnya menaruh beban jika kondisi hewan tersebut baik dan mampu 
menahan beban. Wallahu a'lam. 


493. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Kendaraan. Jika Melewati Daerah Yang 
Subur, hendaknya Beristirahat dan Membiarkan Hewan 
Kendaraanya Merumput 


5. “5 3036. 3 nh 


aa RA EA PA Kata Gis - —YOSA 


tara SA ena Yen Tin J8 :JU dab Gl Ah an 


.. 30 3 


cenagdl s LA sj : A1 Ae JB :JU “al AP Ae 

& HA Er apa) Na Y, apel, Lg MI Ter 

BI IU ea TNI Op aU SEE, LAU ii 

“dual Nae JB ipad SU 13 GNU Ia ON 

Wi bla Sa ih ge IG MEI Par Gp “ge sa 
KAI 


2548. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Abu Salmah menceritakan kepada kami, dari Zahir, yaitu 
Ibnu Muhammad, ia berkata: Salim berkata: Aku pernah mendengar 
Hasan berkata: Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika kalian melakukan perjalanan di daerah yang subur, maka 
Jangan kamu melewati tempat pemberhentian tanpa beristirahat. Dan 


128 Sanadnya shahih (lighairihi) dan ditakhrij sebagaimana Hadits sebelumnya 
dalam komentarku tentang: Hakikat puasa (63) —Nashir.) Al Mustadrak 1:444 dari 
jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 357 


jika kalian melewati daerah yang tandus, maka percepatlah 
perjalanan kalian. Dan hendaknya kalian melakukan perjalanan di 
malam hari. Bahwasannya bumi akan mengerut di waktu malam. Jika 
kalian melihat fajar, segeralah melaksanakan shalat. Handaknya 
kalian berhati-hati ketika berada di persimpangan jalan dan jangan 
melaksanakan shalat di tempat tersebut. Sebab tempat yang demikian 
biasanya dihuni oleh ular dan binatang buas dan jangan pula kalian 
buang hajat di tempat tersebut, sebab tempat yang demikian 
berbahaya." 


Pa PRP PL 
(3 29 


CI DG PE BIS CPU giaa AN Bis —yota 

NI sj 3 1 Pap Jb :J6 ar Ka ad up 5 celaan 
ae Ly Sd Ju SE, Fa Kn Gian “P3 
BU ag ce pn Di aan (Kas ala ska 
db oo 43 BI ee AG AE sg H3 aa 2 
DIN an daa Pp bg AP Pa yna 
PE aa PP 


2549 Abu Hisyam Ar-Rifa'i telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 

kepada kami, dari Al Hasan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, “Jika melewati daerah yang subur, maka istirahatkanlah 

kendaraan kalian dan hendaknya kalian mencari tempat untuk 
beristirahat. Jika melewati daerah yang tandus, maka percepatlah 
irama perjalanan kalian. Hendaknya kalian melakukan perjalanan di 


327 Sanadnya dha'if. Ahmad 3:381-382 dari jalur periwayatan Al Hasan, namun di 
dalamnya tidak terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa ini adalah Hadits. 


358 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


malam hari, sebab bumi menjadi mengerut pada malam hari. Berhati- 
hatilah jika berada di persimpangan jalan, sebab tempat yang 
demikian biasanya menjadi sarang ular dan binatang buas. Jika 
kalian telah melihat fajar, maka kumandangkanlah adzan.” 


Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata: Ali bin 


Abdullah mengingkari klaim bahwa Al Hasan mendengar Hadits ini 


dari Jabir. 


494. Bab: Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan ketika 
Melewati Daerah Yang Subur dan Tandus. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Berjalan Cepat 
ketika Melewati Daerah Yang Tandus agar Hewan Yang 
dijadikan Kendaraan dapat Menyelesaikan Perjalanannya 

| sebelum Ia Mengalami Kelelahan | 


Bap ee Erna Ag SA Aa ».. Ha -Yoo. 
BR 9 


Si Han IA F3 cal pa 1 ga (nya Kaua pl 
Gis Hy | jas Hand Ona BS) :JE 3 Ai Jam ot ta 
WB can 12 En NG akar NG IL 3 SA (3 


228 Sanadnya dha'if. Ahmad 3:305 dari jalur periwayatan Hisyam, aku katakan 
bahwa Illatnya adalah terputusnya sanad antara Hasan dan Jabir sebagaimana 
diisyaratkan oleh penyusun kitab ini dengan Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin 
Abdullah, yaitu Ibnu Al Madin dan penjelasan bahwa ia mendengar Hadits tersebut 
dalam riwayat yang lalu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, sebab Zhahir bin 
Muhammad termasuk orang yang dha'if dalam periwayatan Hadits dikarenakan 
hafalannya yang tidak bagus. Meski secara zhahir Hadits ini lemah karena adanya 
sosok Ibnu Yaman, namun ada yang megikutinya, yaitu Muhammad bin Salmah dan 
Yazid bin Harun, Hisyam menceritakan kepada kami yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, namun dalam matannya ada kesalahan. Oleh karena itu aku telah 
mengeluarkan Hadits ini dalam Adh-Dha'ifah (1140) —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 359 


JA AG S3 AN 
2550. Ahmad bin “Ubdatu Adh-Dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz maksudnya adalah Ibnu Muhammad Ad- 
Darawardi menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
kalian melakukan perjalanan di daerah yang subur, maka berikanlah 
apa yang menjadi hak hewan kendaraan. Jika kalian melewati daerah 
yang tandus, maka percepatlah perjalanan kalian. Jika kalian hendak 
beristirahat, jauhilah daerah diantara dua bukit. Sebab tempat yang 
demikian biasanya menjadi lalu lintas hewan ternak dan tempat singa 
di waktu malam.” 2 


495. Bab: Larangan Memukul Bagian Kepala Hewan dan Dalil 
bahwa Memukul selain Bagian Kepala Dibolehkan 


0. 30385. 3 ab. 


KA Ci Gi KEL gi jaka ip Ian Kian — Yoo 

uk Per 1 SA tan Aga Se £ Bi 
SI 3 PB Ap II Xp 6 
SI D3 JA KA Ag Sa 
Apa aa BU 3S dani Iu BD 
MEN ap ea RE ea 3 Ie Da of de d3 


Pn - 5 
pad 3 


39 Muslim, Imarah 178 dari jalur periwayatan Ad-Darawardi. Didalamnya terdapat 
redaksi, "Maka hendaklah kalian mempercepatnya." 


360 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2551. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i Al Oaisi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Bakar Al Barsani, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abu Zubair telah memberitakan 
kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata, “Rasulullah SAW melarang membuat tato di wajah dan 
melarang memukul bagian kepala.” 


Abu Bakar berkata bahwa riwayat Jabir dalam kisah unta yang 
dibeli oleh Nabi SAW dimana ia berkata: Untaku tidak mau jalan, 
kemudian Nabi SAW memukulnya dengan tongkat menunjukkan 
bahwa memukul hewan selain di bagian wajah dibolehkan. Aku telah 
mengeluarkan riwayat-riwayat tentang masalah ini dalam kitab Al 
Buyu”. 


496. Bab: Larangan Menaiki Hewan yang Memakan Kotoran 


banya Gl GR KN ENG WihA Gi jai Cia —Yoog 

Jaan Of AP il jp dia Se 13 A35 16 dl 3 AS His 

BE 0) P9 EN Gp JA pe B3 

3G ES yg Md ON IS ana, 

Pan 5 GEN 3 SL SALI Doa 

Cake LAYAN Sa ena JO BA oa 
2552. Nadhar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 


Asad maksudnya adalah Ibnu Musa menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Salmah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari 


330 Muslim, 106 dari jalur periwayatan Ibnu Jurajj. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 361 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW melarang minum 
langsung dari tempat sumber air dan melarang menaiki hewan yang 
makan kotoran serta melarang menaiki kendaraan yang sering jongkok 
(beristirahat). 

Abu Bakar berkata: Aku telah mengimla'kannya dalam kitab 
Al Ath'imah dan kitab Al Jihad serta riwayat-riwayat dari Nabi SAW 


dimana beliau melarang membunuh hewan tunggangan dan bersikap 
sabar dalam menghadapi tingkahnya. 


497. Bab: Larangan Ikut Rombongan yang Didalamnya ada 
Anjing atau Lonceng. Sebab Malaikat Tidak Akan Menyertai 
Rombogan yang Kondisinya Demikian 


3 Pa Na 


| Ka Jas na ap Lara Cegnga Up Lang ka —Yoory 
R3) Lai YSS 0) MB LAI IU IU SIA al 5p al 
SW PA 
2553. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Bahwasannya para malaikat tidak akan menyertai 
rombongan yang didalamnya ada lonceng dan anjing.” 


331 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits 3719, Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Hamad. Dalam kitab minuman-minuman 24 namun didalamnya tidak 
terdapat kalimat Al Jalalah dan Al Mujatstsimah. 

332 Muslim, Pakaian 103 dari jalur periwayatan Jarir. 


362 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


498. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Malaikat Tidak Akan 
Menyertai Rombongan Yang Didalamnya Ada Lonceng. Sebab 
Lonceng adalah Seruling Syetan. (257/A) 


“. 0. o as Can o s as 
Pa NY CA BIS OK Raj Kab -Yoot 
- , 


" : PJ . ubi Lian 3 Oi Da Teater 
DO aga AP aa PN AI IX IA OLI 
Our ata Ind JB 3 

2554. Rabi” bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman maksudnya adalah 
Ibnu Bilal menceritakan kepadaku, Al Ala menceritakan kepadaku, 


dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, “Lonceng adalah serulingnya syetan.” 


499. Bab: Anjuran Melakukan Perjalanan di Waktu Malam, 
sebab Allah SWT Memendekkan Jarak di Waktu Malam. Dengan 
Demikian, Perjalanan di Waktu Malam Menjadikan Jarak 
Tempuh lebih Dekat 


Pa La 4 ke 3G. 3 16 


Ka cas up Lai ena catat 23 Sama Ui —Yooo 

Iya JB 106 cal Panin Ab Ol op uji 15 ce 
ag SN Kon 3 sabu alat UI op ab, SB 
at 3 ds AI An Oi ih GAS NG ja ag Sita B3 


b 0... LI 
TAG “g 


333 Muslim, Pakaian 104 dari jalur periwayatan Al “Ala. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 363 


2555. Muhammad bin Aslam telah menceritakan kepada kami, 
Oabishah bin Agabah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami dari Agil, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kalian melakukan 
perjalanan di waktu malam, sebab bumi akan memendek di waktu 
malam.” 


Hunaid bin Rabi” Al Khazzaz dan Abu Basyar telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Rawim bin Yazid Al 
Mugri'i telah menceritakan kepada kami dari Laits bin Sa'ad dengan 
Hadits yang sama.“ 


500. Bab: Larangan Berhenti di Jalan Yang diapit Dua Bukit 


HA Ka Oia APA Sae Hi LAN Ela -yoo1 

AN Jgn Ol EA ad ap cad DP Jia KENN KS 

S3 DI Tab GP da Jah ra Ah db AB 
gb sea) 


2556 Ahmad bin Abdah Adh-Dhabi telah menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan 
kepada kami dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak 
beristirahat, maka janganlah kalian beristirahat di jalan yang diapit 
dua bukit. Sebab tempat yang demikian menjadi lalu lintas hewan dan 
didiami oleh binatang buas di malam hari.” 38 


334 Sanadnya shahih dan dikeluarkan dalam kitab Ash-Shahihah (682). Abu Daud 
Hadits 2571 dari jalur periwayatan Ar-Rabi' bin Anas dari Anas. 
335 Muslim, 178 dari jalur periwayatan Ad-Darawardi. 


364 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


£ as 


at KAN RP Kara Cegaya u Sia yg Kas -—YooV 
bu Ag gta M6 dn 6 yA EA :JUG alta 


2557. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Suhail dengan Hadits yang sama, 
beliau bersabda, Jika kalian hendak beristirahat di malam hari, maka 
Jauhilah jalan yang diapit dua bukit. Sebab tempat yang demikian 
menjadi tempat binatang buas di malam hari.” 


501. Bab: Penjelaskan tentang Cara Melakukan Tidur 
di Tempat Peristirahatan. 


. 380 35. 3 Pe 


tara OI Pj Ci Ku Cp Kebun Lao —YOOA 
SP gn BAR Ap dan dah ja 
Bp ani IE Kedata Ja Jk ag Ya 05 3 AI Eee ola 335 

Ga jati Lan aa ng la j3 


2558. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Nu'man menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah bin 
Rabah, dari Abu Outadah, “Jika beristirahat di malam hari, Rasulullah 
SAW merebahkan badannya dengan berbaring di atas lambung kanan. 
Jika beristirahat sebelum shubuh, maka beliau berbaring dengan 
menaikkan lengannya hingga tangannya menyanggah bagian 
kepala." 


'36 Muslim, 178 dari jalur periwayatan Jarir. 
'37 Sanadnya shahih. Ahmad 5: 309 dari jalur periwayatan Hamad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 365 


502. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Memulai Perjalanan 
di Awal Malam 


e B3 0 PN INN MN Sa BLN 


8 ho Pp naa mp yi Ha 33 Bi -Yoo4 
HO gi An 2 ra gi PA oi dahan GP Blah 
atas SI DA Ljsf #3 Tag JB JB RI AS pa 

: 3 . 2 Sya aa 

Aa Lana ha den Sl oh JI 
2559. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al Harits, dari Atha bin Yasar, dari 
Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sedikitkanlah melakukan perjalanan di awal malam. Sebab di waktu 


tersebut Allah SWT menyebarluaskan makhluknya sesuai dengan yang 
Ja kehendaki.” 8 


503. Bab: Penjelasan tentang Batasan Awal Malam dimana 
Makruh Hukumnya Berkeliaran dan Keluar Di Waktu Tersebut 


P3 Pap tea Ken a ai nam GA —YOY. 
Nana Na Ada eka akang 


388 Aku katakan: Hadits shahih, sanadnya hasan jika tidak ada 'an'anah Ibnu Ishag. 
Meski demikian ada juga periwayatan dari jalur yang lain. Oleh karena itu aku 
mengeluarkannya dalam kitab Ash-Shahihah: (151) —Nashir.) Lihat Ahmad 255- 
256. 


366 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5 ma na an nana 


» 


Ah ka (nas “ai ae ny 2 P1) J6 ce Pan Sa 
2 P3 Ad IIA 3 alay P5 JB NASA PA A51 ag 3 YA 


2560. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Fathar bin Khalifah, dari Abu Zubair, 
dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Jagalah hewan-hewan ternak kalian dan juga keluarga kalian pada 
saat terbenamnya matahari hingga ia benar-benar tenggelam." Yusuf 
berkata kepada kami, "Hingga hilang 'Fahwatul Isya',” 


Abu Bakar berkata: Kalimat fahwatul Isya digunakan jika 
kondisi gelapnya malam telah sempurna (Tidak ada lagi cahaya 
matahari). Selain Yusuf meriwayatkan dengan kalimat, "Fahwah." 


504. Bab: Penjelasan tentang Wasiat agar Para Musafir 
Bertakbir ketika Menapaki Jalan Menanjak dan 
Bertasbih ketika Melewati Jalan Menurun 


Cage 3 30 


Ne Hau 2s 3 Te GA BAG Ca —YoOTN 
BADAI Pada BP EP aa Up Ag 


- 
» 4 . 


Ie HS, AI Sp Uap BJB (RP al Ia GI di 
Sand ala O Pa PN YA IG ce Ca yaa 


'89 Aku katakan, Hadits shahih, isnadnya kuat jika tidak ada 'an'anah Abu Zubair. 
Demikian pula Imam Ahmad mengeluarkan Hadits ini (3/312,386,395) dari jalur 
periwayatan yang lain darinya. Dalam riwayat tersebut terdapat kalimat, 
“Fahwatul isya.” Dalam jalur periwayatan yang lain dari Jabir terdapat kalimat, 
“Fau'atul isya.” Hadits ini ditakhrij dalam kitab Ash-Shahihah No. 905 —Nashir.) 


ShahihIbnu Khuzaimah || 367 


2561. Salam bin Junadah Al Ourasyi telah menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, 
dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang 
laki-laki yang hendak melakukan perjalanan datang mengunjungi 
Nabi SAW, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, berilah aku 
wasiat!.” Rasulullah SAW menjawab, “Aku wasiatkan kepadamu, 
hendaknya kamu bertagwa kepada Allah SWT dan bertakbirlah ketika 
melewati jalan yang menanjak.” Setelah laki-laki tersebut berlalu, 
Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah pendekkanlah jarak bumi baginya 
dan permudahlah ia dalam perjalanannya.” 


Inna GAS sja AN Gis eh E "j5 GS -—YoaY 


2 BE Aap KU gi Ta nan 
Aa Ep ar Can 


2562. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hashin bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami dari Salim bin Abul Ja'di, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: “Disaat melewati jalan menanjak kami bertakbir 
dan disaat melewati jalan yang menurun, maka kami bertasbih.” 


340 Sanadnya hasan dan Hadits ini aku takhrij dalam kitab Ash-Shahihah (1730) — 
Nashir.) Ibnu Majah, Jihad 8 dari jalur periwayatan Waki” hingga pernyataannya, 
“Dan bertakbir jika melewati jalan yang menanjak. At-Tirmidzi, Ad-Da'awaat 46. 
341 Al Bukhari, Jihad 132 dari jalur periwayatan Hashin. 


368 || ShahihIbnu Khuzaimah 


505. Bab: Anjuran untuk Merendahkan Suara dalam Bertakbir 
ketika Melewati Jalan yang Menanjak 


z8 o. Jo 5 & so. Pa 6, - 30 3G. 3 16 - 
HA AS la k— Da OP Kebun vIa— —Yo"tY 


Pe NA AR AA Oku d3 an PA Dae Aan Ka er 
daa 3 Gt UB aa SBN SIB CAN 
GS BA Ia JB NYA Ma HS 


3 3 . 4 
AA ye GA (SA AE VI rob 
2563. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Marhum bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nu'amah 
As-Sa'di menceritakan kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dari 
Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi 
SAW dalam perjalanan untuk melakukan peperangan. Ketika 
melewati jalan yang menanjak di kota Madinah, beliau bertakbir. Para 
sahabat yang ikut dengan Nabi SAW juga melakukan takbir dengan 
suara yang keras. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Bahwasannya 
Tuhan kalian tidak tuli dan tidak gaib. Bahwasannya Dia ada 
diantara kalian dan kepala kendaraan kalian.””” 


506. Bab: Keutamaan Melakukan Shalat saat Manusia 
Beristirahat di Malam Hari 


8 36.3 8 203 8 - 


Kgata PAR aa AA Bi YAH Bab —YO1 4 


42 Al Bukhari, Jihad 131 dari jalur periwayatan Utsman. Didalamnya terdapat 
kalimat, "Sesungguhnya ia beserta kalian.” Dan dimuat juga dalam kitab Al Musnad 
4:419. dengan redaksi, “Innal ladzii tunaaduuna duuna ra'si rukabukum.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 369 


, 8 5 . 3 na La, 0... PA Lea 08 0 .- 
BAP 5 al db WE GA GP AA ol ap 
se Be s3 20 8 Bf AN san IN Asad TI 2 tag 
Sad "aki H3 ru cf cal mang mg an) aa SY :J8 

H g T Aap £ Bo 02 Tor - 
IG an dai Ka pas ICE 0 Bh AHA 3 


Cdi Kat TU) 3 « sal 5 AE (eta ye) pgn 

2564. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Manshur bin Kharras, dari Zaid bin Zhabiyan, yang dimarfu'kan 
kepada Abu Dzar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ada tiga 
golongan yang dicintai Allah SWT dan tiga golongan yang dibenci 
Allah SWT. Adapun golongan yang dicintai Allah SWT adalah 
golongan yang melakukan perjalanan di waktu malam. Ketika mata 
mulai mengantuk dan tidak ada yang lebih disukai saat itu kecuali 
tidur, mereka bangun menghampiri-Ku dan membaca ayat-ayat-Ku. 


Kemudian ia menceritakan Hadits ini.” 


507. Bab: Penjelasan tentang Doa ketika (257/B) Melihat 
Perkampungan dan Hendak Memasukinya 


SA ag AA II K3 3 ai GAS Yono 
0 Lo . Te .. apaan, e . 3 0. Ten oo 304 ar 
BP OA ad oi SP GP UGib Oh Saga UP Giaa Li Yak 


SBI EBT lo Ugal TS ES Ol al 


343 Sanadnya dha'if, meski sebagian ulama menshahihkannya. Sebab Zaid bin 
Zhabyan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan darinya kecuali Rab'i —Nashir.) 
At-Tirmidzi, Sifat Surga 25, dari jalur periwayatan Bundar dengan redaksi yang 
panjang. 


370 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Cp EN SAN LA AG Ia JO S3 Ai TP 3 
05 albet h Het L53 BT U9 3 5 bul 
Wa 3 debat G3 AA ah J3 NAS UB 0333 A3 eU 

Ld 39 al 73) AR La 


2565. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Hafash bin Maisarah 
memberitakan kepadaku dari Musa bin Agbah, dari Atha bin Abu 
Marwan, dari ayahnya, bahwasannya Ka'ab telah menceritakan 
kepadanya tentang Shahaiban yang menjadi sahabat Nabi SAW 
pernah menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW tidak pernah 
melihat sebuah perkampungan yang hendak beliau masuki kecuali 
Beliau berdoa, “Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh 
dan segala yang menaunginya dan menguasai tujuh bumi serta semua 
yang ada di bawahnya dan Tuhan yang menguasai syetan dan semua 
yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan segala 
macam yang ditaburkannya. Hamba memohon kepada-Mu kebaikan 
kampung ini dan kebaikan penduduknya serta apa saja yang ada di 
dalamnya dan hamba berlindung kepada-Mu dari keburukan 
kampung ini, kejahatan penduduknya dan apa saja kejahatan yang 
ada didalamnya.” 


48 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Abu Marwan adalah sosok yang tidak dikenal 
sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasaa'i. Meksi demikian, Hadits ini memiliki 
penguat dari Hadits-Hadits yang lain. Lihat Al Majma” (10/134—-135) —Nashir.) 
Muhammad bin “Alan berkata dalam kitab Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah 5:154. Al 
Hafizh berkata: Hadits hasan dikeluarkan oleh Imam An-Nasaa'i, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibbab. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 371 


508. Bab: Penjelasan tentang Doa Memohon Perlindungan ketika 
Memasuki Perkampungan 


an vi Sd SI ae 5 & Mp 1) Aha Ul -Yo1 


ses nj pe uad NG A3, 
Ui Na aa His BAG Kai ut Loka 


ta ag Latah “Isis a & Ne “Jak 


KO PUTAR Pa PAI  PK 
2 dj 


2566. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 
menceritakan kepada kami, Ubai dan Syu'aib menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Laits telah memberitakan kepada kami dari 
Yazid bin Abu Habib, dari Al Harits bin Ya'gub, bahwasannya 
Ya'gub bin Abdullah menceritakan kepadanya, bahwasannya ia 
pernah mendengar Busri bin Sa'id berkata: Aku pernah mendengar 
Sa'ad bin Abu Wagash berkata: Aku pernah mendengar Khaulah binti 
Hakim As-Sulaimah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang memasuki sebuah rumah, kemudian ia 
berdoa, 'Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari 
kejahatan semua makhluk yang diciptakan, maka tidak ada satupun 
yang dapat mencelakakannya hingga ia pergi dari rumah 
tersebur,””" 


48 Muslim, Adz-Dzikru 54 dari jalur periwayatan Al-Laits. 


372 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ad ga pai de Kue u eni & (AL -Yotv 
2. Oh, aa Pi) v dj aa sya ed 3 A3 
da BEAN op ta yi Dan Maen 


2567. Yunus bin Abdul A'la menceritakan hal yang demikian 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al 
Harits memberitakan kepadaku dari Yazid bin Abu Habib dan Al 
Harits bin Ya'gub, dari Ya'gub bin Abdullah bin Al Asyaj dengan 
sanad ini, juga dengan Hadits yang sama.”$ 


509. Bab: Penjelasan tentang Cara Meninggalkan Rumah 


Jo0o2G- 9 6 


Pelan 3 aa CAR Wpito gl 03 Kebun Lado —YOYA 


Pt - 


Lean 3 2 1) OS, CN Aa u Kara oa Teu u 


PES 3) Na Iya YTB os IE Ne 


2568. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Salam bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Sa'ad Al Katib —Beliau memiliki akal yang 
cerdas dan akhlak yang terpuji— dari Anas bin Malik RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah pergi meninggalkan rumahnya kecuali 
beliau melaksanakan shalat dua raka'at.” 


“6 Muslim, Dzikir 55 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 
'! Sanadnya dha'if, Ad-darimi 2:289 dari jalur periwayatan Utsman bin Sa'ad. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 373 


510. Bab: Larangan Melakukan Perjalanan Sendiri 
di Malam Hari 


“19 0 


SR Ya tua (adal 53 HE an jf Ea —yona 


3 


ai SI Bgn AG ga dea ON 3 ka Jatah Gl 
- 3 Ae Ju HS Ul JG Jaa al ah JG Abd 5 .y 
Tiga Jha SI ra Ide Lan La PAI Ara 


Lia al ae BIS ME Ii KAS UI 8 Alatap 
2569. Abu Al Asy'ats Ahmad bin Al Migdam telah 
menceritakan kepada kami, Basyar, maksudnya adalah Ibnu Mufadhal 
menceritakan kepada kami, Ashim, yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid 
bin Abdullah bin Umar bin Khathab RA berkata, aku pernah 
mendengar ayahku berkata, Ibnu Umar RA pernah berkata, Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika manusia mengetahui apa yang aku ketahui 
tentang perjalanan di waktu malam, maka tidak ada seorangpun yang 
akan melakukan perjalanan di malam hari sendirian selamanya.” 


Az-Za'farani juga telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Ibad menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami 
dari ayahnya tentang Hadits yang sama.” 


' Al Bukhari, Jihad 135 dari jalur periwayatan “Ashim, Ad- darimi 2: 289 dan 
didalam riwayat ini terdapat kalimat: Jika seeorang tahu resiko melakukan 
perjalanan seorang diri. 


374 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


511. Bab: Larangan Melakukan Perjalan Berdua dan Dalil bahwa 
Mereka Yang Melakuan Perjalanan dengan Jumlah Rombongan 
Kurang dari Tiga telah Melanggar Larangan. Sebab Nabi SAW 
telah Memberitahukan bahwa Sendiri adalah Syetan dan Berdua 
adalah Syetan. Pernyataan Nabi SAW dengan Kalimat Syetan 
atau Ashin (Yang Berbuat Maksiat) seperti Pernyataan Beliau 
dengan Kalimat, Syayaatin dan Ashin, Sama dengan Pernyataan 
Beliau Syayathinal Insi Wal Jinni, Maknanya adalah Makhluk 
yang Pembangkang dari Kalangan Jin dan Manusia 


4. Y 7 03 Papa 


AE NG Te BA 25 Tn Gas -Yov. 


Pd 


ulas O En, dadar ag 3 S1 ha Ta: "JB cola 
One SI aa: SE J5 LI, DA, 


2570. Bundar dan Abdullah bin Hasyim telah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Yahya, yaitu Ibnu Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Umar bin Syu'aib, dari kakeknya, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Yang sendirian adalah syetan, 
yang berdua juga syetan dan yang bertiga, itulah pengendara yang 
baik.” Bundar berkata: Ibnu Ajlan telah menceritakan kepada kami. 4? 


49 Sanadnya hasan. Abu Daud, Jihad 86 Hadits 2607 dari jalur periwayatan Umar 
bin Syu'aib. Ath-Thabrani, 2: 978. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 375 


512. Bab: Penjelasan tentang Doa Musafir ketika Masuk 
Waktu Shubuh 


o- 30 3 A4 3 aa 


“JG CR) ri Tea sd : Jt c Ab Lo —YoVI 
() ng s v Jas at IG ai da Ps. Ca Ona 


30 3G. 3 Cara - 


GAN KG Ay Ohang Gn konaa 3 


2 0- -8 . 


2. Ja 


an Sedan 
OS :J8 BA A3 usa Klg Doi Ia “ Ae 
Kabag Gb Ga AM mi TAG ja OS ID AI JA 
GD Cin UEA Jail dipo (5 EP 9 ga si Di 
3 Kane CA ra Ika BER Ap ET eU ia Ca 
205 Ne wa an up aa Sup. ak ie g 
- kia Tana Sr Ed ia BB aa ARA 

Sa TIA TA ea adi Jika 23 dh ai DA 5 


2571. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, ha Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Ma'shab Ahmad bin Abu 
Bakar Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu 
Hazim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amir, ha 
Muhammad bin Yahya juga menceritakan kepada kami, Abu Mash'ab 


376 (|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, Abu Dhamrah memberitakan kepada 
kami dari Abdullah bin Amir, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
—Ketika berada dalam perjalanan dan saat memasuki waktu 
shubuh—, Rasulullah SAW membaca doa, “Makhluk mendengar 
dengan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Ya Allah, kami telah 
memasuki waktu pagi, berilah kami anugerah, sertailah kami dan 
kami memohon perlindungan kepada Allah SWT dari api nera 
Beliau mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali sambil 
mengeraskan suaranya. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dhamrah, dan dalam riwayat 
Sulaiman dan Ibnu Hazim tidak terdapat kalimat, “Dengan nikmat- 
Nya”. Dalam riwayat Abu Hazim, Rasulullah SAW membaca kalimat, 
"Wahasuna balaa 'ihi,” sebanyak tiga kali. 

Abu Bakar berkata: Abdullah bin Amir tidak termasuk orang 
yang lolos dalam persyaratan kami dalam kitab ini. Aku keluarkan 
Hadits ini dari Sulaiman bin Bilal dan dari Suhail bin Abu Shalih, 
maka riwayat ini ditulis di sampingnya. 


513. Bab: Penjelasan tentang Doa Musafir di Waktu Malam 


. 380 3G. 4 as 


Tea Asa pkn Pn Tea ru CD Kamus Kudo —YOVY 
co cod 


HAN Tep Kb RAP pa Hi ko 
IE HA pn maba Gi Pb gi SS Ip MS cad 
dn set as ega Se ur BBB AI JA 


"0 Sanadnya shahih dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal, berasal dari jalur 
periwayatan Al Hakim. —nashir.) Al Mustadrak, 1: 4461 dari jalur periwayatan 
Ibnu Wahab. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 377 


Tag mo adan G0 Ie BAK &. 
La) sea ge P5 el LA SA Ia AL Sa Uh ga 
uya 3 2g 3 PE ag p Ke A4 api wide 03 

an au ae 


2572. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan bin Umar 
menceritakan kepada kami dari Syuraih bin Ubaidillah Al Jadhrami, 
bahwasannya ia pernah mendengar Zubair bin Al Walid bercerita 
(258/A) dari Abdullah bin Umar bin Al Khathab RA, ia berkata, Jika 
melakukan perjalanan atau berperang dan memasuki malam, beliau 
membaca doa, 


“Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Aku 
berlindung kepada Allah SWT dari keburukanmu dan keburukan yang 
ada di dalam dirimu. Aku berlindung kepada Allah SWT dari 
keburukan yang diciptakan atasmu dan dari binatang yang melata di 
atasmu. Aku berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan buasnya 
harimau dan aswad, dari kejahatan ular dan kalajengking dan dari 
ujian sakinul balad (syetan), orang tua dan anak.” 


514. Bab: Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu di Leher 
Unta dan Memberikan Tanda saat Menggiring Unta 


AG Aa Aan AN gi Ad Kal Ar Gi -Yovr 


7 


TG PA SAI G6 s Mela Ba Yu SPI LI 


381 Sanadnya dha'if, Zubair bin Al Walid adalah sosok yang tidak dikenal 
sebagimana dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Lihat komentarku atas kitab Al 
Kalim Ath-Thayyib (99)  —Nashir.) 


378 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kanak. AO sah BOS Ipa) la YG ang jt 2 Lb 
PAR GA 


2573. Abdul Jabbar bin Al “Ala Al Aththar dan Sa'id bin 
Abdurrahman Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Zuhri, 
dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Aku memintal 
pengikat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk hewan 
sembelihannya dengan kedua tanganku ini. Al Makhzumi tidak 
menyebutkan kalimat, «Hatain?”2 


Pan 05 In 


Wat Ne v Olata boa— ana Ea ox —YoV£ 
Ob ane 13 dan 3 (meng Arun 
as Ana ab A1 Iya 
2574. Ya'gub bin Ad-Daurugi telah menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Umrah, 


dari Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 
menggantungkan sesuatu di leher unta dan memberinya tanda. 


382 A1 Bukhari Haji 107, Musnad Al Humaidi Hadits 208, 209. 
353 Tsnadnya shahih. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 379 


515. Bab: Penjelasan tentang Memberi Tanda pada Unta Di 
Punuk Bagian Kanan hingga Ada Darah Yang Mengalir, Berbeda 
dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyatakan bahwa 
Cara Memberi Tanda pada Unta adalah Dengan Membuat 
Hewan Tersebut Cacat. Oleh Karena Kebodohannya, Mereka 
Menamakan Sunnah Nabi SAW Yang Demikian dengan 
Sebutan Murtsallah 


na tea ea Chania hat Gi ape Eat AG Erera —-YoYo 
3 s - - 
HE Io BA ol PN Sana 
An er ora (ANN GAB Lp AA : dad ang sar 


2575. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Oatadah, dari Abu 
Hasan Al A'raj, dari Ibnu Abbas RA: Setelah selesai melaksanakan 
shalat zhuhur, Nabi SAW memerintahkan untuk membuat tanda pada 
untanya dibagian pundak sebelah kanan dan mengalungkan sendal di 
lehernya dan darah mengalir dari unta tersebut. 


(Ba 8 S3 UE AR Gi jl Ulb —yeva 
BB AI J3 Ol 106 AN IP saga 13 & “5 es spa 


2576. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad- Dastiwa'i, dari 


388 Muslim, Haji 205 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. 


380 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oatadah dengan sanad yang sama tentang Hadits ini. Bahwasannya ia 
berkata, “Bahwasannya Rasulullah SAW memberi tanda pada hewan 
sembelihannya di bagian punuk sebelah kanan.”?5 


516. Bab: Penjelasan tentang Hadyu (Hewan yang Akan 
Disembelih dalam Ritual Haji) Yang Sakit atau Cedera sebelum 
Tiba di Tujuan 


Pad 


Aa 53 JA on yi 2 Ust —oyvy 

a Ia HA pe AA dl ai AI PLN 
Gi PN IP aa AS ME AA Gi pl EA Ol 
TB DU al KAA TU A5 db aa 33 A3 
AN Ol AB lt aa De ta SN US AB Ian IL 
AU AE Ia gi AG bana in ys 
KANG 28 AU) Kab IP 3 Lan 3 Oh Ga 


. 
Inn 
- 


Eka Up AN (93 HA rasi, 

2577. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin 
Abdurrahman  Ash-Shabuni dengan membacakannya telah 
memberitakan kepada kami, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah telah memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 


?58 Muslim, Haji 205 dari jalur periwayatan Hisyam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 381 


kepada kami, Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ha dan Salim bin Junadah menceritakan 
kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami dan semuanya 
mengambil riwayat dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: 
Najiyah Al Khaza'i telah menceritakan kepada kami bahwa ia pernah 
bertanya kepada Nabi SAW, "Apa yang harus aku lakukan dengan 
untaku yang sakit?” Rasulullah SAW kemudian memerintahkanku 
untuk menyembelihnya kemudian sepatu unta tersebut dilemparkan ke 
darahnya dan setelah itu binatang tersebut dibiarkan untuk siapa saja 
yang menemukan dan memakannya. 


Dan ia berkata dalam Hadits Waki”, dari Najiyah, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sembelihlah dan ceburkan sepatunya ke 
darahnya dan darah tersebut dibalurkan ke bagian lambungnya. sat 


517. Bab: Larangan bagi Pemilik dan Rombongannya Memakan 
Hewan yang Disembelih karena Sakit 


3. Pa 0 1G. 3 


Op Dana Eh jihan Gp Ia 


“09 Pt - 


Daban Oei (lh Wiko —YOYA 
Te HS AL Pp BB KP oi 
Mg ka Bra IA KAA Tag UG 
1g Ain gd Ii Urea AKAN Wa Ha Ula Ls ol 
&: HA Ea IA CA aa) JA La SAY gn se 
BA ol Ae ui op 2JBG ceraa ka Ula 23 (SAS 


356 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Al Manasik 101 dari jalur periwayatan Waki', Abu 
Daud Hadits 1762. 


382 || ShahihIbnu Khuzaimah 


2... Ne . (ad ear ud 243 Pd .- ? .. 
leuino 0 13 AL) Dela tenda ag 


2578. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ja'far memberitakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Sanan bin Salmah Al 
Hudzli, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Dzuwaiban Abu Oabidhah 
Al Khazza'i menceritakan kepadanya: Bahwasannya Rasulullah SAW 
telah mengutusnya dengan hewan miliknya (Untuk disembelih dalam 
pelaksanaan ritual haji). Rasulullah SAW berkata,” "(4thaba: Tidak 
terbaca) Jika hewan ini sakit, maka sembelihlah dan lemparkanlah 
sepatu tandanya ke darahnya dan janganlah kamu kamu 
memakannya, demikian juga dengan orang-orang yang bersamamu 
dalam rombongan.” 


Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Sa'id dengan Hadits ini, ia berkata: 
Dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW telah 
mengutusnya bersama unta sembelihan. Ada tambahan kalimat dalam 
riwayat ini, yaitu kalimat, “Maka balurkanlah ke lambungnya”” 


357 Dalam naskah aslinya kalimat ini tidak terbaca, kemudian aku berikan kalimat 
"Athaba” yang diletakkan diantara dua kurung. 

188 Muslim, Haji 378 dari jalur periwayatan Sa'id. Ibnu Majah, 4/ Manasik 101 dari 
jalur periwayatan Sa'id. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 383 


518. Bab: Kewajiban Mengganti Hewan yang Bakal Di Sembelih, 
jika Hukum Menyembelihnya Bersifat Wajib dan Hewan 
Tersebut Hilang, jika Riwayat Ini Shahih. Sebab Ditengah Jalur 
Periwayatan Ini ada Sosok Perawi yang Bernama 
Abdullah Bin Amir Al Aslami 


1. 2 BI Be tah MI AB naa 
Kab :YG cai Ot Ble) Oles Fail Urdo- —YOVA 


Pt - Jo 3 0 K6 PN) 20, 


OP aU Ga Gale ey Al he Ka CI Wet ap ta 
3 ob Pa 3 s Web Au 97 JG Ia 3 ng “ PS ai 
Jas al Ss Ra La ol BF Aa ol east 


2579. Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Shalih bin Ayub telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Auza'i memberitakan kepada kami, 
Abdullah bin Amir menceritakan kepada kami, Nafi” menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, 


“Barangsiapa yang hendak menyembelih hewan dan 
sembelihannya bersifat sunah, kemudian hewan tersebut hilang, maka 
ia boleh menggantinya dan boleh juga tidak menggantinya. Jika 
hukum menyembelihnya bersifat wajib, maka ia harus mengganti 
hewan yang hilang tersebut.” 


oo Do 1G. 3 an 


A3 Wa GA Al yee 23 JASA Gas —YOA: 
OA NON PN eng vega va ta CSI Ii yee 


2... 


'89 Sanadnya dha'if, dan yang shahih bersifat mauguf, Lihat, Ath-Thabrani 1: 381. 


384 || ShahihIbnu Khuzaimah 


PP: ore Tn LJ and 2 ai . Sa 4 . Ter 8. . 
Ag gl DS Ap JT ON da ISU 9 dalah Ui Ga 


OS Op Yi Ga Taja NP WA ea PEP 9 
aa Tb ata 3 HP aU) yr ay Gak 
Ja 36 an JI Nag gua Saad 


2580. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' telah menceritakan 
kepada kami, Ziyad, maksudnya adalah Ibnu Abdillah Al Baka'i 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman, yaitu Ibnu 
Abi Laila menceritakan kepada kami dari Al Khalil, dari Abu 
Oatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
membawa hewan sembelihan yang bersifat sunnah, kemudian hewan 
tersebut sakit, maka janganlah ia memakannya. Jika terpaksa 
memakannya, maka ia wajib mengganti hewan tersebut. Yang harus 
dilakukannya adalah menyembelihnya, kemudian sepatu yang menjadi 
tandanya dibaluri darah hewan tersebut dan diletakkan disisi hewan 
tersebut. Jika hukum menyembelih hewan tersebut (258/B) bersifat 
wajib, ia boleh memakannya dan boleh juga meninggalkannya. Sebab 
ia berkewajiban untuk mengganti hewan tersebut dengan hewan yang 
lain untuk disembelih” 


519. Bab: Penjelasan tentang Menggunakan Wewangian ketika 
Ihram, berbeda Dengan Kalangan Yang Menganggapnya sebagai 
Perbuatan Yang Makruh dan Menyalahi Sunah Rasulullah SAW 


os ... an 


AS Pra u pe Atala ui ar Wa -—YOAN 


360 Sanadnya dha'if sebagaimana dijelaskan oleh penyusun kitab ini. Imam Al 
Baihagi mencantumkan Hadits ini dalam kitab Sunan Kubra 5: 244 dari jalur 
periwayatan Ibnu Khuzaimah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 385 


Lah : Wah IE KAA AG IG ea IP ai oi 
Hy Lagi Idola GA Tae si 5 


2581. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Oasim, 
dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah melihat Sayyidah “Aisyah 
berkata sambil memberikan isyarat: Aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian ketika beliau berihram dan ketika beliau 
tidak berihram sebelum melakukan thawaf di Ka”bah.””' 


3 0 36 


PEN KE 3 on 6 Gas An MEI Ka 2G -YOAY 
LI ga ag Iga AG ma cal pa yi Ih 
Ojo Ol IS da GA Ie MA oU san 3 AI in 
3 SI ai sean Rao an KAN ta 
asu Ke, dilas HIT SI PA Sab Oya 5. aa 
Cp Ie UN, GAY AA Y BOR SI BA 
Sa Ii 5 PS Al OB yi ora 3 VA 
II AI PE 


2582. Abdul Jabbar telah menceritakannya kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Al Oasimi, dari 
ayahnya, ia mendengar bahwa Sayyidah Aisyah RA berkata sambil 
membentangkan tangannya: Bahwasannya aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian dengan kedua tanganku, setelah dan 


21 Muslim, Haji 33 dari jalur periwayatan Abdurrahman. 


386 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebelum beliau berihram, sebelum beliau melakukan thawaf di 
Ka'bah. 


Abu Bakar berkata: Redaksi yang digunakan oleh sayyidah 
Asiyah sama seperti ungkapan orang arab yang menggunakan kalimat 
“Ketika berihram” dan yang mereka maksud adalah ketika hendak 
melakukan ihram. Maksud pernyataan Sayyidah Aisyah RA adalah: Ia 
memakaikan Rasulullah SAW wewangian ketika beliau hendak 
berihram, bukan setelah beliau melakukan ihram. Yang mendukung 
pemahaman yang telah aku sebutkan ini adalah berita yang 
diriwayatkan oleh Manshur bin Zadan yang telah aku sebutkan di awal 
bab dan riwayat yang juga telah aku sebutkan dalam kitab Al Kabir. 


520. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Wewangian ketika Hendak Berihram dengan 
Menggunakan Minyak Misk dan Dalil bahwa Minyak Misk 
Hukumnya Suci (Tidak Najis) tidak Seperti Yang Diklaim oleh 
Sebagian Kalangan Tabi'in Yang Menganggap bahwa Hukum 
Minyak Misk Sama Dengan Bangkai, Najis, karena Anggapan 
bahwa Minyak Misk Keluar dari Hewan Yang telah Mati 


30 35. 3- 30 JA.o 


C3 Kazung - ng Sena) Nan era — YOAY 

ASN Ka (jp CI GA GA pain Up Ktah EA NU cela 
KAB ae Si aa 
5 ega GA JB dg Ah aa Oh SA ENY 


3 0. 


SA Be JG AS 3 ana 63 Sasa 


362 A1 Bukhari, 143 dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 387 


2583. Ya'gub Ad-Daurugi, Ahmad bin Muni' dan Muhammad 
bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hasyim 
telah menceritakan kepada kami, Manshur, yaitu Ibnu Zadan 
memberitakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari Al 
Oasim, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA telah berkata: Aku pernah 
memakaikan Rasulullah SAW wewangian sebelum beliau berihram 
dan pada hari nahar sebelum beliau melakukan thawaf di Ka'bah 
dengan wewangian yang mengandung unsur misk. 


Ibnu Hisyam berkata: Dari Manshur. 


Ahmad berkata: Dari Sayyidah 'Aisyah RA, ia berkata: Aku 
pernah memakaikan wewangian, yaitu Rasulullah SAW.8 


of 3 CB 93 ta han aa Bana de 33 — YOA£ 
| hd AA SA JP Tap Ji Taja, DNS dalah 2 LAI 


2584. Hadits riwayat Abu Nadhrah dari Abu sa'id, dari Nabi 
SAW disebutkan, "Bahwasannya wewangian kalian yang paling baik 
adalah minyak misk." membantah anggapan sebagian kalangan yang 
menganggap minyak misk sebagai barang yang najis. 


363 Muslim, Haji 46 dari jalur periwayatan Ad-Daurugi. 
34 Sanadnya shahih, Ahmad 3:31. 


388 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


521. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Wewangian ketika Hendak Berihram dengan 
Wewangian Yang Aromanya Masih Terasa ketika Seseorang 

Sudah Berada dalam Kondisi Ihram 


30 3 4 Pn Ta 


3 0. 0 d. s- ! 4 
Yah PP Cod KAP YP Lay oo —YOAo 
yaah DE III SG KAS op YP en 53 
Ta i Mo 3-3 ja ni 3 0 
(AA AG BB AI Jaga) ol 3 Kedal 
2585. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Ketika aku melihat 
diriku, pada saat yang bersamaan aku mencium wewangian dari 


kepala Rasulullah SAW dan saat itu beliau sudah berada dalam 
kondisi ihram.” 

SI PP tra Copa ya ep Kay Ki -YoA" 

aa : Ld 3 of. 0. sap Pe ata 0 - - “0 0. 

Bolia Toba HN Aib AS IG 1JB II 53 ema 56 

aa IG y y 3. 

au) Yg 33 dya) 

2586. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al 

Aswad, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA berkata: Aku pernah 


mencium wewangian di sela-sela rambut Nabi SAW dan aromanya 
masih terasa sampai selesai melaksanakan umrah.”8 


?65 Muslim, Haji 39 dari jalur periwayatan Manshur. 
?66 Muslim, Haji 40, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'masy. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 389 


Pt 7 


BIS ep Gi KIA KAA 13 LSI AL -Y SAY 
PB 3 Ola Cepat SU AI Hi Ah 
3 3 2) Jaa SI basi ss JG bi Pena Ka Oa 
Ara Op op ya 2 JB ia R3 MN da 
bt Aji IA SI AN Jr 


2587. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam, Hamad, Manshur dan 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, 
dari sayyidah “Aisyah Ra, ia berkata: Ketika aku melihat diriku, pada 
saat yang bersamaan ada wewangian di sela-sela Rasulullah SAW dan 
pada saat itu beliau sudah tidak berada dalam kondisi ihram. 


Sulaiman berkata: Di rambutnya. Manshur berkata: Diujung 
rambutnya dan Al Hakam serta Hamad berkata: Di sela-sela 
kepalanya.” 


522. Bab: Anjuran untuk Mandi setelah Mengenakan Wewangian 
ketika Hendak Berihram dan Anjuran untuk Berhubungan 
dengan Istri ketika Akan Melakukan Ihram untuk Melemahkan 
Syahwat saat Berada dalam Kondisi Ihram, jika Memang Nafsu 


Birahi Seseorang Tinggi 
Kana nanda Kap tretd Gg Gi Saba Gia - — YOAA 


ul Jt Fu al 5 ASN » BU Ka Aa ga SAE A3 


'7 Muslim, Haji 42 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


390 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ola AD 2 pai ON JL GUA) Ii Hi je 
AL AI SI Aa ES de M5 Jas 
pad Ge (Pa Ia Uas AB AN IA MS 
SE NA KA JB ea Ai PB 

FA Oto HI APA YI, Dis OS op Gl 


2588. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Al Muntasyir, dari ayahnya, 
bahwasannya ia pernah bertanya kepada Umar bin Khathab RA 
tentang mengenakan wewangian ketika hendak berihram, kemudian ia 
menjawab: Bahwasannya mengenakan wewangian dari kayu gaharu 
lebih aku sukai dibandingkan dengan mengenakan minyak wangi. 
Kemudian aku menceritakannya kepada Sayyidah Aisyah RA dan ia 
berkata: Semoga Allah SWT merahmati Abu Abdurrahman, aku 
pernah memakaikan Rasulullah SAW wewangian dan beliau 
mendatangi istri-istrinya, kemudian beliau berihram dalam kondisi 
yang demikian. 

Aku pernah mendengar Rabi' berkata: Imam Syafi'i pernah 
ditanya tentang seekor lalat yang hinggap di kotoran, kemudian ia 
terbang dan hinggap di baju. Imam Syafi'i menjawab: Ada 
kemungkinan kotoran yang ada di kaki lalat tersebut kering pada saat 
si lalat terbang. Jika tidak, kondisi yang sempit mengakibatkan hukum 
menjadi longgar. 


368 Muslim, Haji 47 dari jalur periwayatan Ibrahim bin Al Muntasyar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 391 


523. Bab: Penjelasan tentang Tempat Migat Ihram Haji dan 
Umrah bagi Penduduk Yang Tempat Tinggalnya Berada 
Di Luar Tempat Migat 


? 7. 
Pa 4 o- 9 


: 2 Pa Lan 5.8 Be , 

Vidoe 3 (T) Oli Ula AJI op ole LS Uas —Y OMA 
0 o. Jo. — Papa Ta Ao “ai 20, 108 
Ge AS Gi gas Vido) (CD) Ka il UYA (jas on jp 
JI 3 BD ob hal 3 ala USAI jp OAN Gis 
5 JB UP ai AYI diinaad pl JAY9 AAA 13 abadi 
yA JAGO AT mall Sh 33) AE aman HE 
9 Ka y 2 Pan ,, 20. ? -5 3 3 0 T 59 ear. 
Jet JB BN oh Al 1 IG JG) Haa JG cela 

. . 4 

Lali Sp sal Ja 
2589. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
ha Sa'id bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari ayahnya: Bahwasannya 
Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa tempat migat bagi 


penduduk Madinah adalah di Dzu Al Hulaifah, bagi penduduk Syam 
di Al Juhfah dan bagi penduduk Najad adalah Oarna. 


Abdul Jabar dalam hadits ini berkata: Ia berkata: Ia telah 
menyebutkan kepadaku, namun aku tidak mendengar ia berkata, “Bagi 
penduduk Yaman adalah Yalamlam.” 


392 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Al Makhzumi berkata: Abdullah berkata: Telah sampai kabar 
kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tempat migatnya 
penduduk Yaman adalah Yalamlam.”2 | 


524, Bab: Penjelasan tentang Tempat Ihramnya Penduduk Yang 
Tempat Tinggalnya Lebih Dekat Ke Tanah Haram dibandingkan 
Ke Batas-Batas Yang telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi 
Mereka Yang Rumahnya Di Luar Tempat Migat tersebut serta 
Penjelasan bahwa Mereka Yang Rumahnya Lebih Dekat Ke 
Tanah Haram Dibandingkan dengan Batas-Batas Migat 
Tersebut: Tempat Migat Mereka adalah Rumah Mereka 


Ki Pa Aa ken PA PN Ga Tea Op Ia Ai Hi -yoa. 
II Iga OA Op Papua Bh ap pa 
Ad JAN Era (al Ja, Gadai 15 Haa ji c 5, 


Pd 


G Pa ) 7. 2 ra 3 

PAN ea ee 
2590. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan 
kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas: Bahwasannya Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa 


tempat migatnya penduduk Madinah adalah Dzu Al Hulaifah, tempat 
migat bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Yaman 


369 Muslim, Haji 17 dari jalur periwayatan Sufyan, Al Bukhari 10 dengan redaksi 
yang singkat. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 393 


adalah Yalamlam, bagi penduduk Najad adalah Oarna. Itulah tempat 
migat bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut dan bagi mereka 
yang datang dari arah tersebut. Barangsiapa yang hendak 
melaksanakan ibadah haji atau umrah dan jarak rumahnya kurang dari 
dari tempat migat tersebut, maka tempat migatnya adalah tempat 
tinggalnya bersama keluarga. Demikian pula dengan penduduk 
Mekkah.” 


525. Bab: Penjelasan bahwa Tempat Migat Tersebut Berlaku bagi 
Penduduk Yang Disebutkan oleh Nabi SAW dan Bagi Mereka 
Yang Melewati Tempat Migat Tersebut. Jika Seorang Penduduk 
Madinah Menuju Kota Mekkah dari Arah Syam dan Melewati 
Juhfah, maka Tempat Migatnya adalah Juhfah, demikian Pula 
dengan Penduduk Yaman Yang Mengambil Jalan dari Arah 
Madinah dan Melewati Dzu Al Hulaifah, maka Tempat Migatnya 
adalah Dzu Al Hulaifah. Jika Penduduk Najad Menuju Mekkah 
dari Arah Yalamlam, maka Migatnya adalah Di Yalamlam. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Tempat Tinggalnya 
Berada Di Dalam Tanah Haram, maka Tempat Tinggalnya 
adalah Tempat Migatnya dan Ia Tidak Wajib Keluar dari 
Daerahnya untuk Melakukan Migat Ditempat-Tempat yang 
Telah Ditentukan oleh Rasulullah SAW. Riwayat dari Ibnu Abbas 
RA Menjadi Penjelas dari Hadits Yang Diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar. Hadits Yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA 
Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Menetapkan Tempat- 
Tempat Tersebut sebagai Tempat Ihram dan Dalam Riwayat 
Ibnu Umar bahwa Tempat Migat Tersebut bagi Mereka Yang 
Tempat Tinggalnya diluar Batas Tempat Migat bukan Bagi 
Mereka Yang Rumahnya Lebih Dekat Ke Masjidil Haram 
dibandingkan Ke Tempat Migat Tersebut. 


370 Muslim, Haji 11 dari jalur periwayatan Hamad. 


394 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


. 6. Pa 8 cv. do (3 3 0, an Pt 
Ap Tatan BAD Up Lagi yi Jend Cl —YOAN 
so. 


bor ani aa cah s vb Sa SA & yana ea Cak Fr 
Aa JAN aah 9 ba JAN BB MI JA C3) 1J6 
Sa IU ea spa JANY UB JN JANG Hama 
PAN SNN AAA PAN TS MPN Dt Pa Kn on NB 0 & 9 - 0G G er 
tu 3 Uya OS uya N ( yand!y (Ai sn aa (Big oa yee 
5 ya ca Ai 
2591. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazari telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghandar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Thawus memberitakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan batas 
tempat migat bagi penduduk Madinah adalah Dzu Al Hulaifah, bagi 
penduduk Syam adalah Al Juhfah bagi penduduk Najad adalah Oarna 
dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau berkata bahwa 
itulah tempat migat bagi penduduk di daerah-daerah tersebut dan bagi 
selain mereka yang perjalanannya menuju Mekkah untuk 
melaksanakan haji dan umrah melewati tempat migat tersebut. 
Kemudian (Mereka yang kurang dari jarak tersebut) memulainya 
sebagaimana penduduk Makkah.” 


526. Bab: Penjelasan tentang Migat Penduduk Irak, jika Khabar 
Ini Bersifat Musnad 


- 
. 


.. 0112603 116 - 8 ai s0. 3036. 3 16 - 
7), aa Sama Uokoe el Pak" Sama Uodoe —YOAY 


3 Al Bukhari 12 dari jalur periwayatan Ibnu Thawus, An-Nasaa'i 5:95-96 dari 
jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 395 


os. . 98. . 


& JS ep Phi Ram Ti AN FP SA san ol 6 tgn “2 Xi 
Sa Ja aa JB S3 ng kena -JU Ja ya 
da bata Jai ea AS Sean panda 
ng ta KA Aa Inang Pi o Se Te 
Ba JB gali Oa was Ji Sih 0 Ie Aa Jl Jt 
O 0-3 6 o', 3 Ra o 4 £ sg «9 2 0... 3 
bea Yg AP Gal Jt Olas al do S3 de 
Jan Hee Bun sanad Ja Ae 
2592. Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi menceritakan kepada 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar memberitakan 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Abu Zubair 
memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin 
Abdullah bertanya tentang tempat migat: Ia berkata: Aku menduga 
sosok yang ditanya adalah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, “Tempat migat bagi penduduk Madinah adalah Dzul 
Hulaifah dan melalui jalan yang lain adalah Al Juhfah. Tempat migat 
bagi penduduk Irak adalah Dzatu Irgin, bagi penduduk Najad adalah 
Oarna dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam.” 


Abu Bakar berkata: Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat 
yang lain selain dari riwayat Ibnu Juraij bahwa Dzatu Irgin adalah 
tempat migatnya penduduk Irak, namun tidak ada satupun riwayat- 
riwayat tersebut yang shahih menurut Ahli Hadits dan aku telah 
menyebutkan semuanya dalam kitab Al Kabir.” 


?7 Muslim, Haji 18 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar. 


396 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


827. Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Memulai Ihram 
sebelum Batas Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW bagi 
Mereka Yang Tempat Tinggalnya Di Luar Batas Tempat Migat 
Tersebut. Sebab Nabi SAW Menetapkan Tempat-Tempat 
Tersebut bagi Penduduk Yang Disebutkan dan Bagi Mereka 
Yang Perjalanannya Menuju Mekkah Melewati Batas Migat 
Tersebut. Sebab Nabi SAW dan Semua Yang Akan Melakukan 
Ibadah Haji atau Umrah dari Madinah pada Saat Melakukan 
Perjalanan Menuju Mekkah Tidak Melakukan Ihram Kecuali 
setelah Tiba Di Dzul Hulaifah. Setelah Tiba Di Dzul Hulaifah, 
barulah Mereka Melakukan Ihram. Jika Melakukan Ihram di 
Luar Batas Tersebut atau Dari Rumah-Rumah Mereka dianggap 
Sunnah atau Dianggap Lebih Utama dan Lebih Baik, pasti Nabi 
SAW akan Melakukan Ihram dari Madinah dan Beliau Juga 
Akan Memerintahkan Para Sahabat untuk Melakukannya. 
Bahwasannya Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW lebih 
Utama Dibandingkan dengan Yang Lain 


5 - - 
AS Jen H5 da Ab Yi Ip K5 -Yoar 

SAB PE AP Obi NG uin UI 
“ok Mena g 5, - Taat “ bg 4 P. aa “ 
Jah, Gr a) Ka padi Jah, dad (S3 Vla ot Lana) dat 
Aa Anu BA Le Io, 300 “3 .... 0 
ce Ja des "JB Wly Hap op Al ae JB PB og jau 
” Iv L u 

2593. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 

Ismail maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami dari 


Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasannya 
beliau memerintahkan penduduk Madinah melakukan ihram dari Dzul 


ShahihIbnuKhuzaimah || 397 


Hulaifah, penduduk Syam melakukan ihram dari Al Juhfah, penduduk 
Najad dari Oarna. 


Abdullah bin Umar RA berkata, Aku diberitakan bahwa Beliau 
bersabda, "Penduduk Irak melakukan ihram di Yalamlam. sa 


528. Bab: Perintah kepada Wanita Yang Sedang Nifas untuk 
Mencuci dan Beristighfar ketika Hendak Melakukan Ihram, 
meskipun Mandi Yang Dilakukannya tidak Menyucikan Si 
Wanita dari Hadats. Sebab Mandinya Orang Yang Nifas dan 
Haidh Tidak Menyucikan selama Darahnya belum Berhenti dan 
Penjelasan bahwa Dilakukannya Hal Yang Demikian Semata- 
Mata Mengikuti Sunnah. Sebab Secara Akal, Perilaku Yang 
Demikian tidak Memiliki Makna. Karena Rasulullah SAW telah 
Memerintahkan Hal Yang Demikian, maka Ajaran Yang 
Demikian Wajib Diterima dengan Mengesampingkan Pendapat 
Akal dan Oiyas 


23 3 0. Ru - 0 in 


Ag Takia EA that Cai OS YA Gia - —Yo4t 

Kn OLS Me He JB cg NA ehi Gl 
Lagi MN EN ya al ah De 
uda 5 si Je 1JE al US 3 SI Jo) Sd 
Es AG IN eat Ap HA Je 


2594. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far yaitu Ibnu Muhammad 


373 Muslim, Haji 15 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


398 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan 
menanyakan kepadanya tentang hajinya Rasulullah SAW, ia 
menjawab: Asma bin Isa telah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, 
kemudian ia mengutus seseorang menemui Nabi SAW untuk 
menanyakan apa yang harus ia lakukan? Rasulullah SAW menjawab, 
“Mandilah dan sumbatlah””" dengan kain serta berihramlah.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan “ Wastanfiri?” menunjukkan 
bahwa pada saat itu darah nifas masih terus mengalir.” 


529. Bab: Anjuran Mandi untuk Berihram 


Gas “ea 25 Pi) oi PS HAN X2 Ea -Yo40 
390 w 2 o- 


Pn AKAN al as amber ag tai 
FE, MAY SE BA Ol 210 IN 


2595. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad Al Oathwani 
telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ya'gub Al Madani 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Zanad, dari ayahnya, dari 
Kharijah bin Zaid, dari ayahnya: Bahwasannya Nabi SAW melepas 
bajunya untuk berihram, kemudian beliau mandi.” 


3 Dalam naskah aslinya tertera kalimat “Wastadfarii," dan koreksi dilakukan 
berdasarkan kitab shahih Muslim. 

'75 Dalam naskah aslinya tertera kalimat “Wastadfarii." 

376 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 

377 Sanadnya dha'if, sebab Abdullah bin Ya' gub sosok yang tidak dikenal. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al Haji 16 dari jalur 
periwayatan Abdullah bin Ya'gub Al Madani. Aku katakan: Namun Hadits ini 
memiliki penguat yang shahih dari Hadits Ibnu Umar yang termuat dalam kitab Al 
Mustadrak (1/447) dan ia menganggapnya shahih demikian pula dengan Imam Adz- 
Dzahabi —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 399 


530. Bab: Larangan Melakukan Ihram Haji di Selain Bulan- 
Bulan Haji. Sebab Allah SWT telah Menjadikan Bulan-Bulan 
Tertentu sebagai Waktu untuk Melaksanakan Ibadah Haji. Oleh 
Karena Itu, Tidak Boleh Memulai Ihram Haji Dibulan-Bulan 
Lain, sebagaimana Tidak Boleh Memulai Shalat sebelum Masuk 
Waktu Shalat 


3036. 6 


Ajun PN ara ae v Da C3 Kaban Udan YON 
SEN 3 CA Al GP eka SA op Ab 
ai S di Pn) rara JG wat TI Pi Gas, ) 


3... & . - ae .. -—.! 
0 Ket oi GP Ke YP SAI 


2596. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 
dari Al Hakam, dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Tidak 
boleh melakukan ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Sebab 
diantara tata-cara pelaksanaan ibadah haji adalah melakukan ihram 
pada bulan-bulan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan ibadah 
haji. 

Abu Karib juga telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj, dari Al Hakam, 
dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA dengan hadits yang sama.” 


3738 Sanadnya shahih dan Hadits ini mauguf. Al Bukhari telah meriwayatkannya 
dalam Tarjamah bab: Firman Allah SWT, "A1 Hajju asyhurum ma 'lumaat." 


400 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


531. Bab: Penjelasan tentang Baju Yang Terlarang Dikenakan 
ketika Seseorang Berada dalam Kondisi Ihram 


Fa EA jlalaN IAI KH Aa5a Gis -YoAV 

Ine Aa GA gp alah daa JAR GA 
kendi Y sd KAS 1 Ba TAP da Kat daan U 
Ip AI Ip SE Ng GA AAN N aah 
5 Ga. ap aj sean ON at v Dn 


4 0- BR ». IG 


o- 22. 53 AL #2. 23 
GOA oma V3 NA Ya: sa 


2597. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ubaidillah menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Abdullah: Ada seorang laki-laki 
bertanya, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh kami kenakan 
jika kami telah berihram?" Rasulullah SAW menjawab, “Janganlah 
kalian memakai baju, celana panjang, kopiah, kain sorban, penutup 
kepala dan alas kaki kecuali untuk orang yang tidak memiliki sandal, 
maka ia boleh mengenakannya dengan syarat di bawah mata kaki dan 
janganlah kalian mengenakan baju yang dicelup zat pewarna atau 
za 'faran.” 


Ia berkata: Abdullah berkata, "Bagi wanita jangan 
menggunakan nigab (cadar) dan jangan mengenakan sarung 
tangan.” 


379 Muslim, Haji 1 dari jalur periwayatan Nafi”. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 401 


532. Bab: Larangan Mengenakan Baju saat Berada dalam 
Kondisi Ihram 


3.0 4 ga 8 - - 3. 4 o- aa 


IP Laik EA BNI Aa UML AG CS —YOAA 

BMI JB Ga Oil op WI Pa 3 

Pi dng Yr Lori Nag Jab pe ya 
OA Geng C3 ES Ie fog 


2598. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, 
dari Nafi, dari Ibnu Umar Ra, ia berkata: 


Rasulullah SAW melarang orang yang sedang berada dalam 
kondisi ihram mengenakan baju, baju luar dan sepatu kecuali bagi 
orang yang tidak menemukan sandal dan melarang mengenakan 
celana panjang serta baju yang tercelup warna atau za faran' 


533. Bab: Larangan Mengenakan Nigab (Cadar) atau Sarung 
Tangan bagi Wanita Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 


6 - 


CAN GA mt VA GPS Je BAL -yoaA 

doa EA RI aa JAN gih aa 
up AB Si Bean da LA BA A5 
Y, 2 YAI Yg Med LE Y Oey 


280 ihat Muslim, Haji 3. 


402 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ya pa AA IN 0 KO VI Bt YG JAS 
SAS LAI Gp LASE Pn AN ea 
salad “NG SAI SPd Las Y3 106 ag 


2599. Ali bin Ibnu Hasyram telah menceritakan kepada kami, 
Isa maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, dari 
Ibnu Juraij, Musa bin Agabah memberitakan kepadaku dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang 
mengunjungi Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Nabiyallah (260/A) 
pakaian apa yang tuan perintahkan untuk kami kenakan pada saat 
kami telah berada dalam kondisi ihram?" Rasulullah SAW menjawab, 
“Jangan kalian mengenakan baju, sorban, penutup kepala, celana 
panjang dan sepatu, kecuali jika seorang laki-laki tidak menemukan 
sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu yang tingginya berada di 
bawah mata kaki. Jangan kalian mengenakan baju yang telah terkena 
minyak za'faran dan pakaian yang dicelup zat pewarna.”..Rasulullah 
SAW juga bersabda, “Seorang wanita yang sedang berada dalam 
kondisi ihram jangan mengenakan cadar dan sarung tangan.” ! 


DA 1 Cas si Ce PDA AN ra PA Ta 

Ki 3 Pnb GS A AN an Ini Kana PA £ Hd Bin, 

Saga PM ARI JB) ASAL 1J8 6595 jt JG UX MAA) 

VE BA Ge BRP ep Ayi 
MR aa Ia TR ca EV) GUI AN 


281 Aj Bukhari, Haji, Al Baihagi dalam Sunan Kubra 5:46 dari jalur periwayatan 
Musa. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 403 


2600. Abu Daud Sulaiman bin Taubah telah menceritakan 
kepada kami, Abu Badar menceritakan kepada kami, ha Ali bin Al 
Husein Adh-Dahrami menceritakan kepada kami —dan ini adalah 
Hadits yang diriwayatkannya— Syuja' yaitu Ibnu Al Walid Abu 
Badar menceritakan kepada kami, Abu Daud berkata: Ia berkata: Abu 
Ad-Dirhami berkata: Dari Musa bin Agabah, dari Nafi, dari Abdullah 
bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
seorang wanita yang sedang berihram mengenakan cadar dan jangan 


pula mengenakan sarung tangan.” 


Hadits ini lafazhnya adalah riwayat dari Ad-Dirhami.”” 


534. Bab: Penjelasan tentang Pakaian Yang Dikenakan 
pada Saat Ihram: Kain, Selendang dan Sandal 


e 36. 3 A8 


KA 3 K5 ara 5 AP LAS EA YA 
CJ CS Ia OB OI IP lb PLAN 
V7 ejg GA LASE Y sdt AB ip kp En CI Jah 
OA NG KASI EA SPN) Ny SA NG ai 


LK 


ab oa Loli oles Deng pd Op MA LOTEN! sa (dh 
SI CI AS Wb, 


2601. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar RA: 
Bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, 


382 sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5: 104 dari jalur periwayatan Musa dengan redaksi 
yang singkat. 


404 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


"Wahai Rasulullah, pakaian apa yang tidak boleh dikenakan oleh 
seorang yang sedang berada dalam kondisi ihram?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Jangan kalian kenakan celana panjang, baju, penutup 
kepala, sorban dan jangan pula kalian kenakan baju yang terkena 
minyak za'faran dan tercelup zat pewarna. Hendaknya seorang yang 
sedang berada dalam kondisi ihram mengenakan kain, selendang dan 
sandal. Jika tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan sepatu 
yang tingginya di bawah mata kaki.” 8 


535. Bab: Penjelasan tentang Disyaratkan bagi Mereka Yang 
Terkena Uzur saat Berada dalam Kondisi Ihram dan Tempat 
pada Saat Disyaratkannya adalah Tempat Dimana Ia Tertahan, 
Tidak Dapat Melanjutkan Ritualnya, kebalikan Dari Pendapat 
Yang Menyatakan Makruhnya Hal Yang Demikian 


2 0. Ps - 


. P3 @ “3. PR - . 
C5, (a) Okita Bab ce AJI ui JI IS Vide —Y MAY 
- 5 Sa PJ 9 
LG antika Ap CAS Lal AN EaI ULS oi AI AA 


, 


Dn IS AU ag Aek PB Ol ana Up cal 
3 ji » 3 . 2. “ 2... 4 - 
CI dana AA Tah PNG Pa 2E Cai KI SI 
. 3.0 — 

Kendi AS ganda Tail ID «gemari 

2603. Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Al Ala bin 
Karib menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, keduanya mendapatkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari 
Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW menemui Dhuba'ah 
yang sedang sakit dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin pergi 


383 Sanadnya shahih. Lihat Hadits No: 2599. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 405 


menunaikan ibadah Haji?" Dia menjawab, "Ya, aku ingin 
menunaikannya." Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah, tunaikan 
ibadah Haji dan buatlah syarat dengan berkata, 'Ya Allah, Tuhanku! 
Keadaanku adalah bergantung kepada-Mu, aku akan bertahallul jika 
aku nanti mengalami halangan',” 


Lafazh Hadits ini adalah riwayat dari Abdul Jabbar." 


536. Bab: Penjelasan bahwa Berihram untuk Haji atau Umrah 
Cukup dengan Niat dan Tidak Perlu Mengucapkan Lafazh Niat 


. 3 J3. Pt na 


Gas ji Gi Jaa Ea Ab Hd Cia -YL.r 
ad Pb he aa pe sebal 
Ip aah KM HIP AN Kp gi aa 
Pa CE NIA Dj ab st Si 
ra Ab jai CS Jai BA ran 3 Ma as 3 
Ag dad mnt AB 
At Lah AS lay MI IS PN RS BN 
VE Ih on KP BN 
PA Ah SA 3 ani 33 ge ops GA UX 
S1 Ipin SA Dang an 


2603. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Jafar Muhammad bin Ali bin Al 


384 A1 Bukhari, Nikah 15 dari jalur periwayatan Abu Usamah. 


406 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Husein bin Ali bin Abu Thalib, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah: 
Bahwasannya Rasulullah SAW telah menetap di Madinah selama 
sembilan tahun dan selama itu beliau tidak melaksanakan ibadah haji. 
Kemudian beliau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika 
terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah 
haji, banyak orang yang datang ke kota Madinah dan mereka semua 
ingin melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW 
melaksanakan haji sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. 
Kemudian Nabi SAW keluar kota Madinah, melakukan perjalanan 
untuk melaksanakan ibadah haji hingga tiba di Dzul Hulaifah. Di 
tempat tersebut, Rasulullah SAW melaksanakan shalat sebanyak dua 
raka'at. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan diiringi oleh para 
sahabat, ada yang melakukannya dengan berjalan kaki dan ada juga 
yang melakukanya dengan menggunakan kendaraan. Mereka semua 
ingin melaksanakan ibadah haji di belakang Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di suatu padang pasir, Rasulullah SAW memulai ihram dan kami 
semua tidak melakukan niat lain kecuali niat untuk haji. Pada saat itu, 
kami belum mengenal ibadah umrah. Saat itu, aku melihat ke 
sekelilingku: Ke arah depan, belakang, samping kanan dan samping 
kiri, aku melihat baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki 
semua berkeinginan melakukannya sebagaimana Nabi SAW 
melakukannya. 


385 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far, namun dalam redaksinya ada 
yang didahulukan dan diakhirkan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 407 


537. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Haji dengan 
Cara Oiran (Menyatukan Haji Dan Umrah), Ifrad atau T amattu' 
dan Penjelasan bahwa Cara-Cara Yang Demikian Hukumnya 
Mubah. Setiap Orang Boleh Memilih Salah Satu dari 
Ketiga Cara Tersebut 


Kd 
AG - 


AU ea € Jemall aa Pa sen aa ti 
Calya kang “JG (aa Pena Ka cal 1 3gp 2 ca gr 33 
Inka Ja au Jet PE ABI Wa II 163 Ja 


TN yA data Ja aa 3 HAk Ja Hadi Jai OA 2 

2604. Ahmad bin Al Migdam Al Ijli telah menceritakan 
kepada kami, Hamad maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, bahwasannya Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata: 
Kami pernah keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang hendak melaksanakan 
haji, hendaknya ia melakukan ihram haji dan barangsiapa yang 
hendak melakukan ibadah umrah, hendaknya ia melakukan ihram 
untuk umrah.” Pada saat itu ada diantara kami yang melakukan ihram 
untuk haji dan ada juga yang melakukan ihram untuk umrah.” 


3 Pn 2. 0 Ae AA . "30 Papa 
Celusl Pj maja SNI G3 Jam AA Sab —YL0 


2 
Pt 2 


Jaf 1G Para us aga na SA na Ade Lo d— “YG 


386 Muslim, Haji 115 dari jalur periwayatan Hisyam. 


408 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


LD ... 84, 272 Aa MA 3 8 £ .." g aan MP” 
Ja SANG FU ae Ja ci JA LB AN JA 
LSG KE 33 Cet Jalh DE AS Jd GA LS 
sena tn Bon “3 0... 

KANG ad Jl ad 

2605. Abdul Jabbar bin Al 'Ala dan Ziyad bin Yahya Al 
Hassaani telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata: Rasululllah SAW melakukan ihram untuk 
ibadah haji sementara para sahabat ada yang melakukan ihram untuk 


haji, ada yang melakukan ihram untuk ibadah haji beserta umrah dan 
ada juga yang melakukan ihram untuk umrah. 


Abdul Jabbar tidak berkata, "Dan para sahabat juga melakukan 
ihram untuk haji,” dan dalam riwayatnya ia menambahkan pernyataan 
Sayyidah “Aisyah RA, "Dan saat itu aku melakukan ihram untuk haji 
dan umrah.”?87 


538. Bab: Anjuran Melakukan Tamattu? atau Melakukan Umrah 
Diiringi dengan Haji (260/B) sebab Nabi SAW Memberitahukan 
kepada Para Sahabat bahwa Jika Tidak Membawa Hewan Hadyu 
(Hewan Yang Akan Disembelih), maka Beliau akan Melakukan 
Ihram untuk Umrah ketika Beliau Memerintahkan Orang-Orang 
Yang Tidak Membawa Hadyu untuk Melakukan Ihram Umrah 


0-39. 38 Pa Jo 3G. 3 Ia 


Ujian Gl iki ANA Ci JI Aa Gis YM 


HI Sp NO GP topan yi ip DP pa gp Apa Ha 
25 et Han 3 Ia Siah AON Mb AN G 5 JG Ae 16 


387 Muslim, Haji 113 dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 409 


Aoa el gs gas ya Beli OKab Ah, Cl jam 
5 Ca 033 SU JB WA 3 5b AL Sya 
5 KA Pa SN PN Opa NA Tg 2 IG 

kas Asi 


2606. Muhammad bin Basyar telah merceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ali bin 
Husein, dari Dzakwan Maula Aisyah, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW datang sekitar tanggal empat atau lima 
Dzul-hijjah. Kemudian beliau datang menemuiku dalam kondisi 
terlihat marah. Saat itu, aku bertanya, “Apa yang membuat tuan 
marah?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidakkah kamu merasakan? 
Aku telah memerintahkan mereka melakukan sesuatu, namun mereka 
malah ragu melaksanakannya." 


539. Bab: Penjelasan tentang Perintah kepada Mereka Yang 
Membawa Hadyu dan Melakukan Ihram untuk Umrah agar 
Mereka Melakukan Ihram untuk Haji bersama Umrah, agar 
Mereka Melaksanakan Haji dengan Cara Oiran. Sebab Mereka 
Yang Membawa Hewan untuk Hadyu Yang Melakukan Ihram 
untuk Umrah Tidak Boleh Melakukan Tahallul (Memotong 
Rambut) sebelum Hadyu Tersebut Disembelih 


. A.A 3 3 Pa 


CJ .. i 3 .- "e Oo 
NA dana EM KS GH Aa Gak YAN 


da dajpa LA 5 Fad Ci OA SU aah 


388 Muslim, Haji 130 dari jalur periwayatan Ibnu Basyar. 


410 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Pa oc 3G. 3 


» Aa Ao ul D3 UU Wa jika ai SA 
KIE BN IA OMA Ii dna Gp 
SA, 


2607. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shiddig telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya 
Malik memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Ja'far menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: 


Kami melakukan perjalanan bersama Nabi SAW saat 
menunaikan haji wada”. Saat itu kami melakukan ihram untuk umrah. 
Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang membawa hadyu 
hendaknya melakukan ihram untuk haji beserta umrah.” 


540. Bab: Penjelasan tentang Menggantungkan Sesuatu Ke Leher 
Kambing ketika Melakukan Ihram jika Ia Telah Menyiapkannya, 
berbeda Dengan Klaim Sebagian Kalangan yang Menyatakan 
bahwa Kambing tidak Perlu Diberi Tanda. Sebab Rasulullah 
SAW Telah Melakukan Pengalungan Tanda pada Kambing Yang 
Beliau Persiapkan untuk Hadyu, dan Pada Saat Itu Beliau Berada 
Di Madinah dalam Kondisi belum Berihram. Sunnah Melakukan 
Pengalungan Ini bagi Mereka Yang Tinggal Di Negaranya dan 
Berniat Mengirimkan Hewan Hadyu serta Mereka Yang Hendak 
Melaksanakan Ibadah Haji atau Melaksanakan Haji Bersama 


?8 Muslim, Haji 111 dari jalur periwayatan Malik dengan redaksi yang panjang. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 411 


Umrah dengan Membawa Hewan dalam Permasalahan 
Menggantungkan Tanda Tersebut Sama Saja 


Pasi Abe tea GI , SA AN SAS SAK 
YP ap wa ana S3 ang SOE Opal ge tanam Ly 
Jat Pa “a “IG Pena “ Haa » (3 Bl us pala 
0... P -, P- 3 4d Ta Pd 2 y Pa en 233 5 1 
Lay hom SD Ya Koe d Pa Pj Im) Sa AI Apt 
PG 
2608. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Ubdah maksudnya adalah Ibnu Humaid 
menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepadaku, dan 
Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Sayyidah “ Aisyah RA, ia berkata: Aku pernah memintal tali untuk 
digantungkan di kambing hadyu milik Rasulullah SAW dan saat itu 
beliau dalam kondisi belum berihram.?” 


541. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram setelah 
Melaksanakan Shalat Wajib, jika Telah Tiba Waktunya 


2 “. BB. 20 3G. 3 35 


SP hain AG EA IE Hp Akan BIS YA, 4 
BA oi LA gl 2 AN MS IP 38 .g Fa 
egolai bad, “ai (as aa 2 Of dag aa Sabah H5 
39 Muslim, Haji 365 dari jalur periwayatan Jarir, Al Bukhari, Haji 110. 


412 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Tera Dai ap eri tea cat adi 4 pp Us TN ks AA 
o- 3G. J3 


ae : 63 cats sy Ika ka Urea jiki — na Kaze 
1 Je Pantang ATPar dna an Gala sk GA 


8 A. 909 


Le Gp EA AN Ui ai daa Aj ibn sja X 
AI GI bad KAL Ip gai SB si 
AB ot 3 Ing Sh Tah A3 jet al katak 
Of Udi As yaa ulasan Ah bah Ag ga D9 Maya 
ds Ol jaan 5 ad th ala tuh HPA Ga AB 


... -... 


AN jab GG ap Kh Aa ai & 
SY ag Sl Any Gas sd og gag Sh and of wah 
5 Pa 3 , 

KS I Jala Udan AY Han Mei 


2609. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Oatadah, dari Abu Hasan Al A'raji, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Setelah melakukan shalat zhuhur, Rasulullah SAW memerintahkan 
agar untanya diberi tanda di punduk bagian kanannya dan 
menggantungkan sepasang sandal dileher unta tersebut sebagai tanda 
dan darah unta tersebut mengalir. Setelah berada di daerah suatu 
padang pasir, Beliau melakukan ihram. 


Bundar juga bercerita kepada kami, Muhammad, maksudnya 
adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama dan ia berkata: Rasulullah 
SAW melakukan shalat zhuhur di daerah Dzul Hulaifah. Kemudian 
Beliau memberikan tanda pada untanya. Dalam riwayat tersebut ia 
tidak berkata, "Dan darah mengucur dari unta tersebut.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 413 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits seperti ini yang ada dalam 
riwayat Muhammad bin Ja'far, yaitu kalimat, "Wa asy'ara 
budnatahu,” termasuk gaya bahasa yang telah aku jelaskan dalam 
permasalahan lain di kitab kami tentang kebiasan masyarakat arab 
yang terkadang menyandarkan atau menisbatkan sebuah pekerjaan 
kepada orang yang memberikan perintah sebagaimana mereka 
terkadang menisbatkan sebuah pekerjaan kepada orang yang 
mengerjakannya. Pernyataan, “Rasulullah memberikan tanda,” 
maksudnya adalah: Rasulullah SAW memerintahkan agar untanya 
diberi tanda. Sebab dalam riwayat Yahya bin Al Oaththab terdapat 
kalimat “Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar untanya diberi 
tanda,” menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar 
unta tersebut diberi tanda, bukan berarti Beliau sendiri yang 
melakukannya. Namun ada juga kemungkinan bahwa beliau 
melakukan penandaan sebagian untanya dengan tangannya sendiri dan 
memerintahkan para sahabat untuk melakukan penandaan pada unta- 
unta yang lain. Yang berpegang kepada riwayat, “Rasulullah SAW 
memerintahkan agar untanya diberi tanda,” memahami bahwa yang 
dimaksud adalah sebagian unta dan yang berpegang kepada riwayat, 
“Rasulullah memberikan tanda bagi untanya,” maksudnya adalah 
beliau memberikan tanda pada sebagian unta, tidak semuanya. Dengan 
demikian perbedaan riwayat tersebut bersifat saling melengkapi, 
bukan saling menentang sebagaimana yang diduga oleh mereka yang 


tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini.” 


542. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram tanpa 
Didahului oleh Pelaksanaan Shalat Wajib atau Shalat Sunnah dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mereka Yang Sedang Berada 
dalam Kondisi Tidak Suci dan Orang Yang Dalam Kondisi Junub 
jika Melakukan Ihram untuk Haji, Umrah atau Melakukan 


291 Muslim, Haji 205 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


414 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ihram untuk Keduanya, maka Ihram Yang Dilakukan dalam 
Kondisi Yang Demikian tidak Menjadi Masalah. Sebab 
Rasulullah SAW Pernah Memerintahkan Wanita Yang Sedang 
dalam Kondisi Nifas dan Haidh untuk Melakukan Ihram, 
Padahal Wanita Yang Dalam Kondisi Demikian Tidak Dalam 
Kondisi Suci. Sebab Wanita Yang Sedang Haidh dan Nifas Tidak 
Boleh Melakukan Shalat sebelum Keduanya Bersih dari Haidh 
dan Nifas, dan Keduanya Tidak Menjadi Suci dengan Sebab 
Mandi sebelum Darah Haidh atau Nifas 
Tersebut Terhenti. (261/A) 


da KE Ii BR HA YA YU. 


“: Chai v ape s dh » ET sia He Bakau te 


2 .. 8-3 ca. 


Bee Jl aa JASA Gp ma Lena 


() 0-3 — 


Ha San ARA jatah GP Ka BA yaa) S 
Kd Ipank EN DA Kaka JPU 
olah Tn IN Ira SA aah 3 AI Is KA 5 


Saba CA ai Le La Ab Ie NA oi. 


2610. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan kepada kami, bahwasannya Ibnu Abi Maryam 
menceritakan kepada mereka, Sulaiman bin Bilal menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Al Oasim bin Muhammad menceritakan dari ayahnya dari Abu Bakar 
bahwa ia pernah melakukan haji bersama Rasulullah SAW dalam haji 
wada”. Saat itu ia bersama istrinya yang bernama Asma binti Amis bin 
Khats'am. Ketika mereka (rombongan) tiba di daerah As-Sajarah, 
Asma melahirkan Muhammad bin Abu bakar RA. Ketika Abu Bakar 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 415 


RA datang menemui Nabi SAW dan mengabarkan kondisi yang 
demikian, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi, 
melakukan ihram untuk haji dan memerintahkannya melakukan apa 
yang perlu dilakukan dalam ritual haji kecuali thawaf di Ka'bah.” 


543. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram di Masjid 
Dzul Hulaifah 


- 
2 Pt 


OA Dar MN tina (AH AG El YAN 

HI Ah #Ogi CAP GA Tebal HAB bp Aib yh Jah 

MB WA GIA BN Ir bw an 
TEA 


2611. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Agabah, dari Salim, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Umar RA 
berkata: Inilah tempat dimana kalian berdusta atas nama Rasulullah 
SAW. Bahwasannya Rasulullah tidak melakukan ihram kecuali di 


pintu masjid ini.” 


544. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ihram Di Masjid Dzul 
Hulaifah bagi Mereka Yang Sudah Berada di Atas Kendaraan, 
berbeda Dengan Pendapat Orang Yang Menyangka bahwa Nabi 
Tidak Melakukan Ihram kecuali Setelah Berada Di Gurun Pasir. 
Kesimpulan Seperti Ini Berdasarkan Kaidah Yang Telah Aku 


'2 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:97-98 dari jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal. 
39 A1 Bukhari, Haji 20 dari jalur periwayatan Sufyan dengan redaksi yang ringkas, 
Muslim, Haji 23. 


416 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jelaskan dalam Kitabku di Pembahasan Yang Lain bahwa Berita 
Yang Diterima adalah Riwayat Orang Yang Mendengar Sesuatu 
atau Melihat Sesuatu, bukan Riwayat Orang yang Mengingkari 
Sesuatu dan Menolaknya 


AN AI Has ebi hara “3s EA YAN 
ob jt Ip Kan AN selat 18 LAN YA al 53 udah 
SA Aa DEL Lo KEESI 53 Sa BB I INI 
2612. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan kepada kami, 
Al Walid, maksudnya adalah Ibnu Muslim menceritakan kepada kami 
dari Umar Al Auza'i, dari Atha, bahwasannya ia menceritakan 


kepadanya dari Jabir, bahwasannya Nabi SAW melakukan ihram di 
Dzul Hulaifah pada saat Beliau sudah berada di atas kendaraan.” 


L) 7 0 C0. 2 ya 0. . P 7 Pt - 
Oi dng PTE BIAN aan Gi de BAL YAA 
Be3 SL OS BB AI J5 Ol AS GI JB IU el 3 Ab 
an. 3x . . -—. 3 0.1 . aro 
Ja Seng SEM YAI $ de) 
2613. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Musa bin Agabah, dari 
Salim, ia berkata: Ibnu Umar RA pernah berkata: Setelah meletakkan 


kakinya dan telah berada di atas kendaraan, Rasulullah SAW 
melakukan ihram.” 


394 A1 Bukhari, Haji 2 dari jalur periwayatan Al Walid. 
398 Muslim, Haji 27 dari jalur periwayatan Nafi” dari Ibnu Umar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 417 


545. Bab: Anjuran Mengarahkan Kendaraan Tunggangan 
ke Arah Kiblat jika Si Penunggang hendak Melakukan Ihram 


3 0 Pt - 


“5 gl Pan JA Ke SI IS Bd YUI £ 
Aa Ay os ea (IU 2 dagd Dp cal 
Jasa a DEA SI GMBI Jo dl dy 
5 AS Ima HA 5 3 & AP SJ aja ata 
BB 5 ol 3 di S adi & Kas :J6 «DG EAn 
OTP 


2614. Abdul Warits bin Abdushshamad telah menceritakan 
kepada kami, Ubai menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Ayyub, 
dari Nafi, ketika tiba di Dzul Hulaifah dan setelah melaksanakan 
shalat, Ibnu Umar RA naik ke atas kendaraannya. Ketika menghadap 
ke arah kiblat ia memulai ihram. Ia berkata: Kemudian melakukan 
talbiyyah dan ketika tiba di tanah haram, Ibnu Umar RA 
menghentikan bacaan talbiyyahnya. Saat tiba di Dzu Thuwa, ia 
menginap. Kemudian ia berkata: Di tempat tersebut Ibnu Umar RA 
melakukan shalat dan mandi dan ia menetapkan bahwa Nabi SAW 
melakukan hal yang demikian.” 


26 Al Bukhari, Haji 29 dari jalur periwayatan Ayub. 


418 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


546. Bab: Anjuran Menginap di Dzul Hulaifah dan 
Bertolak dari Tempat Tersebut sebagai Wujud 
Meneladani Nabi SAW 


HP B3 AAA La 5 Blah BIS Yo 
Pa -. CT o - aa. "003 6 Ba au our 0 
(aU ana as 0 (Lay PIL Kara pal Ob 
aka? Ia DG ai PL OS GAS GO eh 
. Pa DNAN y h £ Pa ND NN NN 3 
Dls Jadi OS BB AI Jah Ol bu) 
2615. Ishag bin Ibrahim Ash-Shawaf telah menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ishag Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Wahib menceritakan kepada kami, Musa bin Agabah 
menceritakan kepadaku, Nafi” dan Salim menceritakan kepada kami: 
Jika melewati daerah Dzul Hulaifah, Ibnu Umar RA berhenti dan 


bermalam hingga tiba waktu shubuh. Ia memberitakan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian.” 


547. Bab: Anjuran Berhenti sebentar Di Tengah Lembah di 
Daerah Dzul Hulaifah 


- - 
De 0. 3o 2G. 3 n1G — 


PA AI CAS PA AA SAS YAA 
di BE IP Ab oi Jah GP ujan IA Ul 
SAE G3 Pa 3 AB D o aa a di ye 


397 Lihat Al Bukhari, Haji 15. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 419 


3. N IP 5 B3 J3 3 y Sa AN 
Aa Jitt YA) BB AI Jgn AA SAB 0 jai XS US 


BS Ia Uh ga A3 AE sa data dm 


2616. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Al Hadhar bin Muhammad bin Syuja” menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far memberitakan kepada kami, dari Musa bin Agabah, 
dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya: Bahwasannya Nabi SAW 
melakukan perjalanan dan ketika tiba di tempat peristirahatan di Dzul 
Hulaifah, ada yang mengatakan bahwasannya ia berada di tempat 
yang penuh dengan keberkahan. Musa berkata bahwa Salim 
memberhentikan kami di satu tempat dimana dahulu Abdullah 
menghentikan untanya bersama Rasulullah SAW. Tempatnya berada 
lebih rendah dari masjid yang ada di tengah lembah dan berada 
diantara pertengahan antara masjid dan jalan. 


548. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Lembah Tersebut 
CP eka Gi AAA OA tap Ci YAN 
US AS El IN UE Xi 5 ju Gis NG 
aje dal Ag da Ia 1 Side BA is 
A5 ga Ui de ta 
2617. Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Muhammad bin Miskin Al 


Yamami telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar 
bin Bakar menceritakan kepada kami, Auza'i memberitakan kepada 


398 A1 Bukhari, Haji 16 dari jalur periwayatan Agabah. 


420 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Ikrimah 
menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas RA menceritakan kepadaku, 
Umar bin Khathab RA menceritakan kepadaku, Rasulullah SAW 
menceritakan kepadaku, Beliau bersabda, “Suatu malam, datang 
petunjuk dari Tuhanku —pada saat itu beliau berada di daerah Al 
Agig— untuk melaksanakan shalat di lembah yang penuh dengan 


keberkahan tersebut dan mengatakan, 'Umrah di dalam haji,” 


549. Bab: Anjuran Melakukan Ihram Haji, Umrah atau 
Melakukan Ihram Haji serta Umrah 


Taat AP X Kata A3 ee Dasa . Ear —YYYA 
BB 2 Ip du oi Ap as 3 Sp ME 
..90 Jd Pd rd 0S 
PAP) 4 Oa 
2618. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada 
kami dari Bakar bin Abdullah, dari Anas (261/B) bin Malik, 
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Labbaika bihajjin wa 
umratin. (Ya Allah, kami memenuhi pangilanmu untuk melaksanakan 
haji dan umrah)” 


AG 


23 See entah Eh upah IP Cl YAN 
NA Pe 3s sa . 2 g 0. e 1 Ro. tag 0 
HI AS das IAI cego HA IS) (Bb) Pi 


39 A1 Bukhari, Haji 16 dari jalur periwayatan Basyar. Dalam naskah aslinya tertera: 
Dan Urwah berkata, “Fi hijjatiin," dan koreksi dilakukan berdasarkan kitab Bukhari. 
400 Muslim, Haji 185 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Bakar bin Abdullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 421 


Menag 2 ab Ne Ok APA “3 A l Peng Ta San MN an 
Ng ne ag 

2619. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Hasyim 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishak dan Abdul Aziz bin 
Dhahib serta Hamid Ath-Thawil semuanya berkata: Aku pernah 
mendengar Anas berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan 


(Ya Allah, kami memenuhi pangilanmu untuk melaksanakan haji dan 
umrah)," beliau mengucapkannya berkali-kali. 


550. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram 
tanpa Menyebutkan untuk Haji atau Untuk Umrah 
ketika Memulai Ihram 


BO EN APN HA Si ON Ona Saya 
BJB AN AS oi Ae GP tea GP MANA GARA IA we 
Beer au ma YES Ip Op 
sllu KAS IE oa pa ala Sh AR s4 Blah 
(IE delima Gg all AA Ja an pi da an bb ke 
Anakan AB NIA SIB wd ip aa Ab 4 3 
al Ltd 3 :JG Ob 0 Ya Ca ja Aa 3 
Sgp Ja Aa GT IG lala ai HI ST 


“1 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 11 dari jalur periwayatan Humaid. 


422 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Isa La) Eh BEA AG BD Ja ab 
AE da ap Ip MEN BAN BA Yah 
Sh, ya TA Ir Kn Ab al oi 
Ina) 3 5 AKu Cena Kie BI Jaa sad UI 
BD DN A3 SEA Bb dl 
Aa Lp GAN ag dl La Anan UI SAS asu 
BB IS ME TA Ph BD Ia 
da Ap BAE GB ag al 
D Ion pa Mena 3 OS | SA de padu Or Ganga 


B3) Ahh JAS sea Aa dilas Gi do dj RI 
IE EA ain LN rn An 

2620. Ya'gub bin Irahim Al Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Muhammad memberitakan kepadaku dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: Kami pernah melakukan perjalanan bersama 
Nabi SAW dan kami tidak memiliki tujuan kecuali haji hingga 
akhirnya Nabi SAW tiba di Makkah dan melakukan thawaf sebanyak 
tujuh kali. Kemudian beliau melakukan shalat di belakang Magam 
ibrahim sebanyak dua raka'at kemudian beliau bersabda, “Kami 
memulai sebagaimana Allah SWT memulai,” kemudian beliau 
memulai sa'i dari Shafa hingga berakhir di Marwah sebanyak tujuh 
kali perjalanan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib RA datang dengan 
membawa hadiah dari daerah Yaman. Saat itu Rasulullah SAW 
bertanya kepadanya, “Apa yang kamu niatkan dalam ihrammu?” Ali 
RA menjawab, “Ya Allah, aku melakukan ihram sebagaimana yang 


ShahihIbnuKhuzaimah || 423 


diniatkan oleh Rasul-Mu.” Kemudian Nabi SAW berkata, 
“Bahwasannya aku telah meniatkan ihramku untuk haji.” 


Imam Ad-Daurugi menyebutkan Hadits ini dengan redaksinya 
yang panjang. 

Abu bakar berkata: Ali bin Abu Thalib RA telah melakukan 
ihram dengan niat sebagaimana niat yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW. Pada saat melakukan ihram tersebut, Imam Ali RA tidak 
mengetahui niat yang dituju oleh Nabi SAW dalam ihramnya. Sebab 
Nabi SAW melakukan perjalanan dari arah Madinah, sementara Ali 
bin Abu Thalib RA melakukan perjalanan dari arah Yaman. Ali RA 
baru mengetahui niat yang dituju oeh Nabi SAW dalam ihramnya 
ketika berkumpul dengan Nabi SAW di Makkah. Kemudian Nabi 
SAW membolehkan ihram dengan cara yang demikian, pada saat 
melakukan ihram, Imam Ali RA tidak mengetahui apakah Rasulullah 
SAW melakukan ihram untuk haji atau untuk umrah atau melakukan 
ihram untuk keduanya. 


Kisah Abu Musa Al Asy'ari termasuk dalam jenis ini. Ketika 
Abu Musa menemui Nabi SAW yang saat itu berada di Batha, 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Kamu telah melakukan hal 
yang baik.” Namun perintah Nabi SAW kepada Ali RA berbeda 
dengan perintah beliau kepada Abu Musa Al Asy'ari. Nabi SAW 
memerintahkan Ali RA untuk tetap berada dalam kondisi ihram sebab 
ia membawa hadyu. Oleh karena itu ia tidak dapat melakukan tahallul 
kecuali setelah tiba di tempat penyembelihan hadyu dan Rasulullah 
SAW memerintahkan Abu Musa untuk melakukan tahallul dengan 
umrah sebab ia tidak membawa hadyu. Dan aku telah jelaskan 
permasalahan ini dalam kitab Al Kabir.” 


402 Lihat Muslim, Haji 147 dan Imam Muslim telah menyebutkannya secara rinci, 
namun tidak terdapat kalimat, “Sesungguhnya aku melakukan ihram untuk haji.” 


424 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


551. Bab: Penjelasan tentang Sifat Talbiyyah Nabi SAW 


23. . 4d 1 Ye | Pa 


Ga :YG cela u Jaran Cui Il Code —YTYA 
Pb senen den Wet Yu tan 
35 ana JAR J5 Tb Wa Y WIN OI TG 
IT MEI, WA SI daan UI UB UT 3 
ka Ag 
2621. Ahmad bin Mani” dan Muammal bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail menceritakan 
kepada kami, Ahmad memberitakan kepada kami dan berkata: 
Muammal telah berkata dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, 
bahwasannya talbiyyah Rasulullah SAW adalah, UI 25 «40 UH 
ui hp MUG WS KAIN, Kendi OI Ud Di Wp "Kami memenuhi 
penggilan-Mu ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu, tidak ada 
sekutu bagi-Mu, bahwasannya pujian dan nikmat hanya untuk-Mu 
dan kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.” 


Muammal dalam riwayat Haditsnya mengatakan bahwa Ibnu 
Umar menambahkan dengan kalimat, "Labaika, labbaika, wa 
sa'daika, wal kahiru fi yadika, wal rughba ilaika wa amal. aa 


2 0-3 SB 30 1G. 3 Pa 


ci Iaal Kas Mani art Gylkiy oya Sama Uodoe —YUYY 


. 5, 

PSA $ - 0 Tg Kat GD ee o - ..t 6. 
s3 BG dya Sya Tadi aah JB PS il PU FA 
403 Muslim, Haji 19 dari jalur periwayatan Nafi”. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 425 


Ip sang Sana Jaa 


2662. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada 
kami, Nafi” memberitakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku 
telah mendapatkan cara melakukan talbiyyah dari Rasulullah SAW. 
Kemudian ia menceritakan Hadits yang diriwayatkan oleh 


Muammal.'“ 


552. Bab: Penjelasan tentang Hukum Menambah Lafazh 
Talbiyyah sebagaimana Yang Dilakukan oleh Ibnu Umar lebih 
Dari Yang Diajarkan oleh Nabi SAW adalah Boleh dan 
Penjelasan bahwa Sebagian Sahabat Nabi SAW juga 
Mengucapkan Lafazh dari Nabi SAW yang Antara Satu dengan 
Yang Lain terkadang Memiliki Redaksi Yang Berbeda. Sebab 
Abu Hurairah Menceritakan Lafazh Talbiyyah yang Tidak 
Diriwayatkan oleh Sahabat Yang Lain 


PI Pa 


Ba A5 3 3 Tara A3 Jaran Ke & Ig Was —YUYY 


Gas Ba beng au Ia on 

Hap Maap ah di bg RS 

BB HA NP KAN LN ae padi 
PET 


KEK OH sd 


2623. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Waki” menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin 
Abu Salmah menceritakan kepada kami, Salim bin Junadah 


4084 Muslim, Haji 20 dari jalur periwayatan Yahya. 


426 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari 
Abdul Aziz bin Abu Salmah, dari Abdullah, dari Abdullah bin Al 
Fadhal, dari Abdurrahman bin Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, 
bahwasannya dalam talbiyahnya Nabi SAW mengucapkan kalimat, 
“Labbaika ilahal hag (Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan 
yang hak). 


o- So d 


2 Ana Pa ai Gara —YUN 4 


3 0- 


0 3. 9 


el ta JG SA Ia s LA Pp an pa 
KP RO: APA pag 


2624. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Aziz bin Abdullah bin Abu Salmah menceritakan kepadaku, 
bahwasannya Abdullah (262/A) bin Al Fadhal memberitakan 
kepadanya, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Kalimat Talbiyyah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah, “Labbaika 
ilahal hag (Aku memenuhi panggilan-Mu wahai Tuhan yang hak).”6 


553. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Lafazh 
Talbiyyah, “Dzal Ma'arij,” dan Sejenisnya, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menyatakan Kemakruhan 
Melakukan Penambahan disertai Dalil bahwa Orang Yang Lebih 


“08 Sanadnya dha'if. Mawaridh Azh-Zham'an Hadits 875. An-Nasaa'i 5: 125 dari 
jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abu Salmah. Imam An-Nasaa'i berkata: Aku 
tidak tahu adanya seorangpun yang menyandarkan Hadits ini dari Abdullah bin Al 
Fadhal kecuali Abdul Aziz. Ismail bin Umayyah meriwayatkannya secara mursal. 

“0S Y ihat Hadits No. 2623. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 427 


Dahulu Menjalin Persahabatan dengan Nabi SAW dan Lebih 
Berilmu Terkadang Tidak Mengetahui Permasalahan Tertentu 
Yang Diketahui oleh Orang Yang Persahabatannya terjalin 
Belakangan dan Usianya Lebih Muda. Sebab Sa'ad Bin Abu 
Wagash meski Dengan Kedudukannya Yang Tinggi, 
Pengetahuannya Yang Dalam serta Persahabatannya yang Lebih 
Lama Memberitakan bahwa Mereka Tidak Menyebut Kalimat, 
"Dzal Ma'araj," bersama Nabi SAW, sementara Jabir Bin 
Abdullah Yang Usianya Lebih Muda, lebih Sedikit Ilmunya dan 
Lebih Rendah Kedudukannya Mengetahui bahwa Mereka 
Menambahkan Kalimat, "Dzal Ma'arij," dan Sejenisnya dan Nabi 
SAW Yang Mendengar Penambahan Tersebut tidak Memberikan 
Komentar Apa-Apa. Dengan Demikian, Meski dengan 
Kedudukan Sa'd Bin Abu Wagash Yang Tinggi, Usianya Yang 
Lebih Tua dan Ilmunya Yang Lebih Banyak, Ia Tidak 
Mengetahui Apa Yang Diketahui oleh Jabir Bin Abdullah RA. 


:YG Tg u NY ea u SAI Ka ra —YNYO 
PA SN ep Ii Man Oam Ci 
Ujar Pu JG (3 C3 aa cal 10 cdi u Eps s cal 
Ia 3 Pep aU AAA Kai of Mba YA AT 
1 KAN JNAYL 
2625. Abdullah bin Jabir bin Al “Ala dan Ahmad bin Mani' 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul 


Malik bin Al Harits bin Hisyam, dari Khalad bin Sa'ib, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Jibril pernah datang menemuiku 


428 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 
suara mereka saat melantunkan talbiyyah',” 


Ahmad bin Muni berkata, “Mengeraskan bacaan ihram dan 


talbiyyah”” 


s 


P3 doma s Aa Si XS ga me tj “JG ud pa 3 


LAI Ja MT Je Tayo SNI ada 


..- 


: PART PRT PA 


IN, KY VI na ui Ui ui 

23 CE 5 Org LAB Op sdt DS na Y DG 

Pa 23 0.) Pj - 

lisa Jd Ba Y Rama P3 AD 5) 

2626. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 

kepada kami, Ubai menceritakan kepadaku, ia berkata: Kami pernah 

datang menemui Jabir bin Abdullah dan menanyakan kepadanya 
tentang hajinya Nabi SAW. Ia menjawab: 


Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perjalanan. Setelah 
berada di atas kendaraan di suatu gurun pasir, Beliau melakukan 
ihram dengan melantunkan kalimat tauhid, "Labbaika allahuma 
labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika, innal hamda wan 
nikmata laka wal mulk laa syariika laka.” 


Ia berkata: Saat itu banyak yang menambahkan dengan 
kalimat, “Dzal Ma 'arij,” dan saat itu Rasulullah SAW mendengarnya, 
namun Beliau mendiamkan.'? 


407 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 5:125—126 dari jalur periwayatan Sufyan. 
108 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 813 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 429 


554. Bab: Anjuran Mengeraskan Suara dalam Talbiyyah 


. Sao Ac oo an 


YG sae Kg ea : ha Ag G5 YMNV 
IE BD 3 ea IP LE Gi DE GP Uas gi b Ke 
Kat Je3 anu Hae Nai of cet YA sgt dara ui 


2627. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Ahmad bin Muni' telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu 
Bakar bin Al Harits bin Hisyam, dari Dakhlan bin Sa'ib, dari ayahnya, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Jibril pernah datang menemuiku 
dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 


"»” 


suara mereka saat melantunkan talbiyyah', 


Ahmad bin Muni' berkata, “Mengeraskan bacaan ihram dan 
talbiyyah.””99 


555. Bab: Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara saat 
Melantunkan Talbiyyah Merupakan Bagian dari Syiar Haji dan 
Diperintahkannya Orang Yang Berihram Mengeraskan Suara 
saat Bertalbiyyah dikarenakan Hal Yag Demikian Menjadi Bagian 
dari Syi'ar Ibadah Haji 


- 
eG - 


Ka Oka pra Ten SAS 6332 ui La — —YUYA 
“09 Lihat Hadits sebelumnya No. 2625. 


430 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


HE bi HA KE oi AI YP odd al oh Al ate 


P3 . 


AA D5 BIG LARI Ai ap ata 
3G. 3 


Aa 

2628. Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 

Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu 
Labid, dari Al Mathlab bin Abdullah bin Hanthab, dari Khalad bin 
Sa'ib, dari Zaid bin Khalid Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jibril telah datang menemuiku dan berkata, 'Wahai 
Muhammad, perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan 
suaranya saat melantunkan talbiyyah. Sebab (perilaku yang demikian) 


menjadi bagian dari syiar ibadah haji,” 


012 03 3» BB. IG - BG. 30 6.3 aa 
de Uu Kaban Dao 2 ag. Cc Kagua GA —YUYA 


.. o- ej o- . 2... 8. ce o - Pn 
Pa Bl AS 3 dadi pin (KAS Op nya CAS 


y "5 Be Aan 2 . (4 ... 3 o - 
SB AI Iya) Jb :JU CA ME Ip P Ala Gp NE 
SIS ed Ita Gp alih at (SI Jajar Jd 
HA NAN ga adi 50 SS na Gp “ln an 
dis jai 25 sja AP dis Fi Jaa IE 3 
AI Aa UAP alis SONIA LG JS te MA 


“10 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi berkata: Sebagian dari mereka meriwayatkan 
Hadits ini, maksudnya Hadits no. 2628 dari Khalad bin Sa'ib dari Zaid bin Khalid 
dari Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Umar bin Utsman dan yang 
demikian tidak shahih..Mawarid Azh-Zham'an 974. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 431 


ae Maa Ga si 
. 2629. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Az-Zibrigan menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Al Mathlab bin Abdullah bin 
Hanthab menceritakan kepada kami dari Khalad bin Sa'ib, dari Yazid 
bin Khalid Al Jahni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jibril 
telah datang menemuiku dan berkata kepadaku, "Jadikanlah talbiyyah 
sebagai syi'ar. Bahwasannya talbiyah merupakan syi'ar haji',” 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits, "Bahwasannya talbiyyah 
merupakan syiar haji,” termasuk dalam gaya bahasa sebagaimana 
yang aku ketahui, ketika masyarakat arab menyatakan bahwasannya 
amal yang paling utama maksudnya adalah diantara amalan yang 
paling utama atau ketika mereka berkata, "Sebaik-baik amal adalah," 
maksudnya adalah diantara amal yang paling baik adalah. Nabi SAW 
ketika menyatakan Bahwasannya talbiyah adalah syi'ar haji, 
maksudnya adalah talbiyah merupakan bagian dari syi'ar haji." 


SA Ag EA OI I3 Ga CS AT 
an sa Ata 03 . .. $ os... .. Sa 
3 cOlus uy Se Maa ata GL oat 
Gap an IE BI KS 3 AE KS NA ad di 
. FT (3 (BR : ', Tn RA Y , 2 3.” 25 :, 
La 0 INAYU Lipa ia Jaran HA BI Ogah JB 23 
. 9 0 PJ . . . 
SI AS 3 AI AK Gb Lana SG MU omi lada 
2630. Rabi” bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Usamah memberitakan 
kepadaku, bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Umar bin 


411 Lihat Hadits No. 2628. 


432 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Utsman bin Affan dan Abdullah bin Abu Labid memberitakan 
kepadanya, dari Abdul Muthallib bin Abdullah, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jibril telah memerintahkan kepadaku untuk mengeraskan 
suara saat berihram. Bahwasannya perilaku yang demikian 
merupakan bagian dari syi'ar haji.” 

Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits ini dalam kitab Al Kabir"? 


556. Bab: Penjelasan bahwa Mengeraskan Suara dalam 
Bertalbiyyah merupakan Amalan Yang Paling Utama. (262/B) 


3. 36. 3 L- 3036. 3 AG- 


Y debat Gi Ceker tra G3) 5 Kana Bab —YAYA 
APP AK op Me Ii VELaN CA wa 
8 ik , ba Te giaa 25 — o- Lk 0. 9 & 
Si Jaa BA dm) af deal PARI 
Dal 23 : mal X La J8 HN) CAN :JG $ Jai JULI 
AB aa FU SA AS AG 


2631. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ismail bin Abu Fadik menceritakan kepada kami, 
Dhahak bin Utsman memberitakan kepada kami dari Ibnu Al 
Munkadir, dari Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Bakar Ash- 
Shiddig RA bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 
amalan yang paling utama? Beliau menjawab, “4! Hajju Wa Ats- 
Tsajju.” | 


“12 Sanadnya shahih. Al Mustadrak, 1:450 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 433 


Abu Bakar berkata: Makna 4l Hajju adalah mengeraskan suara 
saat melantunkan talbiyyah dan yang dimaksud dengan Ats-Tsajju 
adalah menyembelih hewan/Darah yang keluar dari hewan yang 
dikorbankan." 


557. Bab: Anjuran Meletakkan Dua Jari Telunjuk Di Telinga 
ketika Mengeraskan Suara saat Melantunkan Talbiyyah. Jika 
Seseorang Meletakkan Kedua Jari Telunjuknya pada Saat 
Melantunkan Talbiyyah, maka Ia Dapat Melantunkan Talbiyyah 
dengan Suara Keras Yang Maksimal 


Pt . 


Ai EA ea Byja Oi ban Ep SE BIS YAN 

NA IS AI 3 Lp ih Ac 3S 3 SAN Pi) en 
dab Ke MN Jpn adlh 1JB ee 
st . 3: aa SA - Fun -. g . 
"ai ws :Jju SI Sol 13 $ Ika 29 aj -JU SI SN 


Pd ot . O- X0 s - or 0. 2 o rd Pa - " 
ad aa S Pada lupa 893 Au, “dy us KEeTO Co ya di 


35 JA SUK '$ (S3 Kita Gea AI 


us -JG Cum ya ja da e an ks 2: ss gan ya & 2 


pb ae Aa BO Alm Me Nae 
CAN oa Sia 


2632. Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari 
Daud bin Abu Hindi, dari Abu Al Aliyyah, ia berkata: Ibnu Abbas RA 


“13 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Haji 14 dari jalur periwayatan Ibnu Abu Fadik. Al 
Mustadrak 1:450—451 dari jalur periwayatan Muhamad bin Ismail. 


434 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Mekkah. Ketika 
kami tiba di daerah Wadi Al Arzag, Beliau bertanya, “Lembah apakah 
ini?” Kamipun menjawab, “Ini adalah lembah Al Arzag.” Kemudian 
Beliau berkata, “Seakan-akan aku melihat Musa.” Dan Beliau 
menceritakan tentang kondisi fisik Nabi Musa AS, mengenai 
tingginya, rambutnya dan warna kulitnya sambil Beliau meletakkan 
dua jarinya ke telinga dan melantunkan talbiyyah. Kemudian Beliau 
melihat ke arah kami hingga kami mendatangi Beliau. Daud berkata: 
Aku menduga itu adalah Tsaniyah Musa. Kemudian Nabi SAW 
bertanya, “Tsaniyyah apakah ini?” Kami menjawab, “Ini adalah 
tsaniyyah Musa.” Rasulullah SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat 
Yunus AS bin Mata berada di atas untanya yang berwarna merah.” 2 


SIS 13 Usae Pi) AA EN egg ad Ga YUY 
Sa 3 BN dn Em SIB ee Oil yg AL ! 
Se Pn P3 2... . (3 
SIB ENI Cah NI SS NG AB ap OS aan, 
2 Aang SS SA aj ba SU aah SI IS 
ae tu MA 8.1 , Tea ST act 0. 00 X0 , - 
PJB s3 lia LL aaL Al IS 4 Pen d AAA Lap 
JAS Yeh PA NJU P ala 5 ul du ai de EN Uu 
Alan (Pp Ke Ale AAS BE Ie dy SI oat JG ata 
CL aj Kia PUS al 


2633. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Abu Al A'liyyah, dari 


"IS Sanadnya shahih, Imam Muslim telah meriwayatkannya dari jalur periwayatan 
yang diriwayatkan oleh penyusun kitab dalam Hadits yang akan datang —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 435 


Ibnu Abbas RA, ia berkata: Kami pernah melakukan perjalanan 
bersama Nabi SAW antara Makkah dan Madinah. Ketika kami 
melewati sebuah lembah, Beliau bertanya, “Lembah apakah ini?” 
Mereka (para sahabat) menjawab, “Wadi (lembah) Arzag." Kemudian 
Nabi SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat Musa," dan Nabi SAW 
menceritakan warna kulit dan rambutnya, Daud tidak menghafalnya. 
Beliau meletakkan dua jarinya ke telinga dan melantunkan talbiyyah 
sambil melewati lembah tersebut. 


Kemudian ia (Ibnu Abbas RA) berkata: Kemudian kami 
melewati Tsaniyyah, dan Beliau bertanya, “Tsaniyyah apakah ini?” 
Mereka menjawab, “Dengan menyebut satu nama.” Kemudian Nabi 
SAW berkata, “Seakan-akan aku melihat Yunus AS berada di atas 
unta merahnya." 


558. Bab: Penjelasan tentang Talbiyyahnya Pepohonan dan 
Bebatuan Yang Berada Di Samping Kanan dan Kirinya Orang 
yang Sedang Melantunkan Talbiyyah 


aa, 2 (Ca ee Ian Ip DA EA —ytrs 


ag Jana d3 BP On Bis Chan Ly 
3 dai PU SV tel Cah Ip URBAN IL JB JL 
.. “3 Tg “3 Le & 2... 2.0 2. 
2 Ai Cal dk ai bini 


0... 


pet 
d pi La 9 dina Ig -. 


2634. Al Ustadz Al Imam Abu Utsman bin Abdurrahman Ash- 
Shabuni telah memberitakan kepada kami sambil membacakan 


"8 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ia telah mengeluarkan 
dalam kitab shahihnya (1/105—106) dengan sanadnya penyusun kitab ini —Nashir.) 


436 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


riwayatnya, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad 
bin Ishag bin Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani menceritakan kepada kami, Ubaidah, maksudnya adalah 
Ibnu Ahmad, Imarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dari Abu 
Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak seorangpun yang melantunkan talbiyyah kecuali pepohonan 
dan bebatuan yang berada di sisi samping kanan dan kirinya juga ikut 
bertalbiyyah. Nabi SAW memberikan isyarat ke arah kanan dan 


kirinya.”"6 


599, Bab: Penjelasan tentang Larangan bagi Orang Yang dalam 
Kondisi Berihram Membantu Orang Yang Tidak Berihram 
Melakukan Perburuan, seperti Memberikan Petunjuk atau 

Mengambilkan Alatnya 


3035. 3 


en Urat UAP y EA GUA Gi IAI Cia —YIYL 

Tan 0 v 2 iga o- X9 

hana OP USIP SIA Kai oi AN AP HP MASA CAS (p) 
OA IP ARA jo dsae al SAS AI BRA Git 
SP LAI BG ad Gi AN KE ena JB bp Oi AE yi 
33 Da AN ia fa 2 sa 
Lyla an ape Chand AE Ki AI kam SH 43 
JB sebaya aa 51 JB NO Ades 3 


3 Ber Spa "JG Ksae SE ca js BA 


“IC Sanadnya shahih, At-Tirmidzi, Haji 14 dari jalur periwayatan Az-Za'farani, Al 
Mustadrak, 1:61. 


ShahihTbnu Khuzaimah || 437 


aa af due “ Lal :JU Ala ARA 3 usa Pi AE 
2G -JG SY 16 


2635. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu “Amir menceritakan kepada kami dan Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad bin Abdullah bin Bazi', Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ha Muhammad bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, dari Utsman bin Abdullah bin Mawhib, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Abdullah bin Abu Oatadah bercerita dari 
ayahnya, “Suatu hari mereka pernah melakukan perjalanan dan 
diantara mereka ada yang sedang berada dalam kondisi ihram." Ia 
berkata: Kemudian Abu Oatadah menaiki kudanya dan memburu 
seekor keledai liar dan ia mendapatkan buruannya. Kemudian mereka 
memakan daging buruannya. Setelah itu, mereka seakan khawatir 
dengan tindakan mereka dan bertanya kepada Rasulullah SAW. 
Beliau SAW menjawab, "Kalian berserikat dalam memburunya atau 
hanya memberikan petunjuk?” Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian 
Nabi SAW berkata, “Makanlah.” 


Dalam riwayat Ibnu Abu Adi, Beliau bertanya, “Apakah kalian 
memberi petunjuk atau membantunya?” Dalam riwayat Ibnu Abi Adi 
dari Syu'bah juga menceritakan dengan redaksi yang sama. Beliau 
berkata, “Apakah kalian memberikan petunjuk atau ikut berburu atau 
membantu berburu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Kemudian 
Rasulullah SAW menjawab, “Makanlah!” 


“Y' Muslim, Haji 61 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. 


438 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


560. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Seorang Yang 
sedang Dalam Kondisi Ihram Memberikan Petunjuk kepada 
Orang Yang Sedang Berburu, maka Ia Tidak Boleh Memakan 
Daging Hasil Buruan Tersebut 


.. 4 - 


Pa 8... - -. o Nas: IG 
HE Ia Ga NY ah u Lain Ab —YIYT 
5. Ne Lo. e o- Ke o- 8. eat, 2. 9 
BAE PB jp MAS op Oles PA UAN Ma Lp 


03 OA KP Pa 0. - - Pr #£ 0. Can £ e 

(B3 ah SPI PI ye Ta D1 jaal S cast CL D 

AE SA tan et IM BA 3 Wa 
T , 33 . 5 

asa J8 N 


2636. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yazid, maksudnya adalah Ibnu Harun menceritakan 
kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Utsman 
(263/A) bin Abdullah bin Mauhib, dari Abdullah bin Abu Oatadah, 
dari ayahnya: Bahwasannya ia pernah berhasil berburu keledai liar 
dan saat itu ia berada bersama orang-orang yang sedang berada dalam 
kondisi ihram. Kemudian mereka menceritakannya kepada Nabi SAW 
dan Beliau bertanya, “Apakah kalian ikut berburu, ikut membantu 
atau ikut memberikan petunjuk kepada yang berburu?” Mereka 
bertanya, “Tidak,” kemudian Rasulullah SAW berkata, 
“Makanlah.” 8 


“18 Lihat Hadits sebelumnya 2635. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 439 


561. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Orang Yang Sedang 
dalam Kondisi Ihram Menerima Hadiah Hewan Buruan dan Dalil 
bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram tidak Boleh 
Memiliki Hewan Buruan 


KAL 3 XS EL PS Hi KSA CAS —YAV 
38. 3 Pt 0. 8590 4G. 3 do. 
bamua Lido gai PA Gi IA Ci () GAN og (yana 


SI Ke Ia Apa SA SP an, apa 
Ng Lag ega Su BB) 
Djan cos Jo pta YA Jb Pn UT BB Ny S7 
AP 6 RK P Ai Pa 2 UB ed sj Wang Yoe2 
AN OB aa BP KA ale In oa D Ju 
ni F1 ani & Xi 4. J5 Tn VE hi Ui #3 
Kp dh AN AN eh GA WA 
AI del e gA 3) eh GA ka di an S3 yak 
Sea SN BB AI Coal San YA Tai OS GUA AN 
SS GAN 9 ke In Pe Sat 3 Pa 
AS IIA Ba an 6 Ya raie 3 pa Sd SAI Mani 
Ing SE tote HS ajah PI 0 
Oke Je lap 
2637. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 


440 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


/ 


Mi Sanga Telat 


kepada kami dari Zuhri, ha Muhammad bin Ma'mar Al Oaini 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Ibnu Syihab memberitakan kepadaku dari Ubaidullah bin Abdullah 
bin Atabah, dari Abdullah bin Abbas RA, dari Ash-Sha'bu bin 
Jitsamah, ia berkata: Suatu hari Rasulullah SAW melewatiku dan saat 
itu aku sedang berada di Abwa'. Ibnu Ma'mar berkata "Atau di 
Waddan." Kemudian aku menghadiahkan untuk Nabi SAW seekor 
keledai liar dan Beliau menolaknya. Ketika Rasulullah SAW melihat 
rasa tidak suka pada wajahku, Beliau berkata, “Bukan berarti menolak 
pemberianmu, namun kami sedang berada dalam kondisi ihram.” 


Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan: Aku berkata kepada 
Ibnu Syihab: Himarnya sudah disembelih? Ia berkata: Aku tidak tahu. 


Abu Bakar berkata: Dalam pertanyaan Ibnu Juraij kepada 
Zuhri dan jawaban yang diberikan Zuhri kepadanya menunjukkan 
bahwa orang yang mengatakan dalam khabar Ash- Sha'bu: Aku 
memberikannya hadiah daging keledai atau kaki keledai adalah 
sangkaan yang tidak mendasar. Sebab Zuhri telah memberitahukan 
bahwa ia tidak tahu apakah keledai yang dihadiahkan kepada Nabi 
SAW sudah disembelih atau belum. Sebab bagaimana mungkin ia 
meriwayatkan bahwa Nabi SAW diberi hadiah daging keledai atau 
kaki keledai, sementara ia sendiri tidak tahu apakah keledai yang 
dihadiahkan kepada Nabi SAW tersebut sudah disembelih atau belum. 
Aku telah mengeluarkan lafazh-lafazh khabar dalam kitab Al Kabir. 
Ada yang meriwayatkan dengan kalimat, “Aku telah menghadiahkan 
kepadanya daging himar.” Ada juga yang meriwayatkan dengan 
kalimat, “Kaki keledai.” Dan ada juga yang meriwayatkan dengan 
kalimat “Keledai.”? 


“19 Muslim, Haji 5: dari jalur periwayatan Zuhri. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 441 


562. Bab: Penjelasan Riwayat dari Nabi SAW tentang Kebolehan 
Orang dalam Kondisi Ihram Memakan Daging Buruan dengan 
Lafazh Yang Bersifat Mujmal (Global). Sebagian Kalangan Yang 
Tidak Dapat Membedakan antara Khabar Yang Bersifat Mujmal 
dengan Khabar Yang Bersifat Mufassar Menganggap bahwa 
Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram secara Mutlag (Tidak 
Terbatas) boleh Memakan Daging Hewan Buruan 


) 


CP EA RU Hi Leyiki CAS —YAYA 
ON Pe AN Mp Da MP Oh PP IN ip 23, 
- .. 3 .. 8.3 o 
Kalbe AAS IE Cha YP Ca AN KP Ui Sta 5 MAKE 
- Bego. SG Ka kog BL mc na noer 73 Ii Pad 
PI SA Ip Bi dan Alb, Ob disana PR 253 
Iin RB Jpn HAB JG) IST ya gih amlb dara Cb 
o 2 - 7 - 0 2 3 0. 
Ki IE AK yi ANA YP IA JG GO eye bad 
ibatol (gali Aka JT La Ja BN Laga, 35 al aa 
eat... MP t.., or. jasa en Rea Ito 2 1 
BN Aa Ap Tega ab La KAA Ja ah Ika, 33 yi 
Cit AI AA Iya kkal Takue op HE AI TIA Uya el 
2638. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, ha, Aku 
membacakannya dihadapan Bundar dari Yahya, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Muhammad bin Al Munkandir telah memberitakan kepadaku 
dari Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata: 
Kami pernah melakukan perjalanan bersama Thalhah dan saat itu 
kami sedang berada dalam kondisi ihram. Kemudian ada yang 
memberikannya hadiah, saat itu Thalhah dalam kondisi tidur. Diantara 
kami ada yang memakannya dan ada juga yang tidak. Ketika Thalhah 


442 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bangun dari tidurnya, ia setuju dengan orang yang memakan dan 
berkata, “Kami juga pernah memakan daging yang seperti itu bersama 
Rasulullah SAW.” 


Redaksi Hadits ini berasal dari Ad-Dauragi. Bundar berkata: 
Dari Muhammad bin Al Munkandir. 


Abu Bakar berkata: Khabar-khabar dari Abu Oatadah dan 
pembenaran Nabi SAW terhadap sikap sahabat yang memakan hewan 
buruan yang ditangkap oleh Abu Oatadah dan pertanyaan beliau, 
“Apakah mereka masih memiliki dagingnya?” kemudian Beliau 
memakan daging tersebut termasuk dalam bagian bab ini. Khabar 
Umair bin Salmah Adh-Dhamiri juga termasuk dalam bab ini. Ra 


563. Bab: Penjelasan tentang Khabar Yang Diriwayatkan dari 
Nabi SAW bahwa Beliau Pernah Menolak Daging Hewan Buruan 
Yang Dihadiahkan Kepadanya saat Beliau Berada dalam Kondisi 

Ihram yang Redaksi Khabar Tersebut Bersifat Mujmal tidak 
Mufassar. Sebagian Orang Yang Dangkal Pengetahuannya dan 
Tidak Dapat Membedakan antara Hadits Yang Bersifat Mujmal 
dan Hadits Yang Bersifat Mufassar Berpendapat bahwa Daging 
Hewan Tidak Boleh Dimakan oleh Mereka Yang Sedang Berada 

dalam Kondisi Ihram, Meskipun Hewan Tersebut Diburu oleh 
Mereka Yang Tidak Berada dalam Kondisi Ihram 


JG CA ac ar ane Ka Jah Je 213 —Y UYA 
25 3 UI JB AA PD ia YA pi 
P3 Cat Ai PN ten 3 2 ita Hebat ul Ju SI ui 


“20 Muslim, Haji 65 dari jalur periwayatan Yahya. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 443 


IT Tan: AD Sa SIR GA 3 
GP eri PI Pun (ab 213) LX il Jb ga UI 284 
BN Oo) Gaal JG DI oi GP cb Gi 
Era Senayan Aa u —ai Hata adi ga Fi Ng) “JS 
o Los. 
GA OP Ke Hb HI NI MA Ui abah ai Pan Sah 
A3 Ir BA al AE Gp db ip al de 3 yr 
Oke Dina IE LA Tp ara Ha ye teng" sig 
Pa - aa 23, Pa 0 - 
PAI PAS oi Ya Jia SI Yak 2 de Ra AA € An hag 
ai Ta Sg di oi tebal Tab aah pa X3 GI 
Dag GI OM PAS AS Pb RAL A3 ob SA 
SE 
2639. Aku pernah membacakan di hadapan Bundar sebuah 
riwayat dari Yahya, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Hasan bin Muslim 


telah memberitakan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: 


Ketika Zaid bin Argam RA datang, Ibnu Abbas RA berkata 
kepadanya: Aku meminta kepadanya untuk mengingat apa yang 
pernah ia ceritakan kepada kami tentang daging yang pernah 
dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian ia mengingatnya dan 
berkata, “Rasulullah SAW yang dalam kondisi ihram diberi hadiah 
daging hewan buruan dan beliau menolaknya. Beliau berkata, 
“Sesungguhnya kami sedang berada dalam kondisi ihram',” 


Abu Bakar berkata: Zuhri meriwayatkan dari Abu Zubair, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Al Bara, dari Ghazib, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah diberi hadiah daging keledai kemudian 


444 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Beliau berkata, “Jika kami tidak sedang berada dalam kondisi ihram, 
maka kami akan menerimanya.” 


Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah menceritakannya kepada 
kami, Al Hasan bin Basyar bin Muslim menceritakan kepada kami 
dari Zahir. | 

Abu Bakar berkata: Khabar Thawus dari Ibnu Abbas RA 
menunjukkan bahwa orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 
berkata bahwa Nabi diberi hadiah keledai liar maksudnya adalah ia 
menceritakan khabar dari Ash-Sha'bu bin Jitsamah (263/B) adalah 
riwayat orang yang berkata: Aku pernah memberikan Beliau hadiah 
keledai liar. Nampaknya hal ini menimbulkan kerancuan bagi 
sebagian perawi. Kemudian mereka menjadikan khabar dari Ibnu 
Abbas, dari Zaid bin Argam yang menyebutkan daging keledai dalam 
kisah Ash-Sha'bu bin Jitsamah. 


Dan khabar dari Sayyidah “Aisyah RA bahwasannya Nabi 
SAW yang dalam kondisi ihram pernah diberi hadiah daging rusa, 
kemudian Beliau tidak memakannya, sama dengan riwayat Zaid bin 
Argam dan Al Bara bin Azib.”! 


II GA IA EA oh Hi KA Eib -YAt 

SG X2 CAS :JU Mana ee DEA ui 
Pan Pale 3 aa AA ih ag 
AE AI AK pia GA JAS Ea HA ps 1G 
(UN UI BA oa Sp SAN US sai 
UU IU ale 33 aro Huh ab Jan Vcd 


“1 Muslim, Haji 55 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 445 


333 


Pig 


2640. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, ha, Muhammad 
bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami dari Juraij, Al Hasan bin Muslim 
memberitakan kepadaku dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Zaid bin Argam pernah datang mengunjungi Mekkah —Ibnu Ma'mar 
tidak menyebutkan kalimat “Mekkah”—, kemudian Ibnu Abbas RA 
berkata sambil mengingatkan: Bagaimanakah kamu memberitakan 
kepadaku tentang sikap Rasulullah SAW saat diberi hadiah dan beliau 
dalam kondisi ihram. Ia menjawab: Ya, ada seorang laki-laki yang 
memberi sebagian dari daging keledai hasil buruan kepada Nabi 
SAW. Kemudian beliau menolaknya dan bersabda, “Sesungguhnya 
kami tidak akan memakannya, sebab kami dalam kondisi ihram.”2 


564. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Bersifat Mufassar 
dan Menjelaskan Dua Riwayat Sebelumnya Yang Bersifat 
Mujmal dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Orang Yang Dalam Kondisi Ihram Memakan 
Daging Hewan Buruan, Jika Orang Yang Memburunya Dalam 
Kondisi Tidak Ihram dan Orang Yang Berburu Tidak Meniatkan 
Hasil Buruannya Tersebut akan Diberikan kepada Orang Yang 
Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram. Bahwasannya Orang Yang 
Dalam Kondisi Ihram Makruh Memakan Hewan Buruan Yang 
Diburu oleh Orang yang Tidak Dalam Kondisi Ihram, Jika Si 
Pemburu Melakukannya untuk Diberikan Kepada Orang Yang 
Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 


42 Al Mushannaf karya Abdurrazzag 4: 426 — 427 dari jalur periwayatan Ibnu 
Juraij, sanadnya shahih. 


446 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Pan on GI Cas sd ea 3 Ii GA YAA 

da 3 H3 CAP PEN AA gk aah 
aa gi BI 3 seba op AN ab Jp pt 
2 De BII WA PBL gi He 


so. 20 20, 18 - - 291 " M3 0 soto 
KA gga ag apa der Ta Kar YA YO Ely Ja 
o- 40 3 


Ana Sat ang De ab ja ds 


2d 


Saja Ai PEN ia BI Sp ap Pel Ph 
TAN ea Ju 


2641. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ya'gub maksudnya adalah 
Ibnu Abdurrahman Az-Zuhri dan Yahya bin Abdullah bin Sulaim 
menceritakan kepadaku bahwa Umar Maula Al Muthallib 
memberitakan kepada keduanya dari Al Muthallib, dari Abdullah bin 
Hanthab dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwasannya 
Beliau bersabda, “Daging hewan buruan darat halal bagi kalian yang 
dalam kondisi ihram selama bukan kalian yang memburunya dan 
buruan tersebut tidak dimaksudkan diburu oleh sipemburu untuk 
diberikan kepada kalian.” 


Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, Asad, 
maksudnya adalah Ibnu Musa menceritakan kepada kami, Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullah, yaitu Ibnu 
Salim, dari Umar Maula Al Muthallib dengan sanad seperti ini, namun 
didalamnya terdapat kalimat hewan buruan darat, bukan kalimat 
daging hewan buruan.“2 


423 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 185 dari jalur periwayatan Ya' gub. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 447 


Fasa PEP AA Eh WN 

at ne PB JA - JG cal 32 635 Pi 
Ata 2 Kadar Ala Telan tm tp LA Sp ge 
ca Baba UN LATEST, ia M dya) 
Ian Maa an ek an DA 
PAN ae Ust 3G Ae Cas ai BA EN 
Aya Tete an A3 ai aka WAN ola Ke 
SA P3 da 3 Na ey aka 4 
Ap BA RN ab ia 2 Dp Ly IA 
KIE cat ia sabar TS Af Ka of J3 « KE O1r 
lahat AT 2) KANE Ang MT La KE alert Iya SL Iss Pi 


-. 
“ 


Pento Nta kanak Nae c SN calon La 


2642. Ma'mar juga meriwayatkan dari Yahya Abu Katsir, dari 
Abdullah bin Abu Gatadah, dari ayahnya, ia berkata: Di saat 
perjanjian Hudaibiyyah, kami pernah melakukan perjalanan bersama 


Nabi SAW. Saat itu, sahabat-sahabatku melakukan ihram sementara 


aku tidak. Kemudian aku melihat seekor keledai liar dan aku 
memburunya. Setelah itu aku ceritakan kepada Nabi SAW dan ia 
katakan bahwa dirinya tidak berada dalam kondis ihram dan ia 
memburunya untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan 
sahabat- sahabatnya untuk makan, sementara Beliau sendiri tidak 
makan, karena ayah Abu Oatadah mengabarkan bahwa ia berburu 
untuk Nabi SAW. 


448 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


EA TA SO Sama 


Muhammad bin Yahya telah menceritakannya kepada kami, 
Abdurrazzag mencerita kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada 
kami. 


Abu bakar berkata: Penambahan ini, yaitu kalimat: 
bahwasannya ia memburunya untuk Nabi SAW, dan perkataan Beliau 
tidak memakannya ketika Abu Oatadah memberitakan bahwa ia 
memburunya untuk Nabi SAW, tidak aku ketahui ada seorangpun 
yang memuatnya dalam khabar Abu Oatadah kecuali Ma'mar dalam 
isnad ini. Jika riwayat ini benar, nampaknya Nabi SAW memakannya 
sebelum Beliau diberitahu bahwa orang itu memburu hewan tersebut 
untuk Nabi SAW. Ketika Abu Oatadah memberitahu kepada Nabi 
SAW bahwa ia melakukan perburuan untuk Nabi SAW, Beliau tidak 
lagi memakannya. Sebab ada riwayat lain yang menyatakan bahwa 
Nabi SAW memakan daging keledai tersebut. 


Sd en Pan (In BG 3 BN Aa ea btn 
Kapas dp 3 Doi Al aa 3 cd Ia uje 
Mon ll S3 pa TE Ah Way GA HB AI Ja 
ajja Ol Ia BU jaan Ja af Ht, te S3 
V3 A dia Abad Sab ualla Ka, 5 dn 
brp aa 3 16 f Sae dam Ha Ka aw d3 
AU 3 ab Sd na aa YO 
MAU Ha JT Ol 206 


42 Sanadnya shahih. Mushannaf Abdurrazzag 4: 429 — 430. 


ShahihIbmu Khuzaimah || 449 


2643. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari Abu Oatadah, 
bahwasannya ia pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW dan 
mereka dalam kondisi berihram sementara ia sendiri tidak. Ketika 
melihat seekor keledai liar, ia (Abu Oatadah) segera menaiki kudanya 
dan meminta kepada mereka mengambilkan tombak atau cambuk, 
namun mereka menolaknya. Setelah itu, ia mengambilnya sendiri dan 
menangkapnya serta menyembelihnya. Kemudian ia datang dan 
merekapun menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. 
Nabi SAW bertanya, “Apakah kalian masih memiliki dagingnya?” 
Mereka menjawab, “Ya” Kemudian mereka membawakan untuk Nabi 
SAW daging bagian kakinya dan Beliaupun memakannya. 


Aku telah mencantumkan riwayat ini dalam kitab Al Kabir 
melalui jalur periwayatan Abu Oatadah. Dengan dasar inilah orang 
mengatakan bahwa Nabi SAW memakan daging keledai tersebut.” 


565. Bab: Larangan bagi Orang Yang Sedang Berada dalam 
Kondisi Ihram Memakan Telur Hewan Buruan, jika Telur 
Tersebut Diambil untuk Diberikan kepada Orang Yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram 


Ws KALA Rae ana JB 


en TP” “3 


KN Pant KR IU yk LJB PSA AI A3 


“28 Muslim, Haji 63 dari jalur periwayatan Abu Hazim. 


450 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


i 
4 
F! 


- e- 8 T- mat ora... 5 cor. K3 0 2 Lana - 
Gas ad Je NS SI Kai Pasi dr 2 JI 
AS YE In EP BI Pal De ara 
bad Sa Lp PT OS Y ata 

2644. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Salmah menceritakan kepada kami dari Oais, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya ia pernah berkata, "Wahai Zaid bin 
Argam, tahukah kamu bahwasannya Rasulullah SAW ketika berada 


dalam kondisi ihram pernah diberi hadiah telur hewan buruan 
kemudian Beliau menolaknya?” Zaid bin Argam menjawab, “Ya.” 


Abu Bakar berkata: Khabar Jabir bahwa daging hewan buruan 
halal bagi kalian di saat kalian berada dalam kondisi ihram selama 
bukan kalian yang memburunya atau hewan tersebut diburu bukan 
untuk kalian menunjukkan bahwa telur hewan buruan boleh 
dikonsumsi oleh orang yang sedang berada dalam kondisi ihram, jika 
telur tersebut tidak diambil untuk orang yang sedang dalam kondisi 
ihram. Sebab hukum telur hewan tersebut sama dengan hukum 
dagingnya.” 


566. Bab: Larangan Membunuh Kuda Liar ketika Sedang Berada 
dalam Kondisi Ihram. Sebab Nabi SAW yang Memiliki Tugas 
Menjelaskan Al Our'an telah Memberikan Penjelasan bahwa 

Serigala termasuk Hewan Buruan dan Di Dalam Al Our'an Allah 

SWT telah Melarang Melakukan Perburuan Binatang Buas. 
Allah SWT Berfirman, “Janganlah Kalian Membunuh Binatang 
Buruan di Saat Kalian Sedang Berada dalam Kondisi Ihram.” 
(Al Maa'idah (5):95) 


“26 Sanadnya hasan. Al Mustadrak 1: 452 dari jalur periwayatan Ishag bin Isa Ath- 
Thaba'i. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 451 


5. aa 


a na aa era ea £ » Adi IS Cod —YU LO 


Ae dg ai BAN gih 
tari er tag Haa ia KI Ja EA Ia aga 
TK mita CAN 3 SS 1 LI :JU aa 


CE Jpn Log Eta ai de pit KATA De 
3 
2645. Abdul Jabbar bin Al Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abi Ammar, ha Abu Musa 
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah, 
maksudnya adalah Al Anshari menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abdullah bin Ubaid bin Umair 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu 
Ammar, ia berkata: Aku pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah 
RA dan bertanya kepadanya tentang kuda liar, bolehkah kami 
memakannya? Ia menjawab: Ya, boleh. Kemudian aku bertanya lagi: 
Apakah ia termasuk hewan buruan? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya 
lagi: Apakah anda mendengarnya dari Rasulullah SAW? ia menjawab: 
Ya. 2 


477 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 28 dari jalur periwayatan Ibnu Jarir. 


452 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


567. Bab: Penjelasan tentang Hukuman bagi Mereka yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram jika Mereka Membunuh Kuda Liar 


HIP PS BIS 33 Ah ala Ba YAN 

JAR ai Ba gi PN ARP jab Ban pe 

PPA Agan 2 Kenal Real 3 BM IS JB AIA oi Ap 
data Sya Won Upin UAS 


2646. Salam bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Abdullah bin 
Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, dari Jabir 
bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa 
denda yang dikenakan bagi orang yang dalam kondisi ihram 
membunuh kuda liar adalah seekor domba Najad dan Beliau 
menjadikan kuda termasuk hewan buruan. 2 


32036. 3 P3 an 


Tar YG plan Yi heung dara HA gkay Vale —Y LV 


3. te 


BAP Oh Je GP Gl PO HA pa pora Up eta 
rata :elba Gi Ju Up ea si -JU 


2647. Ya'gub Ad-Daurugi dan Muhammad bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Manshur, maksudnya 
Ibnu Zadan memberitakan kepada kami dari Atha, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: Beliau telah menetapkan denda atas membunuh 


42 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Manasik 90 dari jalur periwayatan Waki' dan 
didalamnya tidak terdapat kalimat Najdiyyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 453 


kuda liar berupa seekor domba. Ibnu Hisyam berkata: Dari 
Manshur. 2 


568. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Domba Yang 
Ditetapkan Sebagai Denda Tersebut adalah Domba Musinnin 
(Domba Yang Berumur Satu Tahun) bukan Yang Usianya 
Kurang dari Satu Tahun. Dan Dalil bahwa Yang Dimaksud Allah 
SWT dalam Firman-Nya “Maka Dendanya adalah Mengganti 
dengan Binatang Ternak Seimbang dengan Buruan Yang 
Dibunuhnya,” adalah Hewan Yang Bentuknya Memiliki 
Keserupaan dengan Hewan Yang Dibunuh, bukan Yang 
Harganya Sebanding dengan Hewan Yang Dibunuh sebagaimana 
Yang Dinyatakan oleh Sebagian Ulama dari Irak. Sebab 
Pengalaman Membuktikan bahwa Harga Seekor Kuda Liar 
Tidak Tetap, Berubah-Ubah Sesuai dengan Waktu dan Tempat. 
Demikian Pula dengan Harga Seekor Domba, Terkadang 
Harganya Naik dan Terkadang Turun. Jika Yang Dimaksud 
dengan Mitsal adalah Harganya, maka Rasulullah SAW Tidak 
Akan Menjadikan Domba Sebagai Denda Seekor Kuda Liar yang 
Dibunuh di Setiap Waktu dan Tempat 


Ap Oa 5 era In PA Pa Se tnndung —YYULA 
-JU ai Ae Aa 3 silat | 1 Gala aah AE 


FS Das aa GA saat Sy Ko Ha GA du 
NS baya 


429 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5:183. dari jalur 
periwayatan Hasyim. 


asa || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2648. Muhammad bin Abu Musa Al Khurasyi telah 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Ash-Shai” menceritakan kepada kami dari Atha, dari 
Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kuda liar 
termasuk hewan buruan. Barangsiapa yang menangkapnya, maka ia 
terkena denda mengeluarkan seekor domba musin (Yang sudah 
berumur satu tahun) dan bertawakkal." 


569. Bab: Larangan Menikah dengan Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram, Meminang dan Menikahinya 


- - 
8. 2. Pt Bo 3G 3 nh 


KIS Chania Op PI Ga ON Gi Kaban Cia -Y14 

DAS DA oi OP bg HI Pp YP ab LL 
tu AE V) GP SEN “JG S3 DU 
| SI AS He II ia Sa 


2649. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Nubih, yaitu Ibnu Wahab, dari Aban bin 
Utsman, dari Utsman bin Affan RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Seorang yang sedang berada dalam kondisi ihram jangan menikah 
dan jangan dinikahkan.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan tentang bab ini 
dalam kitab Al kabir.""' 


430 Sanadnya shahih. Imam Hakim dan Adz-Dzahabi menshahihkannya. Hadits ini 
ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (1050) —Nashi.) Sunan Kubra 43 karya Imam 
Baihagi 5: 183 dari jalur periwayatan Hasan bin Ibrahim. 

831 Muslim, Nikah 43 dari jalur periwayatan Nafi. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 455 


| 


At SHE sub 
ada 


KUMPULAN BAB TENTANG BERBAGAI 
PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH MEREKA 
YANG SEDANG BERADA DALAM KONDISI IHRAM 
DAN MENJADI PERBEDAAN PENDAPAT DI 
KALANGAN ULAMA MENGENAI BOLEH ATAU 
TIDAKNYA PEKERJAAN TERSEBUT 
SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SUNNAH NABI 
SAW ATAU SUNAH TERSEBUT 
MEMBOLEHKANNYA. 


CAR 


La 


570. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram Mencuci Bagian 
Kepalanya 


8 . 


JB deh Cia oa H7 MEI KG CAK -yao: 

Sp san BA pa "ga dalah Gp NG Cah 
Pera Lang Nana a19 LP 3 Sao SA Jb cal 
s Sd dat dk ee aa Sp da3 ah PA 
ae Laka Ad 3? en JS 533 FA 2 ALI tea 
3) Ta ojuo dl ssi IS Sore OA ja Kb 
Menag Oh DN Gak elo GA AG Oa Gi 


456 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ata Ie Pat ab ay A8 PA Gg AL Ji BAN 
(3 A AA Sg Na :J63 dan & Lag Tata ang Jt 


KA SUN Hasi TB AG CA Re aa 
kat wa 


2650. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Zaid bin Aslam berkata: Ibrahim bin Abdullah bin Husein 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: 


Al Miswar bin Makhramah dan Ibnu Abbas ketika berada di 
Al A'raj pernah berbeda pendapat dalam masalah orang yang sedang 
berihram membasuh kepalanya. Ia pernah mengatakan bahwa Nabi 
SAW pernah membasuh bagian kepalanya. Kemudian mereka 
mengutusku menemui Abu Ayyub untuk menanyakan kepadanya. 
Akupun pergi menemuinya di Al A'raj dan pada saat itu Abu Ayyub 
sedang mandi diantara dua bukit. Ae memberi salam (264/B) 
kepadanya. Ketika melihatku, ia merapatkan bajunya ke dadanya 
hingga aku melihat ke arah dadanya. Saat itu, aku berkata, 
“Sesungguhya anak saudaramu, yaitu Abdullah bin Abbas RA telah 
mengutusku untuk bertanya kepadamu bagaimana kamu melihat 
Rasulullah SAW membasuh kepalanya ketika beliau berada dalam 
kondisi ihram. Kemudian ia memerintahkan seseorang mengucurkan 
air ke kepalanya dan ia menggosok kepalanya dengan kedua belah 
tangannya ke arah depan dan belakang. Setelah itu, ia berkata: 
Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian aku 
kembali mendatangi Ibnu Abbas RA dan memberitakan kepadanya.” 


Miswar berkata kepadanya, “Setelah ini, aku tidak akan 
berselisih lagi denganmu selamanya.” 


482 Muslim, Haji dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 457 


571. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Melakukan Bekam tanpa Memotong Rambut atau 
Mencukurnya. 


- 
4 o- a10 


SIB Kotak Wat aka AI ami A15 Wib —1 OA 


..u. 3 0 — #0. 3 0 - 
- 


Pj 43 # 5 4 
SA aa Alih telan Lala 1gp 2 il AI VP Lang 
0 span. 3 0 — s1 NN 90 JI JA. Jen Y : 30... 4 Ep 2 Gr 
Oa ma aa na aa BBS Iya pa gia ton 
.. 2 Ph Bo .—.0. 0. CL 0 7 ..' Bisa ka 
Da . o- .. a ot, o 72 3 Sar Sa 2 . 
Cara Var SN) MN las ah ah SB In) 


2651. Abdul Jabbar bin “Ala telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Umran, maksudnya adalah Ibnu Dinar berkata: Aku pernah 
mendengar Atha berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, “Rasulullah SAW pernah melakukan bekam pada saat beliau 
sedang berada dalam kondisi ihram." Kemudian aku mendengar 
Umran setelah itu berkata: Thawus pernah memberitakan kepadaku, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah 
SAW pernah melakukan bekam dalam kondisi berihram. Aku 
menduga Hadits ini diriwayatkan dari keduanya.” 


572. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Meminyaki Rambutnya dengan Minyak Yang Tidak 
Wangi, jika Memang Dibolehkan Berhujjah dengan Fargad As- 
Sabkhi dan Lafazh Yang Diriwayatkan adalah Shahih 
bahwasannya Nabi SAW Pernah Menggunakan Minyak ketika 
Beliau Berada dalam Kondisi Ihram. Sebab Sahabat-Sahabat 


“38 Muslim, Haji 87 dari jalur periwayatan Sufyan dari Umar, dari Thawus dan Atha. 


458 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hamad Bin Salamah telah Berbeda Pendapat dalam Masalah 
Lafazh Ini. Aku Khawatir Fargad As-Sabkhi telah Salah dalam 
Memarfu'kan Status Hadits Ini 


5 8 2 o - 
04 Jo ra A9 Bi 80 3. 16 - 
belas pp OLS Vida tamu Ot Goal Udar —YNOY 
03 6G. Papa 2 


» Jana Na 33 pen nata Te ui ola Lido YG ws ui (AI 


Pa Ne aa 0, o --G 9 yo. ai 2.3 0 - 0-4 
ag teia pb aa Pl EP AI Syah Ol CAS oa OP ea 
ah 3 Kan Laba B5 0 Ko ms ut dos ga 


AI pi Me Pala ia GB GA Un 
f La FT g Nana 3. 
PAR Ol di aer SEA GAN TA GA 

2652. Al Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami, Affan bin Muslim dan Yahya bin Ibad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Hammad bin Salmah menceritakan kepada 
kami, Fargad memberitakan kepada kami dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menggunakan 
minyak yang tidak wangi dan saat itu beliau sedang dalam kondisi 
ihram. 

Abu Bakar berkata: Aku khawatir Fargad telah salah duga 
dalam memarfu'kan Hadits ini. Sebab Tsauri meriwayatkan dari 
Manshur, dari Sa'id bin Jabir, ia berkata: Ibnu Umar pernah 
menggunakan minyak ketika hendak melakukan ihram. 4 


434 Sanadnya dha'if. Fargad bin Ya'gub As-Subkhi adalah sosok yang dinilai dha'if 
dalam periwayatan Hadits. At-Tirmidzi, Haji 114 dari jalur periwayatan Hamad. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 459 


5. 116 - J0. 326. 3 18 


2 LP ss Ibadah » 2 Ny P4) J5 ea 
BN IN PA Jae pa Oa ba maa 


A03 3 ose 


AA Ja pe La aah bel, Jasa PEN Ip obati 
ui esa era Re Ka Je u Cas 213) lisa, CI 


9 A90 4 Papa 


AP Say) Jb Gi aa kene Mae 
dee ag “3 Pt - 0 & Aa T- 
alay « Tn Ta G3 ep la oa c AYI XS “JL Ladaw 
Aj Sabun Ai La ? af SGP ASI HIU ge sja an 
AG Ai dal KAU ujan 2 br 
Ha al ka Ea Geet AP Jai Hi SUS Ah 
P3 PJ 

TI 4: Ino Lela D3 3 Pa 3 GUY si Ip SI 
A3 pala Bel aah, Bag A3 Kekar 

& -0, i -&, : za .... Pd Aa 0 

NA RU TAAT AA PETA UP: Op 4 

2653. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Tsauri memberitakan kepada 
kami. 

Abu Bakar mengatakan bahwa keduanya” sepengetahuannya 
adalah shahih, penggunaan minyak dalam Hadits Sa'id bin Jabir 
adalah perbuatan Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi SAW. Manshur 
bin Al Mutamir lebih hafal, lebih mengetahui dan lebih meyakinkan 
dibandingkan orang-orang seperti Fargad As-Sabkhi. Demikian 
diriwayatkan oleh Hujaj bin Minhal dari Hamad. 


“35 Demikian tertera dalam naskah aslinya. 


460 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Hujjaj bin 
Minhal menceritakan kepada kami. 

Waki' bin Al Jarah telah meriwayatkannya dari Hamad bin 
Salmah, ia berkata: Ketika ihram, ha Salim bin Junadah menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami. 

Al Jaitsam bin Jamil juga telah meriwayatkannya dari Hamad, 
ia berkata, maksudnya adalah ketika hendak melakukan ihram. 

Abu Bakar berkata: Lafah Hadits yang disebutkan oleh Waki' 
dan yang juga disebutkan oleh Al Haitsam bin Jamil “Jika minyak 
tersebut beraroma wangi, maka boleh digunakan ketika akan 
melakukan ihram,” Sebab Nabi SAW pernah menggunakan minyak 
wangi misk ketika akan melakukan ihram dan misk termasuk minyak 
yang aromanya paling kuat dan paling bagus sebagaimana diberitakan 
oleh Nabi SAW. 

Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya berkata: Yang 
tidak wangi.” 


573. Bab: Penjelasan tentang Seorang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram boleh Mengobati Matanya —Jika Terkena 
Penyakit Mata— dengan Daun Yang Getahnya Pahit 


3 o- 6 


ON Dek G5 ANA Hj Jd Xp CAS Not 


OS 3 AR Ot gp OA Ip ih ai Ia Ai 
Wan PPA ya LI KENA BU op ia 
mal 


.. . 


“36 Sanadnya shahih. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 461 


2654. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari 
Nabih bin Wahab, dari Aban bin Utsman, bahwasannya Utsman bin 
Affan RA pernah bercerita dari Nabi SAW, bahwasannya ada seorang 
laki-laki yang berada dalam kondisi ihram mengalami sakit mata, 
hendaknya ia membalutnya dengan daun yang getahnya pahit. 


574. Bab: Boleh Bersiwak bagi Orang Yang Sedang dalam 
Kondisi Ihram 


buaya HS et PA 3 AKA BAL -y1 00 
Kel Coy GI SAS Ag DP HE 
Ae yi PMI 3 AS BA je ag Gi 
ag MEA BN Ol Ab il ob adalah bh aelbar LA 
ANA TP B0 3 JI. y) EN TA Te NN Teka N 04 
wd JB Sa ph BA Dai JR 1 es 
2655. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Al Hakam bin Musa memberitakan kepada kami, Yahya bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, ha Abu Hatim Muhammad bin Idris Ad- 
Darimi menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Kharijah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada 
kami dari Nu'man bin Al Mundzir, dari Atha dan Thawus dan 


Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Nabi SAW pernah 
melakukan bekam dan saat itu Beliau sedang dalam kondisi ihram. 


“37 Muslim, Haji 89 dari jalur periwayatan Sufyan. 


462 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dan apakah Nabi SAW juga bersiwak ketika beliau sedang dalam 
kondisi ihram ? Ia menjawab: Ya. 8 


575. Bab: Penjelasan bahwa Seorang Yang Dalam Kondisi Ihram 
boleh Mengempalkan Rambut Kepalanya agar Tidak 
Terkena Kutu 


0. A0 Jd PI Mane 


YA bh NM EAS UII AS 3 Ig GAS YO 
PA gi EN 


ag 


ar dad IP AN KP Ui Io KA Pa 2 au 
is 2 Cam Al Cat AG Dera data Je 3 2 
JA 6 0. Ju JL o AI AT za 


2656. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Nabi SAW melakukan talbiyyah 
dalam kondisi rambutnya digempal. 


Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah berkata kepada 
Malik: Apakah seorang yang sedang dalam kondisi ihram boleh 
menggempalkan rambutnya? Ia menjawab: Dengan getah dan sejenis 
tumbuhan.” 


438 AJ Baihagi, 5:95 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Haitsam bin 
Kharijah. Muslim, Haji 81 dari jalur periwayatan Atha dan Thawus, namun 
didalamnya tidak disebut kalimat Siwak. 

439 Aj Bukhari, Haji 19 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 463 


576. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang dalam Kondisi Ihram 
boleh Membekam Bagian Kepalanya dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Ringkas 


20 AG. 3 KS 


BI R09 BIS Cia Bala Ip ALA Cik —YNoV 
Ia Gelas D3 se ALE IU HIS oa 
ag 8 PA je Ja N “ TAN & AN PA GTA 
JB toa IE papan ag BB Jah ML ab Cal JB JB 
AB IK Ia TN vi er ji 
2657. Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani telah menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakaria 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Umar bin Dinar menceritakan 
kepada kami, dari Thawus, ia berkata: Ibnu Abbas RA berkata: 


Rasululllah SAW melakukan bekam di bagian kepala dan saat itu 
beliau dalam kondisi ihram. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Ibnu Bahinah"? termasuk dalam 
bab ini. 


577. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Melakukan 
Bekam Dikepalanya karena Ada Penyakit di Bagian Kepala 


APA kear giat | Se XS ey ELSA Hand —YTOA 
SL 3 50.3 


SI ami Sea pp Oni Jie JB AKA Lebat 1G 


“40 Kalimat ini sulit difahami. Ada kemungkinan yang di maksud adalah Abdullah 
bin Malik bin Bahinah dan Hadits tentang berbekamnya Nabi SAW tertera dalam Al 
Musnad 5 : 345. 

“41 Al Bukhari, Haji 19 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


464 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


IE) dig dj ARA VI KI M5 Ol 
03 -J 


hal dah Sg KPA 


BD 


. 


2658. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Humaid berkata: Anas pernah 
ditanya tentang hukum orang yang sedang berpuasa melakukan 
bekam? Kemudian ia menjawab: Kami menganggap perbuatan yang 
demikian hukumnya makruh kecuali jika kondisinya sangat darurat. 
Dan ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam karena ada rasa 
sakit di bagian kepalanya dan saat itu beliau sedang dalam kondisi 


ihram. 


578. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Kebolehan Melakukan 
Bekam di Bagian Kaki dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi 
SAW Pernah Melakukan Bekam lebih Dari Satu Kali, Beliau 
Pernah Melakukannya dibagian Kepala dan Pernah Juga 
Melakukanya di Bagian Kaki 


KA CE KA Ea Ga Ia Gd -Y1O4 
pi? ds € “2g Htm Sl N pu ot 13 (35 aa Cpu 
2S Ea pi 
2659. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Anas: Bahwasannya Nabi SAW 


“42 Lihat Hadits setelahnya 2659. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 465 


pernah melakukan bekam di kaki bagian luar karena rasa sakit yang 
beliau rasakan.? 


579, Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasa Sakit Yang 
Dirasakan oleh Nabi SAW Hingga Beliau Melakukan Bekam 
Pada Saat dalam Kondisi Ihram Berada Di Punggung atau Di 

Pangkal Paha, bukan Di Bagian Kaki 


“ Pa 0. Ao 3G. 3 IG - 


.5. bo ea Tana AS 0p Kawa ab —Y TU 
Cia 16 « Jai Pa 55 aa "3 Ka si . ea 
N 0 JI Id 


HA yag BP AI Jana :JU TEA, NP Haa 
0: S3 asin Ha NP na SS sg La 
AA KAN nia as 3g 
Jas Gn an gn in seh di asa BA ah 

20) Lis oh, Bi ab JP MA al ap tab 
Sa) ot Ap Men & 3g Pr sabu os TAN 


Na 


Pd 


Karta! sf Poni 2 33 Tg S 23r3 3 u ETua Pp 

d2 ea al sn 35, Sx 1 saban Ka 25 ua Oo 
L 0. oi 

ya OS « Jd 3 

2660. Muhammad bin Abdul Al A'la Ash-Shan'ani telah 

menceritakan kepada kami, Khalid, maksudnya adalah Ibnu Al Harits 
43 Sanadnya shahih, Abu Daud, Hadits 1837 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 


466 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


telah menceritakan kepada kami ha Bundar telah menceritakan kepada 
kami, Abdul A'la menceritakan kepadaku, ha Ahmad bin Al Migdam 
Al Ajli menceritakan kepada kami, Basyar maksudnya adalah Ibnu 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hisyam 
menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: 
Rasulullah SAW pernah melakukan bekam ketika beliau sedang 
berada dalam kondisi ihram karena ada memar di daerah pinggung 
atau pangkal paha. 

Bundar tidak mengatakan kepada kami kalimat, “Atau di 
pangkal paha,” Ada juga yang mengatakan kepada kami bahwa ia 
mengatakan hal yang demikian di kitabnya, namun tidak dalam 
ucapannya. 

Abu bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Abbas RA dan riwayat 
Ibnu Bahinah, bahwasannya Nabi SAW pernah melakukan bekam di 
daerah kepalanya karena ada penyakit di kepalanya. Riwayat Humaid 
dari Ibnu Abbas yang mengabarkan bahwa Nabi SAW melakukan 
bekam di daerah kaki bagian belakang karena ada memar di daerah di 
punggung atau di pangkal paha. Dalam riwayat Humaid dari Anas RA 
terdapat petunjuk bahwa salah satu bekam yang pernah dilakukan 
dikarenakan adanya penyakit di daerah kepala dan riwayat Jabir 
menunjukkan bahwa salah satu bekam yang dilakukan karena ada 
memar di punggung atau di pangkal paha. 


Ibnu Khaitsam telah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari 
Jabir. 


4 K3 


ME HE Kah Lp LB AI Iga ol YAN 
AN IE te Oil op OA Ip rak CAS Koo 


“44 Janadnya shahih, An-Nasaa'i 5 : 152 dari jalur periwayatan Abu Zubair dan 
didalamnya terdapat kalimat, "Karena ada memar, bukan luka seperti sobek atau 
tersayat." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 467 


. 8 () Pd 2 sa 33 tan Dab oo 
tes ng) ae BE oy Os Ot ad Ka 
2661. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah melakukan 
bekam karena luka akibat batu. 


Abu Bakar berkata: Kebolehan ini seperti kebolehan 
mengobati memar sebagaimana tertera dalam riwayat Abu Zubair dari 
Jabir.“ 


580. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram Menaiki Untanya jika Ia Membawa Unta dengan 
Menyebut Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar 


?, ? 
Pt aan PAN Land 


CI (ny Ta Eh 533 pP ES GOL SAS YAN 


- Pa 0. Ao 


- 30 - Tan 0. 2 as - 2. 8 
SN AI BAN (DE ia Wih GAS 3 
LP ae ai AA EA iyah Ci C Kah UP ae Pj 21 Gis 
EN BS Ja NBA BB 3 ena 


5 0. 2 - 2... P 2... 0 Lan Laka 
Ini ab Bg MURI IE LI JB ES 2S 


595 Gal san 

2662. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ali 
bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ha Bundar 


menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami 


“45 Sanadnya shahih. Ibnu Majah, Manasik 87 dari jalur periwayatan Ibnu Khutsaim. 


468 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Sa'id, dari Oatadah, dari Anas: Bahwasannya Nabi SAW pernah 
mendatangi seorang laki-laki yang sedang menuntun untanya. 
Kemudian Nabi SAW berkata, “Naikilah.” Laki-laki tersebut 
menjawab, “Sesungguhnya binatang ini adalah unta yang 
digemukkan.” Kemudian Nabi SAW berkata lagi, “Naikilah, kenapa 
kamu bersikap demikian?!” 


Hadits dengan redaksi seperti ini adalah Hadits riwayat Abu 
Daud. “48 


581. Bab: Riwayat yang Redaksinya Bersifat Mufassar dan 
Menjelaskan Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah Aku 
Sebutkan. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Unta jika Penunggangnya Tidak 
Menemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban serta Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Jika Ia Menemukan Hewan Lain Yang 
Kuat, maka Ia Harus Turun dari Unta Tersebut 


30 3G- 3 G- 


SA PU nara UI Gi JASA CAS yaa 

Ka oi Aa A3 Age SA Ta ON ANA AE 

SU GA 3 5 dl RB AI Jp at UU 
2663. (265/B) Muhammad bin Basyar telah menceritakan 


kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dan 
Murrah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 


“46 Sanadnya shahih, Minhat Al Ma'bud 1 : 229 dari jalur periwayatan Syu'bah. 
Imam Bukhari mencantumkannya dalam pembahasan tentang Haji 103 dari jalur 
periwayatan Hisyam dan Syu'bah, Muslim, Haji 373 dari jalur periwayatan Tsabit 
Al Banani, dari Anas. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 469 


kami, Abu Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang 
orang yang menaiki unta yang digemukkan, Beliau menjawab, 
“Naikilah hingga kamu menemukan kendaraan yang kuat menahan 


beban yang berat.” “1 


582. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ketika Nabi SAW 
Membolehkan Menaiki Unta Yang Digemukkan ketika 
Kondisinya Memang Memungkinkan, jika Memang Tidak 
Ditemukan Hewan Yang Kuat Menahan Beban Yang Berat, 
Menaikinya dengan Cara Yang Baik 


Ki o-AG. 3 Bai 5 SA Ng 0. -p 38. 3 G seApa (ea Ana —-YA14 
ui yang meanan 


.. #0. . 


Na Tya ain en ka 
Ia 3 3 Naa RAD Mean) IA ulas ar) 
Ab And SI adi 3) SA SI 


2664. Muhammad bin Muammar Al Oaisi telah menceritakan - 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Abu Zubair menceritakan kepada kami, bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang hukum menaiki hewan 
yang dipersiapkan untuk hadyu (Hewan sembelihan), ia menjawab: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, “Naikilah dengan 
cara yang baik jika kamu menaikinya hingga kamu menemukan 


hewan yang kuat menahan beban yang berat.” 


“41 Sanadnya shahih. Lihat Hadits No. 2664. 
“48 Muslim, Haji 375 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. Abu Daud 
Hadits 1761 dari jalur periwayatan Yahya, An-Nasaa'i 5 : 139. 


470 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


583. Bab: Penjelasan tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh 
oleh Mereka Yang Sedang dalam Kondisi Ihram dengan 
Menyebutkan Lafazh Hadits yang Bersifat Mujmal, dengan 
Menyebutkan Sebagiannya dengan Lafazhnya yang Bersifat 
Umum, namun Yang Dikehendakinya adalah Makna Khusus 


R ON Ea CA Bh Bab -y1to 
IE AL op Aa 5 bu SA AB YP ap PA 
LA IE PN LGA Ga Ieka 3RB AN J5 JB Harih LSG 
2 aka ASIN, G3, cal, Lnjiad 12415 
2665. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yusuf memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu syihab, Salim bin Abdullah bin Umar telah 
memberitakan kepadaku, ia berkata: Hafshah RA berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Ada lima hewan yang tidak ada larangan untuk 
membunuhnya bagi mereka yang sedang dalam kondisi ihram: 
Kalajengking, Elang, Tikus, Anjing dan Binatang yang suka 


Gas AL Appa BARA Sh GAN aeg 1g JS Gasa 5YATI 

Aa uas SA 9 SI Ii Anta . 
IA LP pal AP (Ii CAN gp Nae 
Gb oi Ob HB 3 Aki PUG se aah PS BB AI Jt 


“9 Muslim, Haji 73 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu wahab dengan 
redaksinya yang didahulakn dan di akhirkan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 471 


Sea & PS Ie “3 AG Lp gen -JE Ne De 
Ju ru Y aa SS, Far Paan Ag san 3 tea 
Kara "gir, OSN, Ea BA Pi ai Ha Had 


an - 2039. AD Pap 


gay IU) lia SA Ca eta Ilea Lu Ie 

NE An NIS IG GA, Hn AN tapa 
aa aa 
2d Ma nta. 3 “ oa daa) 


2666. Ali bin Abdurrahman bin Al Mughirah Al Mishri telah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Al Hakam, yaitu Ibnu Abu 
Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayub memberitakan 
kepada kami dari Anas bin Ajlan, dari Al Ga'ga” bin Hakim, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, sama dengan 
Hadits yang diriwayatkan oleh Laits dan Malik dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ada lima hewan yang 
tidak ada larangan membunuhnya bagi orang yang sedang berada 
dalam kondisi ihram: Burung gagak, Burung elang, Kalajengking, 
Tikus dan Anjing galak." Namun dalam Hadits yang diriwayatkan 
oleh (maksudnya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA), 
Beliau menyebut kalimat: Ular, Serigala dan Anjing galak. 


Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Maryam menceritakan kepada kami dengan Hadits ini. Dan ia 
berkata: Namun ia mengatakan dalam Haditsnya kalimat: Ular, 
Serigala dan Macan. 


Ibnu Yahya berkata: Nampaknya riwayat ini menafsirkan 
makna anjing galak, yang termasuk ke dalam golongan anjing galak 
adalah ular, serigala dan macan. 


450 Tihat Muslim, Haji 78. Abu Daud Hadits 1847 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ajlan. 


472 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


. 30 36. 3 Pa 


Ia # Aa Kei ra er OP Kapua oa —Y ILY 


Pt ed 


» IE GIA al up teng Aa SA cONEmE LI Gas 
Ad, adi AI & In SAS AAS 15 3 MN Iya 
AIA Eigan Xi PN aga KA Up dad, st 
3 DI Sea 35 ma KI sa Sa Pap Ia 
Ia Uh ep Teh si ala da 
ud (YK) -, - ng - . ., .. 9 
Pd ME Ih ASI TA IN UG ci Je SI 
HI yag 3 Ke 3 3 3 P3 af O Jebat 8. ae 
bg Pp Ana Ai sni OR ya 
Wale is ag PF: GI) Si 

2667. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Bahar menceritakan kepada kami, Hatim menceritakan 
kepadaku, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Al Oa'ga', dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, “Ada lima hewan yang boleh dibunuh oleh 
orang yang sedang dalam kondisi ihram: Ular, Kalajengking, Tikus, 
Elang dan Anjing galak.” 

Abu Bakar berkata: Redaksi lafazh dalam Hadits yang 
dinyatakan oleh Muhammad bin Yahya ini dalam menafsirkan makna 
"Kalbul agur,” dan penyebutan ular seperti tidak disengaja. Sebab ular 
tidak termasuk bagian dari anjing galak dan sebutan kalbun tidak 


dapat digunakan untuk ular. Sementara untuk namir (Macan) dan 
serigala, kata Al Kalbu bisa digunakan untuk keduanya. 


Dalam riwayat Hatim bin Ismail terdapat penjelasan bahwa 
Nabi SAW telah membedakan antara Al Hayyah (Ular) dengan Al 


ShahihIbnu Khuzaimah || 473 


Kalbul Agur (Hewan yang menggigit). Maka bagaimana mungkin 
pernyataannya dengan kata Al Kalbul Agur dimaksudkan Al Hayyah 
(Ular)! 


584. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang Dalam Kondisi 
Ihram boleh Membunuh Ular, meski Hal Yang Demikian 
dilakukan Di Dalam Tanah Haram 


30 365. 4 Pa 


Pa 2 aka tapa HS » Yadi Cp Kebun loo —YTTA 
INA KEP SPI PGA PB op HE 
ATA 0 Ie 01 ' 0. 3. ta 
2668. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Abdullah, bahwasannya Nabi SAW telah memerintahkan orang yang 


sedang berada dalam kondisi ihram untuk membunuh ular di tanah 
haram.”? 


585. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 
Mufassir (Memberikan Penjelasan Secara Detail) terhadap 
Lafazh Hadits Yang Bersifat Mujmal (Lafazh Yang Mengandung 
Makna Umum) yang Telah Disebutkan disebagian Riwayat 
tentang Hewan-Hewan Yang Boleh Dibunuh oleh Orang Yang 
Sedang dalam Kondisi Ihram, dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Nabi SAW hanya Membolehkan Membunuh Sebagian 


451 Sanadnya hasan (Shahih lighairihi). Hadits ini ditakhrij dakam Al Irwa' (1036) 
dan Shahih Abu daud (1620). —Nashir.) Abu Daud Hadits 1847. 

452 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi mengisyaratkan ke riwayat Ibnu Mas'ud. Lihat 
Ahmad 1 : 42. 


474 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jenis Burung, bukan Semua Jenis Burung. Rasulullah SAW 
Hanya Membolehkan Membunuh Burung Gagak yang Berwarna 
Belang Hitam Putih. 


to. 3036. 3 8. (MA, 5-30 3G. 3 Pe 
C yhaar Uj bagan Gila Ga gi Ser Kudo —YU14 
, 
A8 


0. 8 : . . Nan SN Tel 3... Ae ba 
OP temmy Karin HP Lau 33 Lha 1JE AR SAS 


Sasana LSI salat, AI NAN, di 


2669. Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Oatadah bercerita dari Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 


“ Ada lima hewan perusak yang boleh dibunuh, baik ditanah 
halal ataupun tanah haram (260/4) yaitu Ular, Burung Gagak yang 
belang putih dan hitam, Tikus, Anjing galak dan Burung Elang.” 


586. Bab: Penjelasan tentang Wewangian dan Pakaian Yang : 
Boleh Dikenakan oleh Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 
Ihram dan Yang Terlarang Dikenakan Meski dengan Alasan 
Tidak Tahu bahwa Hal Yang Demikian Tidak Boleh serta 
Penjelasan tentang Gugurnya Kafarat, berbeda Dengan Sebagian 
Kalangan Yang Berpendapat bahwa Dalam Kondisi Yang 
Demikian Hukum Kafarat Tetap Wajib, meski Dengan Alasan 
Tidak Tahu bahwa Mengenakan Wewangian dan Mengenakan 
Baju Tidak Diperbolehkan bagi Mereka Yang Sedang Berada 


459 Muslim, Haji 67 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 475 


dalam Kondisi Ihram, dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Didalamnya Terdapat Lafazh Wewangian. Sebagian Kalangan 
Yang Memakruhkan Mengenakan Wewangian sebelum 
Melakukan Ihram tidak Dapat Membedakan antara Hadits Yang 
Mugaddam dan Yang Mu'akhkhar serta Tidak Dapat 
Membedakan antara Hadits Yang Bersifat Mufassar dan Hadits 
Yang Bersifat Mujmal. 


ON GP eka daa IP ES ah ji SA Gis - —YUV 
Pan NAN aa ap aa sasa ba IN 
Sad HB ale Ie BD SA Da 


. 0 


ag 3 Kb » LI ea Lp aa aa JBS LE 
Tn BA po SEP US WI GIS cma 
Ye es ld Ai NS Pe APN aa 
OK ap ring ag dat JAS And JK of KI SI AS 
ai an AP aga ii 
UG 56 Dg Lan Ci: Is AB Dah BJ 


5 £ 


Tb 3 Le is GA 3 WI Tama EK na 


2. Bg 


303 


2670. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, Atha 
telah memberitakan kepadaku, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya Ya'la bin Umayyah berkata 
kepada Umar: Aku berharap dapat melihat Rasulullah saat beliau 
menerima wahyu. Ketika beliau di Ja'ranah, Rasulullah SAW 
mengenakan baju yang membungkus dirinya. Saat itu, beliau bersama 


476 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


beberapa orang sahabat. Ia berkata: Kemudian datang seorang laki- 
laki yang berlumur minyak wangi menemuinya dan bertanya kepada 
Nabi SAW: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut tuan hukum orang 
yang melakukan ihram dalam kondisi penuh wewangian? Kemudian 
Rasulullah SAW melihat sebentar ke arah laki-laki tersebut. Setelah 
itu, turunlah wahyu. Kemudian Umar RA memanggil Ya'la, dan ia 
pun datang. Kemudian ia memasukkan kepalanya dan melihat wajah 
Rasulullah SAW sesaat merona merah. Kemudian ia beranjak. Setelah 
keadaan menjadi seperti biasa, Rasulullah SAW berkata, “Dimana 
orang yang tadi bertanya tentang umrah?” Orang yang dimaksudpun 
datang dan Nabi SAW memerintahkan kepadanya dengan berkata, 
“Berkenaan dengan wewangian yang telah kamu kenakan sebelum 
ihram, cucilah wewangian tersebut. Kemudian lepaslah bajumu dan 
kerjakanlah umrah dengan cara sebagaimana kamu mengerjakan 
ibadah haji.” 


587. Bab: Penjelasan tentang Hadits Yang Lafazhnya Mufassar 
dan Menjelaskan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal 
seperti Telah Disebutkan Dalam Permasalahan Wewangian. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Ketika Rasulullah SAW 
Memerintahkan Mencopot Baju dan Membersihkan Wewangian, 
maksudnya Adalah Wewangian Yang Biasa Digunakan oleh 
Kaum Wanita, bukan Wewangian Yang Biasa Digunakan oleh 
Kaum Laki-Laki Yang Pernah Digunakan oleh Nabi SAW ketika 
Hendak Melakukan Ihram. 


PAI IE 5 Ap Aang GIS 3 JSI Ke CAS - —Y VA 


Ld pi Opi GP elbin 5 UN oi aah 6 Ja Kara YG 


488 Al Bukhari, Haji 17 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 477 


£ 
1 


CA cale IE Ino BN Ih SIN 3 Hd ca 
CIA AI WS Canlba Gian Lain ale Jan ai Spm 
busa NI Tai lay aah 
3 K4 :Ju dai, ME ain 2 JBS UBS GI 


“04 


Sea oa Unta lp Jp -JG « Ag KS uas 
Cagar ratna Jai BIN J3 H3 IN PJ USG AS 
y 2... AA 5. h Ne : o- 2 . Pa 
BN 3 IG Tn JE9 JI X5 ab IA 
J9 BB IA to nh AN BU) aim 
BII Th 2 JA 

2671. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman 

telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari Atha, dari 
Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya: Ia berkata: Aku ingin sekali melihat 
Rasulullah SAW saat Beliau menerima wahyu. Ketika suatu hari kami 
sedang berada di daerah Ja'ranah, ada seorang laki-laki yang datang 
menemui beliau dan saat itu laki-laki tersebut berlumur wewangian 
tertentu. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW: Wahai 
Rasulullah, aku telah melakukan ihram untuk umrah dalam kondisi 
seperti ini, maka bagaimana caraku melakukan umrah? Rasulullah 
SAW bertanya kepadanya, “Bagaimana kamu melakukan ibadah 
haji?” Laki-laki tersebut menjawab, “Aku melepas bajuku dan 


membersihkannya.” Kemudian Nabi SAW berkata, “Kerjakanlah 
ibadah umrahmu sebagaimana kamu mengerjakan ibadah haji.” 


Ia berkata: Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dan 
Beliau menutup wajahnya dengan baju dan Umar pun memanggilku. 


478 || ShahihIbnuKhuzaimah 


Kemudian ia membuka penutup baju tersebut, maka akupun melihat 
Rasulullah SAW sedang menutupi wajahnya yang merona merah. 


Hadits ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Jabbar. 
Al Makhzumi berkata: Ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW di daerah Ja'ranah. Aku pernah berkata kepada Umar RA: Aku 
ingin sekali melihat Nabi SAW saat beliau menerima wahyu. Dan 
beliau berkata, “Bersihkan wewangian ini dariku.” 


588. Bab: Penjelasan bahwa Nabi SAW Memerintahkan agar 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Tersebut 
Membersihkan Wewangian Yang Telah Digunakannya sebelum 
Ihram karena Ja Menggunakan Wewangian Yang Ada 
Za'farannya, sementara Menggunakan Za'faran Tidak 
Dibolehkan, meskipun Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram 
Terlarang Mengenakannya. Tidak Seperti Dugaan Sebagian 
Ulama Irak Yang Menyangka bahwa Nabi SAW Memerintahkan 
Membersihkan Wewangian Tersebut karena Seorang Yang 
Sedang Berihram Tidak Diperkenankan Mengenakan 
Wewangian Meski Wewangian Tersebut Ia Gunakan 
sebelum Ihram. 


Abu Bakar berkata: Didalam riwayat Umar bin Dinar ia 
berkata: Wa 'alaihi mugaththa'aatinn mutadhammikhun bi khuluugin. 
Kalimat khulug —Sepengetahuanku— tidak digunakan kecuali dalam 
wewangian yang ada za' farannya. 

Dalam riwayat Manshur bin Zadan, Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman, Ibnu Abu Laila, Al Hujjaj bin Artha dari Atha, dari Ya'la 
bin Umayyah, ia berkata: Ia mengenakan baju yang terkena minyak 


455 Muslim, Haji 7 dari jalur periwayatan Umar bin Dinar dengan redaksi yang 
singkat. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 47 


Za'faran (266/B) namun mereka tidak memasukkan Shafwan bin 
Ya'la dalam sanadnya. 


o- 0. “3 10 35-33 


yi Pa sa (ad Tara alang ui Ilmu olah —YUVY 


ji dp ba pas ae 2 Ng cnliah 36 
aa Nara BN Or NP 2 Ig ama 


Ta 
Je. 


O 9 Peng "MEN SPSE Pn dok Is OS 
pin UE ala! IK as 3 “JG Hans Lb HJ 


PA Cah gg MAA Tn 5 Ja TI 
liga See Tea Ke aa Ju syal AH 3 J8 Agar Stm 
cela u Na Tavag » al Ii ON ite Ka Aa 
snare LI telan 1 HA gp eat Git 

Uu Jar Lb di ab ed SA Hei 


2672. Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Manshur, Abdul Malik, 
Ibnu Abi Ya'la dan Al Hujjaj, semuanya mengambil dari Atha, dari 
Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Ada seorang laki-laki arab dengan 
mengenakan jubah yang terbaluri minyak Za'faran datang menemui 
Rasulullah SAW dan bertanya: Wahai Rasulullah, aku telah 
melakukan ihram dalam kondisi sebagaimana yang tuan lihat, namun 
banyak orang yang tidak setuju dan memojokkanku. Ia berkata: Nabi 
SAW membiarkannya sebentar, kemudian memanggilnya dan Beliau 
bersabda, “Lepaslah baju jubahmu, bersihkanlah minyak za'faran 
dari dirimu dan kerjakanlah umrah sebagaimana kamu mengerjakan 
haji.” Namun ia mengatakan di akhir riwayatnya: Hujaj berkata: Atha 


480 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami tentang Hadits ini dari Shafwan bin Ya'la, 
dari ayahnya, ha Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Al Hujjaj, dari Atha, ia 
berkata: Sebelum Hadits ini sampai kepada kami, kami menggatakan 
bahwa ia membakar jubahnya. Setelah kami menerima Hadits ini, 
maka kami mengambilnya.” 


589. Bab: Larangan Nabi SAW Mengunakan Minyak Za'faran, 
baik Bagi Orang Yang Sedang Berada Dalam Kondisi Ihram 
ataupun Tidak Ihram dan Dalil tentang Keshahihan Takwil 
Riwayat Ya'la Bin Umayyah bahwa Nabi SAW Memerintahkan 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram Membersihkan 
Wewangiannya, jika Wewangian Tersebut adalah 
Minyak Za'faran 


o A0 3 5. Geo 40 A.A. 0 


XS na bj Op Ola Tya OLS up ae taat SPIN 


g » 2 3. Pn AA kd - 0 e- 0-3 o an 
an Ne 4 Nada 
Gi ye Sk— JB vas us 


2673. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid memberitakan kepada kami dari Abdul Aziz bin 
Shahib, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW melarang 
laki-laki mengenakan minyak wangi za'faran. Hammad berkata: 
maksudnya adalah 4! Khulug.”! 


“56 Sanadnya shahih, Al Hafizh memberikan isyarah dalam Al Fath 3 : 395 kepada 
riwayat ini. 

“8! Muslim, Pakaian 77 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid, Al Bukhari, Pakaian 
22 dari jalur periwayatan Abdul Aziz. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 481 


BIS NG elagt 5 3653 ea Hi IA AS NE 


Ao Pt - . 3 


Bi NP on K3 CI AYI KE CI ap 

3. PA Y 2 3. .. 

SEP j2 NB Iyan 

2674. Ahmad bin Muni' dan Ziyad bin Ayub telah 

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail bin Aliyyah 

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Shahib menceritakan 

kepada kami, ha Umran bin Musa menceritakan kepada kami, Abdul 

Wahhab menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada 

kami dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang 
laki-laki menggunakan minyak wangi za'faran. 


: 


590. Bab: Dalil Kedua Yang Menunjukkan Sahnya Pentakwilan 
Perintah Nabi SAW dalam Riwayat Ya'la untuk Membersihkan 
Wewangian Yang Digunakan oleh Orang Yang Sedang Berada 
dalam Konsisi Ihram. Sebab Nabi SAW Juga Pernah 
Memerintahkan Orang Yang Dalam Kondisi Tidak Ihram untuk 
Membersihkannya. Dengan Demikian, Baik dalam Kondisi Ihram 
atau Tidak Berihram Hukumnya Sama. 


3 


23 Tan ES Ugal SI ep AKA GIS -Y YO 

JI NE AN Ag lo JW VI LA 1B ea 
Wa pa mimi BN Ip 0G) is, el IN Uu 
CIK Cd JB UI aj AI di Ha H3 Uh 


482 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NA ang 2... o3 Ia BE ani Lo Ian Pi 2 
3 Al dh dB KB IA AJE de Ulas C 
To 3 0... 


ui 5 “3 aa 3, IP SAS -JG alneU 236 
-JG ng & Aa "is Ada or . 3 AAL sd 
Ba as 1G MANA akan, LE II can ju 3 
Pd . .A 2. red a, - 0 “o. 
te SU GA en an 
O Je 

2675. Muhammad bin Harb Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Umar 
bin Abdullah bin Ya'la bin Murrah Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Suatu hari ketika aku 
dalam keadaan santai, sahabatku berkata: Ayo kita pergi ke rumah. Ia 
berkata: Kemudian aku pergi, mandi dan mengenakan wewangian 
tertentu. Dan Rasulullah SAW saat itu mengusap wajah-wajah kami. 
Ketika posisiku sudah dekat dengan Nabi, Beliau menjauhkan 
tangannya dari minyak yang aku kenakan. Setelah selesai: Beliau 
berkata kepadaku, “Wahai Abu Ya'la, apa yang mendorongmu 
mengenakan wewangian tersebut, apakah kamu sudah menikah?” Aku 
menjawab, “Tidak.” Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, 
“Pergi dan bersihkanlah.” Ia berkata, "Maka akupun berlalu dan 
membersihkan wewangian tersebut dengan debu hingga aromanya 
hilang." Ketika aku datang lagi, Rasulullah SAW berkata, "A/ “Ala 


telah datang dengan agamanya yang baik, ia bertaubat dan langitpun 
bertasbih.” 


Abu Bakar berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan 
Ya'la untuk membersihkan wewangian khulug sementara saat itu ia 
tidak sedang berada dalam kondisi ihram, sebagaimana Beliau 


ShahihIbnuKhuzaimah || 483 


memerintahkan orang yang sedang berada dalam kondisi ihram 
membersihkan wewangian tersebut.” 


591. Bab: Penjelasan tentang Bantahan terhadap Pendapat 
sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Seorang Yang 
Melakukan Ihram sambil Mengenakan Jubah Harus Membakar 
Jubahnya dan Ia Tidak Boleh Melepas Jubahnya 
dari Arah Kepala. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Shafwan bin Ya'la, dari 
ayahnya, Rasulullah SAW berkata, "Lepaskanlah baju jubahmu.” 4 


Muhammad bin Hisyam telah menceritakan kepada kami, 
Hasyim menceritakan kepada kami, dari Atha, ia berkata: Sebelum 
datang berita ini, kami berpendapat bahwa ia harus membakar 
bajunya. Setelah sampai riwayat ini, maka kami menjadikan Hadits ini 
sebagai hujjah. Al Hujjaj berkata: Atha telah menceritakan kepada 
kami tentang Hadits ini dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya. 


592. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mencukur Rambut bagi 
Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, jika Terkena 
Penyakit, Terserang Kutu atau Terlalu Lebat dan Penjelasan 
tentang Kewajiban Membayar Fidyah bagi Orang Yang 
Mencukur Rambutnya, Meski dengan Alasan Sakit atau Merasa 
Tidak Nyaman dengan Kondisi Kepalanya 


GB - 30396. 3 5 


EA HEM SAI X3 Ga Ji Op AAA ES YAA 


“58 Sanadnya dha'if. Ahmad 4 : 171 dari jalur periwayatan Ubaidah. 
459 | ihat hadits sebelumnya 2671. 


484 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
| 
: 
| 


Ja AN GS 3 KA 5 8 Ipa) de di Ju Tangan 
24 . 04 -— &.- ig - 9 
kas in Ka 36 Ja An San anna ts 
(Uh Ea pi 3 2 Saras 3 uk NG up 
2676. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al 
Hidza menceritakan kepada kami dari Abu (267/A) Oilabah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin “Ajrah, ia berkata: Di 
masa Hudaibiyyah, Rasulullah SAW pernah datang menemuiku dan 
saat itu rambutku sangat lebat. Beliau berkata, “Nampaknya kondisimu 
yang demikian menyakitimu?” Akupun menjawab, “Ya, Benar.” 
Rasulullah SAW berkata lagi, “Cukurlah dan sembelihlah seekor 
kambing atau berpuasalah selama tiga hari, atau bersedekahlah 
sebanyak tiga sha' kepada enam orang miskin” 


593. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Ka'ab Diperintah oleh 
Nabi SAW Mencukur Rambutnya dan Memerintahkannya 
Membayar Fidyah dengan Berpuasa, Bersedekah atau Dengan 
Menyembelih. Peristiwa Tersebut Terjadi sebelum Rasulullah 
SAW Menjelaskan bahwa Mereka akan Mencukur Rambut di 
Hudaibiyyah dan Kembali Lagi Ke Madinah sebelum 
Sampai Ke Makkah. 


Aa. 3o 36. 3 


Hae SN Ae Pb CI Ii Ia GS -YANV 

. - c . » - Ao. 
e. PAN IS Chalma 2 Fei SP 3 (yana 
BE Ii Ka PA gi SP ul 
“00 Muslim, Haji 84 dari jalur periwayatan Khalid. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 485 


BA PI akn Se US FN 03 SS -JB vi 


ma. 


nba Ap Lg Tai HB AI JG eh LIL 9 ok Dada 
Wa Doa Al AI 3 d3 AA A3 £ BI batas 
AA ana Ta EN Yah & ag ot Cb Je 3 
SY en aa GG bil gal Bp Ga DB 


Ten ai In aga Sa yu aa 
Ika & PA Ai Sa 
2677. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Tsauri 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Ani Najih, dari Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ajrah, bahwasannya Nabi 
SAW pernah melewati dirinya yang sedang menyalakan api di bawah 
periuk yang terbuat dari batu. Saat itu, beberapa ekor kutu rambut 
berjatuhan mengenai wajahnya. Kemudian Nabi SAW berkata 
kepadanya, “Apakah kondisi yang demikian menyakitimu?” Ia 
menjawab, “Benar wahai Rasulullah." Kemudian turunlah ayat Al 
Our'an, “Maka wajiblah atasnya ber-fidyah, yaitu: Berpuasa atau 
bersedekah atau berkorban.” (Os. Al Bagarah (21: 196) Kemudian 
Nabi SAW memerintahkannya. Saat itu mereka sedang berada di 
daerah Hudaibiyyah dan Nabi SAW belum menjelaskan bahwa 
mereka akan bercukur di Hudaibiyyah, sementara saat itu mereka 
sangat ingin memasuki kota Makkah. Kemudian Allah SWT 
menurunkan ayat tentang fidyah dan Rasulullah SAW memerintahkan 
untuk mencukur dan berpuasa selama tiga hari atau memberi makan 
kepada enam orang miskin atau menyembelih kambing. 


486 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Riwayat Syabal dari Ibnu Abi Najih juga 
berisikan permasalahan yang sama, dan aku telah jelaskan Haditsnya 
dalam bab setelah ini.“' 


594. Bab: Dalil bahwa firman Allah SWT yang berbunyi, 
« dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai 
di tempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau 
ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah 
atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 
berkorban...” (Os. Al Bagarah (2): 196) ada peringkasan kalimat. 
Makna yang dimaksud adalah: Kemudian kalian bercukur, maka 
fidyahnya adalah dengan mengerjakan puasa, sedekah atau 
menyembelih hewan, sebagaimana firman Allah SWT, “Lalu 
Kami wahyukan kepada Musa: 'Pukullah lautan itu dengan 
tongkatmu', Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan 
adalah seperti gunung yang besar ........” (Os. Asy-Syw'ara (26/:64) 
yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemudian ia memukulnya. 
Dalam redaksi yang demikian ada peringkasan kalimat, kalimat, 
“Kemudian ia memukul,” dihilangkan. Sudah jelas bahwa 
terpancarnya air dari batu dan terbelahnya laut disebabkan oleh 
pukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Dan tidak 
diragukan lagi bahwa Musa AS sangat menta'ati perintah Allah 
SWT untuk memukul batu dan air. Oleh karena itu, 
terpancarnya air dan terbelahnya laut terjadi setelah pukulan 
Musa AS dimana beliau dengan cepat melakukan 
perintah Allah SWT. 


“61 Muslim, Haji 83 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Najih. 


ShahihIbwu Khuzaimah || 487 


- 


Ba Tang Ka Pe yana Op Kaban Ay Wa —YUVA 

2 Mg Ian 
NI ARI nan ip Kd Nol op Ya 
Aa An A5 ERA JAN APE 3 ISP di 
KS 3 Gi udara ca UU aa Basel sala 43 


na 


sn IG ANA lg ik La Io Ol SA sa 
A8 ag jab BS sar Ol BB AI Jpn) AG Gir Jar 
dapa 
2678. Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami, Syabal menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: 
Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Ka'ab bin 
“Ajrah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihatnya dan saat itu 
kutu-kutu rambutnya sedang berjatuhan ke wajahnya. Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Apakah kondisi yang demikian 
menyakitimu?” Ia menjawab, “Ya,” Kemudian Nabi SAW 
memerintahkan kepadanya untuk mencukur rambutnya di 
Hudaibiyyah dan Nabi SAW belum menjelaskan bahwa mereka akan 
mencukurnya di tempat tersebut. Pada saat itu, mereka sangat ingin 
memasuki kota Makkah. Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat 
tentang kewajiban membayar fidyah. Kemudian Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk memberi makan kepada enam orang miskin, 
menyembelih hewan Hadyu atau berpuasa selama tiga hari. 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab Al 
Aiman (Permasalahan sumpah) dan kifarat (Denda)tentang kadarnya: 
yaitu tiga sha'. Satu sha' sama dengan empat amdad dan satu al farag 
sama dengan 16 liter. Dengan demikian satu sha' sama dengan 
sepertiga farag sebab satu farag sama dengan tiga sha'. Satu sha 


488 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sama dengan sepertiga dari lima liter. Dasarnya adalah Hadits-Hadits 
Rasulullah SAW. 


Ayat ini termasuk dalam jenis firman Allah SWT yang 
menjelaskan suatu kewajiban secara mujmal, kemudian Nabi SAW 
memberikan penjelasan mengenai rinciannya. Dalam ayat ini Allah 
SWT memerintahkan membayar fidyah dengan cara berpuasa dan di 
dalam Al Our'an tidak terdapat penjelasan tentang jumlah bilangan 
puasa yang harus dikerjakan, tidak ada penjelasan mengenai jumlah 
orang yang harus diberi serta tidak ada penjelasan yang dimaksud 
dengan nusuk. Kemudian Nabi SAW yang diutus Allah SWT untuk 
memberikan penjelasan menjelaskan bahwa jumlah puasa yang harus 
dikerjakan adalah tiga hari, bersedekah sebanyak tiga sha' kepada 
enam orang miskin dan yang dimakasud dengan nusuk adalah 
menyembelih seekor kambing. 


Disebutkannya nusuk dalam riwayat ini (267/B) sama dengan 
permasalahan yang dikatakan oleh ulama bahwa menghukumi dengan 
cara melakukan penyamaan bersifat wajib. Dengan demikian, 
sepertujuh sapi atau sepertujuh unta boleh digunakan untuk membayar 
denda pelanggaran mencukur rambut. Sebab sepertujuh sapi atau 
sepertujuh unta sama dengan satu kambing dalam masalah fidyah, 
masalah udhhiyyah dan hadyu. 


Tidak ada perbedan pendapat di kalangan ulama bahwa 
sepertujuh unta atau sepertujuh sapi bisa menggantikan satu ekor 
kambing dalam masalah hadyu tamattu', giran dan udhhiyyah 
(Berkurban di hari raya). Sebagian ulama berpendapat bahwa 
sepersepuluh unta bisa menggantikan satu ekor kambing. 


Bagi mereka yang membolehkan sepersepuluh menempati satu 
ekor kambing, maka sepertujuh lebih utama, sebab bagian sepertujuh 
lebih bayak dibandingkan dengan sepersepuluh. Aku telah 
menguraikan masalah ini kepada sebagian sahabat ku ketika 
menjelaskan ayat ini dan aku jelaskan juga bahwa Allah SWT 


ShahihIbnu Khuzaimah || 489 


terkadang mewajibkan sesuatu di dalam Al Ouran dengan satu 
pengertian, dan terkadang mewajibkan sesuatu dengan pengertian 
yang lain dalam Al Our'an. Pengetahuan tentang pengertian yang 
dikehendaki tersebut dapat berasal dari Rasulullah SAW atau ijma' 
ummat islam. Sebab Allah SWT mewajibkan hal yang demikian 
kepada orang yang kondisi rambutnya menyakitkan dirinya, atau ia 
merasakan sakit di kepalanya kemudian ia mencukur rambutnya. 
Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa seorang yang mencukur 
rambutnya ketika berihram wajib membayar fidyah, meski kondisi 
rambutnya tidak membuatnya sakit atau tanpa ada rasa sakit di 
kepalanya. Orang yang bercukur tersebut dianggap sebagai orang 
yang melanggar aturan, jika mencukurnya bukan karena ada penyakit. 


Aku telah jelaskan juga bahwa menghukumi sesuatu 
berdasarkan giyas adalah wajib. Sebab, jika tidak demikian, maka 
seorang yang menggunting rambutnya dengan alat cukur tidak wajib 
membayar fidyah. Sebab kata fidyah hanya ditujukan kepada halgu 
(mencukur sampai habis/botak) tidak ditujukan kepada Al Jazzu, 
(memotong) jika dalam masalah ini diberlakukan giyas, maka orang 
yang melakukan Al Jazzu (Memotong sebagian rambutnya ketika 
dalam kondisi ihram) terkena juga kewajiban membayar fidyah 
sebagaimana orang yang melakukan halgu (mencukur hingga habis). 
Permasalahan ini cukup panjang dan telah aku jelaskan dalam 


pembahasan yang lain.” 


462 A| Bukhari, orang yang terhalang melaksanakan Haji 8 dari jalur periwayatan 
Rauh. 


490 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


595, Bab: Penjelasan bahwa Seorang Tuan boleh Memberikan 
Hukuman kepada Budaknya yang Tidak Menjaga Harta 
Tuannya, jika Perilakunya Yang Demikian layak 
Diberi Hukuman 


4 10 9, 3. 


JB 633 2 lh aa Asa op dl Ae GAS —y va 

Ca 3 3 Kr Pn AI dtg ta AL KI tek 
PSP BAG Na ne db AD Ga 3 3, 
s dea BI Jr Sup oi, HE 3 NI Sp 


PNG & s ae Hj ga d3 aan & 


- ..,, x... z5 me da aa 1 ang den 
SES Ia te IG ee) BB Sah Oa 
pi bia SM FI Ia BO Ih 


2... 2... Pn NP ln . at Da D3 NN Pa AN 5 3 
SIB IU ii RA ii DE dbs aa Hi lay, 
3d 0, - ee NAN aa at tt. us 3 Ya sa 22 £ 
daa SAI 3 SJ GAIN aa 1JU $ Basi Gl KN 
0 2... y. 3 P je Pa NP ea Man ee aa 2 In 
de Jaan Ing J3 Hp LA Ia asi daan 

3 . Ha naa & . Si Pd Fan PJ 3 Pa naa 
Ca Cg ID (ai Ch p PAMA SINI 2d tem 
. Ha KS - , aa 2 2. Pn o Pee Pd AA 
A3 bgan Cin SB dya A73 la LAS, ia JB 
- e 01 . 8- £ - . 3 8... - -. 
nu v al Ap BAD NG tgn Gi Tang CPO NI 


3... JoJgG. AA ... 


Yy na Pb Ma ae d8... ara LL tag” 0 
al dm) Ag HS YA, J8 Ou Gua z ve iga 


ShahihIbnuKhuzaimah || 491 


de Ii 


2679. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj dan Salim bin Junadah 
telah menceritakan kepada kami, Salam berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami. Al Asyaj berkata: Abdullah bin Idris 
menceritakan kepadaku dan ia menuliskan untukku kemudian 
menyebutkan Hadits tersebut kepadaku, ia berkata: Muhammad bin 
Ishag telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ibad bin 
Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar RA, ia 
berkata: 


Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk 
melaksanakan ibadah haji. Perbekalan Nabi SAW dan Abu Bakar RA 
berada di tempat yang sama. Ketika kami singgah di daerah Al Araj, 
perbekalan kami dibawa oleh pembantu Abu Bakar RA. Ia (Asma 
RA.) berkata: Rasulullah SAW-pun duduk dan Sayyidah “Aisyah 
duduk di sampingnya, sementara Abu Bakar RA. duduk di sisi yang 
lain disamping Rasulullah SAW. Saat itu, akupun duduk di samping 
ayahku (Abu Bakar RA.) sambil menunggu barang bawaan kami yang 
dibawa oleh pembantu Abu Bakar RA, kapan barang bawaan tersebut 
datang. Kemudian pembantu tersebut muncul dengan tidak membawa 
untanya. Saat itu, Abu Bakar RA bertanya, “Kemanakah untamu?” Ia 
menjawab, “Semalam aku telah tersesat.” Kemudian Abu Bakar RA 
bangkit dan memukul pembantunya sambil berkata, “Cuma membawa 
satu unta saja kamu tidak mampu, padahal kamu adalah laki-laki.!” 
Melihat hal yang demikian Rasulullah SAW hanya tersenyum dan 
berkata, “Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang 
berada dalam kondisi ihram ini.” Ini adalah Hadits riwayat Al Asyaj. 
Salim berkata, “Barang bawaan kami dengan barang bawaan 
Rasulullah SAW berada pada tempat yang sama.” 


a92 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi dan Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan 
kepada kami dengan Hadits yang sama. 


Ad-Daurugi berkata: Barang bawaan Nabi SAW dan barang 
bawaan Abu Bakar RA. (Dengan redaksi, "Wa kaanat zimaalatu 
Rasulillah wa zimalatu Abi Bakar RA.") 


Yusuf berkata: Barang bawaan Abu Bakar dan barang bawaan 


Rasulullah SAW. (Dengan redaksi kalimat, "Wa kaanat zaamilatu Abi 


Bakrin wa zaamilatu Rasulillah. 5) hi 


596. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melantukan Syair bagi 
Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram. 


& o- 2». Do 395- 3 AG 


CAT AI IE Ci AG 3 LSA Cab NYA 

SIA ii NN SA dk LS (aa SA Or J3 

3 Ie Hijas GA ala 2 SI AU adi H3 dial 

AR dl 2 JSI ai alan LA Ii Up 

JS GRAN Ti IE BW JA CU ah ATA 3 

2 eta BEN BNI aa gem Sl PE UE Ja BA 
pg 


43 Sanadnya dha'if karena an'anahnya Ibnu Ishag. Abu Daud Hadits 1818 dari 
jalur periwayatan Ibnu Idris. As-Sunan Al Kubra, 4 : 67. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 493 


2680. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman (268/A) 
Adh-Dhabghi memberitakan kepada kami, dari Tsabit bin Al Banani, 
dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memasuki 
kota Makkah untuk melakukan umrah sebelum terjadinya pembebasan 
kota Makkah. Ibnu Rawahah yang saat itu berjalan didepan Nabi 
SAW melantunkan syair. Saat itu, Umar RA berkata, "Wahai Ibnu 
Rawahah, di tanah haram dan di hadapan Rasulullah SAW kamu 
melantunkan syair?” Kemudian Nabi SAW menyela, “Biarkan saja, 
sungguh perkataannya memberikan pukulan kepada mereka lebih 


tajam dari anak panah.” 


597 Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mengenakan Celana 
Panjang bagi Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram 
jika Tidak Menemukan Kain dan Boleh Mengenakan Sepatu jika 
Ia Tidak Menemukan Sandal, dengan Mengetengahkan Hadits 
Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal saat Menyebutkan Sepatu 
ketika Tidak Ada Sandal. 


Ja SN Daan Cemal BAE IA EA YAN 
Ea on DE EA NG ima ia 2 An GA 
SN Jaa Sta 2 ta DN Ol Ga oi Aa 3 Ob di Jah 
V3 MSG GG AV 2 IIA 1 Di A5 
M3 pe # lada Sai Ju Kaul dam 
2681. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, Imran bin Musa Al 
Oazzaz dan Ahmad bin Al Migdam Al Ajli menceritakan kepada 


“61 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 159 — 160 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 


494 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, semuanya berkata: Ahmad bin Zaid menceritakan kepada kami, 
Umar bin Dinar menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid, 
Sesungguhnya Ibnu Abbas RA pernah berkata: 


Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam 
khutbahnya beliau berkata, “Boleh mengenakan celana panjang bagi 
yang tidak menemukan kain dan boleh mengenakan khuf (sepatu) bagi 
yang tidak menemukan sandal.” 


Ahmad bin Al Mugaddam berkata: Dari Umar bin Dinar.“ 


598. Bab: Hadits Yang Menjelaskan Lafazh yang Bersifat 
Mufassir (Menjelaskan) Riwayat Yang Bersifat Mujmal Yang 
Telah Aku Sebutkan tentang Kebolehan Mengenakan Khuf bagi 
Yang Tidak Menemukan Sandal. Dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Rasulullah SAW hanya Membolehkan Orang Yang 
Sedang dalam Kondisi Ihram Mengenakan Khuf yang Tidak 
Menutupi bagian Mata Kaki, bukan Setiap Khuf Boleh 
Dikenakan. 


3 8 


1D SE Ei5 Ca (aa 2 A3 Sis —ynar 

Ao BA Op JL dna ol Ab gi AI KE LP aib pi 
-J6 DI “5 FA "NU ca Ia CJ OK Ily 
demi YO PES Ng GA YG JAN BN AN 
Aoi EA AB ip Yg G3 Sa Ji GAB yi 


PA P4 IP 
YG Oris 


“65 Muslim, Haji 4 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 495 


2682. Ahmad bin Al Migdam Al “Ijli telah menceritakan 
kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami dari Ayub, dari 
Nafi”, dari Abdullah bin Umar, bahwasannya ada seorang laki-laki 
yang bertanya kepada Rasulullah SAW saat itu ia (Ibnu Umar RA) 
ada ditempat tersebut. Laki-laki tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, 
pakaian apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang 
berada dalam kondisi ihram?” Rasulullah SAW menjawab, “Jangan 
mengenakan baju, celana panjang, sorban dan jangan mengenakan 
khuf (Sepatu yang menutupi bagian mata kaki) kecuali jika seseorang 
tidak menemukan sandal, maka ia boleh menggunakan sepatu yang 
tidak menutupi bagian mata kaki. Jangan juga mengenakan pakaian 
yang diminyaki minyak wangi yang diambil dari sari tumbuhan dan 
minyak za'faran dan jangan mengenakan kopiah.” 


ara (es bata dome AT AA |) u Kyt | rat —YUAY 
“Ie yr En Pa 2. er oc 0. LO. & 
A9 EA Ir Ie ot GE Aa 3 GP tan 
2... “ o o K3 at PAN ten Bing 3 Oa 
LJB AI I (PaI ea YL cal Sya) GI OI Bh 
2 Ka SE UN RP ae Ta Th He as HA ats ala 
Jomg Y Ol YI An) Y, (alas Y, Jas adl Y, Gaal gb Y 
sr 0. 36 Ka 2 - Lo. - os, 2. Lo E 5.0 Peta ora 
Pong EA ABI Gp WB YG OS op Jill Kegaga olk 
SANG AS 
2683. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Ibnu Aun 
memberitakan kepada kami, ha Muhammad bin Hisyam telah 


menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari 
Daud, dari Nafi?', dari Ibu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 


“66 Al Bukhari Al-Libas 8 dari jalur periwayatan Hamad. An-Nisaa'i 5:102—103 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


496 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- PEN N Ua A MI 


bersabda, “Jika orang yang sedang berada dalam kondisi ihram tidak 
menemukan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan 


memotong bagian atasnya agar berada di bawah mata kaki.” 


599. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
hanya Membolehkan Orang Yang Sedang Berada dalam Kondisi 
Ihram Mengenakan Sepatu Yang Tidak Menutupi Bagian Mata 
Kaki, bukan Berarti Beliau Membolehkan Mengenakan Sepatu 
Yang Tingginya Mencapai Lebih dari Mata Kaki meski Bagian 
Bawah Mata Kaki Terlihat sebagaimana Yang Disangka 
oleh Sebagian Orang. 


Pd 
Pt Td 


pa Ega! JI ee 5 Asa Gi YAN 

KG Penga EA To Tag ol Ba 3 (IP Ka Bia Ja 
Y Ga SY JW BI AB Sa pd Ia Si 
y Oli Y, ci V) IAI Y, AA Yp PNY 
PE K3 Sa Jilat Wbaglas OM DI IA 
ikan Ker aa Tit Kah J3 EL lh OA 3 
BAB PAP lp Dale Ab UN Ju 


304 


aan Ed 2. 2 - Pe S . So Ao Fo - - 
JEG closet CET east SAS YG (aa Nee Si 


ON A9 


467 Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 101 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Abdullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 497 


Ip Nasa ae Ea yana Ip Kab A Era GPS Ga Jl 
ag BAN Bob LN eh CA 


2684. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Basyar bin Al Mufashshal menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari 
Abdullah: Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW: 
Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh kami kenakan di saat kami 
sedang berada dalam kondisi ihram? Rasulullah SAW menjawab, 
“Jangan kalian memakai baju, celana panjang, kopiah, sorban, topi 
dan sepatu, kecuali jika salah seorang diantara kalian tidak 
menemukan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu yang tidak 
menutupi mata kaki.” 

Dalam riwayat Hamad bin Zaid, dari Ayub yang telah aku 
sebutkan sebelum ini ada kalimat: Hendaknya ia mengenakan sepatu 
di bawah mata kakinya. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu 
“Aliyyah dari Ayub, dari Nafi”, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, 
“Barangsiapa yang tidak menemukan sepasang sandal, maka 
kenakanlah sepatu," maksudnya adalah sepatu yang tingginya tidak 
menutupi bagian mata kaki. 

Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami. Aku telah menyebutkan Hadits ini 
dengan seluruh jalur periwayatannya dalam kitab Al Kabir.” 


JOB PP op Feat —YYAO 
aa et ebi boriad Gel yes Smg 


“68 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 101 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Abdullah. 


498 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 sg Pa 8 .. 8 e- o 2. Pa o a o- & 
Ola Ka :YG ye Ke ui Ing ce Nadi uv B3) Xx os 


Aa IP El PSA 56 


2685. — Ha, didalam riwayat Salim, dari Ibnu Umar RA, dari 
Nabi SAW, “ika ia tidak menemukan sepasang sandal, maka 
kenakanlah sepatu dan potonglah hingga (268/B) tinggi sepatu 
tersebut berada di bawah mata kaki.” 


Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.” 


600. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW Hanya 
Membolehkan Mengenakan Sepatu Yang Dipotong Hingga 
Tingginya Berada Di Bawah Mata Kaki Kepada Kaum Laki- 
Laki, Ketentuan Ini hanya Berlaku bagi Kaum Laki-Laki dan 
Tidak Berlaku bagi Kaum Wanita. Sebab Kaum Wanita 
Dibolehkan Mengenakan Sepatu, meski Wanita Tersebut 
Menemukan Sandal. Dalam Hal Ini, Wanita Diberikan Rukhshah 
(Keringanan) hingga Dibolehkan Mengenakan Sepatu. 


- 3 


9 ig .. Pn Pane an ya Tia 2 Pt 

& OP er GA Dying Up Jail) ok —YTAT 

LP AN SIS BE GA ga LSA JB IU II Aa 
SI ria ba mi IS lo SW SO el 


ag 2orG 


LB Ol ya N . Tn 2 0. o-. £ 0 
Gan BEBAN Jgn ol ane 3 ae ka HNS 


Pa Ji S Ani) 


469 Muslim, Haji 2 dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 499 


2686. Al Fadhl bin Ya'gub Al Jazari telah menceritakan 
kepada kami tentang riwayat yang gharib, Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ishag 
telah berkata: Zuhri menceritakan kepadaku, dari Salim, bahwasannya 
Ibnu Umar telah melakukannya: Memotong bagian atas sepatu untuk 
kaum wanita, hingga Shafiyyah binti Abu Abid berbicara kepadanya 
berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada kaum wanita 
dengan membolehkan mereka (kaum wanita) mengenakan sepatu. 


601. Bab: Penjelasan tentang Rukhskah (Keringanan) Berteduh 
bagi Orang Yang Sedang dalam Kondisi Ihram, meski Ia Sedang 
Diam, bertentangan Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 

Menganggap Hal Yang Demikian Hukumnya Makruh dan 


Terlarang. 


Mm. 30 3603 A6 


Tu ara KP y Kepua Kab —YTAV 


LA 30 s,a. 20 an 


3 -JG aa Haa 3 Pinar Gb (kel 1 Jb Ca 
BA TA : JG, dlu Td 33 AK oh aer Je 
Pn GE an entah ab ip Sih 

GI di Tenja W 


2687. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin An-Nafili menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 


“10 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1831 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Ishag. 


500 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengunjungi Jabir bin Abdullah dan ia menceritakan Hadits ini 
dengan panjang. Ia berkata: Rasulullah SAW pernah memerintahkan 
untuk membawa kubahnya yang terbuat dari kulit. Kemudian aku 
mendirikan kubah tersebut dengan menghamparkan tikar. Ketika 
Rasulullah SAW tiba di “Arafah, beliau melihat kubahnya telah 
dibentangkan tikar, maka beliaupun beristirahat. 


602. Bab: Penjelasan tentang Dibolehkan Berteduh bagi Orang 
Yang Sedang Berada dalam Kondisi Ihram, meski Sedang Berada 
di Atas Kendaraan. 


Lo. J0, z0 Ha . 41036. 3 as 


OA Jia Hr Bl ep Usa KP yi Kaban ida — YAA 


du 3 0-3 


ra Been gn 
HS 1G Ke Pn 
Iata V3 au MA - an Orang 
KA Ta H9 SAI in PAS EP 9 ANN ola (lu 


2688. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ja'far Ar-Ragi telah menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah, maksudnya adalah Ibnu Umar Ar-Ragi menceritakan 
kepada kami dari Zaid, maksudnya adalah Ibnu Abi Anisah, dari 
Yahya bin Al Hashin Al Ahmas, dari Ummul Hashih, neneknya, ia 
berkata:7! Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah 
SAW, yaitu haji wada”. Saat itu aku melihat Usamah dan Bilal. Salah 
satu dari keduanya memegang tali kekang unta Nabi SAW dan yang 
satu lagi mengangkat bajunya untuk menutupi Nabi SAW dari 


“1 Dalam naskah aslinya terdapat beberapa kalimat yang tidak terbaca dan redaksi 
ini kami utarakan berdasarkan bacaan dari kitab shahih Muslim. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 501 


sengatan sinar matahari hingga Rasulullah SAW selesai melaksanakan 
jumrah agabah. 7? 


603. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Sedang dalam Kondisi 
Ihram boleh Mengganti Pakaiannya dan Penjelasan Tentang 
Kebolehan Mengenakan Pakaian Yang Diwarnai dengan Zat 

Pewarna Yang Berasal dari Tanah. 


.. 3. | Pn 


AP al Pan Gas -YTAA 

Sat 3 0 aa JA EN aa 
Ela Aka Hi USA Cia ab Oh sala Sat 8 
Na PN M SEBAYA, Har 
Indliy Ops Yg Lab ey IU Gaby ae oya Naa 
2 ana 


2689. Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu 
Zubair, dari Jabir, ia berkata, “Ketika berihram, kami mengenakan 
pakaian yang tidak kami kenakan sebelum ihram dan kami 
mengenakan pakaian yang terwarnai oleh zat pewarna dari tan 


Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku, 
“Bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Jika 
kami melakukan ihram, maka kami mengenakan pakaian yang tidak 


“2 Muslim, Haji 312 As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5: 13 dari jalur 
periwayatan Zaid. | 


502 || ShahihIbnuKhuzaimah 


terkena wewangian dan za'faran dan kami mengenakan pakaian yang 


tercelup oleh pewarna dari tanah',""7? 


604. Bab: Penjelasan bahwa Kaum Laki-Laki Yang Sedang 
Berada dalam Kondisi Ihram boleh Menutup Wajahnya dengan 
Menyebutkan Dalil yang Menurutku Bersifat Mujmal. 


A0 Jo $ Pa 


ui Hn ara Lan » Sai N Kasus Code YA 


Pd 


LN 0 5 An Oa EN TA - 0 0. 
CA 3 IE SG II Sa WP HR SIG eri 3 


MA by BA fa Ui KL 3 DN Ya ab 


2690. Muhammad bin Al Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
bin Humaid, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari 
Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma' ia berkata, 

“Kami dari kaum laki-laki pernah menutupi wajah kami dan 
sebelumnya kami juga pernah menyisir rambut kami.” 


605. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassir (Menjelaskan) Lafazh Hadits Yang Menurut Ku Bersifat 
Mujmal dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Wanita 
Yang Sedang dalam Kondisi Ihram boleh Menutupi Wajahnya 
dengan Tangannya,” Bajunya, namun Tidak Boleh Mengenakan 


“3 Aku katakan: Sanadnya shahih. Ibnu Juraij dan Abu Zubair secara tegas 
mengutarakan Hadits ini dengan jalur periwayatan sebagai berikut. Dan Muhammad 
bin Bakar, yaitu Al Barsani dan Muhammad bin Ma'mar, yaitu Al Bahrani, 
semuanya termasuk dalam rijal syaikhain —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya 
Imam Baihagi 5:52 dari jalur periwayatan Ahmad bin Muni'. 

478 Sanadnya shahih. Lihat Ath-Thabrani, Haji. 

“78 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, "Biyadihi," nampaknya yang benar adalah 
redaksi yang kami sebutkan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 503 


Cadar dan Tidak Boleh Menempelkan Penutup atau Bajunya 
Tersebut Ke Wajahnya. 


Abu bakar berkata: Larangan Nabi SAW kepada wanita yang 
sedang dalam kondisi ihram mengenakan nigab (cadar) menunjukkan 
bahwa wanita tersebut boleh menutupi wajahnya, namun penutup 
tersebut tidak boleh menempel ke wajahnya. 


0. 


Bea Hi Ih ah AS Ag eh M3 

BB AAA SA BAN IA JS KU Haha Pa 
kata AN IR AO Aang Jo ja dia 
Ea DU Aa Hal 108 Kemal GI CAS BNI 
“ Hg 30363 6- so... 


Ea EN Up 2 SA AS Sapa BA uga Gia 


33 (Bg 5G 2 pr bana Gd Jb 25 PR 2 Kang 
EASY Wp Upah sa 


2691. Yazid bin Abu Yazid dari Mujahid, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW dan 
saat itu kami sedang dalam kondisi ihram. Ketika para pengendara 
lewat di hadapan kami, maka kami menutupi wajah kami dengan 
baju.” 

Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakannya kepada 
kami, Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yazid bin Abu Ziyad, ha Yusuf bin Musa menceritakan 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada 
kami, semua mendapatkanya dari Yazid bin Abu Ziyad. 


504 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ia berkata dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Jarir, “Ketika 
kami melewati.””8 dan dalam Hadits Hasyim, “Ketika kami 
melewatinya, maka kami membukanya.” 


606. Bab: Anjuran Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari, 
sebagai Wujud Meneladani Apa Yang Pernah Dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dan Sunnah Bermalam di Dekat Kota Makkah, 
jika Tiba Pada Malam Hari di Daerah Dzu Thuwa, agar Dapat 
Memasuki Kota Makkah pada Siang Hari. 


LOG. 3 8 


Op Sean bd— —YYAY 


?, 
he 


Lo can Ke ape tara Ui 

s? . . . P3 .. e . Se ... y 03 
Sp Sk AI BN 3 EA PW GA Ai 
KA JAM ea & 


2692. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan 
kepada kami, Nafi” memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar RA, dari 
Nabi SAW, “Bahwasannya Rasulullah SAW bermalam di daerah Dzu 
Thuwa hingga tiba waktu shubuh. Kemudian beliau memasuki kota 
Makkah.”8 


607. Bab: Anjuran Memasuki Kota Makkah dari Arah Tsaniyyah 
Al Ulya, sebagai Wujud Meneladani apa Yang Pernah Dilakukan 
oleh Nabi SAW. Sebab Dalam Sikap Yang Demikian Ada 
Kebaikan yang Sangat Sayang jika Tidak Dilakukan. 


“75 Demikian tertera dalam naskah aslinya. 
“7! Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits. 
“8 A1 Bukhari, Haji 39 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 505 


3 IOI 3 ih 


aa 2 Li SEN WAN aa S3 Tiang PON AN 
P3 Pa j (pas o 2 us Ti Mer Jet & treva CAB 
Kali naat ca KAN 2 JAN OS 


2693. Yusuf bin Musa Al Oaththan (269/A) telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah menceritakan kepada 
kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Nabi SAW 
memasuki kota Makkah dari arah Tsaniyyah Al Ulya dan keluar dari 
kota Makkah melalui arah Tsaniyyah As-Sufla.” 


608. Bab: Anjuran untuk Mandi ketika Hendak Memasuki Kota 
Makkah, sebab Rasulullah SAW Mandi ketika Hendak 
Memasuki Kota Makkah. 


CN | 3 X Pniitsera jg Gp Ia AAA EA YA 


5. 8 Pd 


pena KG AB oi op dal IP Il Si AI LP Gas 
SN ep Be TB MIA Oh GA ee La kadal 


be PI SAS Ia K3 IE 2 JS KE maha lag 
3 JA ip SS TA 


2694. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nafi” menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata: Aku pernah melakukan ihram di Dzul Hulaifah 
di sebelah sebuah pohon. Ketika tiba di daerah Dzu Thuwa, 


479 Aj Bukhari, Haji 40 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Nafi”. 


506 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW bermalam di daerah tersebut hingga selesai 
melaksanakan shalat shubuh, setelah selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Beliau mandi dan memasuki kota Makkah dari arah yang 
posisinya lebih tinggi dari Makkah, dari daerah Kuda. Ketika 
meninggalkan kota Makkah, Beliau keluar dari daerah Kuda yang 
datarannya lebih rendah dibandingkan Makkah.” 


5 ug pa Kana M2 1 HI KS KAL -y 140 


ad Aa os as aah (IP MP cal 
” . . 3 P4 . . 5 a12 47 Pa 2 
Jia ag SEM PI 3 WAN Klo 3 Clan adal 
Se AS LUAS 3 jab 
Le... , 2 . PA 3 33 : 2.0 », . . £: 2 5 
S5 Ja 3 NO 33 JI BA Jah 2JE cg DG 
2695. Abdul Warits bin Abdushshamad telah menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari 
Ayyub, dari Nafi”: Ketika tiba di daerah Dzul Hulaifah, Ibnu Umar 
mengistirahatkan untanya. Selesai melakukan shalat shubuh, Ibnu 
Umar menaiki kendaraanya dan saat hewan yang ditungganginya 
sudah mengarah ke arah kiblat, ia melakukan ihram dan melantunkan 
Talbiyyah. Saat tiba di tanah haram, ia menghentikan bacaan 
talbiyyahnya. Dan ketika tiba di daerah Dzu Thuwa, ia bermalam di 
tempat tersebut. Ia berkata: Kemudian ia melaksanakan shalat shubuh. 


Setelah itu, ia mandi. Dan ia mengklaim bahwa demikianlah Nabi 
SAW melakukannya. '! 


“0 Al Bukhari, Haji 41 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Nafi”. 
“81 Lihat Muslim, Haji 227. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 507 


609. Bab: Penjelasan tentang Menghentikan Bacaan Talbiyyah 
dalam Perjalanan Haji ketika Memasuki Tanah Haram dan 
Tidak Membaca Talbiyyah hingga Selesai Melakukan Sai' antara 
Shafa dan Marwah. 


os Je Je 


ar ts BI » . ya 3 Pa oi Le | Ka —Y141 
£ Sa o-. .o. 3. . 0. 1“. 
Ha tania JO Maa kp dal jl op Ata yh la 
LI Ka BAE BIS Kab ai Ababil yi AS yi AI Ae 
SB Utan SN uh Sh ye du 
-JG Aa Gala al ea an ca diat 1S Org : 63 enda 
abai HAN ISS CB B3 IA DA ih AG ke 
- . 5 Pi .£ . x 2 £ 3 Pra PP td 1.3 
pb 3S 3 LX Jb DAS dip Ne dala 
Sh LN Oa GC IA HS SI 
SE) na Uang Ru - a Oya of Nana a na las s Cega 
SI EA AAN 
2696. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, Pamanku menceritakan kepada kami, Abu Shakhar 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Oasith, dari Abid bin Hunain, ia 

berkata: 

Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Abdullah bin 
Umar RA, antara haji dan umrah sebanyak dua belas kali. Ia berkata: 
Aku bertanya kepadanya: Wahai Abu Abdurrahman (Sebutan lain 
bagi Abdullah bin Umar RA) aku telah melihatmu melakukan empat 


perkara, kemudian ia menyebutkan Hadits ini. Ia berkata: Aku 
melihatmu ketika melakukan ihram dan memasuki Arsy 


508 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menghentikan bacaan talbiyyah. Ia menjawab: Benar wahai Ibnu 
Hunain. Aku pernah melakukan haji bersama Rasulullah SAW. Ketika 
memasuki Arsy, Beliau menghentikan bacaan talbiyahnya dan 
falbiyahku akan seperti itu hingga aku mati. 


Abu Bakar berkata: Aku pernah berpendapat bahwa orang 
yang melaksanakan umrah melakukan talbiyyah hingga ia menyentuh 
Hajar Aswad, saat ia memulai thawaf untuk umrahnya berdasarkan 
riwayat dari Ibnu Abi Laila, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Rasulullah SAW menghentikan bacaan talbiyyahnya 
ketika umrah saat menyentuh Hajar Aswad.” 


pa Gi Ah ep Bl 
OP OP ala Gp Asa IE Cd ai At aah GAS NG 
IS OS gb ah akh Pa DA Cb KA Ju Pe) 
Pa AIA gp JAS We Gbk OS BB oi 
ASEAN ae bt Ae ag 
PAR Ea Di pjk oo AN Ya DE 3 da 
A3 Cb OS Op ERA ap JAS We AN ds Una Up 
PI Cop SB Ke 5 Sd 58 s6 Usa og 3g eat S 
Be et JAS Pa Ja 08 GUA Mika Tas 
Mae Cayola Lisa 3 SI Lp pu S Hn 2 adas 
Aj alas JG IG AS op Ep ja Ear 


.0, 49 4 IT KN 


yha (2 —YYAV 


482 Lihat Al Bukhari, Wudhu 3 dan I Haji 38. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 509 


a.n. 0.3 


LAN Weh KAI JS 23 PA ab SA OS: Ta Pj 
PAI Uta 5 Spb pak 


2697. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi dan Muhammad bin 
Hisyam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hasyim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila memberitakan kepadaku, 
Muhammad bin Hisyam berkata: Dari Ibnu Abi Laila. 


Abu Bakar RA berkata: Saat aku merenungi riwayat Ubaid bin 
Hunain, didalamnya terdapat petunjuk bahwa Rasulullah SAW 
menghentikan bacaan talbiyahnya ketika memasuki daerah Arusy 
Makkah. Dan riwayat Ubaid bin Hunain lebih kuat sanadnya 
dibandingkan dengan riwayat dari Atha. Sebab Ibnu Abu Laila bukan 
seorang hafizh, meski ia seorang ahli fikih dan banyak ilmunya. 


Menurutku, seorang yang melakukan ihram untuk haji, umrah 
atau untuk keduanya harus menghentikan bacaan talbiyahnya ketika 
memasuki arsy Makkah. Jika orang tersebut melakukan ihram untuk 
umrah, maka ia tidak perlu membaca talbiyah lagi, sementara jika ia 
melakukan ihram untuk haji ifrad atau giran, ia kembali melantunkan 
talbiyyah setelah selesai melakukan Sai” antara Shafa dan Marwah. 
Sebab apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar menunjukkan bahwa ia 
melihat Rasulullah SAW memutuskan Talbiyyah hingga beliau selesai 
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. 


Rabi” bin Sulaiman menceritakannya kepada kami, Basyar bin 
Bakar menceritakan kepada kami dari Auza'i, ia berkata: Atha bin Abi 
Rabah berkata: Ibnu Umar menghentikan bacaan Talbiyahnya ketika 
memasuki tanah haram dan ia kembali membacanya setelah selesai 
melaksanakan thawaf dan Sa'i antara Shafa dan Marwah.” 


483 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 1817. Ibnu Laila meriwayatkan dari “Atha, 
dari Ibnu Abbas RA sebagai Hadits marfu'. Abdul Malik dan Hamam meriwayatkan 
dari “Atha dimaugufkan kepada Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Umar diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim dalam shahihnya. 


510 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BR up tra MAN gaga Hi Pe EN YAA 
2 sa. -a, 2 0 Peru 20 9, 20. -3- 20, 8 8 na anO £ 
ABI PAS A5 OR EL or AL NS pg Ai ci Kala Ga 
KAS Je 5 AN abn b AM K3 Sh 1Ju LAH 
MA JB 2 Ula G3 AGAN Ge Ng sa SSI 3 
TEWAS HL Ed UB DA, 
Of SEE SL kB Ebi Cdi da3 ate TI laa 
Ay AI AI G3 Oh AI IA ip ema AA TAS H5 
2698. Muhammad bin Mahdi Al “Aththari telah menceritakan 
kepada kami, Umar, maksudnya adalah Ibnu Abi Salmah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Zubair, maksudnya adalah Abdullah 
bin Al “Ala bin Zubair menceritakan kepada kami, Al Oasim bin 
Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah melihat 
Abdullah bin Umar menghentikan bacaan talbiyyahnya ketika 
memasuki tanah haram. Dan ia kembali melantunkannya setelah 
selesai melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan 

Marwah. 


Abu Bakar berkata: Riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang 
menceritakan bahwa Beliau tetap melantunkan bacaan Talbiyah 
hingga beliau melakukan jumrah Agabah menunjukkan bahwa Beliau 
tidak menghentikan talbiyyah sama sekali ketika memasuki tanah 
haram dan tidak mengulangi kembali, akan aku sebutkan riwayat yang 
menunjukkan bahwa Beliau melakukan talbiyyah hingga selesai 
melakukan jumrah Agabah di pembahasan yang tepat di kitab ini 
Insya Allah.” 


48 Aku katakan sanadnya shahih, seluruh rijalnya tsigah dan dikenal baik kecuali 
seorang yang bernama Muhammad bin Mahdi Al “Aththar. Menurut dugaanku, 
namanya adalah Muhamad bin Mahdi Az-Zaila'i yang sosoknya pernah dijelaskan 
oleh Ibnu Abi Hatim. Ia berkata (4/1/106), “Diriwayatkan dari Abu Daud Ath- 


Shahih IbnuKhuzaimah || 511 


601. Bab: Anjuran Memperbaharui Wudhu ketika Hendak 
Melakukan Thawaf di Ka'bah ketika Memasuki Bagian Depan 
Tanah Haram. 


Pt - .. 3 f Pa Na 


ea Wo ABG oi PA KE H3 Was —Y1A4 
Ae 5 LET PAR! SP SA AA HA 
PAN GA Ia IG at JA da5 Ol sb 
at tel retak sJLaS B3 mu Ja YO 
S5 Ta Bb 3 di SG fat ian Bisu sefad 

Jah Ojak . Pad Uas 


2699. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
kepada kami, pamanku (269/B) menceritakan kepada kami, Umar, 
yaitu Ibnu Al Harits menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad 
dan Muhammad bin Abdurrahman, bahwasannya ada seorang laki-laki 
dari Irak berkata kepadanya: Coba kamu tanya Urwah bin Zubair 
tentang cara melakukan ihram. Akupun bertanya kepadanya. 
Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah 
haji dan Sayyidah “Aisyah RA memberitakan kepadaku bahwa yang 
pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika memasuki kota 
Makkah adalah berwudhu. Setelah itu Beliau melakukan thawaf di 
Ka'bah. Kemudian ia menyebutkan Hadits yang didalamnya terdapat 
penjelasan yang panjang.” 


Thayalisi dan Abu Zar'ah meriwayatkan darinya,” Abu Zar'ah tidak pernah 
meriwayatkan Hadits kecuali dari sosok yang tsigah dan juga masyhur. 
Menganggapnya sebagai sosok yang tsigah cukup dengan kenyataan bahwa ia 
termasuk salah seorang syaikh Ibnu Khuzaimah dalam Hadits shahih ini. Tidak 
mungkin sosoknya tidak shahih, Wallahu a'lam —Nashir.) 

“85 Al Bukhari, Haji 78 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dengan 
redaksi yang panjang. 


s12 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


611. Bab: Anjuran Memasuki Masjidil Haram dari 
Pintu Bani Syaibah. 


30 3G. 3 as 


BA PSA Ba Ca Li MASA GA VA 
Gaal ab gi OA gi MA GP nan 
Da 3 ari Ou aa FP sung ujian 
Kas UB ph ie sa TB MI of 2 us 
PS SL SI Ah (BMI AI Nia La Je 
Tadi ba 3 IA SN IG aan Lal 3 Ca 
Padi 

2700. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Al Ashfihan menceritakan kepada kami, Abdurrahim maksudnya 
adalah Ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Utsman bin Khusyai, Abu Thafil memberitakan kepada kami dan aku 
bertanya kepadanya tentang melakukan Jari-lari kecil di Ka'bah pada 
tiga putaran pertama. Ia mengklaim bahwa Ibnu Abbas memberitakan 
kepadanya: Ketika datang untuk mengadakan perjanjian dengan 
orang-orang Ouraisy, saat memasuki Makkah Beliau masuk dari pintu 
yang agung ini. Saat itu, para pembesar Ouraisy telah duduk di dekat 
hajar atau Hijir. Kemudian ia menceritakan Hadits dengan redaksi 
yang panjang. 

Abu Bakar berkata: Dalam kitab ini aku tidak memberikan 
batasan: Apakah kalimat tersebut berbunyi Al Hijir atau Al Hajar.” 


486 Sanadnya shahih. —Nashir.) As-Sunan Al Kubra 5 : 72 dari jalur periwayatan 
Abdurrahim bin Sulaiman. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 513 


612. Bab: Perintah untuk Berhias ketika Hendak Melakukan 
Thawaf Di Ka'bah dengan Mengenakan Pakaian. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Mengenakan Pakaian Merupakan Hiasan 
sekaligus Menutup Aurat, meskipun Pakaian Yang Dikenakan 
Tidak Dicelup Warna dan Bukan Pakaian Yang Mewah. Sebab 
Didalam Al Ouran, Allah SWT Berfirman, “Wahai Anak Adam, 
Pakailah Pakaianmu Yang Indah Di Setiap (Memasuki) Mesjid,” 
(Os. Al A'raf (7) 31) Ayat Ini Tidak Menunjukkan bahwa 
Pakaian Yang Berfungsi untuk Berhias adalah Pakaian Yang 
Tercelup Warna dan Tidak Menunjukkan bahwa Pakaian 
Tersebut Harus Pakaian Yang Mewah. Yang Dimaksud adalah 
Pakaian Yag Menutup Aurat, baik Pakaian Tersebut adalah 
Pakaian Yang Mewah atau Sederhana. Sebab Ayat Ini 
Diturunkan sebagai Peringatan agar Tidak Bersikap sebagaimana 
Perilaku Masyarakat Jahiliyyah yang Melakukan Thawaf tanpa 

| Mengenakan Pakaian (Telanjang). 


Lo. 10 36-3 i6- - 03 Pa 


"Up Sacua Lo hoe Ja do —YVUAN 


.. dX.. as - 
Pd 
” 


. . .. 0 0. 0. -8 Lio 0. “UI 10 IOI. Lee 
3 0. cor ar ep 8.3 . . .. up 2 Pi Png kara 
ASRI Iri ICP 9 HI B3 TA AS JB el 
3 Aa AN 2. . d3 £ 
as KE ik BT Ho SB RA WAS Kan 


2701. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Salamah, yaitu Ibnu Kahil, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Muslim Al Bathin menceritakan dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Abbas RA, ia berkata: Dahulu para wanita melakukan thawaf di 
Ka'bah dalam kondisi telanjang. Sekarang nampak sebagian atau 
seluruhnya, kemudian turunlah ayat, “Hai anak Adam, pakailah 


514 || ShahihIbnuKhuzaimah 


pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 
minumlah.” (Os. Al A'raf (71: 31)” 


ge Ah AE BI —i 23 oiata AS VAN 


LAN ep Hita Jaan pp Ips Pp wi £ OI IPP MA Il AN 
PS 2 pa TN PO GAN Ga YA os 
og 
Ata AA AI JIE TAA AP SP PE AA 
ON Ia) 21 Kan J3 MI Giaa Dai 
ot ”3 aa o-b3 0... 
SG Sa Taha SA Ga Da SYV AG 
daa SA F3. SI Aa Mn D3 A3 2 JB 
SIA al aa 
2702. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid 
dan Umar bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
bahwasannya ia pernah berkata: Yaumun nahar (Hari penyembelihan) 
adalah hari haji akbar. 
Ibnu Syihab berkata dari Humaid bin Abdurrahman bin “Auf 
RA, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Abu Bakar RA pernah 
mengutusku dalam haji yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW 


sebelum pelaksanaan haji wada” dalam satu rombongan dan saat itu 
diumumkan: Ketahuilah, sesungguhnya setelah ini tidak boleh 


487 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 187 dari jalur periwayatan Bundar. Imam 
Muslim juga meriwayatkan di akhir kitabnya (8/243) dari jalur periwayatan Bundar 
dan Abu Bakar Nafi”, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan Hadits ini kepada 
kami. —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 515 


seorangpun yang musyrik melakukan haji dan tidak boleh melakukan 
thawaf dalam kondisi telanjang. 


Ibnu Syihab berkata: Humaid pernah berkata: Hari nahar 
adalah hari haji akbar berdasarkan Abu Hurairah RA." 


613. Bab: Penjelasan tentang Kemakruhan Mengangkat Kedua 
Tangan ketika Melihat Ka'bah Berdasarkan Riwayat yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal dan Tidak Mufassar. Sebagian Orang 
yang Tidak Dapat Membedakan antara Riwayat yang Bersifat 
Mujmal dan Mufassar Beranggapan (tanpa dasar) bahwa Hal 
yang Demikian Bertentangan dengan Riwayat dari Umar bin 
Khathab RA bahwa Ia Mengangkat Kedua Tangannya ketika 
Melihat Ka'bah, dan Mereka Beranggapan bahwa Hal yang 
Demikian Bertentangan dengan Riwayat dari Mugsim dari Ibnu 
Abbas RA dan Nafi' dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, "Kedua 
Tangan Diangkat di Tujuh Tempat.” Di Dalam Riwayat Tersebut 
juga ada Kalimat, “Ketika Menghadap Ka'bah.” 


an . 30 Y, 20 IG 


ep Wa ABI) dana Op Al X3 Aa Ve 

o - agro. & . - Pa 0 -—.i - Tor e 

oa ee MAU PI OA GA GP Kemdn LP SA GP Ud A3 

SAI Ih ob KL SAI S3 BU Ju SIB AS 

8 AI UU re ig Je KG AI Ja 3s, 
SIS EA AYI KA GH alas 


2703. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakannya 
kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 


“xN 


488 A1 Bukhari, Jihad 67 dari jalur periwayatan Ibnu Syihab. Lihat juga dalam Tafsir 
surah Bara'ah bab 4. 


516 || Shahih Ibuu Khuzaimah 


Laila, dari Al Hakam, dari Al Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, dari Nafi, 
dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Kedua tangan 
diangkat di tujuh tempat.” Di dalam riwayat tersebut juga terdapat 
kalimat, “Ketika menghadap ka'bah.” 

Abu bakar berkata: Aku tidak menjadikan riwayat ini dalam 
bab khusus, sebab mereka berbeda pendapat tentang sanadnya dan aku 
telah jelaskan di dalam kitab Al Kabir.” 


Te. 20 yaa Pe . 310316. 3 Pa Ipa 


IS jihan Gp lahan AS oU Gp Ibu beer Kode —YV 4 
-JB an EN Lai CIA EP UT tenan 1JU AR 


0. Jo JI 


S5 IG ia SA ai Gp ab 3 Ya 
Jak SIS BB IS Eat an Sad Ya ai Oa 
Ika 


2704. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Oar'ah Al Bahili menceritakan dari Al Muhajir Al Makki, ia berkata: 
Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang 
melihat Ka'bah, apakah ia boleh mengangkat kedua tangannya atau 
tidak? Ia menjawab: Aku tidak melihat ada orang yang melakukan hal 
yang demikian kecuali orang yahudi. Kami telah melakukan ibadah 
haji bersama Nabi SAW dan beliau tidak pernah melakukan hal yang 
demikian." 


489 Sanadnya dha'if. Al Baihagi. As-Sunan Al Kubra 5:72—73 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila. 

“90 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 1870 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Ja'far. At-Tirmidzi, Haji 32. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 517 


614. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Riwayat Hadits yang Redaksinya Bersifat Mujmal 
yang telah Aku Sebutkan dan Dalil yang Menunjukkan bahwa 
Pernyataan Jabir bin Abdullah, “Beliau Tidak Melakukan Hal 
yang Demikian,” Maksudnya adalah: Kami tidak Mengangkat 
Kedua Tangan ketika Keluar dari Masjidil Haram Setelah Selesai 
Melaksanakan Thawaf dan Shalat, Kami Tidak Menghadap ke 
Arah Kiblat dan Tidak Mengangkat Kedua Tangan Setelah itu, 
bukan Berarti Kami tidak Mengangkat Kedua Tangan ketika 
Melihat Ka'bah (270/A) ketika Pertama Kali Melihatnya. 


2» 03036. 3 16 


CAS HA 5 mild BAL Si Hi Kiba CS NY LO 
Sab IN ia ja oi UB yan 


2705. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Faz'ah menceritakan 
kepada kami, Abu Suwaid bin Hajir menceritakan kepadaku, Al 
Muhajir bin Ikrimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami 
pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang seorang laki-laki 
yang telah melaksanakan shalat dan thawaf kemudian ia keluar dari 
masjid sambil menghadap ke arah kiblat? Ia menjawab: Aku tidak 
pernah melihat yang mengerjakan hal yang demikian kecuali orang 
yahudi.! 


“1 Janadnya dha'if. 


s18 || ShahihIbnu Khuzaimah 


615. Bab: Penjelasan tentang Doa Ketika Masuk ke Dalam 
Masjid. 


CB ai Kh Ela Ling Gi LA Sia - —YVY TM 


“5 4. aa 


Ole Png 2 TEA Da Pan OS Co Mena 
P7 "0 2 ad 0 

CI Je Hb Cam AS J3 BI sJE BN Ia 
, 8 TT S3 307 20 Cia PETI NA, sg ... di OP 
CB bb aa GA Th WES Aa JB Ja, 
s Pa 05, - . (N) 5 Da 
PI Ola Se nara dad, 
2706. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Dhahak bin Utsman menceritakan kepada kami, Sa'id bin Al Magburi 
menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang diantara kalian masuk 
ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi SAW dan 
bacalah doa, 'Ya Allah bukankanlah pintu rahmat-Mu untukku." Dan 


Jika keluar dari masjid, maka ucapkanlah salam untuk Nabi dan 
bacalah doa, 'Ya Allah hindarilah aku dari godaan syetan',”” 


19 Sanadnya jayyid sesuai dengan syarat Imam Muslim. Berkenaan dengan sosok 
Dhahak ada sedikit masalah namun tidak mempengaruhi kwalitas Hadits. Aku juga 
telah meriwayatkan Hadits ini dalam Shahih Abu daud No. 484 —nashir.) Al 
Mustadrak 1 : 207 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Dhahak. Imam An- 
Nasaa'i mengatakan bahwa Dhahak bin Utsman memarfu 'kannya. Meski demikian, 
Muhammad bin “Ajlan, Ibnu Abu Dzi'bu dan Abu Ma'syar telah berbeda pendapat 
dalam hal marfu'nya Hadits tersebut. Lihat Al Futuhat Ar-Rabbaniyyah 2 : 47. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 519 


616. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Idhthiba (Memasukan 
Pakaian Ihramnya dari Bawah Ketiak Kanan dan Menyelubungi 
Yang Kiri) dengan Selendang ketika Melakukan Thawaf untuk 
Haji atau Umrah atau Keduanya. 


ae Ai Ag aa Ae 3 Jaa “Al GAS -YVV 
01 30 w, Se & 3 “. or3 
Jkah SE UR NS 8 SA ala 
BO IL Iu JO Jab Pat SE Naa 
Rei 09 sa SE 193 Ato, 


2707. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Utsman bin 
Khatsim menceritakan kepada kami dari Abu Thufail, dari Abdullah 
bin Abbas'” RA dengan Hadits yang redaksinya panjang. Rasulullah 
SAW dan para sahabat melakukan idhthiba dan melakukan ramal 
(berlari-lari kecil) pada tiga putaran thawaf pertama dan berjalan 
seperti biasa pada empat putaran selanjutnya.“ 


617. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sunnah Terkadang 
Diberlakukan oleh Nabi SAW karena Kondisi Tertentu dan 
Ketika Illatnya Hilang Sunnah Tersebut Tetap Berlaku 
Selamanya. Sebab Ketika Pertama Kali Melakukan Idhthiba', 
Perbuatan Nabi SAW Bertujuan agar Kaum Musyrikin Melihat 
Kekuatan Nabi SAW dan Para Sahabatnya. Setelah Itu, Idhthiba' 
serta Ramal menjadi Sunnah Yang Berlaku Selamanya. 


49 Dalam naskah asli tertulis Abdullah biin Amir. Koreksi ini berdasarkan kitab 
shahih Muslim. 
“94 Muslim, Haji 237. Abu Daud Hadits 1885. 


520 || ShahihIbnu Khuzaimah 


? 
0 15- 3 Pa 


PP SAS yah Gil EMS GI) Gi ISA GAS NYA 

Iis AI 3 Ab ata J8 ap ed gia Gp Aka gi 

Bg PLy An tbt 15, SE na GAN, OM OCD 3 
BI Ipa KA KY us ah Ah, 33 


2708. Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Fadik menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'ad, 
dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Umar bin Khatahb RA berkata tentang perilaku ramal dan 
menyingkap kain dari bahu yang sekarang dilakukan, "Allah SWT 
telah memantapkan Islam dan menafikan kekufuran dan orang- 
orangnya. Meski demikian, kami tidak akan meninggalkan apa yang 
pernah kami kerjakan bersama Rasulullah SAW.” 


618. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad ketika 
Hendak Memulai Thawaf. 


D0 ab PENA KESAN ET 


Soe —YVA 


FE CIA LADY EYE us BD 
s,-.i 2. 4 ce s3 2.9 Le Ea s tg Na 
bugi ng UE Ja 5 SI mM 3 al dy 

2709. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya, maksudnya adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, 


Ja'far menceritakan kepada kami, Ubay menceritakan kepadaku: 
Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian kami 


Ae eks AI Kp HA EA JB Ca SAS ana GS 


“95 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1887 dari jalur periwayatan Hisyam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 521 


bertanya kepadanya tentang hajinya Rasulullah SAW, ia menjawab, 
“Kami pernah melakukan perjalanan dan kami tidak berniat yang lain 
kecuali haji. Ketika kami tiba di Ka'bah, Rasulullah SAW mengusap 
Hajar aswad dan beliau SAW melakukan ramal (Berlari-lari kecil) 
dan berjalan biasa di empat putaran setelahnya.” 


JG CB 2 Fee) SENI KP 3 Iii Bab VA 
is 42. 


3. - aaD” 3 343 ... Kris .. Je ca 2 
3), ee at J8 Uya SA J8 (9 1) Meri NN li 


daan What La If Sep SA ig 1 GA oa BA 


SA ip Sl on Lag paka 
2710. Yunus bin Abdul A'la dan Isa bin Ibrahim telah 
menceritakan kepada kami, Yunus berkata: Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitakan 
kepadaku, Isa berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari 
Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia 
berkata, “Aku pernah melihat Nabi SAW ketika datang mengunjungi 
kota Makkah mengusap Rukun Aswad (Hajar Aswad) saat memulai 
thawaf. Kemudian Beliau SAW melakukan berlari-lari kecil dengan 
langkah tinggi di tiga putaran thawaf dari tujuh putaran thawaf.” 


619. Bab: Penjelasan tentang Mencium Hajar Aswad tanpa 
Menyakiti Orang Lain. 


5. 


SIB eh DA ENI CA Hi Gap Gb VAN 
“96 Muslim, Haji 147. 


522 || ShahihIbnuKhuzaimah 


. 2. 0 Jo. 3 3 4 4 aa | 


BP 3 AP SI 3 YA DP EN 3 


» Pa 


ni ui 2 aya an gps SIG Aa oi of 
Egg cet 2g Ta PA 3 

2711. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid dan 
Umar bin Al Harits memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 
Salim, bahwasannya ayahnya telah menceritakan kepadanya, ia 
berkata, “Umar bin Khathab RA pernah mencium Hajar Aswad dan 
berkata, 'Demi Allah, aku tahu kamu hanyalah seonggok batu. Jika 
aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan 
menciummu',” Umar (bukan Umar bin Khathab) berkata: Zaid bin 


Aslam telah menceritakan kepadaku dengan Hadits yang sama dari 
ayahnya." 


620. Bab: Penjelasan tentang Menangis ketika Mencium Hajarul 
Aswad, Meletakkan Kedua Tangan ke Hajarul Aswad dan 
Menyapu Wajah dengan Kedua Tangan yang Telah Digunakan 
untuk Mengusapnya. 


Haa ena 3 AO Ot ee Gi Ala Wita VAN 
BB Ir JASA JB AS op s pe SL Ph OS H3 Kaban 
PIN KAN an Ha Kakan ASI 


Nadi ra Ag # lh Pd pas CJ € SI jam 
“"! Muslim, Haji 248 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 523 


2712. Salmah bin Syaib telah menceritakan kepada kami, 
Ya'la bin Ubaid memberitakan kepada kami, Muhammad bin “Aun 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW menghadap ke arah Hajar Aswad, kemudian beliau 
menyentuhnya dan menciumnya sambil menangis dalam jangka waktu 
yang panjang. Ketika Rasulullah SAW berpaling, ada Umar RA yang 
juga sedang menangis. Rasulullah SAW berkata, “Wahai Umar 
disinilah kamu akan dapat mengambil pelajaran." 


Pe 6. 3.0 303 as Aa. 30 3G. 3 as 


bodo 9 Ot 3 Cod KP 3 Sea Lido —YVIY 
BASA GA) jikan al OP Blah Ep MAKA GIS Uay  Sep 
PA PU ae SG AE 1IB AI KE 3 Ae UE 
Pan ara aa s2 3x Aa ii LA SA ai s3 0. P1 
demo PI 3 ala, Fb Jewm AL A ea Pi 
LI) cry SBB SILAM by telah Alt Tap 
on 20... Hi OT Be Tn & #-— Pada 4 Knee 
dadu Egg PA Is Ep lala CBP dar Latah cUDE Jaya 
Ao. PPN Ia or 
Tagor) Vga Teman tas 


2713 Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Abu Ja'far, yaitu Muhammad bin Ali, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata: 

Kami pernah memasuki kota Makkah saat tiba waktu dhuha. 


Kemudian Nabi SAW mendatangi pintu masjid dan menambatkan 
untanya. Setelah itu beliau memasuki masjid dan memulai aktifitasnya 


“98 Yanadnya munkar, sebab ada salah seorang perawi yang bernama Muhammad bin 
“Aun dan sosoknya matruk dalam periwayatan Hadits. Ibnu Majah, Manasik 27 dari 
jalur periwayatan Ya'la. 


524 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Pa ba eta ni tam rata 


dengan mendekati Hajarul Aswad. Kemudian beliau mengusapnya 
dan air matanya mengalir karena menangis. Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini dan berkata: Beliau melakukan Ramal di tiga 
putaran pertama dan setelah itu berjalan biasa di sisa putaran yang 
empat. Setelah selesai, beliau mencium Hajar Aswad, meletakkan 
kedua tanganya ke Hajar Aswad dan mengusap wajahnya dengan 
kedua tangannya.” 


621. Bab: Penjelasan tentang Menempelkan Kening ke Hajar 
Aswad jika Orang Yang Thawaf Memiliki Kesempatan untuk 
Melakukannya tanpa Menyakiti Orang Lain. 


6-30 36. 3 aa 


Ao. “. . Ss 2 4 
jan Tn (oa jl Bis Ja Jaber Lulo —YVA £ 


. # 
. o- Jo 


Kemang Pad | js AA GS Kesaa Sh JB aa w 

a11 sa or- TN 3g. Lu 22 of . - 2 or. 

ui J8 dala Kg al Naa e Mt TG JG 3 “dala 

- 2... 2 - . 5 . 

Jr ah 283 ea Ian JS MS 53 GAP ton 
LI A3 BN 


2714. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah melihat 
Muhammad bin Ibad bin Ja'far mencium Hajar Aswad dan 
menempelkan keningnya ke Hajar Aswad. Kemudian ia berkata: Aku 
pernah melihat Khalik bin Abbas (270/B) menciumnya dan 
menempelkan kening ke batu tersebut. Ibnu Abbas RA pernah 
berkata: Aku pernah melihat Umar bin Khathab menciumnya dan dan 


“9 Sanadnya dha'if karena 'an'anahnya Ibnu Ishag. As-Sunan Al Kubra karya 
Imam Baihagi 5:74 dari jalur periwayatan Na'im bin Hamad. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 525 


menempelkan keningnya ke batu tersebut, kemudian ia (Umar RA) 
berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang 
demikian, maka akupun melakukannya.“ 


622. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dengan 
Tangan dan Mencium Tangan Yang Digunakan untuk 
Menyentuhnya, jika Tidak Dapat Mencium dan Menempelkan 
Kening ke Batu Tersebut. 


3. 3 .- 


Mi ME aa HI Jala 3 “ Ap Kis -yVIo 


oa PI BE A8 3 36 (PN KP YA 
due San Aa 3 In nas sil 365 Taja 
Te MA Gn Dig 


2715. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan Yana 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
memberitakan kepadaku, dari Nafi” ia berkata : 


Aku pernah melihat Umar RA mengusap Hajar Aswad dengan 
tangannya dan ia mencium tangan yang telah ia gunakan untuk 
mengusap batu tersebut kemudian berkata: Aku tidak pernah 
meninggalkan perbuatan yang demikian semenjak aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


Abu karib telah menceritakannya kepada kami tentang kisah 
tersebut, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar 
RA menceritakan kepada kami. 


“0 Sanadnya shahih. Minhat Al Ma'bud 1 : 216 dari jalur periwayatan Ja'far bin 
Abdullah Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra 5 : 74. 
501 Muslim, Haji 246 dari jalur periwayatan Abu Khalid. 


526 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


623. Bab: Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir ketika 
Mengusap Hajarul Aswad dan Menghadap ke Arahnya saat 
Memulai Thawaf. 


90 23 


AA | EA iP Ag KE Je Os van 
AP oh gp Gi Ha gi AA SER gi 
salad S3 Jami Kie AG ag Dl EN 23 Iyag DJ 


Opa Pom pom pen kom JB ta dn Gg 


PT 


Jpn ai DAN la, ad TN, LS 0 A3 
gas SK dah Ta DI PL LB 
P3 Ie aga ani Sah Iya S6 1 2 cah 


2716. Aku pernah membaca sebuah Hadits di hadapan Ahmad 
bin Abu Syuraih Ar-Razi bahwa Umar bin Majma', bahwasannya Al 
Kindi telah memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 


Ketika benar-benar telah berada di atas kendaraannya dengan 
sempurna di daerah Dzul Hulaifah dan hendak melaksanakan haji atau 
umrah, Rasulullah SAW melakukan ihram. Dalam talbiyyahnya, 
Rasulullah SAW membaca, “Aku menyambut pangilan-Mu ya Allah, 
aku menyambut pangilan-Mu. Aku menyambut pangilan-Mu, tidak 
ada sekutu bagi-Mu, aku menyambut pangilan-Mu. Sesungguhnya 
pujian dan kenikmatan milik-Mu dan untuk-Mu, tidak ada serikat 
bagi-Mu.” Inilah Talbiyyah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di Kab'ah, beliau menghadap ke arah Hajar Aswad. Kemudian 
bertakbir dan menghadap ke arah Hajar Aswad dan melakukan ramal 
di tiga putaran pertama thawaf dan melakukannya sambil berjalan 


ShahihIbnuKhuzaimah || 527 


biasa di empat putaran selanjutnya. Setelah itu, beliau melakukan 
shalat sunnah sebanyak dua rakaat. 2 


624. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Rama! di Tiga Putaran 
Pertama serta Berjalan seperti Biasa di Empat Putaran 
Selanjutnya. 


- 3 kg GAN. » an TA 31 Pia - —NVNV 


WE 35 Yo Ob un padi AS Pap 
ani ah 


2717. Abu Salmah Yahya bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Jafar bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW 
melakukan ramal di tiga putaran pertama dan melakukannya dengan 
cara berjalan seperti biasa di empat putaran selanjutnya.” 8 


625. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Ramal Di Ka'bah dari 
Hajar Aswad hingga Tiba Kembali di Hajarul Aswad. 


- 4 30 6 


DO MAA Ka Lap 3 Jet A5 —YVAA 


pa yi PMA seh GAN AG Cal jas Gi ada GS 


ii Mane Haji 20 dari jalur periwayatan Musa bin “Agabah, Juz khusus tentang 
talbiyy 
si ra Haji 147 dari jalur periwayatan Ja'far. 


528 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 PA Ian ep ad PMA Ap 

ME 5 ME RPG PI ASI 

2718. Ismail bin Musa Al Fazari telah menceritakan kepada 

kami, Malik memberitakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram juga 

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada 

kami dari Malik bin Anas, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, 

dari Jabir, bahwasannya Rasulullah SAW melakukan ramal dari 

Hajarul Aswad hingga tiba di Hajarul Aswad sebanyak tiga putaran 

dan melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa di empat putaran 
selanjutnya.“ 


626. Bab: Penjelasan tentang Illat (Alasan) Rasulullah SAW 
Melakukan Ramal di Awal Thawaf. 


Oo 7. 


APA ME ES ag II ju AE —yvya 
2 Ja rt GAN 3 UG Jean ds KAS Pl 
JA IBAN DE Uap 0 Ala ha sel bal 
SA NU AK Jin BKB 3 ar, 
AI Ip) JB IG Ga s3 Liar Ol daa YAA AA 
DAK bgi 3 
2719. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 


Khalid, maksudnya adalah Ibnu Abdullah menceritakan kepada kami 
dari Al Jariri, dari Abu Thafil, ia berkata : 


s0 Muslim, Haji 235 dari jalur periwayatan Malik. 


Shahih Ibau Khuzaimah || -25 


Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas RA bahwa Ramal 
dilakukan pada tiga putaran pertama thawaf dan melakukannya 
dengan cara berjalan empat putaran selanjutnya, bahwasannya 
kaummu mengklaim bahwa perilaku yang demikian adalah sunnah. Ia 
(Ibnu Abbas RA) menjawab, “Mereka benar, namun mereka juga 
berbohong. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Makkah dan kabar 
yang demikian terdengar oleh penduduk Makkah, mereka berkata, 
"Lihatlah sahabat-sahabat Muhammad, mereka tidak akan kuat 
melakukan thawaf di Ka'bah karena kondisi fisik mereka yang lemah.' 
Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Perlihatkanlah kepada mereka 
apa yang mereka tidak suka',””08 


3.3 4. Aa 3. 50 KS 


EL UE An Ban sana Ip Vas GAS VI 


Oa (4 ..? 2 . ? 0s. - - 7 0 . 0. 2 EPA 
JB en ot PN ea MN NON Intan na 16 (Raden 


2. 


. 


BPM IA as US Uh LE ag D3 Want, daa ol 
- "ag e #8. 2 di 3 2... - 5 7 
OS PAN SI USG SIA II MAY JB cah 3 SAI el 
PAN 19 03 0 aa Lg at os? 
AAN La HAN IG dah Ula eSP 


2720. Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 
Asad menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitakan 
kepada kami, dari Ayub, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA: 
Masyarakat Ouraisy pernah berkata, "Sesungguhnya Muhammad 
SAW dan sahabat-sahabatnya telah dilemahkan oleh debu kota 
Yatsrib." Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Makkah, Beliau berkata 
kepada para sahabatnya, “Lakukanlah thawaf dengan cara ramal 
sebanyak tiga putaran agar kaum musyrikin melihat kekuatan kalian.” 
Ketika mereka melakukan ramal dalam thawaf, kaum musyrikin 


508 Muslim, Haji 237 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Jariri. 


530 || ShahihIbnu Khuzaimah 


guraisy melihat dan berkata, "Ternyata debu kota Yatsrib tidak 
membuat mereka menjadi lemah.””06 


627. Bab: Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca antara Rukun 
Yamani dan Hajar Aswad. 


Chat HS LG Sai En —NVYA 

Pa Lor 30 36-36 - 0 - 
aa ani OP Kaban HA (T) Hae TA 
0 ag 3 


“3 Ketat ae SA Pr ul Hae UI S Oa 
aw raj Age sei » Al X5 Kur. at 2. ad ot aa la 


29 ap Ik ab jan 3 ai AB 


Ja Ha Ju au 2 Ne tp (kam YA 33 ar Ca 
vi (mak AE AU Gis pd is Pa SD 23 


yana Pas an Gea 

2721. Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Yahya bin Ubaid, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Ubaid Maula As-Sa'ib memberitakan kepadaku bahwa 
ayahnya memberitakan kepadanya: Bahwasannya Abdullah bin Sa'ib 
telah memberitakan kepadanya: Bahwasannya ia pernah mendengar 
Rasulullah SAW ketika berada diantara rukun yamani dan Hajar 


506 Muslim, Haji 240 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ayub. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 531 


Aswad membaca doa, “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” 


Ad-Dauragi berkata: Beliau mengucapkannya ketika berada 
diantara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. 


Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Ubaid memberitakan kepadaku Hadits yang sama dengan 
Hadits Ibnu Ma'mar.”” 


628. Bab: Penjelasan tentang Mengucapkan Takbir setiap Kali 
Tiba di Hajar Aswad. 


- - 
9 Pa . 


AS GP ME Eh dpr ja AN EA NN 
j a - () - Pam Pa NU Ku - 0 y 
ta 3 ot toples PLN La aa Se Na adi 3 Jb Na cal 
5 Ea 5 ng . s3 - 33 ot 1, ka 
di dea AE SP AP IS aoi SE GA) aah Dl 
: : .& La 
PI 2 
2722. Abu Bisyr Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Khalid maksudnya adalah Ibnu Abdillah menceritakan kepada kami 
dari Khalid, yaitu Al Hidza, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Nabi SAW pernah melaksanakan thawaf mengelilingi 
ka'bah dengan cara mengendarai unta. Setiap kali mendatangi Rukun 


(Hajar Aswad), Beliau memberikan isyarat dengan sesuatu yang ada 
di tangannya dan bertakbir. 


507 Sanadnya dha'if. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5/84 dari jalur 
periwayatan Ibnu Juraij. Abu Daud Hadits 1892. 
08 A1 Bukhari, Haji 62 dari jalur periwayatan Khalid bin Abdullah. 


532 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


629. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Hajar Aswad dan Rukun 
Yamani di Setiap Putaran Thawaf yang Berjumlah Tujuh 
Putaran. 


oo 30 36-39 8 


SIB Sabat BAL CAN KE Lp IS GAS -YVYY 


HR BS an NN ha Ga 


Jadi TE IE Haa ah bh OS 3 Ol cpt 
"1 ta ” 3 o 

Ab IS SG 

2723. Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada 

kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 

mendengar Abdul Aziz, yaitu Ibnu Abu Rawad berkata: Nafi 

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar RA: Ketika 

melakukan thawaf di Ka'bah, (271/A) Nabi SAW selalu memegang. 

Atau ia ia berkata: Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani di 
setiap putaran thawaf.8 


630. Bab: Penjelasan tentang Memberikan Isyarat ke Arah 
Hajarul Awsad ketika Selesai dan Hendak Memulai jika Tidak 
Dapat”'” Mengusapnya. 


43 0 Pa 203 IG 


D Ye BAL Ca A2 AS AH GIS —YVY 4 
PIA jp ME 3 JI AS ES Na Aj Fa Ci, 
: - 3 63 - 4 . N P s s 
Je AS omi IP ek HUB Ir dua ii 
309 Sanadnya hasan. Abu Daud, Hadits 1876 dari jalur periwayatan Abdul Aziz, An- 


Nasaa'i 5 : 184. 
510 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Yakun.” 


ShahihIbmuKhuzaimah || 533 


Kep Sada NAS ca ST SP 


2724. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, ha 
Basyar bin Hilal menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA: Bahwasannya Rasulullah SAW melakukan thawaf mengelilingi 
Ka'bah dengan mengendari unta. Setiap kali mendatangi Hajar Aswad 
beliau memberikan isyarat kepadanya. 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bundar." 


631. Bab: Penjelasan tentang Mengusap Dua Rukun Yang Ada 
setelah Hajar Aswad: Rukun Aswad dan Rukun Yang Ada 
Setelahnya yaitu Dua Rukun Yamani. 


o o Cg SA D3 Sa Tarra ea era —YVYO 
II Ia -J5 aa Hp AP RIS Gi dl ap 3 
IS Sp Reg sp SAN SI DE 33 El 
Tenan 
2725. Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan kepadaku, dari Ibnu 
Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: 
Rasulullah SAW tidak pernah mengusap rukun-rukun (tiang-tiang 


Ka'bah) kecuali Rukun Aswad dan rukun setelahnya yang searah 
dengan Darul Jamhain. 21 


511 Al Bukhari Haji 61 dari jalur periwayatan Khalid. 
512 Muslim, Haji 243 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


534 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


632. Bab: Penjelasan tentang Illat Mengapa Nabi SAW Tidak 
Menyentuh Dua Rukun Yang Berada setelah Hajar Aswad. 


. Pri . 1... Pt - 


HE KU ag HA ia AS —YVYA 


Kei MRI WK Yi Be PA yi 


G3 UE BO deep EA K2 GP ega 
AG MA AE IE Nafa $ TI 3 bm en 


8 .. 
. 
03. 


Stan YP 1I8 Ka) MA SE OS SEP dl IG US 

. 3 il . . . .. TE . 03. 2 
Ly ik Lealn TANGIS 3 1AS Gl JW 1JB ASI yap 
PI gi ED DEA BF BS Ir UB Jr 


AA Ie ba AA 
2726. Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, bahwasanya Malik pernah menceritakan 
kepadanya dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasannya 
Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddig RA 
memberitakan dari Abdullah bin Umar RA dari Sayyidah “Aisyah RA: 
Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kalian perhatikan apa 
yang telah dilakukan oleh kaum kalian ketika membangun Ka'bah. 
Mereka telah memendekkan bagunan ka'bah dari pondasi yang 
dibangun oleh Nabi Ibrahim AS." Ia (Sayyidah Aisyah RA) berkata: 
Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya 
dikembalikan lagi ke atas pondasi yang pernah dibuat oleh Nabi 
Ibrahim AS?” Nabi SAW menjawab, “Jika saja kaummu tidak baru 
terlepas dari kekufuran.” 


Ia (Abdullah bin Muhammad) berkata: Ibnu Umar RA berkata: 
Berdasarkan penjelasan yang didengar dari Sayyidah “Aisyah RA, 


ShahihIbnuKhuzaimah || 535 


maka aku tidak melihat alasan kenapa Nabi SAW tidak mengusap dua 
rukun (tiang) yang berada setelah Hajar Aswad kecuali karena tiang 
tersebut tidak berdiri di atas pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi 
Ibrahim AS." 


633. Bab: Penjelasan tentang Meletakkan Pipi di Rukun Yamani 
ketika Menciumnya. 


Serat NE AI Goa HIM Eih -YVYV 


o- 30 


aa aa Ma tnaant resa Oa 
Pn Paha 


2727. Muhammad bin Maimun Al Makki telah menceritakan 
kepada kami, Abu Sa'id, maksudnya adalah Maula Bani Hasyim 
Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Harmiz, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW pernah 
mencium rukun Yamani dan meletakkan pipinya di rukun tersebut.” 


634. Bab: Penjelasan tentang Doa Yang Dibaca diantara Dua 
Rukun agar Allah SWT Menganugerahkan si Pemohon Sikap 
Oana'ah atas Rizki dan Memohon agar Allah SWT Memberikan 
Keberkahan atas Apa Yang Telah Dia Berikan serta Memohon 


5!3 Muslim, Haji 399 dari jalur periwayatan Malik. Al Bukhari Haji 42. 

s4 Sanadnya dha'if. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi. 5:76 dari jalur 
periwayatan Abdullah bin Muslim. Baihagi berkata: Hanya Abdullah bin Muslim 
sendiri yang meriwayatkan Hadits ini dan ia dha'if. 


536 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


agar Allah SWT Mengganti Yang Hilang dengan Ganti Yang 
Lebih Baik. 


Ba Kat SAI es padi Sala tp ad  —YVYA 
" 4 3 3 T- p . -- . 7. Pt . . 
ata Ga HI slas Cas ji Juta Gas Ad Ck ya 
. Pd “Ss . 3. 3 3 Bia ST 2... ai 2 
OS tera II Igbai 1S toa SA OS SB 
Ar - on o ce Ha 7 y 8 6G “ sgCo. 
SI bg 3 ah KASN GI 4 PI OS Aa Ai na 
. 83 Pd PJ 
2728. Nashar bin Marzug Al Mishri telah menceritakan kepada 
kami, Asad, maksudnya adalah Ibnu Musa As-Sunnah: Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas RA 
pernah berkata: Jagalah dan amalkan Hadits ini. Ia memarfu'kan 
Hadits ini kepada Nabi SAW. Beliau berdoa diantara dua rukun 
dengan doa, “Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang gana'ah atas 
rizki yang telah Engkau berikan dan berikanlah keberkahan atas rizki 
yang telah Engkau berikan dan gantilah setiap yang hilang dengan 
ganti yang lebih baik.” 


518 Sanadnya dha'if. Al Hafizh meyatakannya sebagai Hadits gharib, sebab 'Atha bin 
Sa'ib sering melakukan kekeliruan dan Sa'id bin Zaid mendengar Hadits yang lain 
darinya selain kekuatan hafalannya yang lemah. Dan yang lain juga telah 
meriwayatkan darinya dengan status mauguf —Nashir.) Lihat Al Futuhat Ar- 
Rabbaniyyah 4:382-382 Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Al 
Mustadrak sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al Futuhat. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 537 


635. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Mengusap Dua Rukun 
dan Fadhilah Dihapuskannya Dosa dengan Sebab Mengusapnya. 


ed 3 Z 
Ge AL AD 


ne aan) D sing Lok —YVYA 


Bo. 3 
B 


3 0 Na - Pena! 
ras.) Uas Lu “2 (ad L 
Gb AN daki BE paka TN AE op KE oi BM jp SUN 
CAB SN SA AI GI ida VI SE BY IG 
£ CJ 3 P, “5 IN . sh Men apa Ag Ge AA 
ban Oh di BN J3 TA Ia Ja ol SJ 
5 Hg € td . 2 
Gua Ja 
2729. Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Hasyim 
menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib memberitakan kepada 
kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair: 
Bahwasannya ia pernah mendengar ayahnya berkata kepada 
Ibnu Umar RA: Mengapa aku tidak melihatmu mengusap kecuali dua 
rukun ini: Hajar Aswad dan Rukun Yamani? Ibnu Umar RA 
menjawab: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya menyentuh keduanya akan menghapuskan dosa.” 


Boa 3 3 3G 


C5, '(@) 2 Da Cegaya OP Haa yg alsame —YVY 
AAN 3 0 Benang 6 o., ? 30 Pa 31 10 d 
Uas co Gd sd) D Jas 3) Lb Cia zr & 


03 30 NN, 302 6. 


BD IP aa 3 BKB AN K3 Ci 


. 


516 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Sufyan juga telah meriwayatkan dari Ibnu 
Sa'ib. Ia juga termasuk sosok yang diperhitungkan periwayatannya sebelum sering 
melakukan kekeliruan. Selain itu, Hadits ini juga diikuti oleh Hadits setelahnya. 
Sufyan meriwayatkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Mushanaf karya 
Abdurrazzag (8877) —Nashir.) An-Nasaa'i 5 : 175 dari jalur periwayatan Atha'. 


538 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


... 
. 


2730. Yusuf bin Musa telah menceritakan Hadits tersebut 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir 
menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, 
ha Al Hasan bin Az-Za' farani?"', Ubaidullah”' bin Ubaid bin Umair, 
dari ayahnya, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW dengan Hadits 


yang sama.319 


636. Bab: Penjelasan tentang Sifat Rukun dan Al Magam serta 
Penjelasan bahwa Keduanya Berasal dari Yagut Surga. 


?, 
Pt 


GII Trap Mane oi KI pl Aa Hi -yvra 

KOPI ob Ai IP ip ah CAS ALAN am OS 
2 A1 J5 JG JG Ob oi BI aa PC Il 
SG VI) ARP ab SI DA Ip DE REG SI 
Bg TI ia X AB sh ap Hu HN 


30. . .. Ka & Tr, e- 30, 2 3 . 0 ya of nu 
0. Io 


2 Mei tpi Sila 8 0d, 320, st. Le, 0nd 0. 
ca at ale otg) AI ab Le Uta G7 Billa OP ol) A3) 
2731. Abdul Aziz bin Ahmad bin Suwaid Abu Umairah Al 
Balwa muadzzin masjid Ar-Ramlah, Ayub bin Suwaid menceritakan 


517 Az-Za'farani ini adalah Muhammad bin Ash-Shabah Al Baghdadi, ia termasuk 
salah seorang guru Imam Khuzaimah. Sebagaimana anda lihat ia tidak pernah 
bertemu dengan Ubaidulah. Zhahir riwayat ini menunjukkan hilangnya satu rantai 
perawi antara Az-Za'”farani dengan Ubaidullah. 

8 Dalam naskah aslinya tertera Ubaidah bin Hamid dan penyebutan ini satu 
kesalahan. Koreksi didasarkan pada kitab Ar-Rijal —Nashir.) 

519 Lihat Ahmad 2 : 11, 89, 95. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 539 


kepada kami dari Yunus, dari Zuhri, dari Musafih Al Haji, dari 
Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Rukun dan magam adalah dua yagut dari surga yang cahayanya 
diredupkan oleh Allah SWT. Jika tidak diredupkan, maka cahayanya 
akan meliputi timur dan barat.” 


Abu Bakar berkata: Sepengetahuanku tidak ada seorangpun 
yang mengisnadkan Hadits dari Zuhri ini kecuali Ayub bin Suwaid, 
jika memang ia pernah mendapatkannya dari Zuhri.” Ada juga selain 
Zuhri yang meriwayatkan Hadits ini dari Musafi' bin Syaibah dan 
memarfu'kannya. Raja' Abu Yahya meriwayatkannya.”' 


LAI Keke Ii OLS Wit LN AE PASI SAS -YVYN 


7, 
Pt Td 


0. ro, co. 34 0 -— aa Tan 3083. 3 . #3 
Cgyab Uji Al IS Tangan 1JE Cah Gp Sila Laos ru pi el) 
, P4 


. 


- 
aa 


IK AN Ian Han SA GA Lang OP A1 LN 
dak Gm ae dB KN Ob ata dn AS 0 


4 -& 


2732. Al Hasan Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, 
Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Raja Abu Yahya 
(271/B) menceritakan kepada kami, Musafi” bin Syaibah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 


520 Bahkan Ahmad bin Syaib juga mengisnadkannya. Lihat As-Sunan Al Kubra 
karya Imam Baihagi 5:75. 

521 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Ayub bin Suwaid seorang yang buruk 
hafalannya, Namun Syaib bin Sa'id Al Hibthi mengikutkannya dalam kitab Imam 
Baihagi. Ia adalah sosok yang tsigah sesuai dengan riwayat anaknya yang bernama 
Ahmad. Riwayat ini juga berasal darinya. Isnadnya shahih dan ditakhrij dalam kitab 
At-Ta'lig Ar-Raghib (2/123) —Nashir.) At-Tirmidzi, Haji 49 dari jalur periwayatan 
Musafi?. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari Abdullah bin 
Umar dengan status mauguf. Al Baihagi, As-Sunan Al Kubra 5:75 dari jalur 
periwayatan Ayub. 


540 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Umar RA menyebut nama Allah SWT sebanyak tiga kali 
sambil meletakan jarinya ditelinganya dan berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasannya Hijr dan 
Magam.." dengan redaksi Hadits yang sama. 


Abu Bakar berkata: Aku tidak mengetahui kredibilitas Abu 
Raja' ini: Apakah ia tsigah atau tidak. Aku juga tidak menggunakan 
Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang sepertinya (Tidak 
diketahui: Apakah ia orang yang layak dipercaya atau tidak). 


637. Bab: Penjelasan tentang Illat Berubahnya Batu Tersebut 
Menjadi Hitam dan Cara Penurunannya dari Surga serta Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Ia Menjadi Hitam karena Dosa 
Manusia. Sebab Ketika Pertama Kali Diturunkan dari Surga, 
Batu Tersebut Berwarna Sangat Putih, bahkan Lebih 
Putih dari Salju. 


ai Ab 1 Onir ENI tegangan Op Ulangi Cile -NVYY 


II KP 3 2 PA Uh TA AE DA 
Ryan ab Aa CAS Et Ed aa 3 PMI JS 25 B3 
BT Uas 

2733. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, ha Muhammad bin 
Musa Al Harasyi dan Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 


522 Sanadnya dha'if. Aku katakan bahwa Hadits ini dikuatkan oleh Hadits 
sebelumnya, terlebih lagi telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya 
(1004, Mawarid) —Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 541 


Atha bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jabir, dari 
Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Ketika diturunkan 
dari surga, Hajarul Aswad berwarna sangat putih, lebih putih dari 
salju. Kemudian ia menjadi hitam dengan sebab dosa manusia””2 


638. Bab: Dalil yang Menunjukkan Hitamnya Hajar Aswad 
Dikarenakan Dosa Syirik Manusia, bukan Karena Dosa 
Kaum Muslimin. 


Ba aa yet WAR A5 kera 5 AE Pe tea PN 2 Au 


ag 30 3 6. 


Pa gi Aan PN Ta 
La ea EU IN RS IE Pan Naa Pinaa 
PAN Pa Ka Fi SA PN la A5 Ip ah ad 

LA Jt La 59 HSE oa Hg 


2734. Muhammad bin...” Al Bashri telah menceritakan 
kepada kami, Abu Al Junaidi menceritakan kepada kami, Hamad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin 
Khasyim, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Hajarul Aswad berasal dari Yagut yang berwarna 
putih yang ada di surga. Yang menjadikannya hitam adalah dosa 
kemusyrikan. Di hari kiamat nanti, Hajarul Aswad akan dibangkitkan 
dan ia akan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah mengusap 
dan menciumnya di dunia." & 


538 Sanadnya hasan. At-Tirmidzi Haji 49 dari jalur periwayatan Jarir. 

4 Dalam naskah aslinya, kalimat di bagian ini tidak terbaca. 

525 Sanadnya dha'if, Abu Junaid adalah Al Husain Khalid Adh- Dharir, namanya 
tercantum dalam kitab Tarikh dan Al Mizan serta Al-Lisan. Ibnu Mu'ayyan berkata: 
Ia bukan orang yang tsigah. Dalam dua kitab terakhir tercantum, “Khalid bin Al 


s42 || ShahihIbnu Khuzaimah 


639. Bab: Penjelasan tentang Sifat Hajar Aswad di Hari Kiamat. 
Saat Dibangkitkan oleh Allah SWT, Hajar Aswad akan Diberikan 
Dua Mata untuk Melihat dan Diberikan Lisan untuk Bicara. Ia 
Akan Bersaksi bagi Orang-Orang Yang Pernah Mengusapnya 
dengan Keagungan dan Kekuasaan Allah SWT yang 
Mengerjakan apa Yang Ia Kehendaki. 


- 
ng 


GI ai Jis MEA saia WA 1 Ya BAL -yVro 


Tangla 2JB Cpate GA GA Olate Gp Al KG hal 2JG Oak 
s . 


- 
$$ 


0-J 0. - 


Ao. An Oa Mn ia - A03 - PA Na CAN 
Ah Gb OK laga Ipa DES BA G3 SS NA 
v- I- - Ta 
2735. Basyar bin Mu'adz Al Agdi telah menceritakan kepada 
kami, Fudhail, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Utsman, yaitu 
Ibnu Khaisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Sa'id bin Jabir menceritakan dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Di hari kiamat, Allah SWT akan 
membangkitkan Hajar Aswad dan Allah memberinya dua mata yang 
dengannya ia dapat melihat, memberinya lisan yang dengannya ia 
bisa berbicara. Rukun tersebut akan menjadi saksi bagi orang-orang 
yang pernah mengusapnya.” & 


Husein,” dia adalah sosok yang sama dan terkadang penyebutannya terbalik — 
Nashir.) 

“26 Sanadnya shahih lighairihi, sebab sosok Fadhil bin Sulaiman meski ada 
kelemahan dalam hafalannya dan Syaikhaini meriwayatkan Hadits darinya, namun 
Hadits ini dikuatkan oleh riwayat dari Jarir bin Abdul Hamid dalam kitab At- 
Tirmidzi dan ia menganggapnya sebagai Hadits hasan serta dikuatkan juga riwayat 
Tsabit bin Yazid sebagaimana tertera dalam Hadits setelah ini —Nashir.) At- 
Tirmidzi, Haji 113 dari jalur periwayatan Abdullah bin Utsman. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 543 


640. Bab: Dalil yang Menjelaskan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Kata Rukun yang Disebut Nabi SAW dalam Haditsnya adalah 
Hajar Aswad dan Dalil yang Menunjukkan bahwa yang 
Dimaksud oleh Nabi SAW dengan Pernyataannya, “Akan 
Menjadi Saksi (Menggunakan Huruf “Ala”) bagi Orang yang 
Pernah Mengusapnya” Maksudnya adalah Menjadi Saksi 
(Mengunakan Huruf jar “Li?” bagi Orang yang Mengusapnya. 
Dalam Riwayat Fudhail bin Sulaiman Mengunakan Kata, “Liman 
Ista'lama” dan Dalam Hadits yang Ririwayatkan oleh Hamad bin 
Salmah juga MenggunakanK, “Liman Istalam.” 


SE Da AN EA ea 53 SG AN Ay YP 

PAKE SAN Ang Ag SA GA HL aa LN 

TERAS SEN MAAN GP Up gi Ola 
Sa HA Fa KEL ol MSI CS LP OI 3 


2736. Abu Bakar bin Ishag telah menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Musa Al Asyab menceritakan kepada kami, Tsabit yaitu 
Ibnu Yazid Abu Zaid Al Ajwal menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Bahwasannya batu ini di hari kiamat akan memiliki lidah dan 
bibir yang akan menjadi saksi secara benar bagi orang-orang yang 
pernah menyentuhnya.” 2 


“2! Sanadnya shahih —Nashir.) Ahmad 1:266 dari jalur periwayatan Al Hasan bin 
Musa. 


544 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


641. Bab: Dalil Yang Menunjukan bahwa Hajar Aswad akan 
Menjadi Saksi bagi Orang Yang Pernah Mengusapnya dengan 
Niat Mengerjakannya sebagai Wujud Keta'atan kepada Allah 
SWT dan Dengan Niat Mendekatkan Diri kepada Allah SWT. 
sebab Sebagaimana Dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa Setiap 

Orang akan Mendapatkan sesuai Dengan Apa Yang Ia Niatkan. 


Pt - 


Lokal Ta ak WA Ana Aas GAS —YVYV 


0 y Lo Pt 


AR oi BN IE Sa lah Lila PN AI IS Ud 
dat dp BA MA SN G NN Ian 
Plat ya Haa Ap SBL IA ya 2 KKG 5 OEKB Od 

Tb lp 


2737. Al Hasan Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, aku pernah mendengar Atha 
menceritakan dari Abdullah bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah 
SAW bersabda, “Di hari kiamat nanti, Hajar Aswad akan datang 
dengan wujud lebih besar dari gunung Abu Oubais. Ia memiliki lidah 
dan bibir dan ia akan berbicara tentang orang-orang yang pernah 
mengusapnya. Ia adalah yaminullah (Perwakilan Allah SWT) yang 
menyalami hamba-hamba-Nya.” 8 


528 Sanadnya dha'if, sebab Abdullah bin Al Mu'ammal adalah sosok yang dha'if. Al 
Mustadrak 1:457 dari jalur periwayatan Sa'id. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 545 


642. Bab: Anjuran Mengingat Allah SWT saat Melakukan 
Thawaf. Sebab Thawaf Di Ka'bah Diperintahkan sebagai Wasilah 
untuk Mengingat Allah SWT, bukan Melakukan Thawaf sambil 
Berbicara dengan Orang Lain atau Sibuk dengan Urusan Yang 
Lain yang Tidak Memiliki Manfa'at Apapun Di Akhirat bagi 
Orang Yang Thawaf, meskipun Berbicara tentang Hal-Hal Yang 
Baik dalam Kondisi Yang Demikian Hukumnya Mubah meskipun 
Perkataan Tersebut bukan Berisi Dzikir kepada Allah SWT. 


30 3G. 4 Pet na 


Chat BA Hi EA KLEh Aj Kaban Kila —NVYA 


3» 3 03 


ana DP Ci DU AN 
. PI) 2 Pt PA £ 20 2 Hg - 8. 20 Par 
na PP AN (DM P3 eae (dy mal 
“5- Ce o PP. aa - 0, J9 p - “ - 
LP AS EA ES G3 Ae BA (BU SE 
- -9 “ 55 Egi ya PJ - 8 
PEP ai ban ad Ba 3 AS li 
S3 REY BG OI 15 Jak BL de BI 
AG SAE DIAN 3Gp JL aan OA 
BAN Ulah 
2738. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya, maksudnya adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Abu Zaid Al Oaddah(272), ha Ali bin Sa'id Al 
Masrugi menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah 
menceritakan kepada kami, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Maki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ha Salam bin 
Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami 
dari Sufyan, semuanya mendapatkan dari Abdullah bin Ziyad, dari Al 


Oasim, dari Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya ramal dan jumrah serta thawaf di Ka'bah dilakukan 


. 
nh 7 


bo 


546 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hanya untuk mengingat Allah SWT, bukan untuk yang lain.” Sampai 
disini redaksi Hadits yang diriwayatkan oleh Bundar. Perawi yang lain 
menambahkan dengan kalimat, “Dan sa'i antara shafa dan 


Marwah? 


643. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Berbicara 
Hal-Hal Yang Baik Pada Saat Melaksanakan Thawaf dan 
Larangan Membicarakan Hal-Hal Yang Buruk. 


PJ Pa Ipa 


las PP Bas Ke A3 Kila SAS —YVYA | 

Oh IS BA SN KA ol op tb Ip Aa 
ye Asin wae GEA Ja IL Bb 
Sy Ol ag AAS) DG Jana JI UE HI A| PAN Asa 
En AAN So ISI cab Lp sb Lab Ga sah 
AA 


2739. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas RA, Beliau memarfu'kannya kepada Nabi SAW, ia berkata, 
“Sesungguhnya thawaf di Ka'bah seperti shalat, namun dalam thawaf 
kalian boleh berbicara. Jika seseorang berbicara pada saat 
melaksanakan thawaf, hendaknya ia berbicara hal-hal yang baik.” 


Abu Bakar berkata: Perintah Rasulullah SAW pada saat beliau 
melakukan thawaf —kepada seorang laki-laki agar ia menuntun orang . 
lain yang thawaf dengan tangannya tersebut— termasuk dalam jenis 


sai "an 


52? Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1888 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 547 


perkataan yang baik dalam thawaf. Aku pun telah mengeluarkan 
Hadits yang demikian dalam bab yang lain.” 


644. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Thawaf 
di Belakang Hijir. 


.o. 30 3 - Pane 


Oka rara AAA LAI Jab j3 Janin Ui VE « 
GEN De Fasa IE AO OP Pb IP JAS Gi Mn LP 
4 Wed 21 JB 005 La Bb SIA 
3 U ANU RA lu NI 3 ig Pi je YO 
pi 3 Ia ae AB CBN Gani da ih 
Ca AR AS padi Gam SGP ep edi 2 
Je kas Pal Tema SA Ga ai sala Sd ai 
TAMA 3 Ta Jadi Gani ON BI bae DAU 
2740. Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi telah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 


Hisyam bin Hajir, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Hijir 
(Hijir Ismail) termasuk bagian Ka'bah. Sebab Rasulullah SAW 


530 Sanadnya shahih. Seluruh rijalnya tsigah. Sosok Ibnu Sa'ib meski ada sedikit 
masalah dengan hafalannya, namun Sufyan Ats-Tsauri pernah meriwayatkan Hadits 
darinya sebagaimana tertera dalam kitab Imam Hakim. Ia termasuk sosok yang 
diperhitungkan riwayatnya sebelum sering mengalami kekeliruan. Ada dua orang 
tsigah yang mengikutkannya sebagaimana tertera dalam kitab Al Irwa'. Oleh karena 
itu, Hadits ini masuk dalam kategori shahih —Nashir.) Lihat Al Baihagi 5 : 85 dari 
jalur periwayatan Atha'. 


s48 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dengan posisi berada di 
belakang hijir Ismail. Allah SWT befirman, “Dan hendaknya mereka 
melakukan thawaf di Ka'bah.” (Os. Al Hajj (221: 29) 


Abu Bakar berkata: Kalimat dalam hadits ini, “Al Hijir 
merupakan bagian dari Ka'bah.“ termasuk dalam jenis pernyataan 
yang telah aku jelaskan dalam bab lain dalam kitab-kitab kami, 
Sesungguhnya sebuah nama yang diungkap dengan kata ma 'rifah (alif 
dan lam) terkadang diperuntukkan sebagian dari sesuatu. Rasulullah 
SAW pernah memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA melaksanakan 
shalat di Hijir. Beliau berkata, “Sesungguhnya hijir termasuk bagian 
dari Ka'bah," maksudnya adalah sebagian hijir Ismail termasuk 
bagian dari Ka'bah, bukan semua bagian hijir. Ketika Ibnu Abbas RA 
menyatakan hijir, ia tidak bermaksud semua bagian hijir, namun 
hanya sebagiannya saja sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh 
Sayyidah “Aisyah RA dari Nabi SAW bahwa sebagian dari hijir Ismail 
merupakan bagian dari Ka'bah.” 


645. Bab: Dalil tentang Sahnya Mentakwil Pernyataan Ibnu 
Abbas RA dan Penjelasan bahwa Yang Dimaksud dengan 
Pernyataan, “Hijir Termasuk bagian Dari Ka'bah,” adalah 
Sebagian Hijir, bukan Seluruhnya. 


? 3 rr .. to. Pl Sa TA in 
Si EPA de Login La Jini CAS -NVA 
SS EL II Ke El SA vi 
(AA AP SG A1 Ap -JG PO Wi 
03 10 |, 20. 


LB MAS IE J5 Tah Ag ME WI 2 celas 


581 Sanadnya shahih. Al Baihagi As-Sunan Al Kubra 5 : 90. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 549 


o. & 


JS esa HO oi MIN Ka IPA ae 3 MI Ng 
SE LE Ia oa PIA PUN MUA A2 
gal JG Aga Bat Ul uga edi JB Aga kan SI SG 
man ab Ol KBM J5 JB HB 9 BU IE 
Ki OB da NS UG DAe SA Lanka das YP P9 
ane nu AG Aa LAS ia al 


Pa Td 


J8 cela ep ASI Ae 3G) ca ui Ni X5 onaa Lia Pa 


Jas G3 vega AN & EP oa 4 ed 3 Pa) 


YP Alang VP Wr ab 3 3 GUNA MA OS DE 
SA A3 IS OA Bl TE OS ap 


NA Yan 2 ci ah GA 5 98 hi 1 BI 


La, eta: PROST Ape: cola Dn 3 Gi JG € Iih 
pebas 23 ASIN JG Alasan Rp Kain ES Uas es 
Bia Hai DG IG Aga Eat Ul sa JB IE) 
MIA JG SISA Gate 106 BL Ii Wah Ig LN 

FE IU, sa ad LE B3 


2741. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Bakar memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah bin Ubaid bin Amir dan Al Walid bin Atha menceritakan 


550 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, ia berkata: Abdullah bin 
Ubaid pernah berkata: 


Al Harits bin Abdullah pernah datang menemui Abdul Malik 
bin Marwan di masa kekhilafahannya. Saat itu, Abdul Malik berkata: 
Aku tidak yakin bahwa Abu Khabib, maksudnya adalah Ibnu Zubair 
pernah mendengar dari Sayyidah “Aisyah apa yang telah ia klaim 
bahwa ia pernah mendengarnya dari Sayyidah Aisyah RA. Saat itu, Al 
Harits berkata, “Benar, aku juga pernah mendengarnya dari Sayyidah 
“Aisyah RA." Abdul Malik bertanya, “Apa yang pernah kamu dengar 
dari Sayyidah “Aisyah RA?” Ia menjawab: Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaummu pernah 
memendekkan (mengurangi) bangunan Ka'bah. Sesungguhnya jika 
tidak karena barunya kaummu beranjak dari kemusyirikan, aku akan 
merubahnya keposisinya semula. Jika saja nanti kaummu akan 
memperbaikinya, maka kemarilah, akan aku perlihatkan bagian yang 
mereka tinggalkan.” Kemudian Nabi SAW memperlihatkan kepada 
Sayyidah “Aisyah bagian yang ditinggalkan sekitar tujuh dzira'. 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubaid. 
Al Walid juga menambahkan: Rasulullah SAW bersabda, “Maka aku 
akan menjadikannya menjadi dua pintu di bagian bawah di sebelah 
barat dan timur. Tahukah kamu, kenapa kaummu meninggikan 
pintunya?” Aku menjawab, “Tidak.” Rasulullah SAW menjawab, 
“Mereka berusaha mempertahankan kebesaran mereka dan tidak 
ingin ada yang memasuki Ka'bah kecuali orang-orang yang mereka 
izinkan. Dahulu, jika mereka tidak senang dengan seorang laki-laki 
yang ingin memasuki pintu tersebut, mereka memanggilnya dan 
memberinya tangga. Jika posisi laki-laki tersebut hampir masuk, 
mereka mengambil tangganya hingga laki-laki tersebut terjatuh.” 

Abdul Malik berkata kepada Al Harits, “Apakah kamu pernah 
mendengar Sayyidah “Aisyah RA mengatakan hal yang demikian?” Ia 
menjawab, "Ya, benar. Aku pernah mendengarnya.” Kemudian Abdul 
Malik berfikir sambil menghentak-hentakkan tongkatnya ke lantai. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 551 


Kemudian ia berkata, “Aku berfikir sebaiknya aku biarkan saja apa 
adanya.” 


Seluruh riwayat menggunakan redaksi, "Semua," namun 
Muhammad berkata: Al Walid bin Atha bin Janab berkata: Al Harits 
berkata, “Aku pernah mendengar darinya (Sayyidah “Aisyah RA). Ia 
(Al Walid) berkata: Al Harits adalah sosok yang dapat dipercaya dan 
tidak berbohong. Ia berkata: Apa yang telah kamu dengar dari 
Sayyidah “Aisyah RA? Ia menjawab: Aku pernah mendengar 
Sayyidah “Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW (272/B) bersabda: 
..dan Beliau berkata, “Aku akan menjadikannya menjadi dua pintu, 
dan Beliau berkata, 'Mereka memanggilnya agar laki-laki tersebut 


ndik melalui tangga',”? 


646. Bab: Penjelasan tentang Illat Yang Menyebabkan Nabi SAW 
Melakukan Thawaf di Bagian Belakang Hijr. Sebab Orang Yang 
Melakukan Thawaf dengan Posisi Berada Di Belakang Hijr 
berarti Ia Thawaf Mengelilingi Semua Bagian Ka'bah 
sebagaimana Dijelaskan oleh Nabi SAW dan Allah SWT 
Memerintahkan untuk Thawaf Mengelilingi Ka'bah, bukan 
Mengelilingi Sebagian Ka'bah. 


PSA bai En) en jae y Pa ui ae Bas —YVEY 

VP BW IL JIE SG TIME 3 cad Pera 36 
D5 (mah al SEE Ka Ielai JSI, MU ag Han 
ANU Gan Ob ala Ha S3 3 Hak 3 


- 


clan Id celaan us cai laa P1! tara Pa ren ui GA AE tilas 5 & 


532 Muslim, Haji 403 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Bakar. 


552 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SE 

2742. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 

kepada kami, Abu Usmah menceritakan kepada kami dari Hisyam, 

dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
pernah berkata kepadaku: 


Jika saja kaummu tidak baru beranjak dari kekufuran, maka 
akan aku robohkan bangunan Ka'bah dan membetulkannya ke posisi 
semula sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. 
Sesungguhnya masyarakat Ouraisy telah menguranginya dan ada 
bagian dari pondasi yang tidak mereka jadikan sebagai dasar 
bangunan dan mereka membuat pintu di belakangnya. 


Abu Bakar berkata: Yaitu pintu lain dibelakangnya. 


Salam bin Junadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Muawiyyah menceritakan kepada kami dari Hasyim dengan Hadits 
yang sama, namun dalam redaksinya tidak ada kalimat: Beliau 
berbicara kepadaku.” 


647. Bab: Penjelasan tentang Thawafnya Orang Yang 
Melaksanakan Haji Oiran ketika Memasuki Kota Makkah dan 
Penjelasan bahwa Mereka hanya Wajib Melakukan Satu Kali 
Thawaf (Tujuh Putaran) di Awal, Berbeda dengan Pendapat 
Orang Yang Menyangka bahwa Seorang Yang Mengerjakan Haji 
Oiran Diawal harus Melaksanakan Dua Kali Thawaf dan 
Dua Kali Sa'i. 


bai Ip WE EA NA Hj JA AG Ci VE 


533 Muslim, Haji 398 dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyyah dari Hisyam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 583 


op GAB lab SJ adi A8 SA SP JG (IL IP tea gi 
Haa up Ob AN Iya) Se KS bio nbalo Ul 
KA KAA PR! SAN OA RL cl Ce 
bs AKA pa EA Bh Va ea ts AL ba 
BB Gi IIA UN 5 (335 PE Ul eh eh 

Jai BB AN Jon S5 ViSA 105 


2743. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, dari 
Nafi”, ia berkata: Ibnu Umar pernah ingin melaksanakan haji dan ia 
berkata: Aku menjadikanya sebagai umrah. Jika aku terhalang, maka 
aku akan melakukannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. 
Ketika berada di Al Baida, ia berkata: Aku tidak memiliki pilihan lain 
kecuali menggabungkan keduanya. Aku juga bersaksi kepada kalian 
semua bahwa aku telah menyatukan haji bersama umrahku. Ketika 
tiba di daerah Oadid, ia membeli hewan untuk disembelih dan 
menuntunnya hingga tiba di kota Makkah. Kemudian ia melakukan 
thawaf di ka'bah dan melakukan shalat di belakang Magam (Magam 
ibrahim) sebanyak dua raka'at dan melakukan thawaf (sa'i) antara 
shafa dan marwah. Kemudian ia berkata: Demikianlah aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


VE SL PI ea! AS Up el SAS -Y VE 
P3 Don eri 


PAN GP Lgi Oi BIL Asta Gi AS 5 Via 


51 Al Bukhair, Haji 77 dari jalur periwayatan Laits dari Nafi”. Muslim Haji 180 dari 
jalur periwayatan Ubaidullah dari Nafi. 


554 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


: 
d 
1 


Oey BB AW 13 Tadi BT AL Ol ae LS GG 
v, pe : PEg RRIYE 


2744. Al Abas bin Abdul Azhim dan Yahya bin Hakim telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Al 
Mahdi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, 
bahwasannya sahabat-sahabat Nabi SAW yang melakukan haji giran 
melakukan satu kali thawaf.” 


18 - - Dear kt K6 - 


3. A.A . 


13 Kanaan J6 LAN s & uv cal KS 3 ANA 
S3 lala Bppo “3 Ap f aa) ah Tata 2 aa S 
Lara. - 

2745. Hisyam bin Yunus bin Wa'il bin Wadhah telah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Ad-Darawardi menceritakan kepada 
kami dari Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan ihram untuk haji dan umrah, maka cukup baginya 
melakukan satu kali thawaf dan jangan melakukan tahallul hingga ia 
menyelesaikan hajinya. Setelah itu, barulah ia melakukan tahallul 


untuk haji dan umrahnya.” 


22 &. Haji 77 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 
€ Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ibnu Al 
Jarudi telah menshahihkannya (460) dan juga Ibnu Hibban (993) At-Tirmidzi (948) 
Dalam kitab Muslim tertera berdasarkan jalur periwayatan yang lain dari 
Ubaidullah, namun riwayatnya bersifat mauguf. —Nashir.) Muslim, Haji 81 dari 
jalur periwayatan Ubaidullah dengan status mauguf. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 555 


3 6 30. . So 26. 4 


OK 1 ar La « Dg up Ave Ea TYYEA 

0 aa, o . 3 0 DN aa -. 0 Lo 33 oh 3 3 

Vdonly Gb Ud Dlas GS AAIN, AL de Ao al 
BA Ia Wp UK 106, 


2746. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Umar bin Utsman Al Kilabi menceritakan kepada kami, Daud bin 
Abdurrahman Al Athar menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Agabah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya ia telah 
melakukan talbiyyah untuk haji dan umrah, kemudian melaksanakan 
thawaf sebanyak satu kali dan ia berkata: Demikianlah aku melihat 
Rasulullah SAW melakukannya.” 


648. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Thawaf dan 

Shalat Di Makkah setelah Fajar dan Ashar. Dan Dalil Yang 

Menunjukkan Sahnya Madzhab Mathlabi yang Menyatakan 

bahwa Maksud Nabi SAW Melarang Shalat setelah Shubuh 
hingga Terbitnya Matahari dan Setelah Ashar Hingga 

Terbenamnya Matahari adalah Sebagian Shalat Saja, bukan 
Berarti Semua Shalat Terlarang Dilakukan Pada Dua 

Waktu Tersebut. 


Ao Et. 0. 308 .. X9 1 z0 ia 
Kal 9 ES daa ENI Aj li IS SA —NVEV 


4 0. 2. A9 


57 Hadits shahih dan seluruh rijalnya shahih kecuali seorang yang bernama Al 
Kilabi yang dianggap memiliki kelemahan dalam periwayatan Hadits. Meskipun 
demikian, Ibnu Hibban telah meriwayatkannya (994) dari jalur periwayatan yang 
lain dari Nafi. Riwayat ini ada dalam shahihain dengan redaksi yang panjang — 
Nashir.) 


556 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Aga Cendaa Up ae PAI AU Ui Al XP That 1S um 
SI Kia DU IE EA Y SS HUB AM JL, JO 
Aan . 5 0. Pd : . “ s 
Hd bd sy ba ME Ip IS Cet elo 
SL op ALE Ur al ye AA UE J3 enjaa 
2747. Abdul Jabbar bin Al “Ala, Ali bin Khasyram dan Ahmad 
bin Nafi telah menceritakan kepada kami, semaunya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar berkata: Aku pernah 
mendengarnya dari Abu Zubair, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah bin Babah memberitakan dari Jabir bin Math'am, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai bani Abdi manaf, janganlah kalian 
mencegah seseorang melaksanakan thawaf di Ka'ah ini dan 
melaksanakan shalat setiap saat, baik siang hari ataupun di malam 
hari.” 
Lafazh matan Hadits ini adalah lafazh riwayat Ali bin 


Khasyram. Ali dan Ahmad berkata: Dari Abu Zubair, dari Abdullah 
bin Babah.” 


3. A - 4 o- 


2 Aan ES dewa Ore AM X2 GIS -YVEA 
re. 0. 0. s 40.1 0 G3 (3 o- 0 It - 
IPAL PA Jap or ALA OP EN dlu 
ay Me Y -3 3 Apar Ju “JG "3 Pin Celana s apr 
UK Ju AA NY AK) AV) JAR IG Yg el 
2 an ata ea dus 


588 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1894. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 557 


2748. Abdullah bin Umran Al Abidi telah menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Salim Al Gadah menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Mu ammil, maksudnya adalah Haid Maula Ghafrah, 
dari Mujahid, dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak ada shalat setelah shubuh dan tidak ada shalat setelah ashar 
kecuali di Makkah, kecuali di Makkah, kecuali di Makkah.” 


Abu bakar berkata: Aku ragu apakah Mujahid pernah 
mendengarnya dari Abu Dzar.”? 


— 3oA - 


pa Gia GA ai BAE data Ga —YV44 


a00 K8 or rd 3 0 


AS PNG PE Ae Cs CAN Ai ui 
Sa YR dia daa pp TA TAS Soo Ob 33 


ka 3 1 PAS Hu SA Jp JB :J (3S 
Gasa da La 3, AI Ap 5 Pesat ai 


2749. Sa'id bin Abdullah bin Abdul Hakim telah Be 
kepada kami, Hafash bin Umar Al “Adani menceritakan kepada kami, 
Abdul Jabbar bin Al Wirid menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 
Malikah, ia berkata: (273/A) As-Suwar bin Makhramah pernah 
melakukan thawaf sebanyak delapan belas kali, setiap thawaf 
sebanyak tujuh putaran. Setiap selesai tujuh putaran, ia melaksanakan 
shalat dua raka'at. Dan ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Wahai Bani Abdu manaf, jika kalian memegang kendali atas Ka'bah 
ini setelahku, maka janganlah kalian mencegah seorangpun 


539 Sanadnya dha'if. 


558 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


melaksanakan thawaf di Ka'bah, kapan saja, baik di malam atau 


siang hari.” 


649. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Minum 
pada Saat Melaksanakan Thawaf, jika Riwayatnya Benar. Sebab 
Ada Masalah di Tengah Sanad Ini, Aku Khawatir Abdul Salam 
atau Yang Di Bawahnya Tidak Memiliki Dasar Yang Kuat dalam 
Mengeluarkan Lafazh Tersebut, Maksudnya adalah Kalimat, 
“Di Dalam Thawaf.” 


7, 
LG rd 


Des fb dea AA 3 ASI Ela -Yve: 
TAP naa SE UE ep up Jerat HI UI 
2 Bing ma aa 3 be sa 3 # EL Uap 
BELA B DI AE PAN pel up 
Aas 
2750. Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauri telah menceritakan 
kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail bin Dirham menceritakan 
kepada kami, Abdul Salam bin Harb memberitakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasanya Nabi SAW pernah minum pada saat beliau melaksanakan 
thawaf.! 


840 T ihat kitab Al Mushannaf karya Abdurrazzag 5 : 64. 
“41 Sanadnya shahih. Mawarid Azh-Zham'an 102 dari jalur periwayatan Al “Abbas 
bin Muhammad. Lihat Al Mushannaf karya Abdurrazzag. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 559 


650. Bab: Larangan Menuntun Orang Yang Thawaf dengan Tali 
atau Dengan Benang seperti Menuntun Hewan. 


ui Ka (le P1) tata Ma u ne Kesal —YVON 
4 2 ! Te Sg y.0 Ne . 3 9 AS et .. ..3 
PA 8 deg of sai ca gb ot di Ok Sia LP 
Nani ane . sda aa La Bs en Ia Mba 
Bl Jaya dalan cam GD Aalipu Der) dia Jen KASI Syah ja 

a P) £ “ J3 ” as 2... 4 Tn 2» ( ah 3 Yi 

Bala Ag BAN Ioi) Tah dB cah ana Ooh 3 3 
das CA ab gia Y data Ja aa H5 Jan SU 
ps Pi - - , 2 : s8 - - e 1 , 
Bag 03 :J83 « A 

- 7 LA Na 2 ora 2... Lag! .N 5 - 

add nb dd or Cat dia eta :Ju 
SI II IK ts BD 3 UI IE ae il 
" 0 By.” 0. 2 pr 2 - ' a. 3 
A33 Au AN ali & SI & Aas Jl 
2751. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Sulaiman Al 
Ahwal memberitakan kepadaku, bahwasannya Thawus telah 
memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah 
melaksanakan thawaf dan saat itu beliau melihat seorang laki-laki 
sedang menuntun seseorang dengan cara memegang lengkungan besi 
yang dipasang dihidungnya. Kemudian Nabi SAW memutuskannya 
dan memerintahkan agar ia menuntunnya dengan tangan. Ia berkata: 
Suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan thawaf dan saat itu Beliau 


melihat seorang laki-laki sedang menuntun orang lain dengan tali atau 
dengan benang atau dengan sesuatu selain itu. Kemudian Rasulullah 


560 || ShahihIbnu Khuzaimah 


| 


SAW memutuskannya. Kemudian Beliau bersabda, “Tuntunlah 
dengan tanganmu.” 


Me Or cd ol Karl Ika SA :JG -YVOY 
Ag XX al Jb BBI gp 3 IE up Gil ol ga 
AA AN Hah 9 PASI 3 ab Je 5 
2752. Sulaiman Al Ahwal telah memberitakan ini semua 
kepada kami, bahwasannya Thawus memberitakan kepadanya bahwa 


Ibnu Abbas RA pernah mengatakan hal yang demikian dari Nabi 
SAW. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan kebolehan 
berbicara saat melakukan thawaf, baik perkataan yang diucapkan 
tersebut bersifat perintah atau larangan.” 


651. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Thawaf Di Ka'bah, 
Dituliskannya Perilaku Yang Demikian sebagai Kebaikan, 
diangkatnya Derajat Orang Yang Thawaf dan Dihapuskan 

Kesalahannya di Setiap Ayunan Langkah Kaki Yang Diangkat 
atau Setiap Pijakan Kaki. Dan Setiap Tujuh Putaran Yang 
Dilakukan oleh Orang Yang Thawaf Diberikan Ganjaran seperti 
Ganjaran Yang Diberikan kepada Orang Yang Memerdekakan 
Budak. Sebab Nabi SAW Menjadikan Setiap Tujuh Putaran 
Thawaf seperti Memerdekakkan Budak. 


“2 Al Bukhari, Haji 66 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abu “Ashim. 
Ahmad 1:364 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 
583 Lihat Al Bukhari, Haji 65. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 561 


3033 3 5 


iba 13 Hp GAS Daan aa —YVor 
Ae Gd En AP jab oi aa 5 yh op ai 
Ss: AR Oi Bl ae PAN Alah 5 ujkas GI Use 
pa Ba es Ha Aa J6 Hi cal Saat ee 
Be oa Uh Ai Jos tehatn J Jat of Ju ag 
RAN PN HN PAI 
Pen ea 
3... "3 PAN TON ap PP ni - 3.0. 2 3.0 pa sa. Fin 
dangan) CAD US) CAnjan US lara, tika Ml CS Y) 


bab d Klg Jb Ah GAS OS Kent Gan Ip laki 
2133 Up 3 5337) 
2753. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Ibnu Ubaid bin 
Umair, dari ayahnya, ha Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada 
kami, Ibnu Fudhail memberitakan kepada kami, Atha bin Sa'ib 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari 
ayahnya: Ia pernah berkata kepada Abdullah bin Umar: Kamu telah 
merepotkan diri dengan dua rukun ini. Ia menjawab: Sungguh aku 
tetap akan melakukannya. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Mengusapnya akan menghapus kesalahan.” Aku 
juga pernah mendengar Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
melakukan thawaf di Ka'bah, maka setiap langkah kaki, baik yang 
diangkat ataupun yang diletakkan akan ditulis oleh Allah SWT 
sebagai kebaikan, dijadikan sebagai penghapus kesalahan dan 
dianugerahkan kepadanya keutamaan.” Aku juga pernah mendengar 
Beliau bersabda, “Barangsiapa yang menyelesaikan tujuh kali putaran 
(Dalam thawaf) pahalanya bagaikan memerdekakan seorang budak. 


562 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Yusuf berkata dalam Hadits yang diriwayatkannya, “Dengan 
sebab hal tersebut ia diangkat satu derajat.” 


652. Bab: Penjelasan tentang Shalat Di Magam (Magam Ibrahim) 
setelah Selesai Melaksanakan Thawaf. Dalil Yang Menunjukkan 
Perintah Allah SWT Terkadang Bersifat Anjuran dan Petunjuk. 

Dengan Demikian, Tidak Selamanya Sebuah Perintah 
Menunjukkan Makna Wajib. Allah SWT telah Memerintahkan 
untuk Menjadikan Magam Ibrahim sebagai Tempat Shalat dan 
Nabi SAW Melantunkan Ayat Tersebut Pada Saat Beliau selesai 

Melaksanakan Thawaf, kemudian Beliau Melaksanakan Shalat Di 
Belakang Magam Ibrahim sebanyak Dua Raka'at. Perilaku Yang 

Demikian (Melakukan Shalat Di Belakang Magam Ibrahim) tidak 

Wajib, baik Bagi Orang Yang Telah Selesai Melaksanakan 
Thawaf atau Tidak Melakukan Thawaf. Sebab Melaksanakan 
Shalat setelah Selesai Thawaf boleh Dilakukan Di Belakang 
Magam Ibrahim dan Boleh Juga Di Tempat Lain, asalkan Masih 
Berada di Bagian Masjid dengan Menghadap ke Arah Ka'bah. 


Menurutku, redaksi kata Magam ibrahim sepengetahuanku 
sejenis dengan pernyatan orang arab yang menggunakan kata “Min” 
(dengan arti: sebagian), namun makna dari "min" tersebut tidak 
dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Nuh: “Allah 
SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian.” (Os. Nuh (71): 4). Sudah 
jelas bahwa Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya bukan agar 
sebagian dosa mereka diampuni oleh Allah SWT, namun agar semua 
dosa mereka diampuni oleh Allah SWT. 


Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, “Katakanlah kepada 
orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), 


'# Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits No. 2727, At-Tirmidzi Haji 111 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 


| ShahihIbnuKhuzaimah || 563 


niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah 
lalu..',” (Os. Al Anfal f8): 38) Allah SWT memberitahukan kepada 
kita semua (273/B) bahwasannya orang yang kafir, jika kemudian ia 
beriman, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya, bukan hanya 
sebagian dosa mereka, namun seluruh dosanya yang telah lalu. 


23560 IG. 4d Ia 


D Lazea UI —YVOL 


A6 - - 4 9 2. aa - 5, 
o- 9 


IK BG 0. al Pa” ai aa # 3. ufo. 
S3 Tem Old CI AS up aloe Lesi SIB Cal HA Uyin2n 


BE AA Gp Ini FBS 1JE3 lala ema S3 
HA Elia La Ialah 106) CoA) Mike Glkad Cell pln 
dki 7. TA Pn AAS 0 - pita .. 8 

DIA Gl JB 9 ch Us Gi el JG cegah 

2754. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku pernah 

datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan kami bertanya kepadanya 

tentang hajinya Rasulullah SAW. Kemudian ia menceritakan Hadits 
dengan redaksi yang panjang. Ia berkata, 

'Jika telah selesai melaksanakan thawaf, maka Rasulullah 

SAW segera menghampiri magam ibrahim. Kemudian Beliau 

melaksanakan shalat di belakangnya dengan membaca ayat, 'Dan 

jadikanlah sebahagian magam Ibrahim sebagai tempat shalat.' (Os. Al 


Bagarah (2): 125) Ia berkata: Maksudnya adalah beliau membaca 
dalam shalatnya surah Al Ikhlas dan surah Al Kafirun."” 


“45 Muslim, Haj 147 dengan redaksi yang panjang. 


564 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


653. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Melaksanakan Shalat di Belakang Magam Ibrahim. Beliau 
Menjadikan Magam Ibrahim berada Diantara Dirinya dan Pintu 
Ka'bah. Beliau Tidak Berdiri di depan Magam, 

di Sebelah Kanan atau di sebelah Kirinya. 


30 346. 3 AG 


HER Ci SA oi DU USA CAS -NVOS 
Pe PAKA ai jai SA Oa Ie alap 
Nata Sat akang Bd Las TA AI yi 


3s? 


2 dia La lain Ki aah Ai AB rn ea Au 
Ang AN ip eh di si an “an Ja tuak 
IN IG BS 


2755. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Muawiyyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang tentang hajinya Rasulullah SAW. 
Ia berkata: Rasulullah SAW melakukan ramal di tiga putaran pertama 
dalam thawaf dan berjalan biasa di sisa putaran yang empat. Setelah 
itu Beliau mendatangi magam ibrahim dan membaca, “Dan 
jadikanlah sebahagian magam Ibrahim sebagai tempat shalat." (Os. 
Al Bagarah (2): 125) dan menjadikan magam tersebut berada diantara 
dirinya dengan pintu Ka'bah. Setelah selesai, beliau mendatangi 
Ka'bah dan mengusap rukun (Hajar Aswad). Kemudian ia 
menceritakan sisa Haditsnya.“$ 


“46 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 565 


654. Bab: Penjelasan tentang Kembali Mendatangi Hajar Aswad 
dan Mengusapnya setelah Selesai Melaksanakan Shalat Sunah 
Thawaf sebanyak Dua Raka'at. 


Ao. Pt - 


Aa Bas ea 33 Jd AS Bit - —YVo1 
SE ES oke ear BB ON oa 3 cal 3 USA yi 
TA BA Page 


2756. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Jabir: Setelah selesai melaksanakan shalat sebanyak 


dua raka'at, Rasulullah SAW kembali mendatangi Hajar Aswad dan 


mengusapnya.”” 


655. Bab: Penjelasan tentang Keluar Menuju Bukit Shafa setelah 
Selesai Mengusap Hajar Aswad. Kemudian Menaiki Bukit Shafa 
dan Marwah Hingga Melihat Bagian Atas Ka'bah dari Atas 
Kedua Bukit Tersebut. Dan Penjelasan bahwa Ritual Yang 
Demikian Dimulai dari Bukit Shafa. Sebab Allah SWT 
Menyebutkan Kata Shafa lebih Dahulu dan Rasulullah SAW 
Menjelaskan agar Memulai sebagaimana Allah SWT Memulai 
Urutan Penyebutannya. 


Pap Pt 8 . ". Pa 
Waw bhamin PP Kab JSI Gi laba Gila —YVOV 


P3 in Na An Ga Par IS up Har tj T 2 T Haa 


47 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


566 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AI PAS Log IAI Ulah 0 133 TRY K VER INN TPT PA 
Ya Da DE Ia la Jep 
Sp sega IS de yag da Sal Pp 2 


3-0. Ie 900 .. 


sg toba can Ce, Tau ras (ol Pa: cad Yi 3 
SI 3 UN LAN LGS Ah SE DE ia 
Pa £ Ge ... PP AN Pa P3 Ge Aa »— T &- .. 
BN Cal SP 0 AP Kaka Anna Il (gta 

al TE JBS ee JI 


2757. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Kami 
pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah dan bertanya 
kepadanya tentang hajinya Nabi SAW. Kemudian ia menyebutkan 
sebagian Hadits, kemudian Rasulullah SAW kembali mendatangi 
Hajar Aswad dan mengusapnya dan Beliau keluar menuju bukit shafa. 
Beliau bersabda, “Mulailah sebagaimana Allah SWT memulai 
(penyebutannya -penerj.) dan beliau membacakan ayat, 'Sesungguhnya 
Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi ar Allah..',” (Os. Al 
Bagarah (2): 158). Setelah itu, Rasulullah SAW menaiki bukit shafa 
hingga beliau melihat Ka'bah dan melakukan takbir sebanyak tiga kali 
dan berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Esa dan tidak ada 
serikat bagi-Nya. Seluruh kerajaan adalah milik-Nya dan bagi-Nya 
seluruh pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada 
Tuhan kecuali Allah, yang telah memenuhi janji-Nya dan menolong 
hamba-Nya serta mengalahkan pihak-pihak yang bersekutu tanpa 
bantuan siapapun.” Beliau mengulangi kalimat-kalimat tersebut 
sebanyak tiga kali. Setelah itu Beliau turun. Ketika menapakkan 
kakinya di lembah (bagian terendah antara bukit shafa dan Marwah) 
Beliau melakukan sa'i (lari-lari kecil). Ketika melewati pelataran yang 


ShahihIbnu Khuzaimah || 567 


agak sediki menanjak, beliau berjalan seperti biasa hingga tiba di 
bukit Marwah dan menaikinya hingga melihat Ka'bah. Kemudian 
beliaupun mengucapkan kalimat-kalimat yang beliau baca pada saat 
berada di atas bukit Shafa.” 


656. Bab: Penjelasan tentang Mengangkat Tangan ketika Berdoa 
di Atas Bukit Shafa. 


£ - 
7. $£ o- Jo. 5.9 3 o- 


oat BI AI Gb EA ea Ii AI KE GAS -NVOA 
“JG Tu Ke 3 Xx Pn JG sae s EPA! ee Eka ii ka 
S3 Olah) $ 39 GIA Ah Hb Ui Gk S3 39 DA, 
Santa el Vi Sah al JW 201 AIA 3 Lg Igo aa 
Yg Na aa La Naa Sanata Lt en. bag 2. H8 
3 ea Jah, :JB Ka 3 S3 Oa Yaa USUS Ya 
- N PJ BN aa Yeh La 3 5 - Pet AR LE ma 
SEA Ih Jab IU) da em S5 AG Ja 
SR te Ia TA ip Bd BL Bb KalELU Pi 
4 3 (3 - - o PP, 38. 
IA MAS 3 Ka Sai Jan HI DL GE ah 
».. e Li Ga SP Ae5 Pena” a23 5 NA Dan Ip 
BP 3 SI IE EN AP IPB G0 
A3 dani JANIN egg AG Ol Un AS Jika HA 
o 3 - - - - “5 o 2. 
Ga Ih OMA ES OA Hi gaji 08 crane (SU S3 


. 


- 
IL L 


Ja KI SP 0 AP en oi BRP AD 3 


Aa, Ta - 3 S0. 3 
al ala Lag 0S Ju 9 CAN) Hanny 


548 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


568 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2758. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bahaz, maksudnya 
adalah Ibnu Asad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia berkata: Abdullah 
bin Rabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Satu rombongan 
pernah datang mengunjungi Muawiyyah dan aku serta Abu Hurairah 
berada dalam rombongan tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di bulan 
Ramadhan. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang tentang 
pembebasan kota Makkah. Ja berkata: Abu Hurairah RA berkata: 
Maukah kalian aku beritahu tentang satu Hadits wahai masyarakat 
Anshar. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang. Ia berkata: 


Rasulullah SAW memasuki kota suci Makkah. Kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang dan berkata: Rasulullah SAW 
menghadap ke arah Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau 
melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah sambil memegang busur. 
Dalam thawafnya beliau mendatangi berhala yang disembah yang ada 
di sisi Ka'bah. Kemudian Beliau mengambil anak panah dan 
menancapkannya diantara dua mata berhala tersebut sambil berkata, 
“Telah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan," kemudian Beliau 
mendatangi bukit shafa dan naik ke atasnya hingga melihat Ka'bah 
dan mengangkat kedua tangannya. Saat itu beliau melantunkan dzikir 
dan berdoa kepada Allah SWT sementara masyarakat Anshar berada 
di bawah bukit. Kemudian ia (Abu Hurairah RA) menceritakan sisa 
Haditsnya. 


Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Asad 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami dari Tsabit Al Banani, dari Abdullah bin Rabah dengan 
Hadits yang sama dan berkata: Kemudian beliau mengangkat kedua 


ShahihIbnuKhuzaimah || 569 


tanganya dan mengucapkan tahmid serta berdoa kepada Allah SWT 
dengan doa yang beliau kehendaki.” 


657. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Perjalanan antara Bukit 
Shafa dan Marwah dengan Cara Berjalan seperti Biasa kecuali 
Pada Bagian Lembah (274/A) Yang Dilakukan dengan 
Cara Sa'i (Lari-Lari Kecil) 


BB AI LG SP GK Ju ve 
Sl IN) LS Ka NI 
2759. Abu Bakar berkata tentang riwayat dari Jabir: Ketika 
kakinya berada di lembah, Beliau melakukan sa'i (Berlari-lari kecil) 


dan ketika kondisi jalan mulai naik Beliau melakukannya sambil 
berjalan seperti biasa.” 


658. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Menerangkan tentang 
Cara Melakukan Sa'i (Berlari Kecil) Antara Bukit Shafa dan 
Marwah dengan Lafazh yang Bersifat Umum, namun Makna 

yang Dikehendakinya adalah Khusus. Aku Khawatir Terlintas 
Dipikiran Sebagian Kalangan yang tidak Dapat Membedakan 
antara Riwayat yang Bersifat Mujmal dengan Lafazh yang 

Bersifat Mufassar Gambaran bahwa Rasulullah SAW Melakukan 

Sa'i (Lari-Lari Kecil) di Seluruh Bagian antara Bukit Shafa dan 
Marwah dan antara Marwah dan Shafa. 


' Muslim, Jihad 58 dari jalur periwayatan Abdullah bin Hasyim, Ahmad 53802 
dari jalur periwayatan Bahaz dengan redaksi yang panjang. 
580 Lihat Hadits sebelumnya No. 2757. 


570 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


?, 
Bon en 


pp Oa BAK IS Lp JSI AG SAS NYA. 

Llba3 pas BB AN JA Ol JS GAS GA EL 2J8 Oa GI Ah 

PAS Lita Oh Gt Kia pull Cal Cele) Uas sal 
La 1 3 SL UG Ta isen 
Ta Tepat IN Iga SSI IS ea 


2760. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, 
ia berkata: Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar RA, dan ia 
menjawab: Ketika datang ke kota Makkah, Rasulullah SAW 
melakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran dan melakukan shalat 
di belakang Magam Ibrahim sebanyak dua raka'at. Setelah itu beliau 
melakukan sa'i (berlari-lari kecil) antara shafa dan Marwah. "Dan”” 
di dalam diri Rasululllah SAW terdapat teladan yang baik.” (Os. Al 
Ahzab (33): 217? 


659. Bab: Penjelasan tentang Riwayat yang Bersifat Mufassir 
(Menjelaskan) Lafazh Riwayat yang Bersifat Mujmal yang Telah 
Aku Sebutkan bahwa Meski Lafazhnya Bersifat Umum, namun 
Maknanya adalah Khusus. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW Melakukan Sa'i (Berlari-Lari Kecil) antara 
Shafa dan Marwah di Daerah Lembah Bagian Tengah, bukan 
Berlari-Lari Kecil di Semua Bagian antara 
Shafa dan Marwah. 


. 3. 3 a o 2. 
B5 IS SS Ae IA JB YAN 


551 Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, “Wagad kaana lakum fi rasulillaahi,” ini 
jelas salah. 
52 Al Bukhari, Haji 72 dari jalur periwayatan Umar. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 571 


AA NS Ke BIP oli He ai 


2761. Abu Bakar berkata: Di dalam riwayat Jabir yang telah 
aku sebutkan sebelum ini: Ketika menapakkan kakinya di lembah, 
Beliau melakukan sa'i (berlari-lari kecil) dan ketika menapaki jalan 
yang naik, beliau melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa.” 


hp Ra JG Bajawa 
SAS ita Gp ml at 


2762. Dan Basyar bin Mu'adz telah menceritakan kepada 
kami, Ayub, maksudnya adalah Ibnu Wafid menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar Ra, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan sa'i (berlari-lari 
kecil) di lembah yang ada diantara bukit Shafa dan bukit Marwah.” 


Ki rp st SI aa do | PRO f3 —YVIY 
OS JB ja 21 o Uu Na Para 2 P Gkaya Phat aa 
pke Pata BTA Geh dah Ap Ela DAA OB Ia 
PAN la GI KA Man AS 105 Laga SUS Ja 2S 
ra SA Sa P 134 (laa 
2763. Aku telah membaca sebuah Hadits di hadapan Ahmad 
bin Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Mujma telah 


553 Lihat Hadits sebelumnya No. 2757. 
58 Al Bukhari, Haji 80 dari jalur periwayatan Ubaidullah dengan redaksi yang 
panjang. 


572 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Jika telah berada di atas untanya dengan 
posisi sempurna di masjid Dzul Hulaifah dalam perjalanan untuk haji 
atau umrah, Rasulullah SAW melakukan ihram. Kemudian ia 
menyebutkan Hadits. Ia lalu berkata: Kemudian Beliau mendatangi 
bukit Shafa dan melakukan sa'i (berlari-lari kecil) antara Shafa dan 
Marwah sebanyak tujuh kali. Jika telah berada di tempat sa'i, maka 
Beliau melakukan sa'i (berlari-lari kecil ).”” 


660. Bab: Penjelasan bahwa Melakukan Sa'i antara Bukit Shafa 
dan Marwah Hukumnya Wajib, bukan Sekedar Mubah.”"' Hal 
Yang Demikian Didasari oleh Firman Allah SWT, “Sesungguhnya 
Shafa dan Marwah adalah Sebagian dari Syi'ar Allah. Maka 
Barangsiapa Yang Beribadah Haji Ke Baitullah atau Ber- Umrah, 
maka Tidak Ada Dosa Baginya Mengerjakan Sa'i antara 
Keduanya.” (Os. Al Bagarah (2): 158) Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Firman Allah SWT, “Maka Tidak Ada Dosa Baginya 
Mengerjakan Sa'i antara Keduanya.” Tidak Seperti Kalimat 
dalam Firman-Nya, “Tidak Mengapa bagi Kalian untuk 
Melakukan Shalat dengan Cara Oashar.” 


AaA up bb yi SER PP Ii LADA ID VA 
2 K £ N ni utan 2. e'., 5 32 Pa ed “0 
Pad NA ah 1 DR 3 HAN ES ea 


. 


Fa . “ Pa TP ate z s3 2G. 0 La, La an KG 
Dis ih calm SP AA To da 


HA dn UN IS Ia bi sel adat 3 Hala 


558 Derajatnya dha'if dengan sanad ini. Lihat Muslim, Haji 27. 
556 Dalam naskah asli tertera kalimat, “Illaa 'annahu mubaahun,” redaksi yang 
demikian jelas salah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 573 


Aa ana 0-9 - 9 : PA Tg c0 02X la ? 3 Pp 
AN Ob dala MN IE BIG ka PI BA Ie 
: : : a NG A06 0 TT 313 Pa Li 
dalai Ip DSN DA el BA Sa 1 Ia Cena SE 


2764. Muhammad bin Umar bin Ali bin Atha bin Mugaddam 
Al Gaddami telah menceritakan kepada kami, Al Khalil bin Utsman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah bin Banih menceritakan dari neneknya, Shafiyah binti 
Syaibah, dari neneknya binti Abu Tajzah, ia berkata: Di zaman 
jahiliyyah, kami pernah berada di belakang Nabi SAW. ia berkata: 
Aku melihat Nabi SAW dari arah yang lebih tinggi dan ternyata 
Beliau sedang melakukan sa'i. Saat itu Beliau berkata kepada para 
sahabatnya, “Bersa'ilah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan 
sa'i atas kalian.” Aku melihat Beliau sangat bersemangat melakukan 
sa'i hingga kainnya turun ke arah perutnya hingga aku melihat 
putihnya pangkal lengan dan bagian paha Beliau.” 


ana # 2G o- Pe 2 o 8. Pap 
Ll GI X en eu ui Kasui Ka —YVto 


Bo. 


Hk 3 Isep PEP gl dp HP gp uya 
Ig Sol Celah G3 AI sean aga iba bf iga 


55! Haditsnya shahih, seluruh rijal Haditsnya fsigah kecuali seorang yang bernama 
Al Khalil bin Utsman. Aku tidak menemukan penjelasan tentang sosoknya. Imam Al 
Muzi menyebutkan namanya dalam kitabnya At-Tahdzib sebagai salah seorang 
syaikh dari Al Mugaddami dan ia menjelaskannya. Namun menurut dugaanku ia 
adalah Makhram bin Khutsaim, yaitu Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, seorang 
yang tsigah dalam periwayatan Hadits dan dikenal pernah meriwayatkan Hadits dari 
Shafiyyah. Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang Jain dan sebagiannya bagus 
sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Al Irwa' (1072) —Nashir.) Al Baihagi 
dalam kitab As-Sunan Al Kubra 5 : 98 dari jalur periwayatan Shafiyyah. 


574 || ShahihIbnu Khuzaimah 


- s3 . o . - 05 & 4 2 Bana PI 
SS BA ada IN JB AR LSN SS LS 
5 - 4 0. 

da3 abah 1S ia 

2765. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 

Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 

kepada kami dari Washil Maula Abu Uyainah, dari Musa bin 

Ubaid,””8 dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwasanya seorang wanita 
telah memberitakan kepadanya, 


“Bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah SAW yang 
sedang berada diantara shafa dan Marwah berkata, 'Telah diwajibkan 
atas kalian melakukan sa'i. Maka bersa'i-lah',” 


Abu Bakar berkata: Wanita yang namanya tidak disebutkan 
dalam riwayat ini bernama Habibah binti Abu Tajrah.””” 


661. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT 
Memberitahukan kepada Para Sahabat Nabi bahwa Tidak 
Mengapa Melakukan Thawaf antara Shafa dan Marwah, karena 
Mereka Merasa Risih untuk Melakukannya. Sebab Di Zaman 
Jahiliyyah, Orang-Orang Musyrik dan Penyembah Berhala Di 
Kalangan Bangsa Arab sering Melakukan Perilaku Yang 
Demikian untuk Berhala Mereka. Oleh Karena Itu, Mereka (Para 
Sahabat) Merasa Risih Melakukannya. Kemudian Allah SWT 
Melalui Rasul-Nya Memberitahukan kepada Mereka bahwa 
Tidak Ada Larangan bagi Mereka Melakukan Thawaf diantara 
Keduanya. 


158 Tonu Abi Ubaid. Koreksi ini didasari oleh dua kitab yang disebutkan sebelumnya 
—Nashir.) 

559 Hadits shahih dan seluruh rijal Hadits ini tsigah kecuali Musa bin Ubaid. Imam 
Bukhari menyebutkannya dalam kitab At- Tarikh dan Ibnu Hatim juga 
menyebutkannya dalam kitab Al Jarh Wa Ta'dil dan ia tidak menjelaskan tentang 
sosoknya: Apakah dapat dipercaya atau tidak. Lihat takhrij sebelumnya —Nashir.) 
Lihat, Ahmad 6 : 421 — 422. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 575 


£ PP 
G - 43 & o- 9 


o Tan Ka aa Ke Adi JS Cile —YVU 
Aa ya AG AT ) H6 Ae 3 -JG Gp 6 SAN 
an La Ha ab LE Ubi IA db L (Bca 
AI Ia Opal Je Bea an al 5 os Ka ai 
ee TEYA 3) “al Arena 16 (yi os Us “air, Lara 
Lg Tara ita Ol SS AG Alat A ia JA Oia 
JB Wr IG, AB Si dag Gas "5 di Aa 
KAN JB abs Al drag os daa Pa La “53 
NA NEKAT PUT 
Lai 55 Ona TAS Tak “Ade OA pa JA 5 YE, 
Aa Bs of, dj SIA UNJ A3 rah TPA 
Lara 2 Tae Ft 36 PAT ra La 3 as af ap 
AS CNP 3) YP $ Hj unb Ai As Ta 
Abas og 2 HA Lp AR op dl O AS ea 
SE AE KI 


2766. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, ia 
berkata: Aku pernah membaca ayat di hadapan Sayyidah “Aisyah RA 
ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah merupakan salah satu tanda 
syiar Allah SWT.” Kemudian aku berkata, “Menurutku, tidak ada 
konsekwensi apa-apa bagi (274/B) orang yang tidak melakukan 
thawaf diantara keduanya.” Kemudian ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata, “Buruk sekali apa yang telah kamu katakan ' wahai 


576 || ShahihIbnu Khuzaimah 


kemenakanku. Sesungguhnya — dahulu orang-orang — yang 
mengagungkan Lata melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah. 
Ketika datang Islam, para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya thawaf kita diantara dua tempat ini 
adalah perilaku yang pernah dikerjakan di zaman jahiliyyah'," 
Sayyidah “Aisyah RA kembali berkata, "Kemudian turunlah ayat, 
'Sesungguhnya shafa dan Marwah adalah salah satu syiar agama 
Allah SWT.' Kemudian Rasulullah SAW melakukan thawaf. Dan sejak 
itu perilaku yang demikian menjadi sunnah.” Ia juga membacakan 
ayat yang lain, "Barangsiapa yang ingin melakukannya dengan 
sukarela, maka hal yang demikian baik." Kemudian Rasulullah SAW 
melakukan thawaf. 


Zuhri berkata: Aku pernah menceritakannya kepada Abu 
Bakar bin Abdurrahman, dan ia berkata: Ini adalah pengetahuan yang 
sangat penting. Aku telah mendengar beberapa orang ulama berkata: 
Para sahabat yang melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah 
berkata kepada Nabi SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami 
telah diperintah untuk melakukan thawaf?”' di Ka'bah, namun kami 
tidak diperintahkan melakukannya diantara shafa dan Marwah. 
Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya shafa dan 
Marwah meerupakan baian dari syiar Allah SWT.” (Os. Al Bagarah 
(21: 158) Menurutku, ayat ini turun menjelaskan tentang orang-orang 
ini dan orang-orang yang disebutkan sebelumnya. 


Al Makhzumi telah menceritakannya kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah dengan Hadits yang 
mirip, namun bukan kisah yang diceritakan oleh Abu Bakar bin 
Abdurrahman.”! 


560 Dalam naskah aslinya tertulis kalimat, “Narhifa." Koreksi ini berdasarkan kitab 
shahih Muslim. 
51 Muslim, Haji 261 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 577 


AB 3 hg ENI GA 5 img GA —YVAV 
Ttg ai ola ama ad AN GP Ab Gl op 
Mai Tn oa ata og SE) deh Lia Ol J3 
Ula 55 Labs Sat gai ta Ha SE UG 0 GAN, 
IE PAN IG BA In IL YA an eh an 
IG 33 JG ae Ap S S1 AS iya Apa SI 
1) G pundall Kou La Sta) Wan Ka Tp ANE 
2 DAS NAS BI Ja IS HO GAN OP Li 
Ia Ab ga pt ai bea EH aa oa 
AI TI IE AN YA gi Fan ME ii ip Sp 
Car 3) Li ia Ii - SP mata 
DR Ind Ah AS JA Of Cast IIS so Pe 
BN Ah JP J3 CAT IN 


2767. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin zubair, bahwasanya Sayyidah “Aisyah RA memberitakan 
kepadanya: Sebelum masuk Islam, masyarakat Anshar dan Ghassan 
melakukan pengagungan ihram untuk Manaat. Kemudian mereka 
merasa risih melakukan thawaf diantara shafa dan marwah. Diantara 
kebiasaan mereka adalah barangsiapa yang melakukan ihram untuk 
Manaat, maka ia tidak melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah. 
Ketika masuk islam, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian 
Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah 
adalah bagian dari syiar Allah SWT.” Urwah berkata: Sayyidah 


578 || ShahihIbnu Khuzaimah 


“Aisyah RA berkata: Hal yang demikian adalah satu aturan yang 
diberlakukan oleh Rasulullah SAW. 


Abu Bakar berkata: Yang benar adalah apa yang diriwayatkan 
oleh Yunus dari Zuhri bahwa orang yang pernah melakukan ihram 
untuk Manaat merasa risih untuk melakukan thawaf diantara shafa dan 
Marwah, bukan berarti dahulu mereka melakukan thawaf diantara 
keduanya sebagaimana riwayat Uyainah. Dan dalil yang menunjukkan 
sahnya riwayat Yunus dan kesesuaiannya dengan riwayat Hisyam bin 
Urwah, akan aku keluarkan riwayat Hisyam dari Urwah dalam bab 
yang akan datang insya Allah. Dan riwayat Ashim dari Anas juga 
menunjukkan bahwa masyarakat Ansharlah yang merasa risih untuk 
melakukan thawaf diantara keduanya sebelum turun ayat ini. sa 


CAS JB ML oa 33 PL BAK —YVIA 


Lea Oh SS S5 anal Ulat 23 Uas Ol OA Gua 


IA 531 33 3G ARE 32 BAN, 

2768 .....“telah bercerita kepada kami tentang riwayat dari 

Ashim dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Dahulu masyarakat 

Anshar tidak suka melakukan thawaf diantara shafa dan Marwah 

hingga turunnya ayat, “Sesungguhnya shafa dan Marwah adalah 

sebagian dari syiar Allah SWT.” Muslim bin Jinadah menambahkan, 
“Setelah turun ayat ini mereka tidak risih melakukannya.” 


562 Muslim, Haji 263 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 

58 Dalam naskah aslinya ada satu perawi yang tidak tertera di sini sebagaimana hal 
yang demikian tergambar dalam pernyataannya di akhir, Salim bin Jinadah 
menambahkan. 

564 Muslim, Haji 264 dari jalur periwayatan Ashim. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 579 


662. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sayyidah “Aisyah RA 
Tidak Bermaksud dengan Perkataannya, “Suatu Sunnah Yang 
Diberlakukan oleh Rasulullah SAW," Dalam Pengertian Sunnah 
dimana Orang Yang Melaksanakan Haji boleh untuk Tidak 
Melakukan Sa'i. 


PS Ci CAS gi SA Gi AAS CS —YVAA 
UAS BU GP IP GB Oi la POR 
2 Oh aa PPA YAI “3 Loc... £ ia 1 Pe, o a -£ 
C S5 Jb 33 dig nj us S gai Y Dl ai ce ds SG! 
Pn ae an NN Coca EL on or NA 3 EP 
Sa Ol AAS la 8 EA Il Ca AD as Ily Al Ol ie 
Bil Y ol ale PA OI IE US OS PB Uap 
Me ata TA PE UK PP en aU NI AN 
alah Ialah djAI IBI Ips JA Ga Gee ia Al IBI Uas elu 
PN NA Teen CN EP Mr dana RE sa 
- Pan Lada 09 di, lali us 143 alas ul “ Ja Y8 Gala & 
- OT CX .. A CreeEl IT nat PA “1 “ya SN 2 
La orak AVI aah AI JPG AS SSS SB Sah 
el Fa Pan 8s. 3g NN NA ca - 0. 0 Ani ya F3 as 
OP daki JP PAN OY SN La Ga Hk SPM 
AB SG AN JB el PUT Ta AA PES ia S0, Cl 
j Ki ia Ko an aa 
H3 3 Hei Ki la Jai Yo 
21769. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Sayyidah “Aisyah RA, menurutku 
tidak mengapa aku tidak melakukan thawaf diantara shafa dan 
marwah.' Kemudian Sayyidah “Aisyah bertanya, “Mengapa 
demikian?” Lalu aku menjawab, “Bahwasannya Allah SWT 
berfirman, 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari 


580 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


syi ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 
berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya',” (Os. Al Bagarah (2): 158) Setelah itu, Sayyidah “Aisyah 
RA menjawab, “Jika betul demikian, berarti tidak mengapa tidak 
melakukan thawaf diantara keduanya. Sesungguhnya Allah SWT 
menurunkan ayat ini berkenaan dengan masyarakat Anshar yang 
dahulu jika mereka melakukan ihram untuk Manaat di jaman 
jahiliyyah, mereka tidak boleh melakukan thawaf diantara shafa dan 
Marwah. Ketika mereka datang bersama Rasulullah SAW untuk 
melaksanakan ibadah haji, mereka menceritakan hal yang demikian. 
Kemudian turunlah ayat ini. Sesungguhnya pelaksanaan haji 
seseorang tidak akan sempurna jika ia tidak melakukan thawaf (Sa'i) 
diantara shafa dan Marwah. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 
'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan bagian dari syiar 
agama Allah',”” Dan keduanya adalah bagian dari syiar agama Allah 
SWT. 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Sayyidah “Asiyah RA, 
“Mereka tidak boleh melakukan thawaf,” maksudnya adalah menurut 
kepercayaan lama mereka.” 5 


663. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Sa'i Yang Telah Aku 
Sebutkan Hukumnya Wajib, Baik Dilakukan Dengan Cara 
Berlari Kecil atau Berjalan Seperti Biasa. Dalil Yang 
Menunjukkan Bahwa Sa'i Dalam Pengertian Melakukan Lari- 
Lari Kecil Di Lembah Yang Ada Diantara Bukit Shafa Dan Bukit 
Marwah (275/ A) Tidak Wajib Dan Boleh Dilakukan Dengan 
Cara Berjalan Seperti Biasa. Hal Yang Demikian Didasari Oleh 
Pengetahuanku Bahwa Kata Sa'i Terkadang Digunakan Untuk 
Makna Berlari-Lari Kecil Dan Terkadang Digunakan Untuk 
Makna Berjalan Seperti Biasa. Pendapatku Dalam Permasalahan 


265 Muslim, Haji 260 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Hisyam. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 581 


Ini Didasari Oleh Ayat, “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Apabila 
Diseru Untuk Menunaikan Sembahyang Pada Hari Jum At, Maka 
Bersegeralah Kamu Kepada Mengingat Allah dan Tinggalkanlah 
Jual Beli. Yang Demikian Itu Lebih Baik Bagimu Jika Kamu 
Mengetahui.” (Os. Al Jumw'ah (62): 9) Rasulullah SAW 
Menjelaskan Bahwa Perintah Sa'yu Dalam Ayat Ini Mengandung 
Arti Berjalan Mendatangi Jum'at dengan Tenang dengan 
Pernyataan Beliau, “Jika Kalian Hendak Mendatangi Shalat, Maka 
Datanglah Dengan Tenang.” Jika Allah SWT Menghendaki 
Perintah Mendatangi Shalat Jum'at Dengan Cara Berjalan 
Cepat, Maka Tidak Mungkin Nabi SAW Menjelaskan Dengan 
Kalimat, “Jika Kalian Hendak Mendatangi Shalat, Maka 
Datangilah Dengan Tenang Dan Jangan Kalian Mendatanginya 
Sambil Berlari.” 


Dari sini aku berkesimpulan bahwa satu kata terkadang dapat 
digunakan untuk menunjukkan dua makna pekerjaan yang saling 
bertentangan: Yang satu bersifat memerintahkan dan yang satunya 
lagi bersifat melarang. Kata sa'yu terkadang digunakan untuk makna 
berjalan dengan tenang dan terkadang digunakan untuk kata berlari- 
lari kecil. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan sa 'yu menuju 
shalat jum'at dan Rasulullah SAW melarang melakukan sa 'yu menuju 
shalat jum'at. Dari sini dapat difahami bahwa sa'yu yang 
diperintahkan Allah SWT mengandung arti berjalan biasa dan sa 'yu 
yang dilarang oleh Nabi SAW ketika mendatangi shalat adalah sa 'yu 
dalam pengertian berlari. 


Sp San WNA Jika GA BAL oya Gi jp Ci - -YVY: 
Berani GP Gi Tah Kebab gp pp ta 
Sal sean NGAJI anal Sai km 3 ai la s5 


582 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BB AI Jgn SA Aa an S3 aa BD de 
5 UI, giaa 
2770. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib menceritakan 
kepada kami dari Katsir bin Jumhan As-Silmi, ia berkata: Aku pernah 
melihat Ibnu Umar melakukan sa'i dipelataran tempat Sa'i dengan 
cara berjalan seperti biasa. Kemudian aku bertanya kepadanya, “Anda 
melakukan sa'i dengan cara berjalan?” Kemudian ia menjawab, “Jika 
aku melakukannya dengan cara berlari-lari kecil, aku pernah melihat 
hal yang demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan jika aku 
melakukannya dengan cara berjalan seperti biasa, akupun pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara yang demikian, 
sementara aku adalah seorang yang sudah berumur lanjut.”566 


LP uan 2 DEL CAS udah ph GAS -YYVA 
Tab IA SI OS Ha IP AE oi elaS y3 Mt 
Joan CG AAS copa Oh ss AA GAS Lita Ga ce 

0. ta YG 2 3 of 0 Pa Sena (NN 

sg BA Jah Sp 33 kl ol, en BSI 
2771. Abu Musa telah bercerita kepada kami, Dhahak bin 
Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Atha bin 
Sa'ib, dari Katsir bin Jumhan, ia berkata: Aku pernah melihat Ibnu 
Umar RA melakukan sa'i diantara bukit shafa dan Marwah dengan 
cara berjalan biasa. Kemudian aku bertanya kepadanya dan ia 


566 Hadits shahih dan seluruh rijal Hadits ini tsigah kecuali seorang yang bernama 
Katsir bin Jamhan dimana tidak ada seorangpun yang menganggapnya tsigah kecuali 
Ibnu Hibban. Namun Said bin Jabir telah meriwayatkan Hadits yang mirip 
sebagaimana terlihat dalam Hadits setelah ini. —Nashir.) At-Tirmidzi, Haji 39 dari 
jalur periwayatan Ibnu Fadhil. Abu Daud Hadits 904, Ibnu Majah Manasik 43. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 583 


menjawab, "Jika aku melakukannya dengan cara berjalan, aku pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara demikian. Jika 
aku melakukannya dengan cara berlari-lari kecil, akupun pernah 
melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan cara demikian.” 


BEAN Kis Kao Cab ejaga yi Wong -YVVY 


PE Gl GP Lan Gi Aga Lp AI CAN aa Olah 

2g 

2772. Abu Musa telah bercerita kepada kami, Dhahak 

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdul Karim Al Jazri, 
dari Sa'id bin Khabir, dari Ibnu Umar dengan Hadits yang sama.” 


" : 2 e 3. 7 o . 0 
Na 3 33 Pa (yag Ke Hata Saya SYVVY 
- , 
PI SAE AG Pan AL Aa BD , Ha AS 
pb Oi Aa - Kara Dn PA ati aa 


2773. Sa'id bin Banda. telah meriwayatkan, Oatadah 
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, 
bahwasannya Nabi SAW selama satu tahun melakukan sa'i dengan 
cara berlari-lari kecil dan melakukannya dengan cara berjalan seperti 
biasa selama satu tahun. 


567 Hadits shahih, seluruh rijal Hadits ini tsigah sebagaimana dalam Hadits 
sebelumnya. Lihat Hadits setelahnya —Nashir.) An-Nasaa'i 5 : 193 dari jalur 
periwayatan Sufyan. 

€8 Hadits shahih. Oleh karena itu, aku meriwayatkannya dalam Shahih Abu Daud 
(1662) —Nashir.) Imam At-Tirmidzi telah memberikan isyarat kepada riwayat Sa'id 
bin Jabir. Lihat At-Tirmidzi 3 : 218. 


584 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Al 
Mughirah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan 


kepada kami.” 


664. Bab: Penjelasan bahwa Tidak Mengapa Seseorang 
Melakukan Sa'i sebelum Thawaf karena Tidak Tahu bahwa 
Thawaf Dilaksanakan sebelum Sa'i. 


8. 43 3 - 


ui. 9 #0... “ . Pa - 3 46 $. 

Ola GIS oper LeAa YA 3 Sisa yg Lidoe —YVV 

7. 3 9 kaya -, PE Ho T e Ba Ha 8 og, rd 

SA SB Plh or All GP NE oa PAI LP Als Ya 
PN ae en NU 2 Ra Bt aa In MG Cag AN: S3 

Il dam Gia HB ob j4 el 0 9 (el Sl Jd 
#4 ho... 4 - 4 3 (3 2... 

Ha Jai OS ata H3 ta SAN aa j3 5 


2 0 . 

IP j9 ala Pa PL 0 PA INN GAN GAN 
Ula, 2 sa Us 

2774. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, yaitu Asy- Syaibani, dari 
Ziyad bin Alagah, dari Usamah bin Syarik, ia berkata, “Aku pernah 
melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk melakukan haji. Saat 
itu banyak sahabat yang datang mengunjungi Nabi SAW. Diantara 
mereka ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sa'i 
sebelum melakukan thawaf," atau ia berkata, "Aku mengakhirkan 
sesuatu dan mendahulukan sesuatu.” Saat itu, Rasulullah SAW 
berkata kepada mereka, “Tidak menjadi masalah, tidak menjadi 
masalah, yang menjadi masalah adalah jika seorang berbuat ghibah 


569 Sanadnya dha'if. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 585 


kepada saudara muslimnya dan ia berbuat zhalim, hal yang 
demikianlah yang menjadi masalah dan berakibat kerusakan.” 


665. Bab: Penjelasan tentang Berdoa di Atas Shafa dan Marwah 
agar Penyembah Berhala Mengalami Kegoncangan dalam 
Diri Mereka. 


Te pe 36 aa A1 X2 da Pura Te en 5 sara 
as GG Wah 5 Uji se s3, Bs Bi 
Ph Bali ga Kaya Pt ab ag ol Sa Jal Ip Na 
CAN (AN Mad Kara AS JA AM di ab PP 
oat. 020 0, Ga 
Th, Hj RT) 
27715. Yahya bin Hakim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya maksudnya adalah Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Aliyyah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu 
Aufa menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW pernah 
melakukan umrah. Beliau melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah. 
Setelah itu, Beliau keluar menuju bukit tempat sa'i dan melakukan 
sa'i antara shafa dan marwah. Kami menutupinya dari pandangan 
penduduk Makkah khawatir mereka akan menyakitinya. Saat itu aku 
mendengar Beliau mendoakan kelompok-kelompok yang bersatu 


menentang agama Allah SWT. Dalam doanya Beliau berkata, "Ya 
Allah, Zat yang menurunkan kitab, Yang sangat cepat perhitungan- 


"1 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2015 dari jalur periwayatan Jarir. 


586 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


nya, usirlah kelompok-kelompok yang bersekutu menentang agama- 


Mu dan buatlah mereka goncang.” 


666. Bab: Penjelasan bahwa Mereka Yang Terkena Udzur boleh 
Melakukan Thawaf Mengelilingi Ka'bah dan Boleh Melakukan 
Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Menggunakan Kendaraan. 


AHA AS Ei5 ApayA GL Si Toni Cia —1VYT 

Ta 2g Bis an PA EN UD ML SAP 
KLA Ta . 3.0 Ba Kr PN UTANG Y. 0. 5. 
Danu Pep aa cmn Pn 


S3 Kep 23 (AU 5 Gl TA Ua FbA ANN 33 
Aa KST lh Ad A59 La Sob SI aan ale uh 


3 0 


“0 


Hu La 


2776. Ya'gub (275/B) bin Ibrahim Ad-Daurugi telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami dari Malik, ha Yahya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Malik, 
ha Yahya bin Hakim juga telah menceritakan kepada kami, Basyar bin 
Umar menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari 
Zainab binti Ummu Salmah, dari Ummu Salmah, bahwasannya 
Ummu Salmah pernah datang mengunjungi Makkah dalam kondisi 


51 Sanadnya shahih. Ahmad 355 dari jalur periwayatan Ismail. Aku katakan: 
Demikian pula Imam Bukhari memuatnya dalam kitab Al Hajj dan Al Maghazi 
(3/467,486.7/326 Al Fath) Imam Muslim dalam kitab Al Jihad 5/143—144) Ad-Du'a 
'alal ahzab —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 587 


sakit. Kemudian ia menceritakan kondisinya kepada Nabi SAW. Saat 
itu, Beliau menjawab, “Lakukanlah thawaf di belakang kerumunan 
manusia dengan menggunakan kendaraan.” 


Ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dauragi. 7? 


667. Bab: Penjelasan tentang Sebagian Jllat (Alasan) Nabi SAW 
Melakukan Sa'i dengan Cara Tertentu antara Shafa dan 
Marwah. Hal Ini Termasuk dalam Kategori Yang Aku Ketahui, 
sebelum Dijadikan Sebagai Sunnah, sebuah Perilaku Dilakukan 
karena Alasan Tertentu, kemudian Jllat Tersebut telah Tiada. 
Meski Demikian, Perilaku Yang Demikian Tetap Menjadi Sunnah 
Selamanya. Sebab Nabi SAW Melakukan Sa'i Mengelilingi 
Ka'bah dan Diantara Shafa dan Marwah untuk Memperlihatkan 
Kekuatan Kaum Muslimin di Hadapan Kaum Musyrikin. Setelah 
Itu, Perilaku Yang Demikian tetap Menjadi Sunnah yang 
Berlaku Selamanya. 


ep sa Hi JS X2 Ci VW 

BN ceilas 36 Ug v IE PN tara AJB NN 

bilah Ga el MG BN IA HL EL OB en 
TPP SA Rea PA Ih Hp OR SAYANG 


2717). Abdul Jabbar bin Al “Ala, Ahmad bin Muni' dan Al 
Makhzumi telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW dan para 
sahabat melakukan thawaf di Ka'bah dan melakukan sa'i diantara 


s7 Al Buhari, Shalat 78, Ath-Thabrani Haji 123. 


s88 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


shafa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin di 
hadapan masyarakat musyrikin. 


Al Makhzumi berkata: Untuk memperlihatkan kekuatan kaum 
muslimin kepada kaum Ouraisy.7 


668. Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kendaraan bagi 
Seseorang Yang Keberadaanya Dibutuhkan oleh Orang Lain, 
seperti Seorang Ulama Yang Dijadikan Sebagai Tempat 
Bertanya. Jika Sang Ulama Berada Dalam Kondisi Berdesakan, 
maka Tidak Mungkin Bertanya kepada Sang Ulama jika Ia 
Melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Cara 
Berjalan Kaki. 


(Tj 0 - ... 20. 08 - naa 
LP A3 Naa SA Gea DB Ci —YVYA 


aa 
Ao. AG 


0-3 e - 2. ih o, FN) 0G - 
(Oo) apr ot op tera aa tia G1 yan A3 Ga (Dj 


o 2... 


ae GB UU HIja IN KS AS pama TP 
ui op SAN TP (AN Lalu, “all, Ie aa e3 
IE saga MI Of Tia EN 2G ASN AG NG sajah 

Bana GA Oh SN 5 


2778. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepadaku dari Abu Juraih, dan Abdurrahman bin 


9 A1 Bukhari, Haji Hadits yang sama 80. Muslim, Haji 241 dari jalur periwayatan 
Sufyan dan di dalam riwayat tersebut tertera kalimat, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW melakukan sa'i dan ramal di Ka'bah agar orang-orang musyrik melihat 
kekuatan kaum muslimin." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 589 


Basyara menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepada kami, 
bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Saat 
melakukan haji wada”, Rasulullah SAW melakukan thawaf 
mengelilingi Ka'bah dengan berada di atas kendaraan. Demikian juga 
saat Beliau melakukan sa'i diantara bukit shafa dan Marwah. Hal yang 
demikian dilakukan agar keberadaannya dilihat oleh para sahabat dan 
mereka dapat dengan mudah datang menemuinya. 


Abdurrahman dan Ibnu Ma:mar menambahkan: Agar mereka 
dapat bertanya kepada Beliau, sebab para sahabat banyak datang 
menemuinya. 


Abdurrahman berkata: Sesungguhnya manusia banyak yang 
mendatanginya. 


669. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menggunakan Kendaraan saat Melakukan Sa'i antara Shafa dan 
Marwah jika Orang Yang Melakukannya Merasa Tersiksa 
dengan Kondisi Tempat Sa'i Yang Sesak. Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Melakukannya dengan Cara Demikian 
Hukumnya Mubah, bukan Wajib atau Sunnah. 


GRASI GP MS EN ganja pl GAS —yvva 

. 5 g 3 2 f (es 2... .? 335 
Wal 3 LS Ai 1 PN LAS 1G ujadal! yah 6 
ta Ima ee Lana Tar 2g : 0. . 301 — 7 ea 
Ase dagls 9 Nike JB ci AG Ojak BA 1G $ Gatal 


5 Muslim, 255 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


590 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


7.9 2 £ AP F 2. . Maa ea Oi Tai 2 y sar 3 3 
SA Bl CA SG Ha A3 Ogs Jaa BA 

- - 2. 5 ra 
alay CS EP Vy one WE Uji Y OS SN FS 


ge at Pt — ana on, GB Esa LL Ino or - FG 
dab ol Ii IG at Jb ah AA OI BR Ih LS 
sa (TN aa Pa rt 2 8 2g Dita Ime Ia 
Ina NAS, CA SI BEBAN OI KO Jai NedSG No 
dajad Yg EL IA US dala V7 day Ala 


2779. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 
Khalid menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu Thufail, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA, “Bagaimana 
menurut pendapatmu tentang melakukan sa'i diantara shafa dan 
Marwah dengan menggunakan kendaraan?" Ia berkata,” "Kaummu 
menganggapnya sebagai sunah." Ja (Ibnu Abbas RA) menjawab, 
"Mereka benar, namun sekaligus bohong. Rasulullah SAW datang 
mengunjungi kota Makkah, kemudian Beliau melakukan sa'i diantara 
shafa dan marwah. Kemudian masyarakat Makkah keluar, bahkan 
kaum wanitanyapun ikut keluar. Saat itu, tidak ada seorangpun yang 
disakiti dan tidak ada seorangpun yang digugat. Kemudian Beliau 
mengambil kendaraannya dan menaikinya. Jika dibiarkan, tentu 
melakukannya dengan cara berjalan lebih Beliau sukai.” 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyataan Ibnu Abbas RA, 
“Mereka benar dan juga bohong.” Maksudnya adalah mereka benar 
tentang keyakinnan bahwa Rasulullah SAW melakukan sa'i diantara 
shafa dan marwah dengan menggunakan kendaraan dan mereka 
berbohong dengan mengatakan bahwa hal yang demikian bukan wajib 
dan bukan fadhilah.”'? Sesungguhnya cara yang demikian bersifat 
mubah, tidak wajib dan tidak juga sunnah”. 


58 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya. Nampaknya yang benar adalah 
kalimat, "Fa 'inna." 

“1 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya. 

57! Muslim, Haji Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al Jariri. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 591 


670. Bab: Penjelasan tentang Menyentuh Hajar Aswad dengan 
Tongkat Yang Ujungnya Bengkok bagi Mereka Yang Melakukan 
Thawaf dengan Menggunakan Kendaraan. 


.. 0. X0, £ To £ o- £ 0 33 8 
SP te abi «JEYI AS up au ok —YVYA: 
PEP Ea Dab MAP Ay ye 
Abang SI HE ani IE CO GULA ol 
2780. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yunus memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Atabah, 
dari Ibnu Abbas RA, Ketika melaksanakan haji wada”, Rasulullah 
SAW melakukan thawaf dengan menggunakan kendaraan dan saat itu 
Beliau menyentuh rukun (Hajar Aswad) dengan tongkatnya.””? 


- ey o- 30 AG. 3 Ka - 


Ip aa de AN ani op Sa 3 AA EA YM 

Pr 0 As NE mana, an, 0. 3 0. L. Soy 
CAS ES Ula or AL AAS YP CAS gaga YP teler) oa 
SN EL 2 Sai dl BA In) Mb :JG 


Let 1 aj) 

a 

. P Bi 
. “ 


2781. Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Mugri telah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja” menceritakan kepada 
kami dari Musa bin Agabah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar 
RA, ia berkata: Di hari pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW 


“8 Muslim Al Hajj 253 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


592 || ShahihIbnu Khuzaimah 


melakukan thawaf dengan berada di atas kendaraan untuk menyentuh 
rukun dengan tongkatnya.”? 


671. Bab: Penjelasan tentang Mencium Tongkat Yang telah 
Digunakan untuk Menyentuh Rukun, jika Riwayatnya Shahih. 
Sebab Riwayat Ini Memiliki Sedikit Masalah di Tengah 
Sanadnya. 


ag Pa 2 ? : o- CJ y os . 2. Papa 
Wak Waie SAI IS op MN AS pp Dania Cile YAN 


-8 4 4 303 . 9 Bo 03 29 o. 

« Jailali eni Wa Ca dala 0 Saga Kodo ali PG) at 

ta - ed Pa o PEN naat Kapan Hg Ne 23 

ulat Se asu Ie eU HB AI Jaa th J6 

. Nan PN at AP . 0 Io AI. 

pall Ob Idoy ti2mung liang) JA) 

2782. Sa'id bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 

menceritakan kepada kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Umar Al 

Adani menceritakan kepada kami, Yazid bin Malik Al Adani 

menceritakan kepada kami, Abu Thufail menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf 

mengelilingi Ka'bah di atas untanya dan Beliau menyentuhnya dengan 
tongkatnya. Kemudian Beliau mencium ujung tongkat tersebut.” 


59 Sanadnya shahih. Al Haitsami mengatakan dalam kitab Majma Az-Zawa'id 
3:243 diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan diantara salah seorang sanadnya ada seorang 
yang bernama Musa bin Ubaidah yang dinyatakan sebagai sosok yang dha'if. Dan 
dinyatakan tsigah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh selain Abdullah bin Dinar 
dan Hadits ini termasuk darinya. Meski demikian, dalam manuskrip kami, sosok 
Musa bin Agabah bukanlah Musa bin Ubaidah. Dan aku tidak tahu jika kesalahan 
ada pada orang yang menjadi juru tulisnya. Aku katakan bahwa menurutku ia benar, 
sebab Abdullah bin Raja' termasuk salah seorang yang meriwayatkan Hadits dari 
Ibnu Agabah, bukan Ibnu Ubaidah sebagaimana penjelasan dalam kitab Tahdzib Al 
Hafizh karya Imam Al Muzi —Nashir.) 

380 Y ihat Hadits setelahnya, no. 2783. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 593 


Ae AN ES en data Ii MN EA -YYAY 
NN Pa Ne AO SA SAN mana G7 5 

Ie aj BM Jana ih Ot aa Ad BL Op ai 
aer £ 4 sg Kara - 0 .. Ne aa ot c 2 
Bb Jap abiy 18 CAbminag OSIY HEngg sal lal, 
ea IE SU Wal IP 3 Yaa 
2783. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim (276/A) menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Kharbudz. Abu Thafil menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf 
mengelilingi Ka'bah dengan berada di atas kendaraannya dan 
Beliau menyentuh beberapa tiang Ka'bah dengan tongkatnya.” Ia 
(perawi) berkata: Aku juga melihat Beliau mencium ujung 
tongkatnya. Setelah itu Beliau keluar menuju tempat sa'i dan 


melakukan sa'i antara shafa dan Marwah dengan tetap berada di atas 
kendaraan.” 


672. Bab: Penjelasan tentang Tahallulnya Orang Yang 
Melakukan Ibadah Umrah setelah Selesai Melaksanakan Sa'i 
antara Shafa dan Marwah. 


":£ 0. 30 2 To £ oo Jo 3 DA eh 


To. U) &- an . Ai 2 ha 4 P4 . 7. p ” 
6 yna u Kasar Walau (Dying Uji Jual CAS), (&) naat (SL 
is 


UT Panjra Na Ap “ la Ka ss B1) eni aa 2a1n (Ken 
2 ) Pa 0 “al TAN N G TN ja dan 6... 
Ia Sell Bl cerah Ula BB AI Iya Ra Eng 1G 


81 Muslim, Haji 257 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sulaiman bin 
Kharbudz. Abu Daud Hadits 1879 dari jalur periwayatan Abu “Ashim. 


594 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ne A TA , Fa Raga du KAA, 


2784. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik 
memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Malik, maksudnya adalah Ibnu Anas, menceritakan kepada kami dari 
Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya 
Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Kami pernah melakukan perjalanan 
bersama Rasulullah SAW dan kami melakukan ihram untuk umrah. 
Mereka yang melakukan ihram untuk umrah melakukan thawaf di 
Ka'bah dan melakukan sa'i antara shafa dan Marwah. Setelah itu 
mereka melakukan tahallul."582 


as . 


AA Ate Cas ba MI II AA ik —YVAe 


IA lb tele Jb Ig aah ga un Ed ai 
s1 : Ht 2G : 8 05 N 5 - do. 0 
Dphglah BAE Uglng Ol Gio sam, Al aa 


2785. Muhammad bin Al Walid Al daa telah menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahab, maksudnya adalah Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Habib yaitu Al Muallim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Atha berkata: Jabir bin Abdullah 
menceritakan kepadaku, 


“Bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada 
para sahabat untuk melakukan ihram umrah. Kemudian mereka 
melakukan thawaf, bercukur memendekkan rambutnya atau mencukur 


582 Al Bukhari, Haji 31 dari jalur periwayatan Malik dengan redaksi yang detail. 
Ath-Thabrani, Haji 223. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 595 


habis rambutnya, kecuali mereka yang datang dengan membawa 


hadyu.”? 


673. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Hubungan 
Seksual dengan Istri setelah Selesai Melakukan Tahallul Umrah 
hingga Datang Waktu untuk Ihram Haji, meski Jarak Waktu 
Yang Ada antara Waktu Tahallul Umrah dengan Waktu 
Melakukan Ihram Haji hanya Sebentar. 


3603 ig 


iga PAD ana Elo Cai Ai Ika BIS YAN 


La Insta Aas PAS db Sha J6 LA 
oz mai 


Ma wo or 
SAN Ioi Ol tele phi Ah MAS JG sela JG GUI Lane 
Si, 


2 Pra 5 2 . 0 0... - 
Kes Lada Aom (Sd ua Te 


2786. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Atha berkata, Jabir bin Abdullah berkata: 
Rasulullah SAW datang di waktu shubuh hari ke empat bulan Dzul 
hijjah. Ketika kami datang, Beliau memerintahkan kami untuk 
melakukan tahallul. Beliau berkata, “Bertahallul-lah dan kalian boleh 
berhubungan dengan istri-istri kalian.” 


Atha berkata: Jabir berkata: Rasulullah SAW tidak 
memerintahkan mereka melakukan hubungan suami istri, namun 
Beliau hanya membolehkan mereka melakukannya.” sg 


583 A1 Bukhari “Umrah 6 dari jalur periwayatan Abdul Wahab dengan redaksi yang 
panjang. Abu Daud Hadits 1789. 
84 Muslim, Haji 141 


596 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


674. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Melaksanakan Umrah 
Boleh Melakukan Penyembelihan Hadyu-Nya di Mana Saja 
asalkan Tetap Berada di Wilayah Makkah. 


- 
Ah 


-JU bg HI Ea Ob H3 Rai GAS —YVAV 

bhi GA EN SP KP Ah CI OB aa 

II KP Si AS an TI en AU alba au ai 
Padan So KA as IG BN IA SE 


2787. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah 
menceritakan kepadaku, ha Yunus bin Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Usamah 
memberitakan kepadaku, bahwasannya Atha bin Rabah menceritakan 
kepadanya, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Setiap celah diantara dua 
gunung di Makkah adalah jalan dan tempat melakukan 


penyembelihan.” 


675. Bab: Penjelasan tentang Wanita Yang Melakukan Ihram 
untuk Umrah dan Memasuki Kota Makkah dalam 
Keadaan Haidh. 


Of cuma DAN UEA RESI ae 1 Oil SS -YVAA 


... 


2 9. 4 . ag 7 0 c- .o. # o . Ka e 7 
GS AN pg TEE IP BYP PA Ul LP SAH UML 
, Pd Pd 


585 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits dari jalur periwayatan Abu Usamah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 597 


Kn 


KSB dpn Cia GB GB dn 0 "JG 
SANG Wita Gi V9 s3 bi Sh das Uh GK tai 
(3, gt pak OB BM Ir NI Ub UK 
Fed ea Uh CAB SG GA 33 HL bah 
J3 DES AI NK do se J5 

| MAS NS sila 


2788. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab membeitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah 
menceritakan kepadanya dari Ibnu syihab, dari Urwah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata: 


Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW untuk 
melaksanakan haji wada?”. Kemudian kami melakukan ihram untuk 
umrah. Ia (Sayyidah “Aisyah RA) kembali berkata: Saat datang ke 
kota Makkah, aku dalam kondisi haidh dan aku tidak melakukan 
thawaf di Ka'bah serta tidak melakukan sa'i antara shafa dan Marwah. 
Kemudian aku mengadukan kondisiku kepada Rasulullah SAW. Saat 
itu, Beliau berkata, "Urai dan sisirlah rambutmu, kemudian 
berihramlah untuk haji serta tinggalkanlah umrah.” Sayyidah “Aisyah 
RA berkata: Kemudian aku melaksanakannya. Setelah selesai 
melaksanakan ritual ibadah haji, Rasulullah SAW mengutus 
Abdurrahman bin Abu Bakar RA bersamaku pergi ke Tan'im untuk 
melakukan umrah. Ia berkata, "Inilah tempat kamu memulai 
umrahmu.” 


Abu Bakar berkata: Telah lama aku merenungi dan bimbang 
dalam memahami lafazh Hadits yang ada dalam riwayat Sayyidah 
“Aisyah RA dan pernyataan Nabi SAW kepadanya, “Urai dan sisirlah 
rambutmu....” aku pernah beranggapan bahwa perintah Nabi SAW 
kepadanya menunjukkan kebenaran madzhab yang berbeda dengan 


598 || ShahihIbnuKhuzaimah 


MPA Aa Ma 3 Mon SN 


kami dalam masalah ini bahwa Nabi SAW memerintahkan Sayyidah 
“Aisyah RA untuk meninggalkan umrahnya. Kemudian aku 
menemukan dalil yang menunjukkan kebenaran madzhab kami bahwa 
Sayyidah “Aisyah RA menganggap bahwa jika seorang yang 
melakukan umrah telah masuk ke wilayah haram, maka halal baginya 
melakukan semua yang halal dilakukan oleh orang yang sedang 
melakukan ibadah haji jika telah melakukan jumrah Agabah. Oleh 
karena itu, setelah memasuki tanah haram, Sayyidah “Aisyah RA 
boleh mengurai dan menyisir rambutnya. Hal yang demikian 
tercermin dalam riwayat yang telah aku sebutkan. 


Abdul Jabbar, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraj menceritakan kepadanya dari Yusuf bin Mahil memberitakan 
kepadanya dari “Aisyah binti Thalhah, bahwasannya Sayyidah 
“Aisyah RA pernah memerintahkannya mengurai dan mencuci 
rambutnya dan ia berkata, “Jika seorang yang berumrah telah 
memasuki tanah haram, maka kondisinya sama dengan orang yang 
melaksanakan ibadah haji setelah melakukan jumrah Agabah.” 


Abu Bakar berkata: Imam Syafi'i berkata: Bahwasannya 
Rasulullah SAW hanya memerintahkannya meninggalkan pekerjaan- 
pekerjaan dalam umrah, seperti thawaf dan sa'i (276/B) bukan 
memerintahkannya meninggalkan umrahnya, kemudian Nabi SAW 
memerintahkannya melakukan ihram haji. Dengan demikian, ihramya 
menjadi haji giran. Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i 
sebagaimana yang dikerjakan oleh Ibnu Umar ketika ia melakukan 
ihram untuk umrah, kemudian ia berkata: Aku tidak melihat cara 
keduanya kecuali satu. Aku bersaksi kepada kalian bahwasannya aku 
telah mewajibkan haji bersama umrahku. Kemudian ia melakukan 
keduanya secara bersamaan sebelum melakukan thawaf dan sa'i untuk 
umrah. Dengan demikian, hajinya menjadi haji giran. Makna 
pernyataan Nabi SAW kepada Sayyidah “Aisyah RA adalah, “Inilah 
tempat memulai umrahmu yang tidak dapat kamu laksanakan.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 599 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan tentang riwayat ini 
dalam masalah yang panjang dalam karangan yang berkenaan dengan 
riwayat-riwayat sahabat Nabi SAW dan perbedaan lafazh-lafazh 
mereka berkenaan dengan haji wada?.”' 


676. Bab: Penjelasan tentang Posisi Orang Yang Melaksanakan 
Haji Oiran dan Ifrad hingga Tiba Hari Penyembelihan. 


1. o- So 3 3 4 5 


Coc 3038. 3 


Op Iban Unre bgi ji Itali Keara («@) si AL 


( 


, 
- Pt . 


SIG ARE NP BA 3 Hb 3 UU GAS 
YG SARI Ke mb Jade AD Ka OS Ia BB AN Jpn) JU 
di $ Pr 2 

, - 30 - Be . 

2789. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah 
memberitakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami dari Syihab, dari Urwah, dari 


sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia pernah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang memiliki hadyu, hendaknya ia melakukan 
ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan dan ia terlarang 
melakukan sesuatu dalam kondisi ihram kecuali setelah selesai 
melaksanakan haji dan umrahnya.”"! 


586 Muslim, Haji 112, 113, 114 dari jalur periwayatan Zuhri, Al Bukhari haidh 18 
dari jalur periwayatan Zuhri. 
587 A1 Bukhari, Haji dari jalur periwayatan Malik. 


600 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SEA ae 3 bag Et va. 

HO BB IA TA II ie Ip 
JA de ta Jl Eh Aa kab Kata KANG B3 
Aa ega Da IN da Fika Ja OS Lp Gia Kota Jl 
BS Gan Honda Jl ag AI Oa Gk Sale FP 
ME EA Sab SYAG KN Gi ay bh 


2790. Abdah bin Abdullah Al Khuza'i telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Basyar Al Abdi 
memberitakan kepada kami dari Muhammad, yaitu Ibnu Umar, dari 
Yahya bin Abdurrahman, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, 
“Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW untuk 
melakukan ibadah haji. Ada tiga cara yang kami lakukan: Diantara 
kami ada yang melakukan ihram untuk haji dan umrah secara 
bersamaan (Oiran), ada yang melakukan ihram hanya untuk haji 
(Ifrad) dan ada yang melakukan ihram untuk umrah saja. Jika 
seseorang melakukan ihram untuk haji dan umrah, maka ia tidak boleh 
melakukan hal yang terlarang dalam kondisi ihram kecuali setelah 
selesai melaksanakan ibadah hajinya. Dan barangsiapa yang 
melakukan ihram untuk umrah saja, kemudian setelah selesai thawaf 
dan sa'i, berarti ibadah umrahnya telah selesai hingga datang waktu 
pelaksanaan ibadah haji.” 


588 A| Bukhari, Haji 34 dari jalur periwayatan Urwah, Muslim, Haji 117, 118. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 601 


677. Bab: Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji dengan Cara 
Berjalan Kaki dari Makkah, jika Riwayat Yang Menjelaskan 
Tentang Masalah Ini Shahih. Sebab Di Tengah Sanad Riwayat Ini 
ada Seseorang Yang Bernama Isa Bin Saudah. 


Sa EA ARA Siah oi anta Gi AP Ci IVAN 
AP 2 Lap 2JB 0137 13 Pi) 3 Jet 3 Ga 
2 :, 3 at 3.3.8. ar aka . San 
"Sah BB Iga Tana JW « 
. ” 5. 5 -8 2 ? 2 Gak ” .. 
pas SS KN LEK 
Pa . . 8 P3 
Dea CA Ja api HELP ea ia 
“ @ P3 » 4 . . . 
Kn ya pal BE JS 1 AI 


2791. Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Isa bin Saudah menceritakan kepada kami dari Ismail 
bin Abu Khalid, dari Zadan, ia berkata: Suatu hari, Ibnu Abbas RA 
mengalami sakit keras. Kemudian ia memangil putranya dan 


Sd) BA Maa 


' mengumpulkannya. Saat itu, ia berkata, "Aku pernah mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melaksanakan haji dari 
Makkah dengan cara berjalan kaki dan kembali ke Makkah juga 
dengan cara berjalan kaki, maka Allah SWT akan menuliskan 
untuknya setiap langkah tersebut sebagai tujuh ratus kebaikan dan 
setiap satu kebaikan sama dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan 
di tanah haram.' Saat itu ada yang bertanya kepadanya, “Apa yang 
dimaksud dengan kebaikan-kebaikan tanah haram?” Ia menjawab, 


602 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Satu kebaikan di tanah haram sama nilainya dengan seratus juta?” 


kebaikan.” 


678. Bab: Penjelasan tentang Haji Yang Penah Dilakukan oleh 
Nabi Adam AS dan Sifat Hajinya, jika Riwayat yang Menjelaskan 
tentang Masalah Ini Shahih. Sebab Diantara Perawi Hadits Ini 
ada Seorang Yang Bernama Al Oasim Bin Abdurrahman. 


Pa 0-90 #3036. 3 Pan 


IA una Ou Ipj p LA op Lan Kala —NVYAY 


o- 40 o- J9 


2g MN Gas AP AP Gi mi Pan SI Fa J6 
Si O IA AP boh bah Ja ob Wi 
dl) Je aa Sp As ag 4 


2792. Muhammad bin Ahmad bin Yazid di 'Abbadan telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Abdurrahman menceritakan 
kepadaku, Abu Hazim, yaitu Nabtak””! Maula Ibnu Abbas RA 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Nabi Adam AS telah 


589 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya, yaitu kalimat, "Mi'atu alfi alfi 
hasanatin." 

s0 Sanadnya munkar. Al Haitsami berkata: Al Bazzar dan Ath-Thabrani 

meriwayatkan dalam Al Ausath dan Al Kabir. Lihat Al Mustadrak 1 : 461. 

9! Dalam naskah aslinya tulisannya tidak terbaca dengan jelas. Aku katakan bahwa 
nampaknya tertera kalimat Nabtak (Dengan huruf Kaf) dan yang benar adalah 
kalimat Banik dengan lam. Demikian yang tertera dalam penjelasan kitab Kunya 
Ad-Daulabi (1/141) Ibnu Abi Hatim (4/1/508) dan dalam kitab Tsigat Ibnu Hibban 
(3/273) —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 603 


mendatangi Ka'bah ini sebanyak seribu kali dan kedatangannya dari 
tanah India tidak menggunakan kendaraan.” 


679. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Hari Ke 
Tujuh Bulan Dzul Hijjah untuk Menjelaskan kepada Mereka 
Yang Hendak Melaksanakan Ibadah Haji tentang Tata-Cara 

Pelaksanaan Ibadah Haji. 


Tb ol ap da da 3 -yvar 

3 radar o - at 9. aan, o . 2.0. oz. £ 8... 
OS AJB AS al PU AAS Uh Sa PRA 
Ara LAI 3 dg MA JS OS 5 BM Ja 


2. 
- . 


2793. Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin 
Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Majma' telah 
memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar, ia berkata: Dahulu, sehari sebelum hari Tarwiyyah (Hari 
tarwiyyah adalah hari kedelapan bulan Dzulhijjah) Rasulullah SAW 
melakukan khutbah di hadapan masyarakat dan dalam khutbahnya 
Beliau menjelaskan tentang tata-cara pelaksanaan ibadah haji 


mereka.” 


592 Aku katakan: Sanadnya sangat dha'if, karena ada seorang perawi yang bernama 
Al Gasim dan ia adalah Al Anshari sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab 
Adh-Dhai'fah (5092) —Nashir.) 

593 Sanadnya dha'if. Al Baihagi As-Sunan Al Kubra 5 : 111 dari jalur periwayatan 
Abu Ourrah dari Musa bin Agabah. 


604 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


680. Bab: Penjelasan tentang Ihramnya Orang Yang 
Melaksanakan Haji Tamattu? pada Hari Tarwiyyah di Makkah. 


7. 
Lo. Ao IG. 3 ah 


ee 9. o- “5. 
SA Iaba Eas PPn en AN 
o- 90. - - s6 oi 3 ...f 0-3 3 0 ca 3 aer 
KS Pa Sena al aj 51 SP BP gn L a | ala 
Ka id Pd »£ ca 7... Pa 3 2 Ki y ten 5 .9 . Oo - 9 y 
JB eJas Ol Uib LAKI UG :JE BB Ia LP SL 
2 2 Ae 8... , 4 dg pa P3 Ren ant Oi 
Ca USG JB dijlah cb dl Nyala ol BI Bb RB 
see 
2794. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Abu Zubair memberitakan 
kepadaku, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah 
memberitakan tentang hajinya Rasulullah SAW. ia berkata: Rasulullah SAW 
memerintahkan kami melakukan tahallul setelah kami melakukan thawaf. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian hendak berangkat 


menuju Mina, maka mulailah melakukan ihram.” Kemudian kami 
melakukan ihram dari daerah Al Bathha.”" 


? ?. 
0 203 1D 


KIS 3 LP ae AS KAL «Ya GAS —YVAO 
BLN IA CAS CHAR ab oi HI SI BI 
3 II Span HR A  Jb thk UP jai 3 3S 
EA AA MEA NY 0 Hb Ungladel 2 IU 0 aa, il IS 


BABA mL Io KAI (3 OS UB ipb lalilahi 1 JB 


- 


598 Muslim, Haji 139 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 605 


Ca 
2795. Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi 
menceritakan kepada kami dari Daud, ha Ishag bin Ibrahim bin Habib bin 
Syahid menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Daud menceritakan kepada kami dari Abu Nadhar, dari Abu Sa'id, ia 
berkata: 
Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. 
Ketika kami hendak melakukan thawaf di Ka'bah, Beliau berkata, 
“Jadikanlah sebagai umrah, kecuali bagi orang yang membawa hadyu.” Ia 
berkata, “Kamudian kami menjadikannya sebagai umrah. Ketika tiba hari 
Tarwiyyah, kami segera melakukan ihram untuk haji dan berangkat menuju 


Mina 2595 


681. Bab: Penjelasan tentang Waktu Keluar Menuju Mina dari Makkah 
di Hari Tarwiyyah. 
ai. 9 Pa Gal 0 - - E 8- 
Halal BL GA L Aka Gagap GAS VAN 
. 7 in : or . Pn oc- 0 8 Fin 2 Pa Pa uc 
“1 2 :J8 PB IS SS Okita SAS (39 
Mas ca Ja” Y Ta TN IA (aa " 0 £ 3 2g -... 
ne S3 & Oya) YP MS 0 caa HA "ad UU uj 
TE »g 101 790 Pa .  oEr 24 # “. 5 ee og PT UU 
SIB KASI Ap Pan! abo ep3 1S SSS AI 2 el 
- heh Tana 213 Ind sk cai To 
BIA Ja OS Jas 1JU 3 alah 
2796. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsna (277/A) telah 
menceritakan kepada kami, Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi”, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Beritahukan kepada 
kami dengan pengetahuanmu tentang Rasulullah SAW, di mana beliau 
melaksanakan shalat zhuhur pada hari Tarwiyyah?” Ia menjawab, "Di 


598 Aku katakan: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim —Nashir.) 


606 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mina." Kemudian aku bertanya lagi, “Di mana Beliau melaksanakan shalat 
ashar di hari nafar?” Ja menjawab, "Di Al Abthah.” Kemudian ia (Anas bin 


Malik) berkata, “Laksanakanlah sebagaimana pemimpin-pemimpin kalian 
2596 


melaksanakannya. 
So. 2 L X0 1-0 -0 30 4 Lab Ka - 
Op Keren Ti holo (lalu D ghny Cod —YVAV 


ana £ : £5 - 5 e 3 - £ P3 - 4 5 - 
:JG S OR AS EA PUS 3 SU al WAS NU calia 
“ 22g HENNA 5 pa Pn Si “ 9. Pa K9 
AA SA LIA bb IP MU ea 
» 3 " a “7 Pa Ha. 5: Pn ban Aeon Sat 3 yng 
KL elo JB TAI AI Tia B3 OI JA le 
ora o & o- 0 - -, X0. aa - A nat 
Bui RAI AS OP Iplam cal JB) BILA 

2797. Ya'gub bin Ibrahim, Ahmad bin Muni' dan Muhammad bin 
Hisyam telah menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Abu Bakar 
bin Iyasy menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rafi” menceritakan 
kepada kami, ia berkata: 

Aku pernah bertemu dengan Anas bin Malik di hari Tarwiyyah, saat 
itu ia sedang di atas keledai dan sedang mengarah menuju Mina. Aku 
bertanya kepadanya: Dimanakah Rasulullah SAW melaksanakan shalat 
Zhuhur hari ini (hari tarwiyyah)? Ia menjawab: Beliau melaksanakannya 
sebagaimana para pemimpin kalian melaksanakannya. 

Ibnu Hisyam berkata: Dari Abdul Aziz bin Rafi” .”” 


682. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Shalat Yang Dilakukan Imam 
sebelum Melakukan Perjalanan menuju Arafah. 


JB Ab 58 otak Wi ISI af JI Ale BAL —yvaA 
& 3 3 


2 TA SO AN ip OA AG Ha JA AI Lena 
- e Tn PE bi 3 "yo 5 Pn 
at BAN elit, LAYANG Gaal Geboy an 


“9 Muslim, Haji 83 dari jalur periwayatan Ishag Al Azrag. 
S9! Al Bukhari, Haji 83 dari jalur periwayatan Abu Bakar. - 


ShahihIbnu Khuzaimah || 607 


2798. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Yahya, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Al Oasim berkata: Aku pernah mendengar Ibnu 
Zubair berkata, “Diantara sunnah dalam pelaksanaan haji adalah — 
dalam kesempatan yang lain ia berkata: Diantara sunnah para 
pemimpin adalah— melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib, Isya 
dan Shubuh di Mina.” 


£ 0 ag o- 30 4-0 £ Pt 


ot? sa Las BA ai 3 KA GAS -—yyaA 
bea Ja AN Aap erna 3 4 Si 


2799. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi telah menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 
Karib Yahya bin Al Mahlab Al Bajli menceritakan kepada kami, dari 
Al A'masy, dari Al Hakam, dari Mugsim, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Nabi SAW melaksanakan shalat yang lima waktu di 
Mina.” 


683. Bab: Penjelasan tentang Waktu Berangkat menuju Arafah. 


0 JO a01 IG 


2 ep Ha ag Code —YA 


0 - 0. 0 


o Ls Lk BP Was Lani 
” 3 1g 0 - Be o 

598 Sanadnya shahih. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 508 

kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Mustadrak 1 : 461. 


399 Sanadnya shahih lighairihi. At-Tirmidzi Haji 5 dari jalur periwayatan Al 
A'masy. Al Mustadrak 1 : 461. 


608 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


29. s1 - - ee KTA in et 20 1 Pd Ie 
akau » ta ma, 2 YI gladi, LA mand, P3) cuy 
La TS IS ai La Ia Tp Jl 
s1 4 05 - 0,1 2 Ce PP ra s0 2 9? ran 8 
Sumadi Hi Pu WB) 3 les pan, ebi le 
La ed 2. . LC... co? Se AG ii 
PA) iba KAK PA as Sa AN Las Gasdi 
-G. (RTA 3 9 Lot Tu, ' 2. .d -a 0 5, Tari AN ea 
Pep SAE Haa Kah PP Oma pb J3 S3 

1 GA Ae Bae an Bu Mn eta 

Yap SP HN sem Y) A5 

2800. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Al Oasim bin 

Muhammad, dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Diantara sunnah 
dalam pelaksanaan haji adalah imam melaksanakan shalat zhuhur, 
ashar, maghrib, isya dan shubuh di Mina. Kemudian setelah itu, 
berangkat menuju Arafah. Setelah beristirahat sebentar dan ketika 
matahari telah tergelincir, sang imam melakukan khutbah di hadapan 
jama'ah. Kemudian imam melaksanakan shalat zhuhur dan ashar 
dengan cara di jamak. Setelah itu, melakukan wukuf di Arafah hingga 
terbenamnya matahari. Kemudian berangkat menuju Muzdalifah dan 
melaksanakan shalat di sana atau di manapun bertemu waktu shalat. 
Setelah itu berdiam di satu tempat yang bernama Jama' hingga 
muncul sinar matahari dan melanjutkan perjalanan sebelum matahari 
muncul. Jika telah selesai melaksanakan jumrah Al Kubra, maka 
halal-lah baginya melakukan segala sesuatu yang semula haram 
dilakukan dalam kondisi ihram kecuali berhubungan seksual dengan 
istri dan mengenakan wewangian hingga ia selesai melaksanakan 
thawaf ifadhah di Ka'bah.” 


500 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 461 dari jalur periwayatan Sa'id bin Al 
Gasim. Aku katakan bahwa Pernyataaan dalam riwayat tersebut, “Haitsu 
gadhallaahu," secara zhahir bertentangan dengan perkataan Nabi SAW dalam 
Hadits setelah ini yang diriwayatkan oleh Urwah bin Madhras (No.2820,2881) yang 
didalamnya terdapat kalimat, "Barangsiapa diantara kami yang melaksanakan shalat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 609 


DS GI A3 El ANN YLSA Ci YAA 
SA FN Gi Lag JG KA gi AN Gp Ale 5 PE VP 
SI JE9 FG SAI GIE C3 Ea SA 
Png KA IG ih Uji SAB KE FR U 
vs 2 ON KB Ip SE s5 3) masal 

BU BD ui 


2801. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 
kami, Yazid, maksudnya adalah Ibnu Harun menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin 
Muhammad, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Zubair berkata, 
“Diantara sunnah pelaksanaan ibadah haji adalah: Kemudian ia 
menceritakan Hadits ini. Nampaknya ada perbedaan dalam redaksi 
lafazh Hadits. Dan ia berkata: Telah halal baginya melakukan apa 
yang semula terlarang kecuali menggauli istri hingga ia selesai 
melaksanakan thawaf di Ka'bah. 


Abu Bakar berkata: Inilah yang shahih, jika telah selesai 
melaksanakan jumrah, maka halal baginya melakukan segala sesuatu 
yang semula terlarang pada saat berada dalam kondisi ihram kecuali 
berhubungan seksual dengan istri. Sebab Sayyidah “Aisyah RA 
memberitakan bahwa ia membasuh Nabi SAW sebelum Beliau 
mendatangi Ka'bah.” 


ini.” Maksudnya adalah shalat shubuh di Muzdalifah. Pernyataan dalam Hadits 
pada bab ini diperkirakan menjadi kesalahan perawi atau ditujukan kepada kaum 
wanita nampaknya lebih memungkinkan. Di sisi lain, ada permasalahan lain, yaitu 
pernyataan, “Dan mengenakan wewangian,” Pernyataan seperti ini bertentangan 
dengan Hadits Sayyidah “Aisyah setelah ini No. 2935. 

€01 Yihat Hadits sebelumnya 2800. 


610 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


684. Bab: Penjelasan tentang Sunnahnya Berangkat dari Mina 
Menuju Arafah setelah Terbitnya Matahari. 


Bed Lo 4 o- . 380 36. J AS 


Ia-ua ui A IS Toar Tn K3 Sawer Kode —YAY 

d3 “JG Pu Ka (ar rara Jar) u I trap Ca 

Apa o har -J6, raba: Oa Sis XS Ki ie PP 
0 o 3 C 8 x. “3 Pa 14 3 23 

Copa jak, Gala Up Gekas “3 Al dya) LS Ya 


aa Pa Aa Pa, 


Io ny A9 


AN ep 1 EA da Ika Gp d Dai 2 
JP dahi ip 5 


2802. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 
mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian ia menceritakan Hadits ini 
dengan penjang. Ia berkata: Ketika datang hari Tarwiyyah, Rasulullah 
SAW menaiki kendaraannya. Kemudian Beliau melaksanakan shalat 
zhuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh bersama kami. Setelah itu 
beliau menetap sebentar hingga terbitnya matahari. Beliau 
memerintahkan untuk mendirikan kemah di Namirah. Kemudian 
Rasulullah SAW berangkat dan ketika melihat kemahnya telah 
dipasang, Beliau turun untuk beristirahat.” 


602 Muslim, Haji 147 dengan redaksi yang panjang. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 611 


685. Bab: Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Mengikuti 
Perjalanan Nabi Ibrahim AS dengan Berangkat dari Mina ketika 
Terbitnya Matahari, sebab Beliau Memang Diperintahkan untuk 

Mengikuti Nabi Ibrahim AS. Allah SWT Berfirman, “Mereka 
Itulah Orang-Orang Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Allah, maka 
Ikutilah Petunjuk Mereka.” (Os. Al An'am (6): 90) Ibnu Malikah 

juga Telah Mendengar dari Abdullah Bin Umar RA. 


o- - 7902 Ao J3. Oo Pa 


Na anakan aa 2 
& H3 Ta H3 3 Hy Kian Uas O Ii 
Sae ol ah PA Ap Yasa Kis JB Tag 
Lu) SAN, JAS Da Kikan Gl IP Sx Ju HP 
d6 BI El JS Jb ia » usil ALA andi ol AAS 
Jp Jab pan La din lb da 
ta RISA UE 2 Bb) B3 La Ui TKA IG ea C3 
V3 JB KL IE L2t CAN SE SJ GL FP Jb, 
: PS Bj PEKAN S6 Gb Ap Ju Ea Aj dj 
Ola Gt AN RA PU OS ip EA al 
Ae Na Naa nm Sea, SA Sal 
2803. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad, maksudnya adalah Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari 
Ayub, ha Ya'gub Ad-Daurugi, Ziyad bin Ayub Abu Hasyim dan 
Mu 'ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, mereka berkata: 


Ismail menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Abi Malikah, 
bahwasannya ada seorang laki-laki dari kalangan Ouraisy berkata 


NG TN 


612 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada Abdullah bin Umar RA, "Aku disibukkan dengan mengurus 
keluarga dan binatang kendaraan. Bolehkah aku memulai perjalanan 
dari Jam'un di malam hari?" 

Ia menjawab, “Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS bermalam di 
Mina (277/B) hingga tiba waktu shubuh. Ketika terbit matahari, 
Beliau berjalan menuju Arafah hingga tiba di tempat tersebut.” 
Mu ammal berkata, "Tempat wukuf di Arafah.” Mereka pun berkata, 
“Kemudian Beliau bergerak dan berhenti di tempatnya. (redaksinya 
menggunakan kata 'Minhu)” Mu'ammal berkata: Dengan kata 
“Minha”. Mereka berkata: Ketika matahari terbenam, Beliau 
berangkat menuju Jam'an. Ziyad berkata: Kemudian Beliau berdiam 
di tempatnya (Redaksinya menggunakan kata "minhu") Mu'ammal 
berkata: Dengan redaksi "minha," mereka berkata: Kemudian Beliau 
bermalam di tempat tersebut. Ketika selesai melaksanakan shalat 
shubuh, Beliau berdiam di tempat tersebut dan saat waktu shubuh 
mulai menguning, Beliau berangkat. Itulah perjalanan dalam agama 
Ibrahim AS. Nabi kalian SAW pun telah memerintahkan untuk 
mengikutinya. Hadits ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Aliyyah.9 


686. Bab: Penjelasan tentang Jilat (Alasan) Tempat Tersebut 
Dinamakan “Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jibril 
AS Memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang 
Tata-Cara Melaksanakan Ritual Haji sebagaimana Ia Pernah 
Memperlihatkannya kepada Nabi Ibrahim AS. 


“Gg 
A90 


Aj Cas Oia AS SSI 33 Jd AL Gis - -YA- 


803 Aku katakan: Isnadnya shahih mauguf dan Hadits yang demikian anggap marfu. 
Hadits yang ada setelahnya seakan menjelaskan hal ini —Nashir.) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 613 


3... 


LA Saja AI opa ian PK GA ai 
JB SAI 3 Sh “3 S J8 dinas AI SS Ui 
BB Su un Ja Gs aed an oi Ga 9 


2804. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Laila menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Malikah, dari Abdullah bin Umar RA, ia 
berkata: Jibril telah datang mengunjungi Nabi Ibrahim AS untuk 
memperlihatkan kepadanya tentang tata-cara melakukan manasik haji. 
Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dan berkata: 
Kemudian ia melakukannya hingga ritual melempar jumrah. 
Kemudian ia berkata, “Sekarang akan aku beritahukan." Lalu iapun 
memperlihatkan seluruh perjalanan ritual manasik haji. Jibril pun 
melakukan hal yang sama kepada Nabi SAW.“ 


687. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Memilih antara 
Mengucapkan Talbiyyah atau Bertakbir ketika Berangkat 
Meninggalkan Mina Menuju Arafah. 


5. , 2 0 ia Lu 0 


PAS EA ega 3 Sid 2 Af ES3 —yA.e 

HN KAP tik ad AN KE Uh oh PP 
In BNI SE IL aa IP Gb yi Mal 
S3 an AA el YK NIS KS Ah ega L u3 


- ..iy 0.3... 


KP RA KE SES Br GA SE Aa yi PAP AN Nih 


“4 Aku katakan: Sanadnya hasan dengan adanya Hadits sebelumnya —Nashir.) 


614 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


(3 - 3 5 5 
AS AI AK Tp CA 3) YI Ika BA Aa 


2805. Abu Ammar Al Hasan bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abu Salmah, dari Abdullah bin 
Abdullah bin Umar RA, dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah 
berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. 
Diantara kami ada yang melantunkan Talbiyyah dan ada juga yang 
' melantunkan takbir. 

Abu Bakar berkata: Aku tidak tahu ada orang yang 
meriwayatkan Hadits ini dari Yahya bin Sa'id yang mengikuti Ibnu 
Numair dengan memasukkan Abdullah bin Abdullah bin Umar dalam 
sanadnya. Aku telah mencantumkan jalan periwayatan Hadits ini 
dalam kitab Al kabir. 


683. Bab: Penjelasan tentang Takbir dan Tahlil serta Talbiyyah 
ketika Berangkat dari Mina menuju Arafah. 


1 Agita CA Catat "IE Ii Tual Gb YAA 

AP BAP A3 Aoi EN AE IP obat 
ME) AN AG OS SP NA KA SIB iga 
Ie LE ajh OS) ai Ja Te3 Ie pisan HH 
PS AE hi Kia 4 GA Ga CE Era 
aah Aa Ah ai Jet 383 SA UI X3 JG ag 


605 Muslim, Haji 273 dari jalur periwayatan Abdullah bin Namir. | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 615 


BPI in BN dn 3 pi Hal Gea an 

Pi daa lalin DVI AR KAA 4 SA 3 3 

2806. Nashar bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada 
kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari Al Harits bin 
Abdurrahman bin Abu Dzubab, dari Mujahid, dari Ibnu Sakhbarah, ia 
berkata: Aku pernah berangkat dari Mina menuju Arafah bersama 
Abdullah bin Umar RA dan Beliau adalah seorang yang berkulit 
sawo matang dan mengepang rambutnya menjadi dua, ia memiliki 
tanda sebagai orang arab pedalaman. Saat itu, ia melantunkan 
talbiyyah. Kemudian ada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan 
berkumpul dengannya dan berkata, "Wahai orang arab, sesungguhnya 
saat ini bukanlah hari untuk melantunkan talbiyyah, hari ini adalah 
hari melantunkan takbir.” Ia (Perawi) berkata: Ketika itu, ia (Abdullah 
bin Umar RA) menoleh kepadaku dan berkata, “Apakah mereka 
memang bodoh atau lupa. Demi Zat yang telah mengutus Muhammad 
SAW dengan kebenaran, Sesungguhnya aku pernah melakukan 
perjalanan bersama Nabi SAW dari Mina menuju Arafah dan 
Beliau tidak berhenti melantunkan talbiyyah hingga melakukan 
jumrah agabah kecuali hanya menyelinginya dengan tahlil dan 
takbir."06 


689. Bab: Penjelasan tentang Khutbah Seorang Imam 
di Arafah dan Penjelasan tentang Waktu 
Pelaksanaan Khutbah. 


( 


PAN IG AP PBS JUAN 


“6 Sanadnya hasan, Ahmad 1 : 417 dari jalur periwayatan Shafwan. Al Mustadrak 1 
: 461-462 dari jalur periwayatan Shafwan. 


616 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


» 3 sda Pp 
benar 0 IN AA Tato 3 ai 3 . 
2807. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Zubair 
disebutkan: Ketika matahari telah tergelincir, Beliau melakukan 
khutbah. Setelah itu, Beliau melaksanakan shalat zhuhur dan ashar 
dengan cara dijamak.” 


690. Bab: Penjelasan tentang Sifat Khutbah di Hari Arafah. 


aah IP Ulas ed jab IP BL AAN 

AN in Gi oi sap SAI PA C5 NG 
23 Par TA ak aa 0... 1 s 0 .. 
ASIA 5 alag of Lala SP B3 Gn as 
Ca. ag La a03 F3 .? 0. ...3 £ 0 teori rd 0. 20 Ie 
cha (SA kaAS 3 dn Say ka SS «ae CL Kara 

- PJ - - 
da Sak RAS, 
2808. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Yusuf bin Musa telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan 
kepada kami dari Al Mughirah, dari Musa bin Ziyad bin Hisyam As- 
Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya Hizyam, dari Umar, ia berkata: 
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hari arafah 
saat melaksanakan haji wada?. Dalam khutbahnya Beliau berkata, 
“Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan 
kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana keharaman 
di hari ini, sebagaimana keharaman di bulan ini dan sebagaimana 


keharaman negeri kalian ini” 


607 Y ihat Hadits No. 2800. 
"8 Sanadnya hasan lighairihi. 


ShahihIbmuKhuzaimah || 617 


691. Bab: Penjelasan bahwa Ketika Berkhutbah di Arafah, 
Rasulullah SAW Melakukannya sambil Berada di Atas 
Kendaraan. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Zaid bin Harun dari Yahya 
bin Sa'id, dari Al Gasim, aku pernah mendengar Ibnu Zubair berkata: 
Rasulullah SAW melakukan khutbah di hari Arafah. Kemudian Beliau 
turun dan melaksanakan shalat zhuhur dan ashar dengan cara dijamak. 


“ 


£ 


3 » by CI ASI L3 Iaaa db YAA 


3. Pt Na . 30 346. 4 


HE EA aga LSN HA AG CL Hi 

Pan -JG dal 1 oa Ke Sah 30 Saha 3 Gara A5 ejelag 
3,2 ai & BA TPG par :J8) ena S3 ca Ie 
Bat SL SG celah AN Oma AG 
Ha Kana Sh Ave 1 SJ ea Tits TA 
AP US Op din (Sak gia Gb 3 din Kis BAG 
Pa #latadi elas oa A3 ip ap 2 lalai Ja Lg 


otr Pekat 


#0... 


SS SAS ME Tah oi 3 UU taat 3 sn 
1 lur aa Ih raya Maa W3 Cjia Icak 
Se ebi 3 AAS pop UG Aa Ki AKI 
sale (SI Or Giaa sap pegaa ca gel Bah 
IP Op Ghana Da Op AKI Mt SAN bb ol 


S3 S3 PI 5 NA Ope 2 Kar 2) Bi 


618 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bu Soda Ah, Ai My ita 3 Oh BG Uibaf BU 
BEN aib, Bh AN AS UN AGS NB € O,bB 
Naa KAI Ht Bek» ag - ts - Ah Ra - 00, Z2 
Vga) Celana IL Upi Tile! demo JUS CELIE Gea ia 
NG ab ASN AN AN JI 

2809. Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 

kami, Yazid menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nafili 
menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Jafar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
ia berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah, 
kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang dan ia berkata: 
Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan hingga tiba di Arafah. 
Ketika matahari telah tergelincir, Beliau menaiki kendaraannya hingga 
tiba di tengah lembah dan melakukan khutbah. Dalam khutbahnya 
Beliau berkata, “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan 
kehormatan kalian di haramkan atas kalian (278/ A) sebagaimana 
keharaman di hari ini, sebagaimana keharaman di bulan ini dan 
sebagaimana keharaman negeri kalian ini. Hati-hatilah sesungguhnya 
segala sesuatu yang menjadi perilaku jahiliyyah diletakan di bawah 
kedua kaki. Takutlah kalian kepada Allah SWT dalam memperlakukan 
wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanah 
dari Allah SWT dan kalian menjadi halal atas kemaluan-kemaluan 
mereka dengan kalimat Allah SWT. Mereka (Para istri) tidak boleh 
memasukkan ke rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Jika 
mereka melakukannya, maka pukulah dengan pukulan yang tidak 
menyakitkan. Dan mereka (para istri) berhak mendapatkan nafkah 
yang menjadi kewajiban atas kalian. Sesungguhnya aku telah 
tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh 
kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat: Yaitu kitabullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 619 


Dan kalian semua bertanggung jawab atas apa yang kalian katakan 
tentangku.” 


Mereka menjawab, “Kami bersaksi sesungguhnya engkau 
telah menyampaikan risalah Tuhanmu, memberikan nasehat kepada 
umatmu, dan tuan telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban 
tuan.” Kemudian Nabi SAW berkata sambil mengangkat jari 
telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkannya kepada yang hadir 
pada saat itu, "Ya Allah, aku bersaksi, ya Allah, aku bersaksi.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab nikah 
bahwa maksud perkataan Nabi SAW, "Laa yuuthina farsyakum 
ahadan tukrihunahu," adalah menginjakkan kaki di kamar, 
sebagaimana perkataan Nabi SAW, "Jangan kalian duduk di kasurnya 
kecuali dengan izinnnya" Firasyur rajul disebut juga 
menghormatinya. Dengan demikian, maknanya tidak sebagaimana 
yang difahami oleh sebagian kalangan orang bodoh yang mengatakan 
bahwa yang dimaksud dalam Hadits tersebut melakukan hubungan 
seksual. 


692. Bab: Penjelasan tentang Memendekkan Khutbah 
di Hari “Arafah. 


SA Aj BA BM ae 3 eh CA YAN 


selada onga durhaka Har 


NY Pa UI, ? 05, 00. 304 


509 Muslim, Haji 147 dari jalur periwayatan Hatim bin Ismail. 


620 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


PA ..3 z0 3 0 


OI et PM Axa 


2810. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Malik memberitakan 
kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah: bahwasannya 
Abdullah bin Umar RA pernah datang menemui Hujjaj bin Yusuf di 
hari “Arafah ketika matahari telah tergelincir dan saat itu aku 
bersamanya. Kemudian ia berkata, “Berangkatlah jika kamu hendak 
mengikuti sunnah.” Kemudian ia berkata, “Pada saat ini?” Ia 
menjawab, “Ya.” Salim berkata: Maka aku katakan kepada Al Hujjaj: 
Jika hari ini kamu hendak berpegang kepada sunnah, maka 
persingkatlah khutbah dan lakukanlah shalat dengan cara dijamak. 
Abdullah bin Umar berkata, “Benar.” 


693. Bab: Penjelasan tentang Menjamak Shalat Zhuhur dan 
Ashar di “Arafah serta Melakukan Adzan dan Igamat untuk Dua 
Shalat Tersebut. 


Pa 3 . ' - e- 2 LD 
Lo LSI yaaa d Jaman u Pa Tea —YAAN 


BL Bea ya al Ai An 3 HGU La 
LA RUN pt UP par AB ya . 0. aa 
SAI $ Tn 1 Gang £ sial, 


2811. Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata: 
Bahwasannya Nabi SAW telah menjamak shalat zhuhur dan ashar di 
“Arafah dengan satu kali adzan dan dua kali igamat. Kemudian 


S10 Aj Bukhari, Haji 87 dari jalur periwayatan Malik. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 621 


menjamak shalat maghrib dan isya dengan mengumandangkan satu 
kali adzan dan dua igamat.”"! 


694. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah 
antara Zhuhur dan Ashar, jika Kedua Shalat Tersebut 
dilakukann Dengan Cara Dijamak pada Arafah dan Penjelasan 
tentang Waktu Berangkat menuju Tempat Wukuf. 


BG. 3 42. . 3 AAA Papa 


anna CPI 3 Kebun ab —YANY 


(3 -JG sa IP Cia aral ujela $$ 33 3 SA An ra 
5 dd Oi 3 Kei IU) ema Pa Nae oi Ae Je 


.. 


sean Giaa Jas gt 5 adan Just al 
HA ai 


2812. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang 
mengunjungi Jabir bin Abdullah, kemudian ia menceritakan Hadits ini 
dan berkata: Kemudian Beliau melakukan khutbah. Setelah Bilal 
melakukan adzan dan igamat, Beliau melaksanakan shalat zhuhur. 
Setelah itu bilal melakukan igamat lagi dan Beliau melakukan shalat 
ashar. Diantara dua shalat tersebut, Rasulullah SAW tidak melakukan 
shalat lain. Setelah itu Beliau menaiki kendaraannya hingga tiba di 
tempat wukuf.”'2 


SIl Lihat Muslim, Haji 147. 
512 Lihat Muslim, Haji 147. 


622 || ShahihYbnu Khuzaimah 


695. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Shalat dengan Cara 
Dijamak di Hari “Arafah dan Tidak Menundanya. 


380 3-3 


re ENG UI -J6 nara Kan of Ai Ao Os 
CL o20,- re Ne 2 aa CC » 3 
Oa Yana ag 33 Ea dal il bi 


Bee IA AU 2. Bea Pa Ta Bai pe og. 
aa Cd pegi! ol ds ha Sagar JB el Ay er 


2 j3 He EA Ca OS Ma 


2.9 


LE Jb IA GI ed Dll Ag SE Lp LS 0) Tana 


Eng Gg JAN, AN 5 Dan PS pal Kp La 
Aa Ona UI IR SEA J2 MI Yast aa ts 


2813. Isa bin Ibrahim Al Hafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu 
Syihab: Bahwasannya Salim pernah memberitakan kepadanya, dari 
ayahnya, ia berkata: Umar bin Khathab RA pernah melakukan shalat 
bersama penduduk Makkah sebanyak dua raka'at. Setelah Umar RA 
melakukan salam, mereka (penduduk Makkah) berdiri dan 
menyempurnakan shalat mereka. Bahwasannya Salim berkata kepada 
Hujaj di tahun ia menurunkan tahta Ibnu Zubair. Kemudian ia berkata 
kepada Abdullah bin Umar agar memperlihatkan tentang cara 
melakukan wukuf. Salim berkata, “Aku katakan kepada Hujjaj, jika 
kamu hendak mengamalkan sunnah, maka lakukanlah shalat di hari ini 
dengan cara dijamak.” Abdullah berkata, “Benar, sesungguhnya 
mereka menganggap pelaksanaan shalat zhuhur dan ashar dengan cara 
dijamak sebagai sunnah.” Saat itu, aku katakan kepada Salim: Apakah 


ShahihTbnuKhuzaimah || 623 


Rasulullah SAW melaksanakan hal yang demikian? Kemudian ia 
menjawab, “Sesungguhnya mereka mengikuti sunnahnya.” 


696. Bab: Penjelasan tentang Menyegerakan Wukuf di Arafah. 


oo 303 23 as 


au 53 at Up JB al Hi op Gb YAN 
HMI A8 CL IE AE ji Jep En og jd 
AA x PUS NA Gg SE UYA 
Dad Aa Ui, PAN Ih ye pb BE Tp tp OS Uh 
UG na TI Ini diah HA OI) apa Nia Gil LL Sie 
induk Pat Im LN FS UN IG 


2 3 
Ne 


Pa Na Pia ep Dab 
Sange ang MA 
Tar IS AP UB Ab At 203 $ kang WS At 


0 


2814. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Asyhab memberitakan kepada kami dari Malik, bahwasannya Ibnu 
Syihab menceritakan kepadanya dari Salim bin Abdullah, ia berkata: 
Abdul Malik bin Marwah telah menulis surat kepada Hujjaj bin 
Yusuf, memerintahkan kepadanya agar tidak bertentangan dengan 
Ibnu Umar dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika tiba hari Arafah, 
saat matahari tergelincir, Ibnu Umar datang kepadanya dan saat itu 
aku bersamanya. Kemudian ia berteriak (278/B): Di mana orang ini? 
Kemudian Hujjaj keluar mendatanginya dengan membawa sebatang 
tongkat. Kemudian Hujjaj bin Yusuf berkata: Ada apa wahai Abu 


613 AJ Bukhari, Haji 89 dari jalur periwayatan Agil dari Ibnu Syihab. 


624 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdurrahman? Ia menjawab: Berangkatlah jika kamu ingin mengikuti 
sunnah. Ia menjawab: Ya. Aku akan mempersiapkan air dan setelah 
itu aku akan datang kepadamu. Kemudian ia menunggunya hingga 
keluar. Kemudian ia berjalan diantara aku dan ayahku. Kemudian aku 
katakan kepada Hujjaj: Jika kamu ingin mengikuti sunnah, maka 
pendekanlah khutbah dan percepatiah wukuf. Kemudian ia melihat ke 
arah Ibnu Umar seakan menegaskan bahwa hal yang demikian ia 
dengar darinya. Ketika Ibnu Umar RA melihatnya, ia berkata: Ya 
benar. 


697. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di “Arafah dan Penjelasan 
tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Orang Yang Melaksanakan 
Haji Melakukan Wukuf Dibagian Mana Saja, sebab Seluruh 
Bagian “Arafah Adalah tempat Untuk Wukuf. 


SE lha & JP PSI Al KaaN AS Ugal YAN o 
day se ee KN yi yg ja As Es 
Ab Ce ale D3 HilbaN GAN KE Hi Jala Oa 


Je .. 2... .. PN 3 PEN NSP - “ 5 
5) AA ay TI Aira BB Jan Hah OB 
n 


bp gg 


614 AJ Bukhari Haji 87 dari jalur periwayatan Malik. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 625 


:2815. Syaikh Al Fagih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- 
Sulami telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad memberitakan kepada kami, ia berkata: Al Ustadz Al 
Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni 
memberitakan kepada kami dengan cara membacakannya, Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ja'far telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin 
Abdullah dan bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah SAW, 
kemudian ia menjawab: Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
“Arafah, kemudian Beliau berkata, “Aku melakukan wukuf di sini dan 
semua bagian “Arafah adalah tempat wukuf.” 


698. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Wukuf di 
Aranah. 


KE GS AN IA GI Aa DAA Naa YAN 
SPN Pin IA An Gp TE obi Cia 
TEA aah DANA BI IA IU 25 tor gl op aa 
PA aa 2 
2816. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Katsir Al Abdi memberitakan kepada kami, Sufyan 


bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ziyad, yaitu Ibnu Sa'ad, 
dari Abu Zubair, dari Abu Ma”bid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


615 Muslim, Haji 149 dari jalur periwayatan Ja'far. 


626 || ShahihIbnu Khuzsimah 


Rasulullah SAW bersabda, “Menjauhlah dari lembah Aranah dan 
menjauhlah dari lembah Mahsar.”5 


3 0. 


GP "hana an Ina konak cun baka daa —YANV 


Pn AT Fa -JG as Ki Ka Haa SA “JG MP ui 
USA Lgu AN A3 UP ot Se AN OLS Ia 
.2..3 IBI 20... 3 GE 2 23 
Kana 3 Y SI dat JO jaan "0,3 Lal, GA yag | giaa 
2817. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Atha telah memberitakan kepadaku, dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Disebutkan, “Menyingkrilah dari Mahsar dan menyingkrilah 
dari Aranah.” Maksud perkataan Nabi tersebut adalah janganlah 
kalian wukuf di Aranah, sedangkan pernyataan, “Dari mahsar, 
maksudnya adalah berhentilah di Jam'un dan jangan berhenti di 
Mahsar.”617 


699. Bab: Penjelasan bahwa Wukuf Di Arafah Merupakan 
Bagian dari Sunnah Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW 
Mewariskannya dari Beliau dan Ummat Nabi SAW 
Mewariskannya dari Sang Nabi SAW. 


2... 3. 2 . . 
SIB catat SAS GNI 1 JI AS SIS -YANA 


SI€ Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Al Mustadrak 1:462 dari jalur 
Pe an Muhammad bin Katsir. As-Sunan Al Kubra karya Imam baihagi 5 : 
115. 


617 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi. 5:115 dari jalur 
periwayatan Ibnu Juraij. 


ShabihIbnuKhuzaimah || 627 


3 0 


P3 Laga s Dena sj o- 9 0 90. o- 0. 3h, .. 
Si Ang VA Wala GP IA oh ab Ip ajah Ip Bas 
ja « 2 0 3 . 2 ". . 2, Na SG . . Koo. 
A9 ay D3 Kang (sal aj Ki ui JG PAT g Ol 


Jr Ira AJB GEA op KAP BNI wap Ea la 


2818. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah 
menghafalnya dari Umar, dari Umar bin Abdullah bin Shafwan, Yazid 
bin Syaiban, yaitu paman-pamannya, ia berkata: Ibnu Murabba' 
datang mengunjungi kami yang saat itu sedang melaksanakan wukuf 
di “Arafah di belakang tempat wukuf, tempat yang dijauhi Umar, 
kemudian ia berkata, “Bahwasannya aku (“adalah utusan) dari 
Rasulullah SAW kepada kalian.”'? 


X5 v Bani) apa ui ama mi Naa Pj Wa, —YANA 

PJ 0 - - 
IPP GP Lg II GA yyak UP lin GIS :YE PI 
: JG UAS AI Jep AA oi Ui yi IE 36 Dio yi DI X5 


2g. 


(Ket a ketan GP ..' 7. 9 ».3 3 Bae as . di 
SALA US Aya el Ia OI) US JB OS A3 Tag K3 


3 z3 3. ag . . - 3 0 c a - - 30. 
AI Jah dgan SAI dea LP CU CI La PAS 

. 5 - 3 . 11 PP eta 35, PA 
Da SE SP Ula Sala JELAS 1S Jail 3) 


H4 4 Pn NON na Pu - . - 04, - 0 (3 
Kala Kai USA) Ujiy SIB os dota HA SN 


” 


"18 Kalimat yang tertera didalam kurung tidak ada dalam naskah asli. Koreksi ini 
berdasarkan kitab Sunan Abu Daud dan Hadits setelahnya. 

“9 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1919 dari jalur periwayatan Sufyan. At- 
Tirmidzi, Haji 53 dari jalur periwayatan Sufyan. Aku katakan bahwa Hadits ini ada 
dalam shahih Abu Daud no. 1676 —Nashir.) 


628 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sr LX cet PPA! 


»819. Abu Ammar Al Husein bin Harits dan Sa'id bin 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Umar, yaitu Ibnu Dinar, 
dari Umar bin Abdullah bin Shafwan, dari Khalid bin Yazid bin 
Syihab, Abu Ammar berkata: Ia berkata: Yazid bin Syaiban 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah melakukan 
wukuf di belakang tempat wukuf yang dijauhi oleh Umar. Kemudian, 
Ibnu Murabba Al Anshari datang mengunjungi kami dan berkata: 
Sesungguhya aku adalah (utusan) Rasulullah SAW kepada kalian 
yang berkata kepada kalian, "Hendaknya kalian semua berada di 
Masy'ar kalian. Sesungguhnya kalian berada di tempat di mana 
dahulu Ibrahim melakukannya.” Namun Abu Amar berkata, “Kami 
pernah wukuf dan tempat kami berada jauh di belakang tempat wukuf, 
kemudian Ibnu Murabba' datang mengunjungi kami.”2 


700. Bab: Penjelasan tentang Waktu Pelaksanaan Wukuf di 
«Arafah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang 
Meninggalkan Arafah setelah Tergelincirnya Matahari dan 
Sebelum Terbenamnya Matahari dari Malam Nahar 
(Meninggalkan Arafah antara Zhuhur dan Maghrib) berarti Ia 
Mendapatkan Haji, berbeda Dengan Pendapat sebagian 
Kalangan Yang Menyangka bahwa Orang Yang Meninggalkan 
Arafah dan Keluar dari Batas Arafah sebelum Terbenamnya 
Matahari Tidak Mendapatkan Haji jika Ia Tidak Kembali dan 
Masuk Batas Arafah sebelum Terbitnya Fajar Hari Nahar. 


14 
Pama 9 


CA ea CA agak Pa PI6 BIS YAN: 


8201 ihat Hadits 2818. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 629 


TI Id eje CiS, D 201 A3 Kar Ml S3 
Kang oktan » ( ea ea Sk ye ee ae Hara 


o- Lo AG. 4 


Jala taat 2JU AN ea an jasa 


. 380 31G- 3 Pane 


Ju co La er 2 ane ear uh 2 ve Kab, D 


Ae 3 Se ES, DO Jen Cat Day J8 Nenen Hu 


Pep 


da, Jana Epi & Ke ap «) Jen Wa sja | Ki taat 


nyi Ne ee ata YG sera 


3 


Bo oi papan Yi GP SA “JB « era gp oa Taaa 
nana HS dp yar 


“ 


.. Lk o- Hi Y 


“ 


Ta PNY SM 
MT SEA La WS J3 pUb ds ih Aa 39) GA asih 


Ka S3, Nae has dg 

2820. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, 
Hasyim memberitakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid dan 
Zakaria bin Abu Za'idah memberitakan kepada kami, ha Ali bin 
Mashar dan Sa'ad, maksudnya adalah Ibnu Yahya menceritakan 
kepada kami dari Ismail, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Ismail, ha Muhammad bin Basyar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yazid dan Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Yahya berkata: Zaid menceritakan kepada 
kami, Ismail memberitakan kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir, Ibnu 
Fudhail, Ismail menceritakan kepada kami, ha Abdullah bin Sa'id Al 


630 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


g 
4 
1 
k 


Asyaj dan Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, 
dan ini adalah Hadits riwayat Hasyim, dari Sya'bi (279/A) ia berkata: 
Urwah bin Madhras bin Aus bin Haritsah bin Lam Ath-Tha'i telah 
memberitakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah datang mengunjungi 
Nabi SAW yang saat itu sedang berada di Jam'un. Saat itu, aku 
berkata kepadanya: Wahai Rasulullah SAW, aku datang menemui 
tuan dari Gunung Thai, Kendaraanku payah dan aku sangat lelah, 
namun tidak ada satupun bagian dari gunung tersebut kecuali aku 
melakukan wukuf di atasnya: Apakah aku dianggap melaksanakan 
ibadah haji? Rasulullah SAW menjawab: Barangsiapa yang 
melaksanakan shalat bersama kami dan melakukan wukuf bersama 
kami di tempat ini, kemudian ia meninggalkan Arafah, baik siang 
ataupun malam hari berarti ia telah melaksanakan haji dengan 


sempurna. 2 


701. Bab: Penjelasan bahwa Shalat Yang Dinyatakan oleh Nabi 
SAW dalam Haditsnya, "Barangsiapa Yang Melaksanakan Shalat 
Bersama Kami," adalah Shalat Shubuh. 


Papa 


US PN aa aa CN 2 WEI Aa ia - - YAYA 

Th SKA Cyapaa Gi BP Lana da Kgmdl ala 2JE 
3 Ie IAI S Cas LEAN BD ub Lea 
AT 3 calo Ja UEA SA Ih Ul Ca 
PAT ba AN) JI Ip SP tgl rat del 


£21 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 1950 dari jalur periwayatan Yahya. An- 
Nasaa'i 5:213-—214. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 631 


0... 


aa MN ARA 


Pt - 


BI A2 Iu Lo Ia PN eg Ci Ga 3 SG To out 
AT Ka Hb Pe Kera 3 335 Eta aa Ea: Aas 
) 2 P4 PP IN TA | 
So Ang SI AIR AS SG AT JB CA Gi be TA 


2821. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zakaria, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata: Aku pernah mendengar Urwah 
bin Madhras berkata, “Ketika aku melaksanakan haji yang pertama, 
aku datang menemui Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di 
Muzdalifah. Kemudian Beliau keluar untuk melaksanakan shalat 
shubuh ketika fajar sudah mulai nampak. Saat itu aku bertanya kepada 
Beliau: Wahai Rasulullah, sesungguhya aku datang menemuimu dari 
Jabal Thai. Kendaraanku sudah letih dan akupun sudah lelah, namun 
tidak ada satupun bagian dari gunung tersebut kecuali aku wukuf di 
atasnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, “Barangsiapa yang 
menyaksikan shalat bersama kami dan melakukan wukuf bersama 
kami, kemudian berangkat bersama kami, dan ia telah melakukan 
wukuf sebelumnya di arafah, baik siang ataupun malam, berarti ia 
telah melaksanakan haji dengan sempurna.” 


Abdul Jabbar telah menceritakan kepada kami di Agabah, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami 
dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Madhras, bahwasannya ia keluar 
ketika fajar telah muncul. 

Abu Bakar berkata: Daud yang disebutkan di sini adalah Ibnu 
Yazid Al Audi.2 


“2 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 57 dari jalur periwayatan Sufyan. 


632 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


702. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Orang Yang Haji, jika 
Ia Tidak Melakukan Wakuf di Arafah sebelum Terbitnya Fajar 
Hari Nahar, berarti Ia Tidak Dianggap Melaksanakan 
Ibadah Haji. 


Ao 30 3G. 39 


sa Sa Gas KA O yaaa 3 Karun BAL -YAYY 
Ao Pt 2 0 Pa 
13 Cab kaya | Bis, ») ane Bas AS WAH) @) 
ca S1 rara 2 13 An Kis, D Oa (2 YG Ga 


AED HE jp bin og II 3 JA Lah - lain 3 


Apa ai Jagad at Ha BD A3 AK 
Lab 38 Ta AI Aa ip 1335 se ats 
BL oa J3 Ll aa aa Ab 
an LX al Jb AG IE) D3, le PL AU 25 caa 
ai gi DAY Sg el SI imi Lp 2 mad dil 
3 SI Ha S3 KA Sp yahh Jek 3 Da mal 
4 Ga 3G aa de Al au Aa BD 3 
Ag AS IPA Laki PL AI Kat Ta UPI ih 
G3 LA SI KI Ah Ly SG ii Tia 3 

NAN MEN AN 


2822. Muhammad bin Maimun Al Makki telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ha 
Bundar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, 
ha Abu Musa menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan 


ShahihIbnu Khuzaimah || 633 


kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, 
ha Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan 
kepada kami dari Sufyan, —ini adalah Hadits riwayat Bundar— dari 
Bakir bin Atha, dari Abdurrahman bin Ya'mar, ia berkata: 


Aku pernah datang menemui Nabi SAW yang saat itu sedang 
berada di Arafah dan saat itu ada beberapa orang dari Nejed yang juga 
datang mengunjungi Beliau. Mereka yang datang bertanya kepada 
Nabi SAW. Kemudian Beliau memerintahkan kepada seseorang untuk 
memberikan pengumuman dan Beliau berkata, “Haji adalah arafah, 
barangsiapa yang datang di malam hari sebelum datangnya fajar, 
berarti ia telah melaksanakan haji dengan sempurna. Hari-hari mina 
adalah tiga hari. Barangsiapa yang bersegera untuk dua hari, tidak 
menjadi masalah dan barangsiapa yang mengakhirkannya juga tidak 
masalah.” Kemudian ada seseorang yang mengumandangkan kembali 
apa yang telah diucakan oleh Nabi SAW. 


Abu Bakar berkata: Lafazh Hadits, “Haji adalah arafah,” 
termasuk gaya bahasa yang telah aku jelaskan dalam kitab Al Iman 
bahwa satu nama yang menggunakan redaksi isim ma 'rifah terkadang 
diperuntukkan bagi sebagian dari keseluruhan. Di sini Rasulullah 
SAW mengungkapkan bahwa haji adalah arafah, maksudnya adalah 
wukuf di arafah dan Beliau tidak bermaksud bahwa ritual haji hanya 
wukuf di Arafah saja. Wukuf hanya sebagian dari ritual yang ada 
dalam pelaksanaan ibadah haji. Gaya bahasa seperti ini telah aku 
terangkan dalam kitab Al Iman, dan aku fikir penjelasan yang 
demikian sudah cukup memadai. 2 


“2 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1949, At-Tirmidzi 57 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 


634 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


703. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di Arafah dengan Tetap 
Berada di Atas Kendaraan. 


. Dao 30 aa 


Tara pp 3 H9 CA CJE 53 ai EA —YANY 

HE KN ia Be AA pu 
-JU an ata 
Li aa PD aan Aa Sya He 6 
Da Uh J8 Bp Ie PIN GA 


IPO HA O Ya dk up AN HE MA 9 
135 IL AN 4 AN RAYA 


2823. Nashir bin Ali telah menceritakan kepada kami, Ahab 
bin Jarir memberitakan kepada kami, Ayahku telah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Bakar 
menceritakan kepadaku dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari 
pamannya, Nafi” bin Jabir, dari ayahnya, Jabir bin Math'am, ia 
berkata: Dahulu masyarakat Ouraiys bertolak dari Muzdalifah dan 
mereka berkata, “Kami adalah Al Humsu dan kami tidak akan keluar 
dari tanah haram," dan mereka tidak melakukan wukuf di “Arafah. Ia 
berkata: Di zaman Jahiliyyah, aku pernah melihat Rasulullah SAW 
melakukan wukuf bersama para sahabat di Arafah sambil tetap berada 
di atas kendaraan. Kemudian Beliau berada di Muzdalifah bersama 
para sahabat di waktu shubuh dan berdiam di sana. Setelah itu Beliau 
berangkat bersama yang lain. “#4 


$4 Sanadnya hasan. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3:516 ke 
riwayat Ibnu Khuzaimah. Ibnu Rawahaih juga meriwayatkan dalam musnadnya 
sebagaimana dalam Al Fath. Imam Bukhari mengeluarkan Hadits yang sama dalam 
kitab Haji 91. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 635 


704. Bab: Penjelasan tentang Mengangkat Kedua Tangan ketika 
Berdoa saat Wukuf di “Arafah dan Kebolehan Mengangkat Satu 
Tangan jika Tangannya Yang Lain Digunakann untuk 
Memegang Tali Kekang Kendali Kendaraan. 


Uh eenaa Gis CI al 1 Manja ea NAN A 


Be 3 23 mu IG 18 dbs Up salad Aa 
Aldi JI Agalan Jain BU 4 IS LA BP UR 
ay tar 3 os 0 
SAN ob SL ya) Maba Saeh 
2824. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
memberitakan kepada kami, Atha memberitakan kepada kami, ia 
berkata: Usamah bin Zaid berkata: Aku pernah mengikuti Nabi SAW 
di arafah. Ketika mengangkat kedua tangannya, unta yang Beliau 
naiki menengok dan tali kekangnya jatuh. Kemudian Beliau 
mengambilnya dengan salah satu tangannya, sementara tangannya 
yang lain tetap dalam kondisi terangkat.” 
BIN aa BI jaga LI Uilagi Bbm — YAYO 
BN anang si : JG Cl op celas :2 Oa doi 


& ... . dc 


anu s5 ri 201 “ JS J6 aj uji 2 3 823 Ne 
23 Jaa 4 53) gate Teng SA au Om 


a ” 


AA Sa Ah Pk Je ii JW 


525 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5:205 dari jalur periwayatan Ya' gub. 


636 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2825. (279B) Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW 
berangkat meninggalkan Arafah dan saat itu Usamah bin Zaid 
mengikutinya. Ia (Usamah) berkata: Ketika unta Rasulullah SAW 
menoleh saat itu Beliau sedang mengangkat kedua tangannya dengan 
tidak melewati kepala Beliau hingga tiba di Jam'un. Kemudian 
Rasulullah SAW meninggalkan Jam'un dan Al Fadhal bin Abbas RA 
mengikutinya. Al Fadhal berkata: Rasulullah SAW terus menerus 
melakukan talbiyyah hingga melempar jumrah Agabah.2 


705. Bab: Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Kiblat ketika 
Melakukan Wukuf di Arafah. 


Bad 390 y 3 os . 30 38- 3 Papa 


as - 
Aan op Al ALS Volkan (gua j3 Mapan Lado —YAYN 
Calor Pr Ws3 -JG caaat s Ka Pa Tana (il erat Fa IS 


2 
7 
03. 


1IEG era aki SB SBN Ih Tb 3 Ge Kla 
Ajakan DB Ia Ya BI AL sai 
HA SU Us GEA JA KA an BA Ja Ia 

GEA LA Lae ab ia AA ea 


2826. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang menemui Jabir, 
kemudian aku berkata: Tolong beritahu kami tentang haji Rasulullah 


626 Sanadnya hasan, An-Nasaa'i 5:206—207 dari jalur periwayatan Ya'gub. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 637 


SAW! Kemudian ia menceritakan sebagian Hadits dan berkata, 
"Beliau naik kendaraan hingga tiba di tempat wukuf. Perut 
kendaraannya Beliau arahkan ke padang pasir, tali kendaraanya 
berada di kedua tangannya dan menghadap ke kiblat. Beliau terus 
melakukan wukuf hingga tiba waktu terbenamnya bulatan matahari 
secara sempurna dan yang tersisa hanya sedikit warna kuning." 2 


706. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari “Arafah dan 
Ampunan Yang Diberikan Allah SWT di Hari Tersebut. 


shg ma la CE MA DI Smg CI -YAYY 


. 
7... 2. 


oo 390 ag “3 204 -0 aa ga - .. £ 
da Pa YP BI yah Uoloe Calia Up Ba ba cepu era 
0 1 0 L...2 3 300 $ IA 9 - HN E 0. P3 Tn 
IS mma ah YP in Uji ya ya nan :JG da YP yi 
- ? 0 Na na TA .. oo - Gan j Na ana Aa - 
Da Un ah Gap oa ip ba U JG S3 & Jaw) ol ate 

2 .G : s4 31 2» Ak io. 0. 0 8 

SA dh KOS Ae RI Kh B3 3 
Se Ya 

2827. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 

kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Makhramah 
memberitakan kepadaku, ha Ibrahim bin Mungid menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari 
Makhramah bin Bakir, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yunus bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Ibnu Al 
Musayyib, dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 


bersabda, "Tidak ada satupun hari dimana Allah SWT 
memeredekakan hamba-Nya dari neraka lebih banyak dari hari 


“7 Muslim, Haji 147. 


638 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


K3 


Arafah. Sesungguhnya Dia mendekat, kemudian dengan keagungan- 
Nya berkata kepada para Malaikat, 'Apa yang mereka inginkan?” B8 


707. Bab: Anjuran untuk Tidak Berpuasa di Hari Arafah agar 
Kuat Melakukan Ritual Doa. 


SA oh AN Gas Oa 33 ni ES —YAYA 

JA Aa AR ON Sp ab PN AP uji ii ML 
Jr ero SEP Hi JB Ate nu Utah mi 
LL tea 3 HA Ob) Gile Pa petani JS AB AI 


Ta IE ALAN sai db Uh hd ch Jab 
WAE AS HAN hn BA ta SA Hi Ka Cia 
bi Fama A5 Upah 5 pa al yg 


2828. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu wahab menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Abu Nadhar, dari Umair Maula Ibnu Abbas RA, dari 
Ummul Fadhli binti Harits, “Sesungguhnya banyak orang yang 
berbeda pendapat di hadapan Ummu Fadhli tentang puasanya 
Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW melakukan puasa dan sebagian yang lain 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan puasa. 
Kemudian Ummul Fadhli mengirimkan segelas susu untuk Nabi SAW 
yang saat itu sedang berada di atas kendaraanya dan Beliaupun 
meminumnya. Peristiwa tersebut terjadi di Arafah.” 


S2 Muslim, Haji 436 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 639 


Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Umar bin Harits memberitakan 
kepadaku, dari Abu Nadhar, dari Umair, dari Ummul Fadhil tentang 
kisah tersebut. 


3 ab GA ra BEA ena! SAS YAA 
ia Jan GP TAN PA Sp AS PR 
2829. Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Umar memberitakan kepadaku, dari Bakir, 


dari Karib, Maula Ibnu Abbas RA, dari Maimunah, dari Rasulullah 
SAW tentang kisah tersebut. 


708. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Talbiyyah 
di Arafah, Di Tempat Wukuf sebagai Wujud Menghidupkan 
Sunnah, sebab Ada Sebagian Orang yang Meninggalkan 
Perilaku Yang Demikian. 


20 4 
0... & 


ar NG : TN 2 2 BAL ye 1 (me ma 


PA an aa ae op aa 


829 Al Bukhari, Haji 85: Ash-Shaum Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 
630 AJ Bukhari, puasa 65 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


640 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bi Se du Bajak Ia LAN ip V3 HN 
- 


Mp ala ae Mag SA 5 kisi 


2830. Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Mukhlad menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih menceritakan 
kepada kami dari Maisarah bin Habib, dari Al Minhal bin Umar, dari 
Sa'id bin Jabir, ia berkata: Kami pernah bersama Ibnu Abbas RA di 
Arafah. Kemudian ia berkata kepadaku: Wahai Sa'id, mengapa aku 
tidak mendengar orang-orang melantunkan Talbiyyah? Kemudian aku 
menjawab: Mereka takut kepada Muawiyyah. Ia berkata: Kemudian 
Ibnu Abbas RA keluar dari kemahnya dan berkata: 
Labaikallaahumma — labbaik. Sesungguhnya mereka telah 
meninggalkan sunnah hanya karena tidak suka kepada Ali RA. 


Abu Bakar berkata: Riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW 
yang menunjukkan bahwa Beliau tidak berhenti melantunkan 
talbiyyah hingga melaksanakan melempar jumrah  Agabah 
menunjukkan bahwa Beliau tetap melantunkan Talbiyyah ketika 
berada di “Arafah. 


709. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menambah Kalimat- 
Kalimat dalam Talbiyyah di Arafah dengan Kalimat: Bi Annal 
Khair Khairul Akhirah (Sesungguhnya Kebaikan adalah 
Kebaikan di Akhirat.) 


NA Le papa LA Jente EAS YAYA 
BM Ip dop Ke S3 EKP 


88! Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 203-204 dari jalur periwayatan Khalid. Al 
Mustadrak 1 : 464—465. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 641 


PAT 


GAN 35 TI us :JG UI ai Us : JG la pa G3, 


2831. Jamil bin Al Hasan Al Jahdhami telah menceritakan 
kepada kami, Mahbub bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Daud 
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW melakukan wukuf di “Arafah. Ketika 
Rasulullah SAW melantunkan talbiyyah: Labbaikallahumma labbaika 
ia berkata: Innamal khairu khaitul akhirah (Sesungguhnya kebaikan 
adalah kebaikan akhirat). 


710. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Menahan Pandangan 
Mata, Telinga dan Lisan di Hari “Arafah. 


KG o 4. . Igo 30 4 an 


Bas tega Ah Kal Wat dp Ap pas GAb —YAYY 

PE IG TP 3 PA Eh DEA 
PP oi OP Ur oi dal GP Bil dp Jar 
25 Ly Jai SA -JU (3 LM J6 AS P1 Fasi 
sela AI AG 55) Oam Par HASAN Tali dk Bi 
Aa an Ba do “gi Jl as Jaa JG 
Yak po e3 38, ea Za PKta & JH “gia 
batak UT era 2 X5 HIS eng Ju abs 
Jai aa re en Aa: Aga Ling ut Je cal 2n3) TA 
Ik Jadi Ja ap Fa B 3) Iya) a35 5g Ful Ba d 


“82 Sanadnya hasan. Al Mustadrak 1 : 465 dari jalur periwayatan Jamil bin Al 
Hasan. 


642 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


aa Ia san G3 Bjai BA Jo J3 ea P5 se 
Iis Ol al SGB MI TB el SI II Ia) 


Ito ana Sen 0 See 0... ye. 
dab MU 60 yuan y Can ad ba ai 
2833. Nadhar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad bin Rafi” menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Adam, Isra'il menceritakan kepada kami dari Ishag, dari 
Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal bin Abbas RA, 
Ibnu Rifai” berkata: Ia berkata: Al Fadhal telah memberitakan 
kepadaku, ia berkata: Aku pernah menemani Nabi SAW ketika 
berangkat dari Muzdalifah. Saat itu ada seorang arab ikut lewat 
bersama anak gadisnya yang cantik. Kemudian Al Fadhal berkata: 
Ketika aku melihat ke arah wanita cantik tersebut, Rasulullah SAW 
memalingkan wajahku hingga tidak lagi melihatnya. Saat itu, 
Rasulullah SAW terus membaca Talbiyyah hingga melakukan jumrah 
Agabah. 


Ibnu Rafi' berkata: Ia lewat atau bertanya kepadanya. 


Abu Bakar berkata: Sikkin bin Abdul Aziz Al Bashri 
meriwayatkan —Dan aku berlepas diri dari perjanjiannya dan 
perjanjian ayahnya— ayahku berkata: Aku pernah mendengarnya 
berkata: Ibnu Abbas RA bercerita kepadaku, dari Al Fadhal bin Abbas 
RA" 

“Sesungguhnya ia menemani Rasulullah SAW di hari “Arafah. 
Saat itu, Al Fadhal sedang memperhatikan para wanita dan 
mencermatinya. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajah 
Fadhal dari arah belakang. Saat itu, Rasulullah SAW berkata, 'Wahai 
anak saudaraku, sesungguhnya hari ini adalah hari dimana jika 


ShahihIbnuKhuzaimah || 643 


seseorang menjaga telinganya, matanya dan lisannya, maka dosanya 
akan diampuni,” 


P Jo. 3030 3 6 - 


ui ker taara ta) ara Bj up aa Olodoe —YAYY 
2 as 
2833. Nashar bin Marzug telah menceritakan kepada kami, 


Asad menceritakan kepada kami, Sikkin menceritakan kepada 
kami 24 


30 Inn . . 


AON Ai Ata Waah oat 24 Tang 

Ia 2 Ol pl yan 1 1 Long —YAY 

o& -JG toa Ll Pa A Mira cold DKI Ea Tana 

Pi Mon (ren bb Bas an Kab sa nan 
ET Ia Ih A3 jai J6 AT GB ia UI 


2834. Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami, 
Habban bin Hilal Abu Habib memberitakan kepada kami, Sikkin Al 
Oaththan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Ibnu Abbas RA menceritakan kepada kami, ia berkata: Di hari 
“Arafah, Al Fadhal bin Abbas RA pernah menemani Rasulullah SAW. 
Saat itu, Fadhal yang usianya masih remaja sedang memperhatikan 
wanita. Namun dalam riwayat ini ia berkata, “Rasulullah SAW 


598 Lihat Al Bukhari, Haji 1, aku katakan: Namun didalamnya tidak terdapat 
penyebutan tentang seorang arab dan talbiyyah. Dalam riwayat Bukhari Hadits 
tersebut diriwayatkan bukan oleh Abu Ishag. Nama aslinya adalah Umar bin 
Abdullah As-Sabi'i dan ia termasuk sosok yang dianggap mudallis dan sering 
melakukan kesalahan dalam periwayatan, dan menurutku ini juga termasuk salah 
satu kesalahannya. 

614 Sanadnya dha'if, bahkan munkar. Ahmad 329 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Sikkin bin Abdul Aziz dan didalam riwayat tersebut terdapat kalimat, 
“Pada waktu itu si fulan menemani Rasulullah SAW." 


644 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memalingkan wajahnya,” dan tidak berkata, “Wahai anak 
saudaraku.” 


711. Bab: Anjuran Mengikutsertakan Unta pada Tempat 
Wukuf di Arafah. 


Gg. 30303 6 - - k01 6 - 


apa 3 (3 Cod (gag ya Ian ba— —YAY Oo 
35. 35. 3 3 3 J9 - 


Sp Bh KA C5 BEN Ha 


Na NN NN aed . .. 31 0 S2 30 36. 3 3.” Lo. 
AN pn AA TAB Up GP tea ai ga Oi Ia GP . 


Sasa 3 Ap of II Le SB ML 3 
4 3 € e : , 5 2. . . s0, s8 Lu : 
Ce Alah Of 35 UE AN YAN FI OS Ula 1J) celaka 

. ”3 5” .. . 18 Pi 33 5 

GIS sha Gg dia Gas Old olidu SA 

2835. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus bin Abu 
Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Ja'far, yaitu Muhammad bin Ali bin Al Husein, dari 
Jabir, ia berkata: 

Ketika melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada seseorang untuk  mengumandangkan 
pengumuman. Ketika tiba waktu tergelincir matahari, sang pesuruh 
tersebut memerintahkan agar mereka mandi, kemudian ia 
menceritakan Hadits yang panjang dan berkata, “Ketika tiba hari 
tarwiyyah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang untuk 
mengumandangkan pengumuman agar mereka melakukan ihram 


28 Sgnadnya dha'if. Ahmad 1 : 356 dari jalur periwayatan Waki' dari Sikkin. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 645 


untuk haji. Kemudian memerintahkan untuk membawa unta ke tempat 
wukuf di Arafah dan ke seluruh tempat pelaksanaan manasik.” 


712. Bab: Penjelasan tentang Memohon Perlindungan kepada 
Allah SWT dari Sifat Riya dan Ingin Dipuji di Tempat-Tempat 
Pelaksanaan Ritual Haji, jika Riwayatnya Shahih. 


Pa 6. Je Lo is . 3036. 8- 
Lao d A3, Pari ena Cg Uyp Keenan Kao —YAYTI 


30 385. 3 as 0. $ 3 30 . 


Na an SNN Tia . .. oo. 08,0 30 8G. 3 -I. Lo 
AI Ogan GA TAB Oper GP tema Gi IE Oi Saba pa) ji 


bawal SI Aja of INI LP SB HL ee GB 
o 2 . F. - : & an Sa te... 3 

Candk Ialah of S3 AE AAN G3 OS UB 103 call 
g ”3 Pa 2. - e on 3 

GS pn ira Ga Ol pi GA, 

2836. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir Al Ourasyi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Hakim Al Kanani —yang berasal dari 
Yaman— menceritakan kepadaku dari Basyar bin Ouddamah Adh- 
Dhababi, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW sedang 
melaksanakan wukuf di “Arafah. Saat itu Beliau berada di atas unta 
merah dan Beliau berkata dalam doanya, “Ya Allah, jadikanlah haji 


ini yang tidak terkotori oleh riya dan ingin terlihat bagus dan 
kemasyhuran.” 


686 Aku katakan: Didalamnya ada 'an'anah Ibnu Ishag dan ia termasuk sosok yang 
mudallis —Nashir.) 

€?! Sanadnya munkar. Al Hafizh memberikan isyarat di dalam kitab Al Ishabah 1 : 
154 ke riwayat Ibnu Khuzaimah. Ibnu Majah meriwayatkan Hadits yang sama dalam 
kitab Al Manasik 4 dari jalur periwayatan Anas. 


646 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


713. Bab: Penjelasan tentang Waktu Berangkat dari “Arafah. 
Perilaku Yang Demikian berbeda Dengan Kebiasaan Masyarakat 
Jahiliiyah yang Menyembah Berhala. 


5 
. 


hain Cia SAI KE op AA Ip AAA GAS —YAYV 
. Papa Naa Pa 2 s5. 1 3 ee . Ona Pelan 
. PT ? 2. 0 cc. 8 sa aa P3 2 ) . .- (9 ... 
d0) 2 ss ta 1d Galeal AdlAS op ea (gal ya 
TAN Aids IS sia ea USU IE Haa Us, BB AI 
: PJ . . . . -, . ?.. 4 2 25 rg T5 
daan Yg cela Y) Cal DE Vena Alim 0 da Ag 
2837. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ahmad Zubair menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abdurrahman bin Al Harits bin “Iyasy bin Abu 
rabi'ah, dari Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abu 
Rabi”, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
“Arafah. Ketika matahari terbenam, Beliau meninggalkan “Arafah. 
Dan saat itu Usamah bin Zaid mengiringinya. 
Muhammad bin Ishag berkata: Riwayat Ja'ar bin Muhammad, 
dari ayahnya, dari Jabir juga termasuk dalam bab ini. 


30 3G. 3 Pa Na 


kam KA yh Bis UE 3 LAS GIS —YAYA 

diah Aoi PE gi SI gi PH AP 2 Oa Cia 
Sh 35 ga ap ah aoi SA Op cap Ade oi Mi) 
arak g.... sen P4 Pa A Bebi -.,, , y, 5 5. 
vb Idyl9 Comel LE Ye P4 Saja BP Sya) 


88 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 54 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Basyar dengan redaksi yang panjang. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 647 


30 15. 


AG tah 2 JAS jika YA Blah GP LS JG 
Wait AI Kia Lp 


2838. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Amir menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan kepada 
kami, dari Salmah, yaitu Ibnu Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA: Dahulu masyarakat Jahiliyyah melakukan wukuf di “Arafah dan 
ketika matahari telah berada di atas gunung seperti sorban yang ada di 
atas kepala seorang laki-laki, mereka berangkat dan melakukan wukuf 
di Muzdalifah. Ketika matahari mulai terbit dan telah berada di atas 
gunung seperti sorban yang berada di atas kepala seorang laki-laki, 
mereka mulai berangkat. Maka Rasulullah SAW mengakhirkan waktu 
berangkat dari Arafah hingga matahari terbenam, kemudian Beliau 
shalat shubuh di Muzdalifah ketika terbit fajar. Setelah itu, Beliau 
berangkat pada saat sinar kuning dari matahari mulai merambah, 
sebelum matahari terbit.” 


Abu Bakar berkata: Aku berlepas diri dari pengakuan Zam'ah 
bin Shalih. 


714. Bab: Penjelasan bahwa Allah SWT Membanggakan Orang- 
Orang yang Melakukan Wukuf Di Arafah di Hadapan 
Penduduk Langit. 


“89 Sanadnya hasan lighairihi —Nashir.). Ahmad 1 : 327 dari jalur periwayatan 
Ikrimah dengan redaksi yang ringkas. Juz khusus tentang keluar dari Muzdalifah. 
Lihat Majma' Az- Zawa'id 3 : 255. Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al 
Fath 5 : 532 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


648 || ShahihIbnu Khuzaimah 


SAE SEN Na dj GUN Jal pt Jab ca Ai 
2 ta & setor 

2839. Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada kami, Abu 

Na'im menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishag menceritakan 
kepada kami dari Mujahid, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT 
membanggakan orang-orang yang sedang melakukan wukuf di 
“Arafah kepada penduduk langit, Allah SWT berkata kepada mereka, 


'Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka mendatangi-Ku dalam kondisi 
lusuh dan berdebu',” 8 


SPK Baip Si AN IS IA 
JA Ka Fa 935 36 JB Lae Pm 
33 Si Sa S WN d3 SIS A5 ceLarad Sd 
JA ea Ds 3 NA aah DI La Sar G3 
AG 381 Ijah 206 008) DOB) CA D8 mad el Li Ki 
5 apa Aa KB IA J6 ee aa 


2... 
30 3465. 3 an 


aje (Bj ana He 1 rara Maen Cp Kebun oluho 49 Tg 
aya Koe aa Gill: Xi 


2840. Abu Bakar berkata: Marzug, yaitu Abu Bakar telah 
meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika datang hari "Arafah, Allah SWT turun ke langit dunia 


“0 Sanadnya shahih —Nashir:) Ahmad 2:395 dari jalur periwayatan Yunus. Al 
' Mustadrak 1:465 dari jalur periwayatan Abu Na'im Al Fadhlu bin Dakin. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 649 


dan membanggakan mereka (yang melakukan wukuf) di hadapan para 
malaikat. Allah SWT berkata, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka 
mendatangi-Ku dalam kondisi lusuh dan berdebu. Mereka melakukan 
ibadah penyembelihan dari segenap penjuru. Aku bersaksi di hadapan 
kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa mereka.' Kemudian 
Malaikat berkata, 'Ya Allah, bukankah diantara mereka ada yang 
sombong, ada fulan dan si fulan'," Rasulullah SAW kembali berkata, 
"Allah SWT berfirman, 'Aku telah (280/B) mengampuni mereka'," 
Rasulullah SAW melanjutkan, “Tidak ada satu haripun dimana Allah 
mengadakan pembebasan dari neraka lebih banyak dari hari 
“Arafah.” 


Muhammad bin Yahya telah menceritakannya, Abu Na'im 
menceritakan kepada kami, Masrug menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar berkata: Aku berlepas diri dari pengakuan 
Marzug. 


715. Bab: Penjelasan tentang Doa Ketika Berada di 'Arafah, jika 
Riwayatnya Shahih. Aku Sebutkan Riwayat Ini, Meskipun Tidak 
Falid Dilihat Dari Sisi Periwayatan. Sebab Berdoa Boleh Saja 
Dilakukan, baik Oleh Orang Yang Sedang dalam Kondisi Wukuf 
atau Tidak Sedang dalam Kondisi Wukutf. 


aa ai KIS 5 PI PHI H3 SI -YARN 
SN bae Ay MEA 


Sman S3 Dr Ol) aa Can pe Jha sil 


“1 Sanadnya dha'if karena Abu Zubair yang suka meng 'an'anah sebagaimana telah 
aku jelaskan dalam kitab Adh-Dha'ifah (678) Jilid 2 yang insya Allah sebentar lagi 


650 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


AN AE SA AN S3 UI gb II Ih 
rai Giaa WNA Aa PA ah ala 
Leo, 02 3 AG 3 3 Bogo Ino ny Toge 23 
(PP 3 Dawai Oku do Tn 1 aa Lu - 3 Oya BN 

SP pp ja dis 
2841. Oais bin Rabi” Al A'azzu meriwayatkan dari Khalifah 
bin Hashin, dari Ali, ia berkata: Doa yang paling banyak dibaca oleh 
Rasulullah SAW ketika berada di Arafah adalah: Ya Allah, bagi-Mu 
seluruh pujian sebagaimana yang Engkau katakan dan pujian yang 
lebih baik dari yang kami lantunkan. Ya Allah, bagi-Mu seluruh 
shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Kepada-Mu-lah aku kembali. 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dari kepenatan 
hati dan dari cerai berainya permasalahan. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu kebaikan yang dibawa oleh angin dan aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan yang dibawa oleh angin. 


Yusuf bin Musa menceritakannya kepada kami, Abdullah bin 
Musa merceritakannya kepada kami dari Rabi”.”” 


716. Bab: Penjelasan tentang Alasan Tempat Wukuf 
dinamakan “Arafah. 


REA Okita EA AN yi Jl AE GAS -YALY 


2 aa $ oo 0. Lo. . - Tor 

SA AN Jin AG pb ai Wat PKU Aoi ae 
3 - e o o 2 3 - , 
Sa AG Aa LA Tan Sa 4 las Oo 
H HE Lp Hg BU pa AN Pata NEGO 30 
AAS 3 da3 aja pan) Sell ulas he JI aa 33 


2 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi, Da'awat 93 Hadits yang sama. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 651 


- - Lg Ong - 3 Bana 2 Ia s3? PN 9 
maa Aa LA & bad B3 3 ai LE 
# . # n 5 

2. 5. 


oYI SIB LAI D Las usa 
BB AA 2 Ja Gs Un GG 


2842. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Nalikah, dari Abdullah bin 
Umar, ia berkata: Jibri pernah datang mengunjungi Ibrahim AS dan 
memperlihatkan kepadanya tentang tatacara melaksanakan ritual 
ibadah haji. Kemudian ia melakukan shalat bersamanya: Shalat 
zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya serta Shubuh di Mina. Setelah itu, ia 
pergi bersamanya ke Arafah dan melaksanakan shalat zhuhur dan 
Ashar di Arafah kemudian melakukan wukuf di tempat wukuf hingga 
terbenamnya matahari. Setelah itu bertolak meninggalkan arafah dan 
melakukan shalat maghrib dan isya serta shubuh di Muzdalifah. 
Kemudian melakukan mabit pada malamnya. Setelah itu, ia melempar 
jumrah. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW: Kenalilah 
sekarang, aku akan memperlihatkan kepadamu seluruh rangkaian 
pelaksanaan ritual ibadah haji. Kemudian ia melaksanakannya 
bersama Nabi SAW.” 


717. Bab: Penjelasan tentang Cara Melakukan Perjalanan dari 
“Arafah serta Perintah untuk Melakukannya secara Tenang 
dengan Menyebutkan Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Umum, 
namun Yang Dikehendaki adalah Makna Khusus. 


3 


.. 2. Ai . 3 -.. - 70 o 3 02 P4 - 
an Nt 0 Wa aa "AI ee  gAng Bab —YALY 


“43 Penjelasan tentang sanad dan matannya telah dikemukan sebelumnya. Lihat 
Hadits no. 2804 —Nashir.) 


652 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Oa AI ui KAS Gi SE (Da 
Po aa AAN GAN JB ia ol op bob 
HSE, Ap Tab BA Ijo JO 2 ia gp ja 

SS Ga KESAN Sila LA 133 co 


2843. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya, maksudnya adalah Sa'id menceritakan kepada 
kami, ha Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa, 
maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, semuanya 
dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair”# telah memberitakan 
kepadaku, Abu Mu'id memberitakan kepadaku, dari Ibnu Abbas RA, 
dari Al Fadhal, ia berkata: 


Ketika hendak meninggalkan Arafah menuju Jama', Rasulullah 
SAW bersabda, “Lakukanlah dengan cara yang tenang, dan saat itu 
Beliau sedang menghela untanya.” 


718. Bab: Penjelasan bahwa Menghela Kuda atau Unta agar 
Berjalan dengan Cepat saat Bertolak dari Arafah tidak Termasuk 
Perbuatan Yang Baik dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Cara 
Yang Baik adalah Bertolak dengan Tenang dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang telah Disebutkan bahwa Lafazhnya Bersifat 
Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya adalah Khusus. 


Gas Lgu $ jm gi pal Gi Aha Ula -YAtt 


eri Ka Si OP PI o Ta Bas gan uji PK 


S4 Dalam naskah asli tertulis, Abu Az-Zaidi. Dan koreksi dilakukan berdasarkan 
kitab shahih Muslim. 
845 Muslim, Haji 268 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 653 


Aa ta Gp im BN BA 3 en Oi op 
AG ad GI DU ALS ITE LAN Uh 2JU) EK, “puti 
Sat Ab nnn ah Me yh JI 
OI IE HK da3 ph, rda an AG jadi BSI 
SAS en kan Be HR YANG JAS Ateh 
2844. Muhammad bin Al Hasan bin Ibrahim bin Al Hasan 
telah menceritakan kepada kami, Muawiyyah bin Hisyam 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Al Hakam, dari Al Mugsim, dari Ibnu Abbas RA, dari 
Usamah: Ketika meninggalkan Arafah, Nabi SAW ditemani oleh 
Usamah dan Beliau melakukannya dengan tenang. Beliau berkata, 
"Wahai manusia, hendaknya kalian melakukanya dengan tenang. 
Sesungguhnya menghentakkan kuda atau unta agar berlari cepat 
termasuk perilaku yang tidak terpuji." Ia (Usamah) berkata: Aku tidak 
melihat unta Nabi SAW meninggikan langkahnya hingga tiba di 
daerah Jam'un. Setelah itu, Al Fadhal menemani Nabi SAW. Saat itu 
Beliau memerintahkan kepada manusia agar bersikap tenang dan 
meninggalkan daerah tersebut dengan tenang. Beliau bersabda, 
“Menghela unta atau kuda tidak termasuk perilaku yang baik.” Aku 
tidak melihat unta Nabi SAW meninggikan langkahnya hingga tiba di 
Mina.“ 


“$ Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1920 dari jalur periwayatan Sufyan. 


654 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


719. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Menunjukkan bahwa 
Lafazh Yang Telah Aku Sebutkan tentang Perintah 
Melakukannya dengan Tenang pada Saat Meninggalkan Arafah 
adalah Lafazh Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus. Penjelasan bahwa Nabi SAW 
Melakukannya dengan Tenang ketika Kondisinya Tidak 
Lengang. Sebab Ada Penjelasan Lain Yang Menyebutkan: Jika 
Kondisinya Lengang saat Meninggalkan Arafah. Di Dalam 
Riwayat Tersebut terdapat Petunjuk perihal Usamah 
Mengatakan bahwa Dirinya Tidak Melihat Unta Beliau 
Meningggikan Langkahnya hingga Tiba Di Mina, Maksudnya 
adalah Beliau Bersikap Demikian (Berjalan Dengan Tenang) 
hingga Tiba Di Jam'un, atau Maksudnya Adalah Beliau 
Melakukan dengan Cara Yang Demikian ketika Dalam Kondisi 
Berdesakan, bukan Dalam Kondisi Lengang. Sebab Usamah 
sebagai Perawi Hadits Menyebutkan demikian Disaat 
Kondisinya Lengang. 


3 os Pt - 


ES Ot UAS GNI Yi JSI AP Si5 -YAto 


2. Pt » 380 4G. 3 


D) ala bra Gu Wa uh Or Kebun Kerap () (ka 


3036. Pa aa 


Ola Ga as Cr Kei aib aj UN Ea, 


GA Pa tavag «) S9 kake Aa aa u Ae Kara (@ 


Aa Dn 1. 2 


AB Cab TR) GP oi ba IP Kah JA Gi Nasa U 
34 4 2 - o 7 4x 9 Lg 
bia 2IYA tag Ca IG ena Uap pa JSI 

Ne Bae no 52) 0, aa at An dai 


Men AMAN 


ShahihIbnuKhuzaimah || 655 


BK Je Ai Tp 3 Ottah JU eh Hp AA 
AS 3 sana Ih Aa SN YA IA sa 


2845. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala bin Karib menceritakan kepada 
kami, Abdurrahim, maksudnya adalah Ibnu Sulaiman menceritakan 
kepada kami, ha Salim bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki” 
menceritakan kepada kami, ha Ahmad bin Abdah menceritakan 
kepada kami, Muhammad (181/A) Ibnu Dinar memberitakan kepada 
kami, semuanya dari Hisyam Ibnu Irwah, dan ini adalah Hadits 
riwayat Abdul Jabbar, dan Hadits ini termasuk yang paling bagus 
ungkapannya, ia berkata: Aku pernah mendengar ayahku berkata: Aku 
pernah mendengar Usamah ditanya dan pada saat ia berada di 
sampingku —dan Usamah dahulu pernah menemani Rasulullah SAW 
di “Arafah— tentang bagaimana cara Rasulullah SAW bertolak 
meninggalkan “Arafah? Ia menjawab: 

Beliau berjalan (dengan untanya) seperti berjalannya hewan 
ternak dan ketika kondisinya lengang, Beliau memacu untanya. 

Sufyan berkata: Kata An-Nashu mengandung arti lebih 
kencang dari Al Unug. 

Abu Bakar berkata: Dalam Haditsnya ada kata yang bersifat 
bertahap, Kata An-Nashu (langkah kakinya) lebih tinggi dari kata Al 
Unug. Dalam Hadits Waki' terdapat kata yang mengandung arti secara 
bertahap, maksudnya adalah lebih cepat." 


87 A1 Bukhari, Haji 92 dari jalur periwayatan Malik dari Hisyam. 


656 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


720. Bab: Penjelasan tentang Doa, Dzikir dan Tahlil ketika 
Berangkat dari “Arafah Menuju Muzdalifah. 


Naa SI gia Sori da D3 yA 
Ga IP Lp TE AP BAN TA ga 
anta Sae Mana SEA BB inay OS :JG 


A 2 S3 IG kd 3 ye ang 
KAP Ie TA da aan Aan at asa ja ana aan 
AN Jl 


2846. Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin 
Abu Suraij Ar-Razi, bahwasannya Umar bin Majma' Al Kindi telah 
menceritakan kepada mereka, dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar RA, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW telah berada 
sempurna di atas untanya saat di masjid Dzul Hulaifah untuk 
melaksanakan haji atau umrah, Beliau mulai melakukan ihram. 
Kemudian ia menceritakan Hadits dan berkata: Beliau melakukan 
wukuf —yaitu di Arafah— hingga saat terbenamnya matahari Beliau 
berangkat sambil berdzikir kepada Allah SWT dan mengagungkan- 
Nya lalu mengucapkan tahlil serta memuji-Nya hingga Beliau tiba di 
Muzdalifah.””8 


“48 Hadits ini dha'if dengan sanad seperti ini. Al Hafizh memberikan isyarat dalam 
kitab Al-Lisan 375 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 657 


721. Bab: Penjelasan tentang Dibolehkannya Beristirahat di 
Antara Arafah dan Jam'un karena Ada Kebutuhan. 


ng 3 ? Pa 28 4 0 Hi o- P4 - 
CA Cola SAS ANA A3 WEI XS SAS —YALV 


CL 304 


Ob raat HA OB AS Ol up ASP Ab) NI 
IS AB A3 Ka Us BT BA Uh ad ae BA 

4 3. PN AN ore o. £ Pi #17 0 Md ana Pn 
Kisi bagio) C2 SIN La al else BIAN 1 Jah 3 JG 


ok Ie sad EA AB cat EA HIS GA "as 
as. -. Mb au i4 05 si 0 or 3J2-E£ or “, s2 
del -. AB tel ito 3 Keeae EA elly Ia 
AN SY Ia aan AS ASI jas ng 
z 7:23 9 Pd oo . . - 0 PRT A0 IT Cod 
CAS KAS ui Kay asal Ina ee Pa ola) amat 
SE 3 PI in Tb ia, dat gai 


2847. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Agabah 
menceritakan kepada kami dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 
Usamah memberitakan kepadaku, “Ketika Rasulullah SAW 
meninggalkan Arafah, ia menemaninya. Ketika tiba di sebuah jalan 
Beliau beristirahat —ia tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk menuangkan air— dan akupun menuangkan air 
untuk Beliau dari sebuah wadah dan Beliaupun melakukan wudhu 
dengan ringan. Kemudian kami bertanya kepada Beliau, “Apakah kita 
akan melaksanakan shalat?” Beliau menjawab, “Kita akan 
melakukannya di tempat yang akan datang.” Ketika kami tiba di 
Muzdalifah, Beliau melaksanakan shalat maghrib dan merekapun 
mengistirahatkan unta-unta mereka dan akupun membantu mereka. 
Kemudian setelah itu Beliau melaksanakan shalat Isya. 


658 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Aku tidak mengetahui seorangpun yang 
memasukkan Ibnu Abbas sebagai perawi diantara Karib dan Usamah 
dalam sanad Hadits ini kecuali Ibnu Uyainah. Yahya bin Sa'id Al 
Anshari telah meriwayatkannya dari Musa bin Agabah, dari karib, 
Usamah memberitakan kepadaku. Akupun telah meriwayatkan Hadits 
ini dalam kitab Al Kabir.” 


722. Bab: Penjelasan tentang Menjamak Shalat Maghrib 
dan Isya di Muzdalifah. 


af og BACA ENI aa 2 Ii Al -YALA 
Bh AE Ap aa Bb AB op AKU 
Coin RASA Skala lo KI Ko II IA 
2848. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakannya kepada 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik 
telah memberitakan kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 
Abdullah, dari Ibnu Umar: Bahwasannya Rasulullah SAW 


melaksanakan shalat maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan cara 
dijamak.” 


89 Aj Bukhari, Haji 266 dari jalur periwayatan Karib. Al Bukhari, Haji 93 tanpa 
menyebut nama Ibnu Abbas dari sanadnya. 
650 AJ Bukari, Haji 86 dari jalur periwayatan Malik. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 659 


723. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Shalat Sunnah 
diantara Dua Shalat (Maghrib Dan Isya) yang Dilakukan dengan 
Cara Dijamak. Penjelasan bahwa Nabi SAW Melaksanakan 
Shalat Di Muzdalifah seperti Shalatnya Musafir (Orang Yang 
Sedang Berada dalam Kondisi Bepergian) bukan Dengan Cara 
Shalatnya Orang Yang Mukim. 


s 3 v3 hara CAN Bu an 


- 2.90 w 


cet NN AN ag MR NUR sa Ag Ui 
CI ab gg aa sja TB AP ca - J6 


2 Vr) 2 tali Ie ES ES TA Ga Haa 
A4 “- & wis aa Ka 3 (aa 
2849. Isa bin Ibrahim Al Ghafigi telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu 
Syihab, bahwasannya Ubaidullah bin Abdullah bin Umar RA 
memberitakan kepadanya bahwa ayahnya pernah berkata: Rasulullah 
SAW pernah melaksanakan shalat maghrib dan isya dengan cara 
dijamak dan antara dua shalat tersebut tidak diselingi oleh shalat yang 
lain. Beliau melaksanakan shalat maghrib sebanyak tiga raka'at dan 
shalat isya sebanyak dua raka'at. Demikian pula dengan Abdullah, ia 
melakukannya dengan cara dijamak hingga wafatnya. Ta 


sm Car —YALA 


551 A1 Bukhari, Haji 87 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


660 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


724. Bab: Penjelasan tentang Adzan untuk Shalat Maghrib dan 
Melakukan Igamat untuk Shalat Isya tanpa Adzan, jika Kedua 
Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Dijamak di Muzdalifah, 
berbeda Dengan Pendapat Kalangan Yang Mengatakan bahwa 
Jika Dua Shalat Tersebut Dilakukan dengan Cara Jamak 
Ta'khir, maka Dilakukan dengan Cara Dua Kali Igamat 
tanpa Adzan. 


? 
Pt . 


Tg aa « SN u Aa Kay Pi) bk —YAO. 


t 


PA ad ACA Ar Nari ar ya Pe 3 da & Grid Ti “JG 3 
ANA SIG PAN IN Ip G3 daa IG ANN sate II 
£ atu - e-1 “. aa Pena 2 . 2 oi 4 “2 Bio 5 
Pe aa lo Mp ost S al lala aa 
Ap jin BAB HI yak 3 slah diah GUI Ae AI Ai 


Ata 0 na 
SI laa 3 Kaban 


N 


2850. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Agabah, dari 
Karib, dari Usamah bin Zaid, ia berkata: 


Aku meninggalkan Arafah bersama Rasulullah SAW. Ketika 
tiba di sebuah lapangan yang dijadikan tempat peristirahatan para 
pemimpin, Beliau melakukan wudhu. Saat itu aku bertanya kepada 
Beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melaksanakan shalat?” 
Rasulullah SAW menjawab, "Kita akan melaksanakannya di depan." 
Ketika tiba di daerah Jam'un, dikumandangkanlah adzan dan igamat. 
Kemudian Beliau melaksanakan shalat maghrib. Setelah itu tidak ada 


ShahihTbnuKhuzaimah || 661 


satupun yang melepaskan kendaraannya hingga dikumandangkan 
igamat dan Beliau melaksanakan shalat Isya. 


Riwayat Hafash bin Ghiyats dari Ja'far bin Muhammad 
termasuk dalam bab ini.”? 


725. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Memisahkan antara 
Shalat Maghrib dan Isya dengan Aktifitas selain Shalat. 


Dalam riwayat Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Agabah 
disebutkan: Kemudian mereka melepaskan tambatan kendaraan 
mereka dan akupun membantu Beliau. 


SIB ae ol op MAS Aib ah ala Ol 
H3 JG 35 Tama dk UB ati Boh Rp LB IA 
Ba By 3 ae ena matot Jua rak aa 
SE duh DI HB AI Ih) G Dia 1 aga 
LA JB cela Ko dl Kang ai AS Id AI 
Di SARA Lp II AN lp NI Ah ae 
Ap 

2851. Dan Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu 
Harmalah dan Ibrahim bin Agabah, dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, ia 


82 Muslim, Haji 279 dari jalur periwayatan Ibrahim bin “Agabah. 


662 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berkata: Rasulullah SAW (281/B) berangkat dari “Arafah dan Usamah 
menemani Beliau. Ketika tiba di Asy-Sya'ab Beliau beristirahat dan 
membasahi dengan air —ia tidak berkata: Mengucurkan air.— Ia 
(Usamah) berkata: Kemudian aku mengucurkan air untuk Beliau dari 
sebuah wadah dan Beliaupun berwudhu dengan ringan. Saat itu aku 
bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kita akan melaksanakan shalat? 
Beliau menjawab: Kita akan melaksanakan shalat di tempat yang akan 
datang. Kemudian Beliau berangkat ke Muzdalifah. Ketika tiba di 
tempat tersebut, Beliau melaksanakan shalat maghrib. Setelah 
mengistirahatkan untanya Beliau melaksanakan shalat isya. 


Sufyan berkata: Hadit riwayat Ibrahim redaksinya hanya 
sampai kalimat: Kita akan melaksanakan shalat di tempat yang akan 
datang. Dan penambahan yang ada berasal dari riwayat Abu 
Harmalah.5” 


726. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Makan diantara Shalat 
Maghrib dan Isya Yang Dilakukan dengan Cara Jamak di 
Muzdalifah, jika Haditsnya Shahih. Aku Tidak Yakin Abu Ishag 
Mendengar Berita Ini dari Abdurrahman bin Yazid. 


. Pt Td 


A3 Ii Es ea BA Lah Loao —YAOY 
“JG tap Kari PP IS Na (Blah ana al Pra SA 


. 


PN KE, Japan pn Cp 
PN PN Aan TN ex BL 


cet, os6 r5 » KLU TA Ie ti $ cub uu J5 clear 
5 dat OS pt Padi by LL ata DU Gel leh 


653 Lihat Muslim, Haji 277. 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 


SISA YP Pa | 


os “33 Na NE gal Bal SI) J8 (memall eko 

Ti DKI la SI ( Id el hi 13 

aa ap SA KA 
BNP ali aa 


2852. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami, 
Ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Ishag, dari Abdurrahman 
bin Yazid, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud meninggalkan “Arafah 
dengan tenang dan ia tidak menghela untanya agar berjalan cepat 
hingga tiba di daerah Jam'un. Kemudian ia melaksanakan shalat 
maghrib. Setelah selesai makan, ia berdiri dan mengumandangkan 
adzan serta igamat, kemudian melaksanakan shalat Isya. Setelah itu ia 
bermalam di Jam'un. Ketika datang terbit fajar, ia bangun dan 
melakukan adzan dan igamat serta melaksanakan shalat shubuh. 
Kemudian ia berkata: Sesungguhnya dua shalat ini pengerjaannya 
diakhirkan. Sebab Rasulullah SAW tidak mengerjakan kedua shalat 
tersebut kecuali di tempat ini dan setelah itu Beliau melakukan wukuf. 


Abu bakar berkata: Ibnu Mas'ud tidak memarfu kan kisah 
makannya diantara shalat maghrib dan Isya kepada Nabi SAW. 
Dengan demikian perilaku tersebut adalah perbuatannya dan bukan 
bersumber dari Nabi SAW. 


684 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5: 121 Hadits yang 
sama. Aku katakan bahwa Abu Ishag secara jelas menyatakan dirinya mendengarnya 
sebagaimana tertera dalam kitab Bukhari. Al Hajj 98 —Nashir.) Ini adalah riwayat 
yang ada dalam karya Imam Baihagi. Meski demikian, Abu Ishag termasuk sosok 
yang sering salah dalam meriwayatkan. Dalam Hadits yang diriwayatkannya ini ada 
sesuatu yang terlewat sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab Adh- 
Dha'ifah. 


664 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


727. Bab: Penjelasan tentang Bermalam di Muzdalifah 
pada Hari Nahar. 


B3 30 8 o- 


. A0 3G. 4 Pe 


s A XS Ia ru Cp Kebun Cile —YAOY 
W3 “JG P3 Chan Merta ajal ee J6 Keeta An aa 

SI BD ea Ai AB AK He Je 
pamela 3 PEN JA Ole Ata o AI SA La PARA 


Aa ab LB M5 


2853. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan 
kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: 
Kami pernah datang mengunjungi Jabir bin Abdullah. Saat 

itu aku berkata kepadanya: Tolong ceritakan kepadaku 
tentang hajinya Rasulullah SAW. Ia menjawab: Rasulullah 
SAW mendatangi Muzdalifah dan melakukan shalat maghrib 
serta Isya dengan cara dijamak dengan melakukan satu kali 
adzan dan dua igamat. Setelah itu, Beliau berbaring hingga 
datang waktu fajar." 


PPNI 9 RP tra Cegan ga Up Kayo era —YAe£ 
v Ll AS Jb :JG AP EN PP ey UK 3 


655 Muslim, Haji 47 dengan redaksi yang panjang. 


ShahihIbauKhuzaimah || 665 


3 .t (- og Aa 2 Pa PP y yg 3 ok 
Tag EA ea VI KB X0 he BI Iya hh 
3g J3 PI TE BISA ate Co AI cela tai 
2854. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Imarah bin Umair, 
dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Abdullah berkata: 


Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat 
kecuali tepat pada waktunya kecuali dua shalat ini. Aku melihat 
Beliau melaksanakan shalat Isya dan maghrib dengan cara dijamak 
pada Muzdalifah. Beliau melaksanakan shalat fajar sebelum waktunya 
di akhir malam.” 


729. Bab: Penjelasan tentang Adzan dan Igamat untuk Shalat 
Fajar di Muzdalifah. 


6.3 30 MN. 30 38. 3 Pt 


KA YM Ke Ulb CS Ip Ihha GK -YAoo 
1 eka IP MAA op Jika Ip ajalah Ii Mita EN Ge gaAN 


Me ee OA 
- TI, ot PI Ika g AA Tn SO PEP ju 
Ii dB ih Io G Pa) ok de) ai An Da 
Ie US Udin PA GA JAN SAN DU 
A33 Ie gia ada JS Sa Kios alga Sol pala GA Ol 


56 Al Bukhari Haji 99 dari jalur periwayatan Al A'masy. 


666 || ShahihIbnuKhuzaimah 


Ap ta at AN sb BS ja alat 3 ah 
Hi peh AN SPAU Agu 
Tag IS NP SUN ea uya le 


aan Hai 3 al SBS 
2855. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, kemudian ia menceritakan 
Hadits dan berkata: Ketika berada di Muzdalifah, Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat fajar saat waktu shubuh mulai nampak. 


Abu Bakar berkata: Muhammad bin Yahya pernah berkata 
kepada kami: Al Hasan bin Basyar pernah berkata kepada kami, dari 
Hatim dengan riwayat ini, di tempat ini, dengan satu adzan dan satu 
igamat. 


Dalam riwayat Jabir terdapat petunjuk bahwa Nabi SAW 
melaksanakan shalat fajar di Muzdalifah pada awal waktu setelah 
nampak waktu shubuh, bukan sebelum nampak waktu shubuh. 
Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Maksud Ibnu Mas'ud RA 
dengan perkataannya: Dan beliau melaksanakan shalat fajar sebelum 
waktunya di akhir malam adalah sebelum waktu dimana Beliau 
melakukannya diselain Muzdalifah (Lebih awal dari pelaksanaan yang 
biasanya —penerj.) saat berada di Muzdalifah, Beliau benar-benar 
mengerjakannya di awal waktu. Dan riwayat Ibnu Umar yang ada 
setelah bab ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
riwayat Jabir. Sebab dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan: Beliau 
bermalam di Muzdalifah hingga tiba waktu shubuh. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat shubuh.” 


657 Muslim, Haji 147. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 667 


730. Bab: Penjelasan tentang Wukuf di Masy'arul Haram (282/A) 
dan Melantunkan Doa, Dzikir, Tahlil serta Pujian Mengagungkan 
Allah SWT di Masy'arul Haram Tersebut. 


kab AE ja dl oi KA 213 —yAe1 
TN Het 2 tea - Kek TA o . 3 0. 01.0 5 8. 2 
os :JB GR ae AL an AA Ot se OA 
S3 JA ATAS 13 Jml Aa Ay LAM LB AI Jp 
- PP Tan ab an Man Op na 2.0 
BM (ikan S aa & Ayah (Ia :J89 Ld 
II Oyeg Aa LAN Ui SA KE Ai UB aa 
, "oo. & 1 Can 3g 39 ee Ie MI 3g Nani 
OM Valen) Shen) Alay 0) Ian 
2856. Aku pernah membaca riwayat di hadapan Ibnu Abu 
Suraij Ar-Razi: Bahwasannya Amr bin Majma' memberitakan kepada 
mereka, dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia 
berkata: Di sisi Masjid Dzul Hulaifah, ketika telah berada sempurna 
berada di atas kendaraannya, Rasulullah SAW melakukan ihram. Ia 
menceritakan Hadits dan berkata: Beliau bermalam di Muzdalifah 
hingga tiba waktu shubuh. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan 
shalat shubuh. Setelah itu Beliau berdiam di Masy'arul Haram dan 
para sahabat yang lain juga mengikutinya sambil berdoa, melantukan 
dzikir, tahlil, pujian dan mengagungkan Allah SWT hingga bertolak 

ke Mina.” 


588 Haditsnya Dha'if dengan sanad ini. Al Hafizh memberikan isyarat dalam Al- 
Lisan 375 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


668 || Shahih Ibau Khwzaimah 


FAN NN 


731. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Wukuf di 
Mana Saja dalam Daerah Muzdalifah. Sebab, Semua Bagian 
Yang Disebut Muzdalifah adalah Tempat Wukutf. 


4 30363 6- 


yan Chania ui Aa Ba Kah Oi Same Kode —YAOV 

Jaka Tami ap Ml AI A2 3 ar EA JO ud Kena ega Pia 
. da 3 o Aang - 7, k - s9... Pan 1 Le sa N 
Wis AN MU Lai) :JUG di dk H3 2 JUS 3 Al 


PN Id 


La 


Pe 


2857. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami 
pernah datang menemui Jabir dan bertanya kepadanya tentang haji 
Rasulullah SAW. Ia menjawab: Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
Muzdalifah. Dan ia berkata: Aku melakukan wukuf di sini dan seluruh 
bagian muzdalifah adalah tempat untuk melaksanakan wukuf.? 


... ocu Pa 8. . 30 20. 

SA Aa ai EA GBI Jain HA 6 SAS —YASA 
balm BB AN Oya) 53 SJ Car IP ant IP ina IP WA 
ai 2 0 e 2. 20 €, Ea 
H3 yh Ws ng :J83 
2858. Abdullah bin Sa'id Al Asy'aj telah menceritakan kepada 
kami, Hafash, maksudnya adalah Ibnu Ghiyats menceritakan kepada 
kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW 


melakukan wukuf di Jam'un dan berkata, 'Seluruh Jam 'un merupakan 
tempat untuk melakukan wukup,” 0 


689 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 214-215 dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. 
660 Muslim, Haji 149 dari jalur periwayatan Hafash bin Giyats. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 669 


732. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Al Masy'arul Haram 
dengan Cara Yang Berbeda dengan Cara Yang Biasa Dilakukan 
oleh Kaum Musyrikin. 


IS L 9. Pa . Ja Suka Papa 


Wa ya! AS Kid Ly Op Kemua Cod —YAOA 


0. JI 


Abs 23 ps yg CO yana v Sg (Bl-al Sd “ Ca 
JAN aa ma oasi TOR As -JU 
SAS alat Ol J3 Lee HB LN AA eni 

2859. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Umar bin Maimun, dari Umar bin 
Khathab RA, ia berkata, “Dahulu kaum musyrikin meninggalkan 
Jam'un ketika terbit matahari, kemudian Rasulullah SAW melakukan 


hal yang berbeda dengan mereka. Beliau meninggalkan daerah 
tersebut sebelum matahari terbit.”5! 


733. Bab: Penjelasan tentang Tata-Cara Meninggalkan Jam'un 
Menuju Mina dengan Mengetengahkan Riwayat Yang Lafazhnya 
Bersifat Umum, namun Makna Yang Dimaksud adalah Khusus. 


s0. 3038. 4 Papa 


Ig Ona HS oi NI YAA Gi NYA, 


SP EA "0 J8, el G3 Pnftna 


. 


661 Aj Bukhari, Haji 100 dari jalur periwayatan Abu Ishag. 


670 || ShahihTbnuKhuzaimah 


1 “ 5 TP Tn 2 as @ Pd & o Pa .. 0 os 
al dm) put :JB tujaadi! GP cepat cat GS tea Ae 2 
, 4 & S3 4 ore o0- 0 — Too 0 Yen 
Sa BEKU IE pa ag BP La 


2760. Muhammad bin Al “Ala bin Karib dan Harun bin Ishag 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dan 
Harun berkata dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Abu Mu' bid, dari 
Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal, ia berkata: Rasulullah SAW 
meninggalkan “Arafah dan juga Mina dengan cara yang tenang dan 
tidak tergesa-gesa hingga tiba di Mina. 


734. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
Melakukan Thawaf Ifadhah, Keluar dari Jam'un Menuju Mina 
dengan Tenang dan Tidak Tergesa-Gesa kecuali Saat Berada di 
Tengah Lembah Muhassar. Di Tempat Tersebut Beliau Berjalan 

dengan Cepat. Hal Yang Demikian Menunjukkan bahwa Maksud 
Al Fadhal dengan Pernyataannya, “Dengan Tenang dan Tidak 

Tergesa-Gesa hingga Tiba Di Mina,” adalah Kecuali Ketika 
Berada di Tengah Lembah Muhassar. Sebagaimana Disebutkan 

Di Awal Bab bahwa Riwayat Tersebut Menggunakan Lafazh 

Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang Dikehendakinya 

adalah Khusus. 


Dalam riwayat Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW: Ketika 
tiba di Wadi Muhassar, Beliau menghentakkan untanya dan unta 
tersebut berlari hingga melewati lembah.” 


$82 Lihat Hadits 2843. 
Sanadnya shahih lighairihi sebagaimana telah aku jelaskan dalam shahih Abu 
Daud (No.1669) —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5 : 125 — 126. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 671 


(a) Oku Na Tn Ear An Ion u ala ea STAN 
30 35. 4 Pa 


kara Ae 51 Tara HA Fga Sd 9 Oa ci ve ae 
Ba Paya “ ka Eee Ta u Sak Bas, «) EU 
Pama 3 JB A8 Jaan oa 


2862. Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki” menceritakan kepada kami dari Sufyan, ha Muhammad bin 
Sufyan Ibnu Abi Az-Zarad Al Ibli telah menceritakan kepada kami, 
Abu Amir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Oabishah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Zubair, 
dari Jabir, bahwasannya Rasulullah SAW mempercepat tempo 
perjalanannya ketika berada di lembah Muhassar. 


735. Bab: Penjelasan tentang Mempercepat Tempo Perjalanan di 
Dimulai pada Lembah Muhassar. 


Bas we Af Bb Pa YAA Sab -—YAAr 
nas Je er ap Kabid ia UP 5 Gi SS 
Oa par 35 aa Ae Ona Eta adi Jai J3 oa Sa 
ne 3 Bab code DA LA Nobi | Sp To Par 
GG dak ah aan 3 II Pp 3g Ba Ai 
OS UN) JK SE an gu aa Sa 


“# Sanadnya shahih, An-Nasaa'i 217. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5 : 
125 dari jalur periwayatan Sufyan. 


672 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
| 
| 
1 
| 
1 


PE 

2863. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 

Abu Nu'man menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha, 
bahwasannya ia pernah berkata: Sesungguhnya yang pertama kali 
melakukan perjalanan dengan tempo yang cepat adalah masyarakat 
arab pegunungan. Mereka melakukan wukuf, Rasulullah SAW 
berkata, “Wahai manusia, hendaknya kalian melakukan perjalanan 
dengan tenang, wahai manusia, hendaknya kalian melakukan 


perjalanan dengan tenang.” 8 


736. Bab: Penjelasan tentang Jalan Yang Dilalui saat Melakukan 
Perjalanan dari Al Masy'arul Haram menuju Tempat 
Melempar Jumrah. 


. PJ s- 5 LO P3 : 


LGA Di se ..o. Tony Oo 2 ea ata L 
BA LE SU IA DI In ED 
Ea ae Eta JAN Et Hip ANA AOA AAN Kp 

“ 2 
2864. Dalam riwayat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 
Jabir disebutkan, kemudian Rasulullah SAW dalam perjalanannya 


865 Sanadnya hasan lighairihi, sebab Abu Nu'man termasuk sosok yang pikun. 
Meski demikian, Yunus menyertakannya dalam riwayatnya. Hamad bin Zaid telah 
menceritakan kepada kami tentangnya. Dikeluarkan oleh Ahmad (1/244) dan Yunus 
ini adalah Ibnu Muhammad Al Mu'addib Al Baghdadi adalah seorang yang tsigah 
dan memiliki hafalan yang kuat. Dan Hadits ini shahih insya Allah, Wal hamdu 
lillah —Nashir.) As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5 : 126 dari jalur 
periwayatan Abu Nu' man Muhammad bin Al Fadhlu dengan status Hadits murtashil 
dari jalur periwayatan Ibnu Abbas RA. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 673 


melalui jalan tengah yang (282/B) akan mengantarkanmu menuju 
tempat jumrah kubra hingga akhirnya Beliau tiba di tempat jumrah 
yang berada di sisi pohon. 


737. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melakukan Pekerjaan 
di Hari ke Sepuluh Dzulhijjah. 


AS 


"4 Keeta :YG Pa trd - Ag Cegaya P3! ok —YATO 
AE IE AA Eh DKM Es aya 
SP aa lah 5 KATA GA OR Gp Wah daa 
5 2 2 3 Ka Lia 9 . os. 0 ed 
Ke Ia BB IN Jp) JB SE CAS OP OP PP op dala 
Yg NE oa Get AG aa Lp II CA ala JSI 
CA Sa AN Jaga NY SO Jaja Mel 
- 5 - - a33 o 
Agan al Lha NAK cet ga SUS La Gan Apa ALA dam 
2865. Abu Musa dan Salim bin Junadah telah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Muawiyyah menceritakan 
kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, ha Muhammad 
bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, yaitu Al 
A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Ababs 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada satupun hari 
dimana amal shalih lebih dicintai Allah SWT melebihi hari ini, yaitu 
hari ke sepuluh.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Tidak juga jihad?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Tidak juga jihad dijalan Allah SWT, 


666 Muslim, Haji 147. 


674 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kecuali seorang laki-laki yang keluar untuk berperang dengan jiwa 
dan hartanya dan terbunuh dalam peperangan tersebut.” 


Hadits ini adalah hadits Abu Muawiyyah.”' 


738. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari Nahar (Hari 
Penyembelihan Hewan Ourban). 


2 Hp G0 326. 39 Ha 


EA ga Gi SI Ci CE Gp Aa AS YAN 

B3 gi Aap CA Aka aan gi AB) 2 Op 

Ta aa 5 PI FAN AI Ea A1 J5 JG - JG 
AI be SU RA GA Ju 


2866. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Nur menceritakan kepada 
kami dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Naji, dari Abdullah bin 
Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hari yang paling agung 
di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian hari Al Our. 


Abu bakar berkata: Hari A! Our adalah hari kedua Nahar.” 


739. Bab: Penjelasan tentang Mencari Batu di Muzdalifah untuk 
Melempar Jurarah dan Penjelasan bahwa Memecahkan Batu 
Yang Digunakan untuk Melempar Jumrah Merupakan Perilaku 
Bid'ah. Sebab dalam Perilaku Yang Demikian Terdapat Unsur 
Menyakiti Orang Lain dan Membuat Lelah Orang Yang 


667 A1 Bukhari, Al Idain 11 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Syu'bah. Abu 
Daud Hadits 2438 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Al A'masy. 

bsa Sanadnya sang Ahmad 4 : 350 dari jalur periwayatan Yahya, Abu Daud Hadits 
1765. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 675 


Melakukannya dan Mengangap bahwa Perilaku Yang Demikian 
Termasuk Sunnah. 


Na ena Pi aa KOS Mi Gi MR Made YKAY 

du AA JG sb AP ES ena yi 
Sp JK) usah H eab ul Hi Jb GA 3S BD 
JB and San) AB SS Jan Ip Han Ii ol 


Va Ula tar 3 IG SU ep SEL sja JL 
20 SL 5 0s 
2867. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Adi, Muhammad bin Ja'far dan Abdul Wahab bin Abdul 
Majid menceritakan kepada kami dari “Auf bin Abu Jamilah, dari 
Ziyad bin Hashin, Abu Al Aliyyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abbas RA pernah berkata kepadaku: Di pagi hari 
Agabah, Rasulullah SAW bersabda, —Ibnu Abu Adi berkata dalam 
Hadits yang diriwayatkannya, demikian pula Auf— “Berikanlah 
kepadaku beberapa batu sebesar batu yang digunakan untuk ketapel.” 
Ketika batu tersebut diletakkan ditangan Nabi SAW, Beliau berkata, 
“Dengan batu yang seperti ini, dengan batu seperti ini. Janganlah 
kalian bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya 
rusaknya orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka bersikap 
terlalu berlebihan dalam beragama.”? 


&6? Sanadnya shahih.An-Nasaa'i 5:218 dari jalur periwayatan Yahya bin “Auf. 


676 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


da . . Pt 


Oa al) lia Ja si Sp JAGA SAH —YATA 

bkan PA EA IE EA) umah GM Pb 2UU 

SA BJB SE SU IT HA sewa IN CA Ip Es 

JB JB ae jan jadi Sl B3 Jb LA 
Aa atu aan Jd Aa NE 3 K3 AP 


2868. Bundar telah menceritakan kepada kami dengan Hadits 
ini dan dengan lafazh yang sama, namun ia berkata: Ziyad bin Hashin 
menceritakan kepadaku, dan Bundar menceritakan kepada kami, “Auf 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Hashin menceritakan kepada 
kami, Abu Al “Aliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abbas RA pernah berkata kepadaku: — Auf berkata: Aku tidak tahu 
apakah Ibnu Abbas RA ataukah Al Fadhal yang berkata: Di pagi hari 
melempar jumrah “Agabah, Rasulullah SAW berkata, “Berikan 
kepadaku beberapa buah batu, dengan Hadits yang sama." 


740. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Mendahulukan Kaum Wanita Berangkat Lebih Dahulu dari 
Jam'un menuju Mina di Malam Hari. 


. Ao JG. 3 ia 


rara SAI XS kera vla Cp Kebun Ld —YAT4 

Sg Ga MA Ta .- “3 e ben o .o G o- 0 3 
JB cakil Na (eat vs li Li SE ks Kara 
o - tg 9 Nani ae PN MP0 2 NnG Pr an Line - - 5.9 T Sat Oei 
La iamid Ol EN Jgn SEE dada Kaban AN 3L 5S 

» : 2. 3 os Ai 3 22 Ae 3 AN an GS UAN Fa aa 0 
AN Jgn IE LS sana AB ad os6 JL 


S0 Sanadnya shahih. Ahmad 1 : 347 dari jalur periwayatan Yahya dan Ismail dan 
didalamnya disebutkan: “Auf tidak tahu apakah Abdullah ataukah Al Fadhl. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 677 


PeY aI Cai Y Naura AK (B3 ya 2 SES 3 


2869. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ayub menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Oasim, 
dari Al Oasim, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: 

Dahulu ketika Saudah memiliki postur tubuh yang sangat 
gemuk, ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat dari 
jam'un di malam hari dan Rasulullah SAW mengizinkannya. 
Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Saat itu aku juga berharap meminta 
izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah." Namun Aehnnya, 
Sayyidah “Aisyah RA tidak berangkat kecuali bersama pemimpin." 


741. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Mendahulukan Kaum Yang Lemah, baik Laki-Laki atau Anak 
Kecil Berangkat dari Jam'un menuju Mina pada Malam Hari. 


Kang AP LG AA gi Pb Ae Cia - —YAV 
Aa ya aa PA na ga UB CAR Sao 
Ki ATASAN HI MB LAN pa AAN SAS Ab yi UT 
Ae A3 IP AT Nas "1 Jus adal 


2870. Abdul Jabbar bin Al “Ala, Al Husein bin Harits, Sa'id 
bin Abdurrahman dan Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, 
dari Atha, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 


$M' Muslim, Haji 294 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abdul Wahab. Al 
Bukhari, Haji 98 dengan Hadits yang sama. 


678 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


«Aku termasuk orang yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh Nabi 
SAW dalam barisan keluarga Beliau yang kondisinya lemah.” 72 


Abu Ammar, Al makhzumi dan Ali berkata dari Ibnu Abbas 
RA. 


3 0 . 340 36-39 Pan 


Kat aj XS Gis (3) Ia Cie — YAVA 
sala Tika PAR OSN GAS IP eka up USBN 3 akh 
Oni Bb USS og KA RA ale Oia 


- 
0. 0Jo , 


. "Et . To. IX 0 0.4. NU Bo , si o 
udh UI AK Gp abah (ea Dr) & LK 
PN . y 3... anu Sa ha Tea, 


2871. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Abu Umar, bahwasannya ia 
termasuk yang didahulukan oleh Nabi SAW bersama keluarganya. 
Kemudian mereka melakukan wukuf di masy 'aril haram di malam 
hari dan melakukan dzikir. Setelah itu mereka berangkat dan diantara 
mereka ada yang tiba di Mina sebelum masuk waktu shubuh dan ada 
juga yang tiba setelah masuk waktu shubuh. Mereka adalah anggota 
keluarga yang lemah. Ia berkata: Rasulullah SAW mengizinkan hal 
yang demikian. (283/A)"” 


6? Dalam naskah aslinya tertera, "Lailatal muzdalifah wa dha 'fati ahlihi." Koreksi 
ini berdasarkan kitab shahih Bukhari. 

67 AJ Bukhari, Haji 97 Hadits yang sama. Muslim, Haji, 302 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 

67 A1 Bukhari, Haji 98 dari jalur periwayatan Az-Zuhri. Muslim, Haji 304. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 679 


142. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Mendahulukan Barang 
Bawaan dari Jam'un menuju Mina di Malam Hari. 


o- o - - .. Pa 0. o 84? P4 - 

SAP ea Ka KS IP de BIS NAVY 

Mn na ae a Pa - 7 0 - rn ea Hai 

(DAS ji AS er LA UNI AAN NP AP 
Bg) 


Da tab SS AE JA KO US Gi an IA Hi 
stay SA af Ie gu LI 3 aa UI 3 
AT Jai Eh AE Gate 3 FAN AAN NE LAS 
() - z9 Pasi - 5 8 4 5 Sep .... 
Ab pa O SP US JA al ba BA Ha OS 
OA php BB AN pad BAN US Jia ob yee ol Pelat LA 
Tn an BS A0 Y, 30. -3 - . 0. . MIA PAP NG Ni 
SAN Y oat Oi BNP SI ae Bia 0 PAI 
2872. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ubaidullah bin Abu Yazid 
memberitakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas RA 


berkata: Aku termasuk orang yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW 
berangkat lebih dahulu bersama barang bawaan. 


Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami dengan Hadits yang sama. 


Abu bakar berkata: Riwayat Ibnu Abbas RA, "Aku termasuk 
orang yang diperintah untuk berangkat lebih dahulu di malam 
Muzdalifah dari Jam'un menuju Mina," menunjukkan bahwa yang 
diperintahkan untuk mencari batu kerikil pada waktu shubuh di hari 
Muzdalifah adalah Al Fadhlu bin Abbas RA, bukan Abdullah, dan 


680 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


riwayat dari Al Fadhal yang mengatakan bahwa ia menemani 
Rasulullah SAW di Jam'un menuju Mina pada malam hari 
menunjukkan bahwa berita dari Musyasy, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas 
RA, dari Al Fadhal, “Aku termasuk orang yang diperintah oleh Nabi 
SAW untuk berangkat lebih dahulu,” tidak memiliki bukti yang 
kuat.5'S Karena yang diperintahkan untuk berangkat lebih dahulu dari 
Jam'un menuju Mina adalah Abdullah bin Abbas RA, bukan Al 
Fadhal.' 


743. Bab: Penjelasan tentang Ukuran Batu Yang Digunakan 
untuk Melampar Jumrah, dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Melakukannya dengan Menggunakan Batu Yang Besar termasuk 
Perilaku Berlebihan dalam Menjalankan Ajaran Agama serta 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sikap Yang Demikian akan 
Merusak. 


Dalam riwayat Ibnu Abbas: Dengan ukuran seperti ini, dan 
hendaknya kalian menjauhi sikap berlebihan dalam beragama. 


35. a30 3G. 3 Papa 


Pd 3 
Ka YG Iban 0 Ogan Je Or Sepun odo- —YAVY 


& . - Nc .- Pi o- 15 - P3 
PAP aka APN APU di Ke Ab 
In Gas Ia C3 At ale AI Calo PA Lesi Je Jai 


0, 3 


“ 2 3 Bra . 0. 5 PA? 2. .? “ ri - - 
5 JH Dis sha Iatag BUSI sabu SEE AI Yna 


, 


Cr 


6S jmam An-Nasaa'i meriwayatakan 5: 211 Hadits ini dari jalur periwayatan 
Musyasy dan didalam riwayat tersebut disebutkan, “Dan Nabi SAW memerintahkan 
kepada anggota keluarganya yang lemah untuk berangkat lebih dahulu dari Jam'un 
di malam hari." 

576 Muslim, Haji 300 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 681 


Ap Pn 
2873. Muhammad bin Basyar dan Harun bin Ishag telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Khalid 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Abu Zubair, dari Abu Mu'bid, dari Ibnu Abbas RA, dari Al Fadhal, ia 
berkata: Rasulullah SAW berangkat dan ketika turun di tengah lembah 
Muhassir, Beliau berkata, “Wahai sekalian manusia, hendaknya 
kalian mengambil batu sebesar batu yang digunakan untuk melempar 
dengan ketapel," Beliau memberikan isyarat dengan tangannya. 


Harun berkata: Dari Ibnu Juraij.7 


- 
Pt . 


Sa 3 M9 PS yA Asli Pa B5 —YAV£ 

an ag JLN Xp taat Aa SA ag Jua Cia YG 
A3 ama TAU Kg aa Gi RA IP lh yi Li 
SAH Cp) B3 AN Ih ih ga Wash US RB AI J5 
LAM ALA SERA CB UB sp da data 


... Jo 2. Ka. 013 20 20, ie Ea aa 2... 2 2 1. 
CAB ji Pa gao Haa ybs Jb SI na Jia Ular 


otg .. 0 LT.o. #.- ce. nu, 3 0... pe aa 
Op Okiaa PES bi aU (mmm :J8 aa us 
2874. Abul Khithab Ziyad bin Yahya dan Basyar bin Mu'adz 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Basyar, yaitu Ibnu 
Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdurrahman, yaitu Ibnu 
Harmalah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Hindun, dari 
Harmalah bin Umar Al Aslami, ia berkata: Aku pernah melakukan 


S7 Muslim, Haji 268 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


682 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Ketika kami wukuf di “Arafah, 
aku melihat Beliau meletakkan salah satu jarinya ke jari yang lain.” 
Saat itu, aku katakan kepada Umar RA: Wahai paman, apa yang 
Beliau katakan? Ia menjawab: Rasulullah SAW berkata, “Hendaknya 
kalian melempar jumrah dengan menggunakan batu sebesar batu 
yang digunakan untuk ketapel.” 


Basyar bin Mu'adz berkata: Yahya bin Hindun menceritakan 
kepadaku dari Harmalah, ia berkata: Aku pernah melakukan ibadah 
haji. 

Abu bakar berkata: Paman Harmalah bin Umar yaitu Sanan 
bin Sunnah disebutkan oleh Wahib.”” 


AG 2036. 3 KS - 


Hae tem at AS ap DAN MP LAS Ci —YAvo 
-JG cbr na Tag Pn PI de eta PE Set ba ui “ya N Kura 
SIS sea Jia 2 ali SP Ki) dya 33 
2875. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami tentang riwayat yang gharib, Abdurrahman bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah , dari Abu Zubair, dari 
Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW melempar jumrah dengan batu yang 

besarnya seperti batu yang digunakan untuk peluru ketapel.”8 


os . . . Aa TOR, 308 15 - 
BP OP emg pen (jas Gp de AS —YAVA 
o- 4G. 3 co. 30 


4. ca, re... 28 - 38. 3 6 - 
7) Ye | Oi pr Ian Van ANN LA toa) @ 


S8 Dalam naskah aslinya terdapat kalimat yang terputus dan penambahan ini 
berdasarkan Musnad Imam Ahmad. 

579 Sanadnya dha'if. Ahmad 4 : 343. 

80 Muslim, Haji 313 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


ShahihIbsu Khuzaimah || 683 


PO dai BAP An NN AJA gih 
(adal 8 ya ee. id, ana pay Lp AN ag P3. Ve 
3 Aa an ng eh YG, 


2876. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ha Muhammad bin 
Ma'mar menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah 
Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku bahwa ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 


Rasulullah SAW melempar jumrah di hari nahar pada pagi 
hari. Dan Ma'mar memberitakan: Satu kali, maksudnya adalah satu 
jumrah. Lalu keduanya berkata: Setelah itu, Beliau melakukannya 
setelah tergelincirnya matahari." 


744. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melempar Jumrah di 
Hari Nahar sambil Tetap berada Di Atas Kendaraan. 


Ka gi TI opsi YA Kami pat gl —yavv 

Ra Ka | TA Jaa HK PAI K5 ES egnlad 
KE ale Sera 2 Pan DESA Gi JA OLss TA (yi 
Pee tp yan! KN, JB GOL Ab 1 
ap UN Ga Gi Up Cia TP oi SAY Aa Ke 


AB — 0. Je 


BU ana da ja AG AE OA 


81 Muslim, Haji 314 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. Abu Daud Hadits 
1971 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij. 


684 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bh ak MAS on 3 SN LP aa 
AE pit 1S IE 3 Tp dh Ie ga BM Ih 
me ae y Pi 
2877. Syaikh Al Fagih Abu Al Husein Ali bin Al Muslim As- 
Sulami memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Syaikh Al Ustadz Al Imam 
Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan 
kepada kami dengan cara membacakannya: Abu Thahir Muhammad 
bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Abu bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan 
kepada kami, Abu Zubair memberitakan kepadaku, bahwasannya ia 
pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 


Di hari nahar, aku melihat Rasulullah SAW melempar jumrah 
dari atas kendaraannya. Beliau berkata kepada kami, “Perhatikanlah 
cara melakukan manasik kalian. Sebab aku tidak tahu, apakah setelah 


ini aku akan melaksanakannya lagi atau tidak. sisi 


745. Bab: Penjelasan tentang Larangan Memukul Manusia dan 
Mendesak Mereka ketika Melempar Jumrah. 


Pa PSA re Kara An ega “5 SENI ae 23 3S 3 (aa — YAVA 


682 Muslim, Haji 31 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. An-Nasaa'i 5 : 219 
dari jalur periwayatan Ibnu Jurajj. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 685 


0-3. Me Bit De mk Bun aa 1.0.3 « aa 
DN ee BU Ie PI BB Ja ah Oh OS 
LING SPV, 


2878. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Aku pernah mendengar Aiman bin Nabil berkata: Aku 
pernah mendengar Ouddamah bin Abdullah, yaitu Ibnu Ammar 
berkata, “Di hari nahar, aku melihat Rasulullah SAW berada di atas 
untanya. Beliau melempar jumrah dengan tenang, tidak memukul dan 
tidak mendesak orang lain.(283/B)58 


746. Bab: Penjelasan tentang Posisi pada Saat Melakukan 


Lemparan Jumrah. 
- - - 4 - 
LI BAG at SN ES LI Li ES —yava 


aa . Pn o ai oo 8. -. 
CARE op Oli CAS ANA ed Ae din, ea 
Nak an ana bo Ann Hat dana dn On 
SI dl Ns Gal 3) yaa Ja Y id Cell Lae JB 
3» 0 o- “.- £. Ha - -9 - Ta Ne en APA 2. Ta 
PPI AE 5 IR AYI LSI Ba SL 
SC Uas ATA GAS Hp Al dos ng 
Bian Ae (EN Geli TAS sea A0 pagar” Lesu” 00 en, co 
Glen JS Wa Dlean pe AL Ga ga Leoatal 
o£o 220” 1 TE Te TR OR nat T Ap Un NN AA AND esa 
HP Y al Cm Ur #JW (JI Oka LL Of selai 


8 0... - - ng ap .. Tah 5 ore 0 ot 2 
SI snao Jail lin Te eD) 8 adl dya ae III 


“83 Sanadnya hasan. An-Nasaa'i 5:219 dari jalur periwayatan Aiman. 


686 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2879. Ya'gub Ad-Daurugi telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abu Za'idah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, Abdul Jabar bin Al “Ala menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, ia 
berkata, “Janganlah kalian menyebutnya surah Al Bagarah, namun 
sebutlah: Surah yang didalamnya terdapat penjelasan tentang Al 
Bagarah (Sapi betina)." Kemudian aku ceritakan hal yang demikian 
kepada Ibrahim. Saat itu ia menjawab: Abdurrahman bin Yazid telah 
menceritakan kepadaku, bahwasannya ia pernah melempar jumrah 
Agabah bersama Abdullah. Ia mencari bagian tengah lembah dan 
mulai mendekati tempat dan melakukannya dengan tujuh buah batu. 
Setiap kali melakukan lemparan ia bertakbir. Aku katakan bahwa 
banyak orang yang naik ke atas gunung. Kemudian ia berkata: Di sini, 
demi Zat yang tidak ada Tuhan selain-Nya, aku telah melihat sosok 
yang diturunkan kepadanya surah Al Bagarah melempar jumrah.84 


Hadits ini adalah Hadits Ad-Dauragi. 


747. Bab: Penjelasan tentang Menghadap ke Arah Tempat 
Jumrah saat Melakukan Lemparan dan Berdiam di Sebelah 


Kiri Arah Kiblat. 
ra jintn u Aye 2 Kara ME Naba IA kega —YANA: 


38. 43 Pa 


s (Sae AG Kaban Cia ea aeN kardp SI us Tana 
Tan oi PPN AS IP GAN GP pain SI ap ika 
3 LI Jathilan Tang 8 Bam 035 A1 ca Na 


884 Muslim, Haji 305 , 306 dari jalur periwayatan Ad- Dauragi. An-Nasaa'i 5 : 222 
Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ad-Dauragi. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 687 


SA Ka Ale AN Gg AA ih JG) ani LP 3 ca 
SAM AN 3 29) 1063 Al Ka aan ANAK Ja 
2880. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dan Az-Za'farani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan 
kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Manshur, dari Ibrahim, 
dari Abdurrahman bin Zaid, bahwasannya ia pernah melaksanakan 
ibadah haji bersama Abdullah. Ia melempar jumrah dengan tujuh buah 
batu dengan menjadikan posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya dan 
Mina berada di posisi kanannya. Ia lalu berkata, “Inilah tempat 
diturunkannya surah Al Bagarah. Az-Za'farani tidak mengatakan 
bahwa Abdurrahman bin Yazid melaksanakan haji bersama Abdullah. 
Dan ia berkata: Abdullah melempar jumrah.? 


748. Bab: Penjelasan tentang Bertakbir setiap Kali Melempar 
Batu saat Melempar Jumrah. 


2 Lai ENI HI BE 5 DB ESL YAA 
IS BA B3, LS Ju Cl oi Jia SAP Ag 
SEK Pa ia UHN DS 


“S5 Muslim, Haji 307 dari jalur periwayatan Syu'bah, aku katakan: Bukhari juga 
meriwayatkannya, (Haji 136, 137) —Nashir.) 


688 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Aa PL HE 

2881. Harun bin Ishag Al Hamdani telah menceritakan kepada 

kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 

Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Husein, dari Ibnu Abbas RA, 

dari saudaranya, Al Fadhal bin Abbas, ia berkata: Aku pernah 

menemani Rasulullah SAW dan Beliau terus melantunkan talbiyyah 

hingga saat melempar jumrah Agabah. Beliau melempar dengan 

menggunakan tujuh buah batu. Setiap kali melempar, Beliau 
mengucapkan takbir. 


Abu Bakar berkata: Dari Umar bin Hafash Asy-Syaibani, dari 


Hafash bin Ghiyats terdapat riwayat lain selain dalam permasalahan 
1 686 
ini. 


749. Bab: Penjelasan tentang Dzikir (Mengingat Allah SWT) 
ketika Melempar Jumrah. 


Ka Gay u Pa Hoa GA ee “Je Tara —YAAY 


3. 4 0-4 


Jan JB SG AA 3 ti Gas 2 Pi Oa yag Al aa 
Ka PS BAN UAN ta “bali Jak us) 3 3 
A8 S3 R5 


2882. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, yaitu Ibnu Abu 
Ziyad, Al Gasim menceritakan kepada kami, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 


686 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi. 5:137. An-Nasaa'i 5 
1224. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 689 


Bahwasannya Thawaf di Ka'bah, Sa'i antara Shafa dan 
Marwah serta melempar jumlah sebelum terbitnya matahari dilakukan 
untuk mengingat Allah SWT." 


309 ga IG 


BI Seth SI KS 3 LE GS -YAAY 
Ie ot ga Pp ea JA eh NS NG LA 
Oa NAS II (NI DA PAI 2 pg (Pa Ba Sa PA Ga 
JS 3 DIN 3 EN IA CA IA DS) KASI 
AD ad IS Se uh Ga Na Kl 
SBL LG SAN Alah SAS AAN CA 
Ae 5 SE Op JS Ten op GE SEL EN 
An PIN Da AA AL SUS 3 BD da 
Kragan. A3 SN PN ep pb J3 Ka 
Kab J3 Ka yg da km tu BAU 
SB ga ea Ii Ya sa Ui Pri ai 


A jai ? " Ag 
Al es Ol lih 


581 Sanadnya shahih. Al Mustadrak, 1:459 dari jalur periwayatan Ubaidullah bin 
Abu Ziyad. 


690 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2883. Yunus bin Abul A'la dan Isa bin Ibrahim Al Ghafigi 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan kepadaku, dari Ibnu 
Syihab, bahwasannya Salim bin Abdullah telah memberitakan 
kepadanya: Bahwasannya Abdullah bin Umar RA telah 
mendahulukan keluarganya yang lemah. Diantara mereka ada yang 
datang ke Mina sebelum tiba waktu shalat shubuh dan diantara mereka 
ada yang tiba setelah itu. Kemudian mereka melempar jumrah. Ibnu 
Umar pernah berkata: Rasulullah SAW telah mengizinkan mereka 
melakukan hal yang demikian. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwaayatkan jalur-jalur 
periwayatan Hadits Ibnu Abbas RA dalam kitabku Al Kabir: 
Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Janganlah kalian melempar 
Jumrah hingga matahari terbit.” Aku tidak yakin mengenai sanad- 
sanad yang ada dalam riwayat tersebut dari segi ilmu riwayat. Jika 
salah satu sanad tersebut bagus, maknanya adalah: Nabi SAW 
melarang mereka yang datang terlebih dahulu melakukan jumrah 
sebelum terbitnya matahari. Sebab berita dari Ibnu Umar RA 
menunjukkan bahwa Nabi SAW telah mengizinkan kaum wanita yang 
lemah untuk melempar jumrah sebelum terbitnya matahari. Dengan 
demikian, berita dari Ibnu Umar tidak bertentangan dengan berita dari 
Ibnu Abbas RA, jika riwayat dari Ibnu Abbas bersifat falid dilihat dari 
sisi periwayatan. Melempar jumrah bagi kaum wanita yang lemah di 
malam hari sebelum terbitnya matahari menurutku boleh. Hal yang 
demikian didasari oleh riwayat yang akan aku sebutkan dalam bab 
setelah ini, Insya Allah.888 


888 Muslim, Haji 304 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 691 


751. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Kaum 
Wanita yang Diizinkan Meninggalkan Jam'un di Malam Hari 
untuk Melempar Jumrah sebelum Matahari Terbit. 


H4 30 39GL Io 8 


BA Pi Kis ya OP Kaban USAS —YAAL 
Panu Uap GA UAN isa Gis jaka PIA Ci (p) 
LAB ad 35 SA Sp ctaah GI PA PO MAN AA Ar 
4 6 — 1,“ PA PN AO na 3 PE Ne ena » 
5 dala Y 1S II DE Ja PN SU NS «lha 
. 2. 0. .. 2... Pi a.- 25 ag... 
JP IE ee 3 $ PAN DE Ja Ge CU 
- 1. 2. . . s 2. 0 - o - 
BP Ca IU Ah SIA lo 3 ra Cap USU 
ae & Iyan & Lia pai : & JG Jl RA 5 Ws, “ an tar 
Up salah Sip AL AS Get AA BA IG AE ai 3 
2 ee NA B3. aan Ki Sen n - 2 0-9. 
PIN AE Ja AN GE oh Ki dal 
aa ng & Us Untan 5 : JG dala Ju ( sela S 
PULP ah CA II Md PN ala aa 
Kan bae 0 as Oa a AN Tar $ £4 PA NT JAYA 
pesiar - 1 Je sal OS Al Ia Ol GA US AU 
OA ma lb J3 Ad dot BA ol Ja ds 
,... .. Ie No Ha sean 0”... Hn, aan 32 
Cai Un al ai An Ap 3 lia sela SM 5 US 
SG peni EL 
2884. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ha dan Muhammad 


692 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij (284/A) menceritakan kepada 
kami, Abdullah, Maula Asma' menceritakan kepada kami: 
Bahwasannya Asma' di malam Jam'un beristirahat di Muzdalifah. 
Kemudian ia melaksanakan shalat. Ia (Asma') berkata, “Wahai 
anakku, lihatlah: Apakah bulan telah terbenam?" Aku menjawab, 
“Belum.” Kemudian ia melaksanakan shalat dan berkata lagi, “Wahai 
anakku, lihatlah apakah bulan telah terbenam?” Aku menjawab, “Ya, 
sudah.” Asma' berkata, “Ayo berangkat.” Maka kamipun berangkat. 
Kemudian kami melempar jumrah. Setelah itu, ia melaksanakan shalat 
shubuh di rumahnya. Ia berkata, “Aku berkata kepadanya, 'Kita telah 
melempar jumrah di malam hari'," Ia (Asma') menjawab, “Kami 
melakukan dengan cara yang demikian bersama Nabi SAW.” 


Hadits ini adalah Hadits riwayat Bundar. 


Ibnu Mu'ammar berkata: Abdullah, Maula Asma telah 
memberitakan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakar RA, 
bahwasannya ia pernah berkata, "Wahai anakku, apakah bulan telah 
terbenam?” Aku menjawab, “Ya, sudah.” Kemudian ia berkata, 
“Hendaknya kalian berangkat.” Ia (Maula Asma) berkata: Kemudian 
kami-pun berangkat bersamanya hingga melakukan jumrah. 
Kemudian ia kembali dan melakukan shalat shubuh di rumahnya. Aku 
katakan kepadanya: Kita telah melakukannya di akhir malam. Ia 
berkata: Tidak wahai anakku. Sesungguhnya Nabi SAW telah 
mengizikan untuk pergi. 


Abu Bakar berkata: Berita ini menunjukkan bahwa Nabi SAW 
mengizinkan kaum wanita melempar jumrah sebelum matahari terbit 
dan tidak mengizinkan kaum laki-laki melakukan dengan cara yang 
demikian. Atha bin Abu Rabah juga telah meriwayatkan dari Abdullah 
Maula Asma' ini. Dengan demikian sosoknya menjadi tidak samar." 


68? Muslim, Haji 297 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 693 


752. Bab: Penjelasan tentang Memutuskan Bacaan Talbiyyah jika 
Seseorang Melempar Jumrah Agabah di Hari Nahar. 


2 ke H 3. - ”t . 

Cinta Ul IR Jet Wib jam Uji JP Gib -YAMO 
JB rb Oi Sp AS up aa NN Ah Una Ela 
SEA otak Oh aa 2 3 ab ng 
y -“ PE Ia . . ? . Fa aa Co. : .. Ta en 
BN AG 3: PI AA AH dp 
JS BAN aing LI IS GI H5 SL bugi 
3. 0.8 ( . HL AL “, 
AAN SAR Sh Aa mia AS A5 ih ds da ba 
KE TAS 3 SMA Tab H3 HA 
ol ilol) ikam AI 3 ISP AAN ab La Ae A3 lelah 
. . 3. . o 2... 
Abate me ALA IS Baal 05 IL UG SAS Ah JL 
2885. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail, 
makasudnya adalah Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
Muhammad, yaitu Ibnu Harmalah menceritakan kepada kami, dari 
Karib, Maula Ibnu Abbas RA, Karib berkata: Maka Abdullah bin 
Abbas RA telah memberitakan kepadaku, bahwasannya Al Fadhal 
telah memberitakan kepadanya: Bahwasannya Nabi SAW terus 

melantunkan talbiyyah hingga melempar jumrah. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwayatkan jalur-jalur 
periwayatan yang mengungkapkan bahwa Nabi SAW terus melakukan 
Talbiyyah hingga melempar jumrah dalam kitabku yang berjudul Al 
Kabir. 

Ladazh ini menunjukkan bahwa Beliau terus melantunkan 
Talbiyyah hingga selesai melempar jumrah. Sebab redaksinya 


694 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berbunyi, “Hatta rama Al Jumrata,” Kalimat “Hatta rama Al 
Jumrata,” secara zhahir menunjukkan “Hingga Beliau selesai secara 
sempurna melakukan jumrah.” Sebab dalam tata-bahasa arab, 
seseorang yang baru sekali melakukan lemparan satu batu tidak 
disebut dengan kalimat, “Dia telah melempar jumrah”. Ungkapan 
“Dia telah melempar jumrah,” hanya dapat dipergunakan jika orang 
tersebut selesai melakukan tujuh kali lemparan.” 


Ta Rb ohh Gl GP ega NM 
SP oa 3 Baja CA Ab Ui JPN da Jah aa 
ab H3 Si BB: LB cab AS LE sj 
at AA Gang JG Gas Ah 2G Jb dita Ji ai 
Tea Il ee di OBB Jaa ai Iis 
"5 2G ii sa SA Gaes ny GA Dasa ya Lan 
ar, AI gp Sl po KB oi US ia pp 
Be PSK Gs SP SK 
die SU Ag KN OP Yg dst sig WS ang 2 Gi 
BK UAN gbi 3 Dial AG Da ye Bo 
51 Menjlb Kp FS INA Lal ISP Gea af bas ap 
AG WNA AR Pale Pe SAS BB 
Ap WA ye AG Ob 3 Si alba Cant Of et Is 


“80 Muslim, Haji 266 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 695 


@ - (3 8 - e - - 2... P 39 

Ol AN aka MM MG LI BIG 106) Ka £ Jb 
g 4 S 2 Btn Naa dun AAA aon G 

Ii Aa ANU Cena MEA S3 YP ob Ke IWAN 

P3 a 25 . La 8 naa Pp KESAN . 3.8 

Ji hi Rana le JAM dikkaah Id Hn JA ema 

s . A (3 

Pena SI aah Eau 

2886. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW 

terus melantunkan talbiyyah hingga Beliau melempar jumrah Agabah 

dengan batu pertama. 

Ali bin Hujr telah menceritakannya kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, 

ia berkata: Aku pernah memperhatikan Nabi SAW dan Beliau terus 


melantunkan talbiyyah hingga Beliau melempar jumrah Agabah 
dengan batu pertama. 


Abu Bakar berkata: Riwayat yang demikian difahami oleh 
sebagian ulama bahwa Nabi SAW memutuskan bacaan talbiyyah 
ketika melempar jumrah Agabah dengan batu pertama. Menurutku, 
redaksi yang digunakan dalam riwayat ini sejenis perkataan yang telah 
aku jelaskan dalam kitab kami bahwa sebuah perintah terkadang 
terbatas hingga waktu yang disebutkan dalam berita dan sebuah 
larangan terkadang terbatas hingga waktu yang disebutkan dalam 
berita. Disebutkannya batas waktu tidak menunjukkan bahwa perintah 
tersebut tidak berlaku setelah melewati batas waktu, demikian juga 
dengan sebuah larangan, seperti larangan Nabi SAW melakukan 
shalat setelah selesai melakukan satu shalat hinga terbitnya matahari. 
Pernyataan Nabi SAW yang demikian tidak menunjukkan bahwa 
ketika matahari terbit shalat boleh dilakukan. Sebab Nabi SAW 
memerintahkan untuk menghindari shalat ketika matahari terbit dan 
terbenam. Nabi SAW menjelaskan bahwa matahari terbit diantara dua 
tanduk Syetan. Maka Nabi SAW melarang shalat ketika matahari 
terbit. ' Beliau berkata, “Jika telah meninggi, maka ia 


696 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


meninggalkannya.” Pernyataan Nabi SAW yang demikian 
memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak boleh 
melakukan shalat ketika matahari terbit hingga matahari tersebut telah 
meninggi. Dan telah aku jelaskan seluk-beluk redaksi yang demikian 
dalam banyak permasalahan dalam kitab-kitabku dan dalil yang 
menunjukkan sahnya pentakwilan Hadits yang redaksinya demikian 
sebagaimana yang telah kami ceritakan.” 


PN Na Man 00 30 346.3 


PP tara APA YAA 03 Kau Kara —YAAV 
o - o- 3 08 ,- 0 #0. Ge 3 D0 370. Hn PN Ta 
IP or gt IP UP Ulah GP Cekabaa Up Jae Lilo KU 
dg 3 wobs & tea AD & ad SI JG Jual 1) aga s re 
Maa Bo BE LED ALA 2 Sl ian BEAN LA 2. 
AAS Aa 3 Alam ISA SU KAN Sa al 
oya 
2887. Muhammad bin Hafash Asy-Syaibani telah 
menceritakan kepada kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 


dari Ali bin Husein, dari Ibnu Abbas RA, dari saudaranya Al Fadhal 
(284/B), ia berkata: 


Aku pernah meninggalkan Arafah bersama Nabi SAW dan 
Beliau terus melantunkan talbiyyah hingga tiba pelaksanaan jumrah 
Agabah. Setiap kali melempar dengan satu batu, Beliau mengucapkan 
takbir. Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyahnya bersamaan 
dengan lemparan yang terakhir. 


Abu Bakar berkata: Berita dalam riwayat ini secara jelas 
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghentikan bacaan 


“1 Sanadnya shahih lighairihi. An-Nasaa'i, As-Sunan Al Kubra karya Imam 
Baihagi 5 : 137 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu KHuzaimah. Lihat 
juga Al Bukhari Haji 138. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 697 


ftalbiyyahnya bersamaan dengan lemparan batu yang terakhir, bukan di 
awal lemparan. Jika para pelajar tidak memahami jenis gaya bahasa 
yang telah kami jelaskan dalam permasalahan waktu, maka untuk 
menunjukkan makna yang mendasar tersebut digunakan kalimat: Nabi 
tidak melakukan tabiyyah setelah lemparan batu yang pertama. 


Al Fadhal berkata: Setelah itu, Rasulullah SAW melantunkan 
falbiyyah hingga Beliau melakukan lemparan yang ke tujuh. Setiap 
orang yang mengerti dan memiliki dasar ilmu yang mumpuni serta 
tidak keras kepala akan memahami bahwa berita adalah apa yang 
disampaikan oleh yang mengabarkan atau mendengarnya, bukan dari 
orang yang menolak sesuatu dan mengingkarinya. Telah aku jelaskan 
permasalahan ini dalam beberapa tempat dalam kitabku.” 


753. Bab: Penjelasan tentang Langsung Meninggalkan Tempat 
Jumrah setelah Selesai Melakukan Lemparan Jumrah 
di Hari Nahar. 


ga hg mb ol Gpp Pi KE de D3 - YAAA 
0. Tara 


Nag Un JB AE op PA AR oi dng PRA 


0 


Ae aU MAN an Ta aan 33 
- 0 - - .. 3 - . 2... . 

nm Wan KE PS A IU) dala ena SU “Jal 

Djati GK Yy Hah J3 SK Ga 


82 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 224 dari jalur periwayatan Ibnu Abbas, namun 
didalamnya tidak terdapat kalimat: Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyah 
bersamaan dengan lemparan yang terakhir. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 
5:137 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Khuzaimah. Imam Baihagi 
berkata: Kemudian Beliau memutuskan bacaan talbiyyahnya bersamaan dengan 
lemparan batu terakhir. Tambahan ini bersifat gharib. Lihat kitab Al Fath 3:533. 


698 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2888. Aku telah membaca riwayat di hadapan Ahmad bin Abu 
Suraij, bahwasannya Umar bin Majma' memberitakan kepada mereka, 
dari Musa bin Agabah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: 
Ketika berada di masjid Dzul Hulaifah dan saat telah berada dalam 
posisi sempurna di atas kendaraan, Rasulullah SAW melakukan ihram 
untuk haji atau umrah. Kemudian ia menceritakan Hadits yang 
panjang, dan berkata: Kemudian Rasulullah SAW mendatangi tempat 
jumrah Agabah dan melempar jumrah dengan tujuh buah batu. Setiap 
kali melempar, Beliau melakukan takbir. Setelah itu, Beliau tidak 
berhenti namun langsung bergerak dari tempatnya. ii 


754. Bab: Penjelasan tentang Kembali ke Mina setelah 
Melakukan Jumrah untuk Melakukan Penyemebelihan. 


. 30 9G. 3 ne 


Es RE jd El Ui Gp AAS ENG YNA 
na Pa Ap SI gi PEP Aap HE 
Bb Na na Pe 
TRAP Pd AS ri dB 2 AS 
IE asas 


2889. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Abdurrahman bin Al Harits bin Iyasy bin Abu Rabi'ah, dari 
Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Adullah bin Abu Rafi”, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, ia berkata: Kemudian Nabi SAW mendatangi tempat 
jumrah dan melempar jumrah. Setelah itu Beliau mendatangi tempat 


693 Sanadnya dha'if. Asalnya dalam kitab shahih Al Bukhari, Haji 142 dari jalur 
periwayatan Zuhri dari Salim. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 699 


penyembelihan dan berkata, “Ini adalah tempat melakukan 
penyembelihan dan seluruh bagian Mina merupakan tempat untuk 
melakukan penyembelihan.” 


755. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Penyembelihan di Mana Saja, asal Masih Berada dalam Batas 
Daerah Mina. 


3. A4 aa 4 Pa Ipa 


Op Lain A5 HI deal ep AN AG EL YAA 

Cui (3 PI Jrg -3 -JG cabe pr eat 32 Na Na TU 
PN PN Pai pm Pn P3 Et nga» AN TN 
Oa PER US Sah BAN pik 23 pl JE CAR UAS 3 Jb 
Ky SU Sad AS in ap ed AA ga Haa 
2 - Ta Te x 1 8. 0 2 Hd 33 d3 . SY “ - 
aa ls YS pn GS ai: “90 la 
SE H Khlia Ie Te 05 F3 oa ia AU AG Ol all 
Laba 2 BI GA Glen Laki (P3 Lp OS Se, Pa 
Sa Ae IE HIM ap Ae sin 
WA 3 AP Ji JI SE aa sa 
N Be 0. .. , ca Ted & & g “ HN - o- co . g 0, 
DY3 Pa IS Sa BP OS Toba ae sel WI 
Pan 5 ag 2 ... 5: 5 Kana Ip 83 PN Ta Pa ag e Ken 
pay ae Lap SE IS H5 ABU US ada 


594 Aku katakan bahwa sanadnya hasan —Nashir. 


700 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ia Aa TE Aa Ga Kenali Ga Ol Jln 3) Uilka da 
dab as YA d3 

2890. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 

kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari 
ayahnya, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan 


penyembelihan di Mina. Beliau bersabda, “Dan seluruh bagian Mina 
adalah tempat untuk melakukan penyembelihan.” 


Abu Bakar berkata: Lafazh, “Dan seluruh bagian Mina adalah 
tempat untuk melakukan penyembelihan,” termasuk dalam gaya 
bahasa yang telah aku jelaskan dalam kesempatan lain di kitabku 
bahwa menghukumi sesuatu berdasarkan adanya persamaan adalah 
wajib. Sebab pernyataan Nabi SAW, “Dan seluruh bagian Mina 
adalah tempat untuk melakukan penyembelihan,” menunjukkan 
bahwa Belian membolehkan melakukan penyembelihan di sebagian 
daerah Mina. Jika berdasarkan pendapat yang berbeda dengan 
madzhab kami (yang mengusung kaidah menghukumi sesuatu 
berdasarkan adanya persamaan) yang diklaim oleh sebagian sahabat 
kami yang juga berbeda dengan Al Mathlabi dalam masalah ini, yang 
berpendapat bahwa sebuah dalil yang tidak memiliki kemungkinan 
lain, jika mengkhususkan kebolehan sesuatu, maka selainnya 
termasuk hal yang terlarang. Jika ini yang dijadikan dasar, maka 
pernyataan Nabi SAW, “Mina seluruhnya adalah tempat 
dilakukannya penyembelihan,” menunjukkan bahwa seluruh Mina 
bukan tempat dilakukannya penyembelihan, padahal, seluruh ulama 
sepakat menyatakan bahwa seluruh daerah Mina boleh dijadikan 
sebagai tempat melakukan penyemblihan. Dan penjelasan Nabi SAW 
dalam Haditsnya bahwa seluruh bagian Mina boleh dijadikan sebagai 
tempat penyembelihan menjadi penguat pendapat madzhab kami dan 
batalnya pendapat yang berbeda dengan kami. Sebab, tidak mungkin 


ShahihIbnuKhuzaimah || 701 


seluruh ulama sepakat mengeluarkan fatwa hukum yang bertentangan 
dengan perkataan Nabi SAW.” 


756. Bab: Penjelasan tentang Larangan Membuat Tempat 
Peristirahatan Khusus Di Mina, jika Haditsnya Shahih. Sebab 
Aku Tidak Mengetahui Jati Diri Musikah, apakah Ia Termasuk 
Sosok Yang Tsigah atau Tidak dalam Hal Periwayatan dan Aku 
Tidak Menghafal Riwayat-Riwayat darinya Kecuali Putrinya. 


1 Jalal HP RS AS C3 Ep eka WAS —YAAN 

Aa EA h an CE Te Ona TER AI 
se Na 2 ? # oc “33 BB... yna Lana Das 

VE MS eh Jt FS NN SA ai JM SG 


2891. Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Israil, dari Ibrahim bin Muhajir, 
dari Yusuf bin Mahik, dari ibunya, Musikah, dari Sayyidah “Aisyah 
RA, ia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, 
"Wahai Nabi Allah, bolehkah kami membangun tempat peristirahat di 
Mina untuk menaungi tuan?” Rasulullah SAW menjawab, “Jangan, 
Mina adalah tempat berhenti bagi siapa saja yang datang lebih 
dahulu.” 


4 
. 
. 


595 Haji 149 dari jalur periwayatan Ja'far dengan redaksi yang panjang. 
“€ Sanadnya dha'if, Musikah adalah sosok yang tidak dikenal. Abu Daud Hadits 
2019 dari jalur periwayatan Israil. Al Mustadrak 1:466—467. 


702 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


757. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Melakukan Penyembelihan 
dengan Tangan Sendiri dan Boleh Juga jika Penyembelihan 
Tersebut Dilakukan oleh Orang Lain. 


Era Kinta 3 anta Wa jab Ui dp GiS —YAAY 
o- 0 . £ 08. 0 0. 3 02 0 Go 3 203,0. 
ka PE Ai IA Tin oh Je 
ig SANG Pe ANNAU Nate .- Tt 2 5. ne 
Ig AS IU Al KS Ae EA IU aa PAS ia CS 
JB) EU AS Ala dab HA AI Ulah D6 can BM 
Lt nga Ba ce 02 308 
ea Puji pan ap 
2892. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin 
Husein bin Ali bin Abu Thalib RA, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah (285/A), ha Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far 
menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Ia 
berkata: Kami pernah datang menemui Jabir bin Abdullah, ia berkata: 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan sebanyak enam puluh 
tiga ekor unta dengan tangannya sendiri dan Beliau memerintahkan 

Imam Ali RA untuk menyembelih unta yang berwarna abu-abu. 


Ali bin Hujr berkata: Imam Ali RA menyembelih sisanya.” 


S9! Muslim, Haji 147. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 703 


758. Bab: Penjelasan tentang Menyembelih Unta sambil Berdiri, 
berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang Menganggap 
Cara Yang Demikian Hukumnya Makruh. Mereka Adalah 
Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Pengetahuan hingga Sesuatu 
Yang Bersifat Sunah Dikatakan Bid'ah dan Sesuatu Yang 
Bersifat Bid'ah Dianggap sebagai Sunnah. 


. 80 3G. 3 8 


Bab EYI K3 Gis Oh Di ISA Ci -YAAY 
PH TIP SEDAN Pa PP 8-05 18 - 21. 
D Ha SS ga et daya bodo ilenall Ul (T) 


303 4 3 8 


Ah ea San Ade Ul A3 en BS oa P3 ES, 


(entah ra -YG alam u Ian aya bra D) : x 


Po Apa IE PN Hi ea Ui 
Bah AE RAMA AG GAN JS ARI Ja Ea gl 
Lal ios sana Ia 


2893. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada 
kami, ha Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari? 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, ha 
Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada kami, Ismail, maksudnya 
adalah Ibnu “Aliyyah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abid 
menceritakan kepada kami, ha Ad-Dauragi dan Muhammad bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hasyim 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, Ziyad 
bin Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah melihat 
Ibnu Umar mendatangi seorang laki-laki yang telah mengistirahatkan 
untanya di Mina untuk disembelih. Kemudian ia (Ibnu Umar RA) 


704 || ShahihTbnu Khuzaimah 


berkata: Lakukanlah dengan cara berdiri sesuai dengan sunnah 
Rasulullah SAW. 


Hadits ini adalah hadits riwayat Ziyad bin Ayub.” 


?, 
Hb ah 


CI Bela YA Gabe Ip IP EA YAA 
$ 2 NA. 2. ge Ga 2 an Ia .. 5 Pa BR 0.4 
al Jam) re :J8 HAN A pn Pi da Kd cah 
SI end S2 ARK Ia UG MU Il an 3 
ja ve . sa saga Ia . 3 o .. o', 3 ae 
KOK EA 3 BUS Ip Pp kd MAA 
Ke BN J5 Pp ah UI IP 35 
2 AT el as Cas OY SIA gelap ET san Pi BN uni 
| A0 ni 2. 
OA 0g Ong UU OA 
2894. Ali bin Syua'ib telah menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Wahib menceritakan kepada 
kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abu Oalabah, dari Anas, 
ja berkata: Rasululllah SAW melakukan penyembelihan tujuh ekor 

unta dengan tangannya sendiri dengan cara berdiri. 


Abu Bakar berkata: Berita dari Anas termasuk dalam gaya 
bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabku dalam 
kesempatan yang lain tentang penyebutan jumlah tertentu yang tidak 
menafikan jumlah yang lebih besar. Pernyataan Anas bahwa 
Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 
tujuh ekor unta tidak berarti bahwa Beliau tidak menyembelih dengan 
tangannya sendiri lebih dari tujuh ekor unta. Karena riwayat Jabir 


698 A1 Bukhari Haji 118 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 705 


menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menyembelih dengan 
tangannya sendiri sebanyak enam puluh tiga ekor unta.” 


759. Bab: Penjelasan tentang Menyebut Nama Allah dan 
Melakukan Takbir saat Melakukan Penyembelihan. 


an 0185. 3 Pa BG. 303G. ab 


tawa jin Gi Maa L— ae dam Isu Cid —YA90 
- - 2... 4 
BB ah OK Lan FA Ga Mn Sa 2 eju aa 
mad 2 set 8. oz .- “1 Ba ta 
2, “g, Tap sa SA JA pia 


Web db KAS Wap) sa 


2895. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada Pa 
Muhammad bin Ja'far - menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Oatadah menceritakan dari Anas bin Malik RA, bahwasannya 
Rasulullah SAW pernah melakukan penyembelihan hewan kurban: 
Dua ekor kambing domba yang bertanduk dan sangat bagus. 


Beliau melakukannya dengan menyebut nama Allah SWT dan 
bertakbir. Aku melihat Beliau melakukannya dengan tangannya 
sendiri dan meletakkan kakinya di rusuk hewan yang akan 
disembelih.” 


699 A1 Bukhari, Haji 119 dari jalur periwayatan Ayub. 
700 Y ihat Al Bukhari, Haji 119. Ayub meriwayatkannya dari Abu Oalabah, dari 
Anas. 


706 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


aa bai matan 


Serena Na Desi 


Pt . 


ea oa en Gt Vai Aang u Je Wa —YAA1 
ci Aa ala Gi Tai Ca JB 33 13 AK 


alas PB IA OS yi LIGA 


Pd 


2896. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Oatadah, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Anas bin Malik bercerita. Kemudian 
aku bertanya kepadanya: Apakah anda mendengarnya? Ia menjawab: 
Ya aku mendengarnya, Rasulullah SAW pernah melakukan 
penyembelihan hewan gurban. Dengan Hadits yang sama. 1 


760. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menjadikan Hewan 
Laki-Laki atau Perempuan sebagai Hewan Ourban. 


MIE A5 BAL ja a33 Na Ci -YAAV 

Lae ( o - . 3 0. . KN 5 
ny Pe PN WA 
JS AA aka KI Ad yag Po Al Jah jt oa uh FG 
SA SA Sg AS ai el Ji 
Ad KS SI lal 3 Jd Oi AP 
(Ad Ha ken JIE AS TG JS Aa PEI 
CASN IS UN US mei An Keladi Uta 


701 Yihat Al Bukhari, Haji 117, Ayub meriwayatkannya dari Abu Galabah, dari 
Anas. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 707 


en ah MAA Sy 8 dp of 33 Gaes Gak ON ta 

La Ji ia Of Hp AI Ab pa Ap ea La 

dh LI NI) BE kete Ul IS Uh LAN Je 

Ga a35 

PI Or & ata tw di 

2897. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jaziri telah menceritakan 

kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Muhammad, 

dari Abdullah bin Abu Junaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia 

berkata: Rasulullah SAW telah berkurban dengan unta Abu Jahal di 

tahun Hudaibiyyah. Di kepala hewan tersebut terdapat tanda dari 
perak. Abu Jahal menyerahkannya di perang Badar. 


Abu Bakar berkata: Lafazh, “Unta Abu Jahal,” termasuk dalam 
gaya bahasa yang pernah aku jelaskan dalam kitab Al Buyu' dalam 
bab Al Ifras, bahwa sebuah benda atau harta terkadang disandarkan 
kepada pemilik sebelumnya, seperti dinyatakan dalam firman Allah 
SWT, “Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, 'Masukkanlah 
barang-barang (penukar kepunyaan mereka) ke dalam karung-karung 
mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali 
kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi',” (Os. 
Yusuf (12): 62) Barang-barang tersebut dinisbahkan kepada mereka 
setelah barang-barang tersebut mereka gunakan untuk membeli 
makanan. Aku jadikan ayat ini sebagai dalil, karena sebagian kalangan 
yang berbeda pendapat dengan kami mengklaim bahwa perkatan 
Nabi, “Jika seseorang mengalami kefakiran, kemudian ia menemukan 
hartanya, maka ia lebih berhak dibandingkan dengan yang lain," 
kemudian diklaim bahwa harta tersebut termasuk harta wadi'ah dan 
harta ghashab. Harta yang belum hilang kepemilikannya, maka dialah 


708 || Shahih Tbnu Khuzaimah 


pemiliknya. Telah aku jelaskan permasalahan ini dengan detail dalam 
bab tersebut." 


761. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Menyembelih Hewan Hasil 
Ghanimah Kaum Musyrik dan Penyembah Berhala serta Kafir 
Dzimmi, sebagai Bentuk Penghinaan Terhadap Mereka. 


ATA .. 30 3G. 4 Papa 


Iasan IU Talia Cit mag 13 SAKA IS YAAA 
ant JB te OP op alan Pam AA HA 


La dat SN SAR 3 ES Ae 3 MI 
Gi Gs be Fa 


.... . 


2898. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abu Najih menceritakan kepadaku, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Di hari Hudaibiyyah, 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan. Diantara hewan yang 
disembelih adalah hewan yang pernah menjadi milik Abu jahal yang 
dikepalanya ada sedikit tanda berwarna perak. Hal yang demikian 
dilakukan untuk menghina mereka.'” 


72 Sanadnya shahih, Abu Daud Hadits 1749 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Najih. 
Al Mustadrak 1 : 467 dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishag. Ia berkata: 
Abdullah bin Abu Najih telah menceritakan kepadaku. 

703 Sanadnya shahih. Lihat Hadits sebelumnya 2897. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 709 


762. Bab: Penjelasan tentang Anjuran Menghadapkan Hewan 
Yang Akan Disembelih ke Arah Kiblat dan Membaca Doa ketika 
Melakukan Penyembelihan. 


40 Jo Pa 


BS cabe 3 ES) ANN DH AS Gis —yAA4 


aa P) kan dy HS (Blah Bing .£ ul Hara Pen 
Ne AR P3 na ala Ga M3 13 (pall 
S CA br PAS Hal an ni Pa 


A3 0G. 


RR us TN Hae 3 al AI AP 
VE Ll pra Ga KS pb Y ja 
“0 Maca 3 Al ang AAA Ja u, La OT A) Day 

AA pa Oh Ob 


2899. Ahmad bin Al Azhar telah menceritakan kepada kami 
dan telah aku tuliskan sesuai dengan aslinya. Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, 
Yazid bin Abu Habib Al Misri menceritakan kepadaku, dari Khalid 
bin Abu Umran, dari Abu Iyasy, dari Jabir bin Abdullah: Di hari raya, 
Rasulullah SAW melakukan penyembelihan dua ekor kambing 
domba. Kemudian, saat menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat, 
Beliau membaca doa, “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku 
kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung 
kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Tuhan.” (Os. Al An'am (6): 79) Dan ayat, 
“Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (285/B) tiada sekutu bagi- 
Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 


110 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'," 
(Os. Al An'am (6) 162-163) Beliau melanjutkan, "Bismillah, Allahu 
Akbar. Ya Allah, ini pada hakikatnya berasal dari-Mu dan 
dipersembahkan untuk-Mu dari Muhammad SAW dan dari ummat 


Muhammad SAW.” 


763. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Berserikat diantara 
Beberapa Orang, jika Hewan Yang Disembelih adalah Unta atau 
Sapi, Meski Orang Yang Berserikat Tersebut Bukan Berasal dari 
Satu Keluarga. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sepertujuh Unta 

atau Sapi sama Nilainya dengan Satu Ekor Kambing. 


PI SE ah Pa Ip GAN ME GAS YA. 
saosaLa ag. BB 00 co. 30 2G. 3 6 - 0-3 0. 
ci Kebun Udan € gagiil yana Gp dapaa ida) (T) MP Ui 3 
ha 3 8... 2... 29 4 ki aa | 3 3. at re. 
Jd Il game 8 ai STP BP oa Hp Si 
Ba. . . x 0 
AP NI dn AG GB CSAU 


2... 
aa 


J Jus #brnaar YG, BN Gran Isa bp-33 HAay haw & LI 
YA End 3 BEN Ya BEM AD Ci R3 


"3 , 90. & .. . - -- St. : . G .. .? » . 
IS istana V3 Kyai KE J3 Kei ae YEN DAN La 
83 KL) 2... 2... 

CN dan JS SAM :JG £ yaa Oa Eh ana UP TN) 


, 


NI end 


Kal Uni SUN isap DN) Crot UAS) 


74 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2795 dari jalur periwayatan Zaid bin Abu 
Habib. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 711 


2900. Abdurrahman bin Basyar bin Al Hakam telah 
menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad -Ibnu Bakar menceritakan kepada kami,— 
Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Zubair menceritakan 
kepada kami, bahwasannya ia pernah mendengar Jabir berkata, “Kami 
pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama Nabi SAW, 
setiap satu ekor unta dapat mewakili tujuh orang.” 


Abdurrahman dalam Haditsnya menambahkan: Dan kami 
menyembelihnya pada hari tersebut sebanyak tujuh puluh unta dan 
keduanya berkata: Semuanya. Ada seorang laki-laki bertanya 
kepadanya: Bagaimana menurutmu, apakah satu ekor sapi dapat 
digunakan sebagaimana dalam al Jazur (Unta) ? Ia menjawab, “AI 
Jazur tidak lain termasuk unta.” Jabir mengkhususkan dengan kalimat 
Al Hudaibiyyah. Abdurrahman berkata: Kemudian kami 
menyembelihnya saat itu dan setiap satu ekor unta untuk tujuh orang. 
Ma'mar berkata: Kami berserikat dalam setiap unta untuk tujuh orang 
dan kami menyembelih pada hari itu sebanyak tujuh puluh ekor 
unta.708 


2 2 o- 3043 Ia... 


. 


o- . . o- 03 0 . AA 2. rd H . 30 
2 ii Ao Na 5) PUG ai av ap aa ui ga 
SAI An LAN MS GB AI J3 SAS BA 

2901. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits dan 
Malik bin Anas RA memberitakan kepadaku, dari Abu Zubair, dari 


78 Muslim, Haji 353 dari jalur periwayatan Yahya. 


712 || Shahih Tbnu Khuzaimah 


Jabir bin Abdullah, ia berkata: Kami melakukan penyembelihan 
bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaibiyyah, satu ekor unta untuk 
tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang.” 


764. Bab: Penjelasan bahwa Tujuh Orang Yang Melakukan Haji 
Tamattu Boleh Berserikat dalam Satu Ekor Unta atau Sapi. Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Sepertujuh Unta atau Sapi Termasuk 
Yang Mudah dalam Pelaksanaannya. Sebab Allah SWT 
Mewajibkan kepada Orang Yang Melakukan Haji Tamattu' 
untuk Menyembelih Hewan Yang Mudah. 


DJ KSP Ka YAH Ca YAN 


- 
1G 


- » . 2 PJ 
slab 13 IA Up Celah A5 ee Ip Login GAS 
#Ua2 52 lal dag Ui Cegah MAh or Hyang Lido) 
03 3 hg 


ada n y $ 7 .. . @ na - 0 
LJB IA JB, 3 3) da 3 US JB ea op 
Ka BAN De SA AS AB In SS 


2902. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya 
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, ha Ya'gub bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul 
Malik memberitakan kepada kami, dari Atha, dari Jabir, ia berkata, 
“Kami pernah melaksanakan haji tamattu di masa Nabi SAW." 
Bundar juga berkata, “Kami pernah melaksanakan haji tamattu' 
bersama Nabi SAW dan kami menyembelih seekor sapi untuk tujuh 


oran ad 


706 Muslim, Haji 350 dari jalur periwayatan Malik. 
17 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 2807 dari jalur periwayatan Hasyim. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 713 


765. Bab: Tentang Seekor Sapi yang Dapat Disembelih untuk 
Tujuh Wanita yang Melaksanakan Haji Tamattu'. 


BAK PAS yA ae) LSI Es taun 
SA ai pa TA Ta Pe “ mpe ag CGI ana AI Kata 
TA ON BS og TN at HB Al Iya) 3 :dU 

2903. Muhammad bin Abdullah bin Maimun Al Iskandariyyah 
menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami dari 
Al Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah RA, ia 
berkata, “Rasulullah SAW menyembelih satu ekor sapi untuk istri- 
istrinya yang melakukan umrah dalam haji wada”.”98 


766. Bab: Kebolehan Menyembelih untuk Orang Yang 
Melakukan Haji Tamattu', meski Tanpa Sepengetahuan Orang 
Tersebut. 


at 2 2 Apa 2 o Ge 4 o- Pa 
SIB (Oi BAL SSI S3 JI AS BAL -ya.t 


LEG 2.0 - s0 Ag Teo. 0 - -J a9 . . 2. 2 0 - 
denis Kanan TO yA (0 yaS Tangan 1 gk Chatan Cp Pu Una 


Kan . Hat ad, |) 4 o£ ragi BT 2 P3 ? Oc 4 rd Td 
PA UEA mela HA An SUS IE AA 3 


AI IS PA ra Se ji ia AG 


78 Sanadnya shahih lighairihi —Nashir.) Imam An-Nasa'i meriwayatkan Hadits ini 
dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir. Lihat Fath Al Bari 3 : 551. 


714 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2904. Abdul Jabbar bin Al “Ala menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Yahya bin Sa'id berkata: Aku pernah mendengar Umrah berkata: Aku 
pernah mendengar Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Ketika kami 
berada di Mina, ada yang mengantarkan untukku daging sapi. Saat itu 
aku bertanya, 'Daging apa ini?" Mereka menjawab, 'Ini adalah daging 
sapi yang disembelih oleh Rasulullah SAW untuk istri-istrinya yang 
melaksanakan haji tamattu” 9 


767. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Kalimat Adh- 
Dhahiyyah terkadang Digunakan untuk Penyembelihan Yang 
Bersifat Wajib. Sebab Istri Nabi SAW dalam Hajinya bersama 
Rasulullah SAW Melakukan Haji Tamattu' kecuali Sayyidah 

“Aisyah RA Yang Melakukan Haji Oiran. Sayyidah “Aisyah RA 
Memasukan Hajinya ke Dalam Umrah, sebab Saat Ia Tidak 
Dapat Melakukan Thawaf dan Sa'i karena Datang Haidh sebelum 
Sempat Melakukan Thawaf dan Sa'i untuk Umrahnya. 


SIB otak WAS ENG Jd Ae GIS -ya.o 
BEA SI IP EA (DAS Gi AL KP Tang 
AE ajah CAD -i HN Ie 3 
Jan Sea ine Ie Cal Pan op PL AP 1 
telaga MM EG Ieh UI ate da Kim GAS ali 2 BB AI 


Ia yan IS Uaja HA GIE BA DI UU 
CB AE eh obi YON EA ai Cat Ia 


” 
36 
ds 


SN X9 
. 


709 A1 Bukhari, Haji 115 dari jalur periwayatan Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 715 


BBM Ab NE in CB IL LA La & 
AI sni 36 
2905. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abdurrahman bin Al Oasim, “ha” Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Al Oasim, “ha” Abu Musa menceritakan 
kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, 
ia berkata, “Rasulullah SAW menyembelih satu ekor sapi untuk istri- 
istrinya.” | 
Lafazh Hadits ini dari Abdul Jabbar dan Ali, sementara Abu 
Musa dalam riwayatnya menyatakan: Sesungguhnya Nabi SAW 
berkata kepada sayyidah “Aisyah di saat ia mengalami datang haidh 
sebelum memasuki kota Makkah. Rasulullah SAW berkata 
kepadanya, “Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang 
yang melaksanakan ibadah haji kecuali thawaf di Ka'bah.” Sayyidah 
“Aisyah RA berkata: Ketika kami sedang berada di Mina, ada yang 
mengirimkan untukku daging sapi. Kemudian aku bertanya, “Daging 
apa ini?” Mereka menjawab, (286/A) "Rasulullah SAW menyembelih 
seekor sapi untuk istri-istrinya.”'!? 


768. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Berita dari Jabir Yang 
Menyatakan bahwa Satu Unta dapat Digunakan untuk Tujuh 
Orang tidak Menunjukkan bahwa Satu Unta tidak Dapat 
Digunakan untuk Lebih dari Tujuh Orang. Gaya Bahasa Yang 
Demikian seperti Gaya Bahasa Yang Telah Aku Jelaskan dalam 
Kitab-Kitabku bahwa Bangsa Arab Terkadang Menyebut Jumlah 


70 Muslim, Haji 119 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 


116 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Bilangan namun Tidak untuk Menafikan Jumlah Yang Lebih 
dari Yang Disebutkan. 


- 
. 30 3G. 4 9 


(PI JG TA (Ca et Yi bea Kode —YU 
at 0 L-o1 0. 8 0d e 4 . B- 1 0 ur 0 Jo 4. SS 
AJI 08 2S PP EPAN pelet gp Harun GP (Ibnul G1 

. 


CA NG Sela AT ASI H3 IYA MPA Hoa op 
Ea : yaa” An han 
Ah Gay NB Ing Y SI 205 Dry IM TC BM Sya) 


Lc... 
. 


84 2, - 2. Ld o 
F4 


- 
Pe rn du 


Aas 
o- o 0. PA 33 #0. Aa ..o BI 0G CS 
AS og Aa PP Ula AP PASI ad 'haza JG 
- 20... Bo ' 7 0 3 Aa - €£ y 
ya HN EA al 5 JL se AI 


2906. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Muslim Al Zuhri, dari 
Urwah bin Zubair, dari Al Miswar bin Makhramah, Marwan bin Al 
Hakam baerkata: Bahwasannya keduanya telah menceritakannya, 
keduanya berkata, “Di tahun Hudaibiyyah, Rasulullah SAW 
melakukan perjalanan untuk menziarahi Ka'bah, bukan untuk 
melakukan perang. Saat itu Beliau membawa tujuh puluh ekor unta 
untuk disembelih. Saat itu rombongan yang ikut berjumlah tujuh ratus 
orang laki-laki dan setiap satu ekor unta disembelih untuk sepuluh 
orang.” 


Muhammad berkata: Al A'masy telah menceritakan kepadaku, 
dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, ia berkata: Kami 


ShahihIbnuKhuzaimah || 717 


yang ikut dalam rombongan Hudaibiyyah berjumlah seratus empat 
belas orang.''! 


loo 8. 


3 ae, dua tata NA 33 em Ata AN 


() - 9 : - T-9ox e- 4 03 - To PR) cc «0, 
ot PI GP BP PSA GP Cip ol UYA pas 


. 


SNN 


Geo, - 9, Pan LA 2 an 2... Ya 4 Ka 8 2 ore Geco 
#L pd Ga Kesan PB OL cOlg yag Cha pra 


20 2.90 Er 200, Ec : 0. 2 Car. F4 HN NN Gr ..£ 
ga KG saka, na US ANA daa OS Ula cat 


& 


2907. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Zuhri, dari Urwah, dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan: 
Bahwasannya Nabi SAW melakukan perjalanan di tahun Hudaibiyyah 
bersama seratus sepuluh orang lebih sahabat. Ketika tiba di Dzul 
Hulaifah, Beliau mengalungkan sesuatu pada hewan yang akan 
disemblih dan melakukan ihram dari daerah tersebut, kemudian ia 
menyebutkan Hadits ini. 


Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Ishag disebutkan 
bahwasannya Beliau membawa tujuh puluh unta dan saat itu 
rombongan yang ikut serta berjumlah tujuh ratus laki-laki, maksudnya 
adalah jumlah yang Rasulullah SAW sembelihkan unta untuk mereka, 
bukan berarti seluruh sahabat yang ikut serta berjumlah tujuh ratus. 
Gaya bahasa yang demikian termasuk dalam jenis yang kami katakan: 
Kata manusia terkadang digunakan untuk mengungkap sebagian 


"1 Sanadnya yang pertama dha'if karena adanya sosok Ibnu Ishag yang sering 
meng'an 'anah dan sanadnya yang lain yaitu yang berasal dari Jabir bersifat Hasan, 
karena ia secara jelas menceritakan —Nashir.) Ahmad 4 : 323 dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Ishag. 


118 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


orang, sebagaimana firman Allah SWT, G1 & Sat 2 3G Gal 

Ing Gag Al GL UG Ea AG Aris Dua I 
“(Yaitu) orang-orang (yang menta 'ati Allah dan Rasul) yang kepada 
mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia 
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 
fakutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan 
mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong 
kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (Os. Aali "Imran f3): 
173) 


Jelaslah, bahwa kata manusia dalam ayat tersebut tidak 
menunjukkan bahwa semua manusia mengatakan hal yang demikian 
dan tidak semua manusia berkumpul bersama mereka. 


Demikian pula dengan firman Allah SWT, 54 i/al 45 
SBI AG SIS “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Os. Al Bagarah (2): 199) 


Dalam ayat ini jelas bahwa tidak seluruh manusia berangkat 
meninggalkan “Arafah, maksud dari firman Allah SWT dalam ayat ini 
adalah sebagian manusia, bukan semua manusia. 


Permasalahannya memang agak panjang dan bukan tempatnya 
untuk menerangkan secara mendetail. Riwayat dari Ibnu Uyainah 
secara jelas menunjukkan sahnya pentakwilan seperti ini. Bukankah 
dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Jabir berkata: Mereka 
berjumlah seratus sepuluh lebih. Dengan demikian, dapat dipastikan 
bahwa jumlah mereka yang ikut serta dalam rombongan tersebut lebih 
dari seribu tiga ratus orang. Karena kata Al Bidh'u menunjukkan 
bilangan antara tiga hingga sepuluh. Penyebutan jumlah bilangan 
dalam riwayat ini sama dengan yang ada dalam riwayat Abu Sufyan 
dari Jabir bahwa jumlah mereka ketika berada di Hudaibiyyah 
sebanyak seratus empat belas orang. Riwayat ini juga menunjukkan 


ShahihIbnuKhuzaimah || 719 


bahwa jumlah mereka seribu empat ratus. Lafazh ini menunjukkan 
bahwa Pernyataan dalam riwayat Ibnu Ishag: Jumlah manusia pada 
saat itu tujuh ratus laki-laki: Mereka adalah sebagian jumlah yang ada 
bersama Nabi SAW di Hudaibiyyah, bukan jumlah keseluruhan, 
berdasarkan pentakwilan ini. 


Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 
menyembelih untuk sebagian dari mereka: Satu unta untuk setiap 
sepuluh orang, satu unta atau satu sapi untuk tujuh orang. Perkatan 
Jabir: Kami berserikat dalam satu ekor unta untuk tujuh orang dan 
dalam satu ekor sapi untuk tujuh orang: Maksudnya adalah sebagian 
yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyyah melakukan penyembelihan 
dengan cara demikian. 

Riwayat Al Miswar dan Marwan: Sepuluh orang berserikat 
dalam satu unta: Maksudnya adalah tujuh ratus orang dari mereka: 
Yaitu setengah dari jumlah yang ikut, bukan jumlah keseluruhan 
rombongan Hudaibiyyah.'!2 


Al Husein bin Wagid telah meriwayatkan dari Al 'Ilba' bin 
Ahmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: 


Pera, 20 ce, £ Le ..y9 , PAN yg 
SA SN Faba Cia SB Jay US YAA 
3 -09 - - A o “ ... 
IKAN SA JEE yh Gang o Grab al Ih Ak AS 
- 0 oa? - . 3 A2. 
AN op yee YP tegang 
2908. Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah 
SAW. Kemudian Beliau melakukan penyembelihan dan kami 


berserikat dalam satu ekor sapi untuk tujuh orang dan dalam satu ekor 
unta untuk sepuluh orang, ha Abu Ammar menceritakan kepada kami, 


72 AJ Bukhari, peperangan, 35 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Sufyan. 


720 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Al Fadhal bin Musa menceritakan kepada kami dari Al Husein bin 
Wagid, ha. 


BIS SE PA Aa vi BA AA 
SA dia eng Se IIMS gm TN ie Se 3 
2909. Riwayat Rafi” bin Khadij dalam masalah pembagian 


ghanimah, kemudian Nabi SAW menukar sepuluh ekor kambing 
dengan satu ekor unta menunjukkan dalil sahnya permasalahan ini. 114 


769. Bab: Anjuran untuk Membeli Hewan yang Akan Disembelih 
dengan Harga Yang Mahal, jika Memang Syaham bin Al Jarudi 
Termasuk Orang yang Riwayatnya dapat Dijadikan sebagai 
Hujjah. Hal Ini Termasuk dalam Jenis Yang Dikatakan 
oleh Al Mathlabi. 


TN Ya BAP den 

ia Ha BJ Gal Ai 3 Uki Cai ES usut Ou Jaa SI 

SAN al Ea abs Co eat Hita 3 Ad 
Ana sora das 05 


2910. Dalam komentarnya terhadap riwayat Abu Dzar dari 
Nabi SAW, ketika ditanya tentang persembahan yang paling utama? 
Rasulullah SAW menjawab, “Yang paling mahal harganya dan paling 
paling baik menurut ahlinya.” Mengomentari riwayat ini, ia berkata: 


733 Sanadnya hasan. An-Nasaa'i 7 : 195 dari jalur periwayatan Al Fadhal bin Musa. 
74 Lihat Al Bukhari, Asy-Syirkah 16. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 721 


Pekerjaan yang paling baik dan paling besar pahalanya adalah 
pekerjaan yang maksimal untuk ukuran seseorang jika dilakukan 
semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Alah SWT.' 


Gee Het PERAN SA Yg dp —YANA 
BN anna ie ai SA 
Uas ME Up et Cas Abadi 3 8 seal “JG cal 
Ke me II ir ad sat dl Ja UI BD 


BAY Jet ih UN GA s3 sh, ing hy BLN 
en ben aa aa AN SAAT 
ni LAN, 0. HA SE) on 2 Sa 


2911. Ahmad bin Abu Al Haram Al Baghdadi telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salmah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Abdul Rahim, dari Syahmun bin Al Jarudi, 
dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Khaththab RA telah 
menyembelih hewan yang paling bagus yang dimilikinya, ia 
membelinya dengan harga tiga ratus dinar. Kemudian ia mendatangi 
Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, aku akan menyembelih 
hewan yang paling bagus yang aku dapatkan. Aku membelinya 
dengan harga tiga ratus dinar. Apakah aku jual hewan tersebut dan aku 
belikan seekor unta, kemudian unta tersebut aku sembelih? Rasulullah 
SAW menjawab, “Jangan, sembelihlah hewan yang telah kamu beli 
tersebut.” 


Abu Bakar berkata: Sahabat-sahabat Muhammad bin Salamah 
telah berbeda pendapat tentang nama Orang tua ini. Sebagian dari 


7! Lihat muslim, Keimanan 136. 


722 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mereka mengatakan bahwa namanya adalah Jaham bin Al Jarudi dan 
yang lain mengatakan namanya adalah Syaham.''8 


770. Bab: Penjelasan tentang Cacat pada Hewan hingga Ia Tidak 
Dapat Dijadikan sebagai Hadyu atau Ibadah Kurban. 


0-35. 3 - . 20 3G. 3 Pa 


Loc 9. 5, : 

Kanan Ou uga Dasa Mandar Sa Meta —YANY 

y - 5... y o- 5 20 Gy, Loc. 9. - . 3. Ar 
«SAS Pi) og USA er PEN AE) AS Ap eat SA 
ye AI XS » EN Pa DA Rb hai . “J6 Pa Ka Erna 16 Ad 2 


Jo 9.9.3 4 . 


2 BS Sa 5 -JG 9 Up Kant Taman “JG 
“2 aa Ii ee bA ia  A nga 
daa MAKA BNI J5 JB JW CA S2 3 AI IA 
3 0 o P : , 3... at - 
BO MAN BE VE Johan ah Ia Yale 
P ve, Dar Tadi K4 SA DN 5 se £ $, PP De Pn: Kd 
SI galb Sa er Aga LAI Tatan PN GS ai 
2... -09 3 “ 0 ie 8." 58 z aa La 3) 
C3 JB Koi 053 3 Lai OA PJB EN 
A5 Ip BY, dn AS 

2912. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Ja'far, Yahya bin Sa'id, Abu 
Daud, Abdul Rahman bin Mahdi, Ibnu Abu Adi dan Abul Walid 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Sulaiman bin Abdul 
Rahman berkata: Aku pernah mendengar Ubaid bin Fairuz berkata: 


Aku pernah berkata kepada Al Bara, “Tolong jelaskan kepadaku apa 
yang tidak disenangi atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam 


716 Sanadnya dha'if. Abu Daud, Hadits 1756. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 723 


permasalahan hewan kurban?” Ia menjawab: Rasulullah SAW 
bersabda dengan memberikan isyarat dengan tangannya. Tanganku 
lebih pendek dibandingkan dengan tangan Beliau, “Ada empat cacat 
yang tidak dapat ditolerir hingga hewan yang memiliki salah satu dari 
empat cacat ini tidak dapat dijadikan sebagai hewan kurban: Hewan 
yang buta matanya, Yang sakit, Yang pincang dan Yang patah 
fanduknya.” Beliau melanjutkan perkataannya, "Bahwasannya aku 
tidak menyukai hewan yang cacat pada telinga dan tanduknya.” 
Beliau kembali berkata, "Apa yang aku tidak suka, maka 
tinggalkanlah, namun jangan kamu mengharamkannya untuk 


selainmu.”1 


771. Bab: Penjelasan tentang Makruhnya Menyembelih Hewan 
yang Telinga atau Tanduknya Terbelah. Yang Tidak Cacat Lebih 
Utama, namun Bukan Berarti Hewan Yang Telinga atau 
Tanduknya Terbelah Tidak Boleh Digunakan untuk Kurban. 
Sebab Nabi SAW Menjelaskan bahwa Ada Empat Macam Cacat 
Yang Membuat Seekor Hewan tidak Dapat Dijadikan Ibadah 
Kurban. Dengan Demikian Selain Cacat Yang Empat Tersebut 
Hukumnya Boleh. 


?, ?, 
3 0- 1G 0 BIO 9G. nh 
. 


KEAGA  yanI Ae Gi CA Gp Abu AS YAN 


- 
B3 4. 1 - 


0 . o . s3 7. “ ap Pa .. 1 
AN eng KS Gi SP. Tenan 1JE GIS 3S Cah SA 
3 2... PJ : .9 o N PP tj P 
535 JG 03 Oa Lal Im HB Misa da 
UB 33 3 HAN LAI JB el da 3 S5 


30 315. 4 Pa 3. 03 IS 


# Li . 
17 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 1756 


724 || Shahih Ibnu Khuzsimah 


PA OLI LAN IG SP 3 43 135 3 

2913. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami dari Oatadah, ia berkata: Aku pernah 

mendengar Jura bin Kalib —Seorang laki-laki dari kalangan mereka— 

dari Ali, “Bahwasannya Nabi SAW pernah melarang melakukan 
penyembelihan hewan yang tanduk atau telinganya terbelah.” 


Oatadah berkata: Aku pernah menyebutkan hal yang demikian 
kepada Sa'id bin Al Musayyib, kemudian ia berkata: Kata Al Adhab 
maknanya adalah setengah atau lebih dari setengahnya terbelah. 


Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Khalid bin Atsamah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Basyir, 
dari Oatadah, dari Syahar bin Hausyab, ia berkata: Al Adhab 
maknanya adalah tanduk bagian dalam.'' 


772. Bab: Larangan Menyembelih Hewan Yang Cacat pada 
Bagian Mata atau Telinganya untuk Hadyu atau Kurban, 
Larangan Tersebut Bersifat Anjuran untuk Tidak Melakukan, 
Sebab Yang Sempurna dan Sehat Lebih Utama. Dengan 
Demikian, bukan Berarti Yang Cacat di Telinga atau Di Matanya 
Tidak Boleh Digunakan, kecuali Jika Matanya Buta atau 
Telinganya Putus. 


118 Ganadnya dha'if karena ada sosok yang tidak dikenal sebagaimana telah aku 
jelaskan dalam kitab Al Misykat (1464) dan kitab Al Irwa' (1135) kemudian 
ditakhrij dalam kitab Al Mukhtarat karya Adh-Dhiya Al Mugaddasi (383,384) 
Dalam Hadits sebelumnya terdapat isyarah yang bertentangan dengan Hadits ini. 
Perhatikanlah! —Nashir.) Abu Daud, Hadits 2805, 2806 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Oatadah, namun riwayat ini dalam redaksi ungkapannya terdapat 
tagdim tak 'khir. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 725 


GI ME BIL SI ae Ip KA Ci —raa 
3 - - “.. s8. Pa 2 Ka Pa. 
Ka SAS NG AIA EA JG Ip IS Ba, D 
gu. mx KAN 0 90 oo - E Ka. 
lan 4 H3 (Okita Fa La GE XL Wa Gegana 3 tag D) 


- . 0 - " c - £ 2 - .- "- 8g H4 00 1 - 
Ken smu 3 na) 4 "JG ce al bks » Anda Ol "lead | Hg do 
# . 


PBB Iyan EA Aga dia Lahan OT LERSN Lease 
239, amal SE 
2914. Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada 
kami, Khalid, Maksudnya adalah Ibnul Harits menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ha Abu Musa menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah. 
Hadits ini adalah Hadits riwayat Ash-Shan'ani, Bahwasannya Salmah 
bin Kahil memberitakan kepadanya, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Ibnu Abi Al Indi berkata: Aku pernah mendengar Ali 
berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk 
memilih hewan yang bagian mata dan telinganya sempurna.” 


2 hari ... . 8. Papa 
AN Pama Up Tenan AS —YANO 
- , 
oa. .- 


Ian gi Sep ga up ata Ip ud 
VI BA IE aa Ya UB GAS op Us Ian DI 


BBS J5 OS IE ME LA SI JB ep JB Dag 


- 401) 0. bera 
CBP ot AA Koala « 
Pa 


79 Sanadnya hasan.An-Nasaa'i 7 : 191 dari jalur periwayatan Muhammad bin 
Abdul A'la. 


726 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


og uan pts ol uga 
2915. Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayah ku 
menceritakan kepadaku dari Abu Ishag, dari Salmah bin Kahil, dari 
Hujjah bin Adi: Pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Ali RA 
tentang seekor sapi. Kemudian ia menjawab: Ia dapat digunakan untuk 
tujuh orang. Kemudian ia ditanya lagi: Bagaimana dengan hewan 
yang tanduknya terbelah? Ia menjawab: Tidak menjadi masalah. 
Kemudian ia ditanya lagi: Bagaimana dengan yang kakinya pincang? 
Ia menjawab: Tidak mengapa jika kamu telah selesai melakukan 
nusuk. Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan 
kepada kami untuk memilih hewan yang telinga dan matanya tidak 
cacat.” 


773. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Menyembelih Anak Domba (287/A) untuk Hadyu atau Kurban 
dengan Menyebut Riwayat yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 
tidak Mufassar. 


ae ee OS Bab Ugal CAS YAA 

Pu CAS AN NT AS do ME 
alah Gi Una BA Iyan pad -JU Ea AP gp Ie 
Ani 9 De BIA Ui Koin y Doa “ab JB 


"0 Sanadnya hasan shahih sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Al Misykat 
(1463) —Nashir.) Ahmad 1 : 108 dari jalur periwayatan Ishag, dari Suraih, dari Ali 
RA. Sufyan dan Syu'bah telah meriwayatkan dari Salmah bin Kahil dari Hajiyyah : 
Bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Ali RA, Lihat Ahmad 1 : 95, 105. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 727 


SS 3 Uta Apt ON JB Ad ab :JU 
IL 3 UE S3 3 AMI oa LA US ditata 
Mo IT a PN rana AI PN sn naa ve 
He 3 KAN 3 Jr LS Ol Ugalan AA 09 
nan 
2916. Abu Musa telah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, 
dari Yahya bin Abu Katsir, Ba'jah bin Abdullah bin Badar Al Jahni 
menceritakan kepadaku, dari Agabah bin Amir Al Jahni, ia berkata, 
“Rasulullah SAW membagi-bagikan hewan kurban kepada para 
sahabat.“ Ugbah berkata “Aku mendapatkan seekor anak domba. Saat 
itu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan seekor anak 
domba,' Rasulullah SAW menjawab, 'Berkurbanlah dengannya',” 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan riwayat tentang 
permasalahan ini dengan lengkap dalam pembahasan tentang Adh- 
Dhahaya. Aku keluarkan riwayat-riwayat yang didalamnya 
disebutkan permasalahan adh-dhahaya dalam kitab ini, karena para 
ulama tidak berbeda pendapat tentang hewan gurban yang boleh 
digunakan untuk Udhhiyyah (ibadah kurban) boleh juga digunakan 
untuk hadyu.'” 


774. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memotong- 
Motong Daging Hewan yang Telah Disemblih atas Izin Orang 
Yang Berkurban. 


s- B-90 35.3 6 


1 Sawer Lado —YANV 


71 Muslim, Al Adhahi 16 dari jalur periwayatan Hisyam. 


728 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


.- 0 


HA Ka 3 CA 3 Na ara Na 
2 Kala an ea sa 3 Iga) JB :JE 
ae GA Gass Gia lm II AS MK BD 225, 


23 33 0. 


“ea ata Kenal Tani TAS -JG Mpg 3 Ud 


Aa AG ya J3 ab Br 


2917. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Tsaur menceritakan 
kepada kami, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Yahya, dari 
Abdullah bin Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari 
yang paling agung di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian 
hari Al Ourr.” Rasulullah SAW mengucapkan beberapa kalimat yang 
tidak aku mengerti. Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang 
yang berada di samping Nabi SAW, ia menjawab, “Barangsiapa yang 


ingin, boleh memotong-motongnya. elu 


775. Bab: Dalil tentang Hewan Jadz'ah (Hewan yang Berusia Satu 
Tahun Masuk Tahu Ke Dua) Hanya Dapat Digunakan jika tidak 
Dapat Menemukan Hewan yang Bersifat Musin (Hewan yang 
Berusia Dua Tahun Masuk Tahun Ke Tiga). 


So. 3 HS - » 2035. 3 - 


Ma Gas R II EIS Ci Ip LAS BAL —YANA 


- PA Yi ab ea AS pH AA CD 


72 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1765 dari jalur periwayatan Tsaur. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 729 


3 2. 


9 MA Pa Ba ane KUE . .. os £o- o- J3 
MISAA VR AOA JO can PAN AP 3 
ba Ia Tia MASA (SE png ol Vy ala 


2918. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abu Na'im menceritakan kepada kami, Zahir menceritakan kepada 
kami, ha Muhammad bin Al “Ala bin Karib menceritakan kepada 
kami, Sanan bin Muthahir menceritakan kepada kami, dari Zahir, dari 
Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali yang bersifat musin. 
Jika tidak dapat menemukannya, maka kalian boleh menyembelih 


hewan yang bersifat jadz 'ah.”'?2 


776. Bab: Penjelasan tentang Sedekah dengan Daging dan Kulit 
serta Perhiasan Hewan Hadyu dengan Menyebutkan Riwayat 
yang Lafazhnya Bersifat Mujmal bukan Mufassar. 


4 o- IG 


sd aa NG ia Hata ea » JI As Ud —YANA 
SB DG YA: IS Ae Hua daa Ip Kg 
Opa JG Ang Dl) Lag jl Bea Si, dh Si ai 
2919. Abdul Jabar bin Al “Ala telah Heat kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Najih, dari 
Mujahid, dari Abu Laila, dari Ali, ia berkata, “Nabi SAW telah 
memerintahkan kepadaku untuk mengurus untanya dan 


memerintahkan agar aku mensedekahkan kulit dan perhiasannya." 
Menurutku ia juga berkata, “Juga dagingnya." 


73 Muslim, Adhahi 1913 dari jalur periwayatan Zahir. 
74 Muslim, Haji 348 dari jalur periwayatan Uyainah. 


730 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


777. Bab: Penjelasan tentang Membagikan Daging, Kulit dan 
Perhiasan Hewan Hadyu kepada Orang-Orang Miskin dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Riwayat Ibnu Uyainah Bersifat 
Mujmal, tidak Mufassar. Juga Perintah Nabi SAW untuk 
Membagikan Daging, Kulit dan Perhiasan Hewan Hadyu kepada 
Orang-Orang Miskin, bukan Kepada Orang-Orang Kaya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Penyebutan secara Keseluruhan 
terkadang Yang Dimaksud adalah Sebagian. 


PA eat KE ANA Ea GA Ata ih ya 
Hae ks Tape KN Pe Gp BL GA ah 
Ba AD ot at Ab Ai ga SA 
Gbte3 Usb) ad GIS AA God Ol SA ah 
AP tep SB AE Gp Wp dd Vj SI 
VJ SBS Lah) Uya 


2920. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Al Hasan bin Muslim memberitakan 
kepadaku, bahwasanya Mujahid memberitakan kepadanya, 
bahwasannya Abdul Rahman bin Abu Laila memberitakan kepadanya 
bahwa Ali bin Abu Thalib RA memberitakan kepadanya, 
“Bahwasannya Nabi SAW telah memerintahkan kepadanya untuk 
membagi-bagikan seluruh hewan hadyu: Dagingnya, kulit dan 
perhiasannya kepada kaum miskin dan tukang jagal tidak diberi dari 
hewan yang disembelih.” Aku katakan kepada Al Hasan: Apakah 


Shahih IbnuKhuzaimah || 731 


Rasulullah SAW menyebutkan kepada siapa saja hewan tersebut 
dibagikan? Ia menjawab: Tidak.” 


778. Bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Penyebutan Sesuatu 
secara Keseluruhan terkadang Makna Yang Dituju hanya 
Sebagian dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa Maksud dari 
Perkataan Imam Ali bin Abu Thalib: Rasulullah SAW Telah 
Memerintahkan Kepadaku untuk Membagikan Seluruh Bagian 
Untanya, adalah Kecuali Sebagian Kecil. 


ps Mana 1 du - —YATI 
IA Kan an F3 


2921. Abu Bakar berkata: Riwayat Jabir bin Abdullah 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
menyisakan sedikit dari setiap unta.” 


779. Bab: Penjelasan tentang Larangan Memberikan Upah 
kepada Tukang Jagal dari Hewan Yang Disembelih dengan 
“Menyebutkan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat Mujmal, 

tidak Mufassar. 


CI KEP EL UE eos Gi dp Gis —y ay 
SBN GA IE CP 5 oi op laa 55 


7 Muslim, Haji 349 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar dan didalamnya 
ada penambahan redaksi “Fil masaakin.” 
78 Lihat Hadits setelahnya No : 2924. 


732 (| Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ea Wa AYO ah ai Sta 

2922. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 

Uyainah memberitakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Muj ahid, 

dari Ibnu Abu laila, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW telah 

memerintahkan kepadaku untuk mengurus untanya dan 

memerintahkan kepadaku agar tidak memberikan upah kepada tukang 
jagal dari unta yag dipotong tersebut.?? 


780. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mufassar yang Menjelaskan Riwayat Yang Lafazhnya Bersifat 
Mujmal Yang Telah Aku Sebutkan. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Nabi SAW Melarang Memberikan Sesuatu dari Hewan 
Tersebut kepada Tukang Jagal sebagai Upah Pemotongan, bukan 
Sebagai Sedekah Kepadanya, jika Tukang Potong Tersebut 
Kebetulan Orang Miskin. 


Papa Pa BB. 3 TA 6 


Wa an IG IS Via “ja Op Kezua Ka —YAYY 
Ke 3 Makan Dag ea Be GI Bi 
SA BA OP PI al ol op dala 5 Ta 
H oa La JI am Y ot ah wo Th asal 
Lola de: S9 AJ 
2923. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


kepada kami, ha Salim bin Jinadah menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdul Karim, dari 


7! Muslim, Haji 348 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Abdul Karim. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 733 


Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali: Bahwasannya (287/B) Nabi 
SAW telah memerintahkan kepadanya untuk mengurus untanya dan 
memerintahkan agar tidak memberi sesuatu dari hewan tersebut untuk 
tukang jagal sebagai upah pemotongan. 

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Waki' disebutkan: 
Memberikannya sesuatu dari hewan tersebut sebagai upah atas 
pekerjaan yang dilakukannya.” 


781. Bab: Penjelasan tentang Memakan Daging Hewan Hadyu 
yang Hukum Menyembelihnya Bersifat Sunnah. 


- - 
Pa (MD! Pa 


Cinta Gian eka HI EA GAN EA yan 

ea u Pe x£ Gas, Si XS ar -4 -JG ul Ha 

8 S dani daan yA Sin Ea & an AA d6 ar 
SAR Pnb Ki SA ip PS cmd Sana, Cadas 


2924. Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah datang 
menemui Jabir bin Abdullah. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Az- 
Za'farani telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar 
disisakan sebagian kecil dari setiap unta yang akan dibagikan. 
Kemudian daging tersebut dimasak dan dinikmati. 


78 Al Bukhari, Haji 120 dari jalur periwayatan Sufyan. 


734 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hadits ini merupakan riwayat Az-Za' farani. 


Abu Bakar berkata: Ada seseorang yang bertanya tentang 
hukum hadyu yang bersifat wajib: Bolehkan si pemilik hewan hadyu 
tersebut memakannnya? Aku jawab, “Jika seorang yang melakukan 
haji giran atau haji tamattu' menyembelih seekor unta atau sapi atau ia 
berserikat dalam satu unta atau satu sapi dan bagiannya dalam hewan 
tersebut lebih dari sepertujuh, maka ia boleh memakan selain bagian 
sepertujuh sapi atau unta tersebut. Sebab kewajiban bagi yang berhaji 
giran atau tamattu” dalam hal berhadyu adalah sepertujuh kecuali bagi 
orang yang membolehkan seekor unta untuk sepuluh orang 
sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam riwayat As-Suar dan 
Marwan dan riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas RA, atau seekor 
kambing. 


Dengan demikian, lebih dari sepertujuh dari unta atau sapi 
tersebut bersifat sunnah. Oleh karena itu, ia boleh memakan bagian 
sunnah dari hewannya sebagaimana seorang yang melakukan ibadah 
kurban sunnah boleh memakan hewan yang disembelihnya. Dengan 
pemahaman seperti inilah, maka Rasulullah SAW pernah memakan 
daging hewan untanya, sebab Beliau menyembelih sebanyak seratus 
unta. Kewajiban Nabi SAW pada saat itu jika Beliau melaksanakan 
haji giran hanyalah sepertujuh unta kecuali bagi mereka yang 
berpendapat bahwa seekor unta boleh digunakan untuk sepuluh orang. 
Dengan demikian, lebih dari kewajibannya bersifat ibadah sunnah. 


Jika seseorang melakukan penyembelihan untuk haji tamattu' 
atau haji girannya (hadyu wajib), maka menurutku ia tidak boleh 
memakan hewan yang disembelihnya. Sebab setiap orang yang 
memiliki kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya karena ada 
sebab, maka ia tidak boleh mengambil manfa'at dari harta yang wajib 
ia keluarkan. Dengan demikian, menjadi sangat aneh pernyataan orang 
yang berkata: Ia wajib melakukan penyembelihan hewan dan ia boleh 
memakannya. Sebab seseorang hanya boleh memakan hartanya 
sendiri atau harta orang lain atas izin pemiliknya. Jika hukum 


ShahihIbnuKhuzaimah || 735 


penyembelihan tersebut bersifat wajib, maka mustahil dikatakan: Ia 
wajib melakukan penyembelihan dan boleh memakan hewan tersebut. 
Jika seseorang dinyatakan boleh memakan hewan hadyunya yang 
bersifat wajib, hal yang demikian sama dengan mengatakan: Seorang 
yang berkewajiban mengeluarkan zakat hewan ternaknya boleh 
menyembelih hewan tersebut dan boleh memakan hewan yang 
dizakatkan yang disembelihnya. Jika kewajiban zakatnya dari tumbuh- 
tumbuhan, maka ia boleh memakannya, jika kewajibannya adalah 
mengeluarkan zakat buah-buahan, maka ia boleh memakannya. Tentu, 
tidak ada seorangpun ulama fikih yang memiliki pendapat yang 
demikian."7? 


782. Bab: Penjelasan tentang Masalah Hewan Hadyu Yang Hilang 

kemudian Diganti dengan Hewan Yang Lain. Setelah Hewan 
Pengganti Disemblih ternyata Hewan Yang Hilang | 
Tersebut Ditemukan. : 


elsa ga Aya Pn) ena Ad bea ui Aw tara —YAYo 
APN GI FAN Cl GS SA GI Haga 1p a 
eta CA 3 Laik Ea api 3 EN NA SG 


4 ng - 


PJ 2... .0 - 
2 et pk Ba . 2 - - . - Pe Sad 
Aa Ju (hama ld OS Cdat Uji hunt koko ci alan 


2925. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, 


: 
| 
ja ik | 
ar aa 8 PN 
79 Lihat Muslim, Haji 147. 
: 


736 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia pernah membawa dua 
ekor unta dan dua unta tersebut hilang. Kemudian Ibnu Zubair 
mengirimkan untuknya dua ekor unta untuk Sayyidah “Aisyah RA. 
Setelah dua ekor unta pengganti tersebut disembelih, dua ekor unta 
yang hilang ditemukan. Kemudian Sayyidah “Aisyah RA 
menyembelih kedua unta yang semula hilang. Setelah itu, Sayyidah 
“Aisyah RA berkata: Demikianlah sunah dalam penyemblihan unta. 


Ya'gub bin Ibarhim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyyah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Al Gasim bin Muhammad, ia berkata: 
Ia mengirim untuk sayyidah “Aisyah RA dua ekor unta, dengan 
redaksi yang sama. 


783. Bab: Penjelasan tentang Puasa bagi Orang Yang Melakukan 
Haji Tamattu?”, jika Ia Tidak Menemukan Hewan untuk 
Disembelih. 


(EK) ag 


Tn ap Ke Ty hara Ula Li aer so —YAYI 


e . 30 3 — 


Pai Pi “ Pan Bah gi KALA (Ja 3 LP 
AI Ga BE SS IG AI KE yi Aa GAS patas 
JI Val DE AO Je ol 3 GS BEA nas 
Ar BB Jgn WI 3 3 Pa LA BP Vas rs 
sj ut, AL Ne) Ar, UB eh Wae SAB Sui "JUS dbs 


KS LE, On He SR Cia Liat 


70 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5: 244 dari jalur 
periwayatan Hisyam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 737 


Sah AT ab dala KI JA de 
Fa GIA AU GA ia 3G 1 lal 
2926. Ahmad bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami, 
Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, Ibnu Abu Najih 
menceritakan kepadaku, dari Mujahid dan Atha, dari Jabir bin 
Abdullah, ia berkata, “Telah banyak perbincangan diantara manusia, 
kemudian kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji hingga antara 
kami dengan waktu pelaksanaan ibadah haji hanya tersisa beberapa 
malam. Ia berkata: Kami diperintahkan untuk berangkat, maka salah 
seorang dari kami berangkat menuju Arafah dalam kondisi junub. Hal 
yang demikian sampai kepada Nabi SAW dan Beliau berdiri untuk 
melantunkan khutbah. Dalam khutbahnya Beliau berkata, “Wahai 
manusia sungguh kalian mengenalku. Sesungguhnya Aku demi Allah 
adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, yang paling 
bertagwa kepada Allah SWT diantara kalian. Jika aku tidak membawa 
hewan hadyu, maka aku akan melakukan tahallul sebagaimana 
mereka melakukan tahallul. Barangsiapa yang tidak menemukan 
hewan untuk hadyu, hendaknya ia melakukan puasa sebanyak tiga 
hari dan ditambah tujuh hari setelah kambali ke keluarganya. Dan 
barangsiapa yang mendapati hadyu, hendaknya ia menyembelihnya.” 
Kemudian kami menyembelih seekor unta untuk tujuh orang. 
(288/A)' 


& 30 


LI BN Syah Ol topbe DA JB telat JG) —Y ATV 


0 Ic 2. 


yng £ 0g £, £ 9. - 2 Ec $ . . & 90. 


7! Muslim, Haji 141 dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Atha namun didalamnya 
tidak disebutkan kalimat Puasa. 


738 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


P3 gl oi EA Gi ah AA BA BAN IA G3 UP oa 
rei Ona Ja op Gal ae & A 3 Ja ca3U sx Oa 
AG im aki Tel OA Ya JG ALI MAA NG $ Nih Aa 
J8 SI Hadi JG £ ika On el Ona Jah db GUA AI 
KAS SU Saus Se F5 Ai OB 3 Ke 


. 


JA denis da SI AS dik (SAN AS din (Sya 


2. 
. 
.. 


-- 83 e- P) - - 2... 

SEA SA JG EA UR 13 SE UI Lam J5 

2927. Atha berkata: Ibnu Abbas RA berkata: Bahwasannya 
Rasulullah SAW saat itu membagi-bagikan kambing kepada para 
sahabat. Sa'ad bin Abu Wagash mendapatkan seekor kambing jantan, 
dan iapun menyembelih untuk dirinya sendiri. Ketika Rasululllah 
SAW melakukan wukuf di “Arafah, Beliau memerintahkan Rabi'ah 
bin Umayyah bin Khalaf, kemudian ia berdiri di bawah dua payudara 
unta. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepadanya, “Berteriaklah, 
wahai manusia, tahukah kalian bulan apakah ini?” Mereka 
menjawab, “Ini adalah bulan suci.” Kemudian Nabi SAW bertanya 
lagi, “Tahukah kalian, negeri apakah ini?” Mereka menjawab, 
"Negeri suci.” Kemudian Beliau bertanya lagi, “Tahukah kalian, hari 
apakah ini?” Mereka menjawab, “Haji akbar.” Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas 
kalian darah kalian dan harta kalian sebagaimana kesucian bulan ini, 
sebagaimana kesucian negeri kalian ini dan kesucian hari ini.” 
Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan ritual hajinya. Ketika 
melakukan wukuf di 'Arafah, Rasulullah SAW bersabda, “Ini adalah 
tempat wukuf dan seluruh bagian Arafah merupakan tempat wukuf.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 739 


Ketika berada di Gaz'ah, Beliau berkata, “Ini adalah tempat wukuf dan 
seluruh bagian Muzdalifah adalah tempat wukuf”'” 


784. Bab: Penjelasan tentang Mencukur Rambut setelah Selesai 
Melakukan Penyembelihan dan Penjelasan tentang Anjuran 
untuk Mendahului Bagian Kepala sebelah Kanan dalam 
Memotong Rambut juga Disertai Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Rambut Keturunan Nabi Adam AS Yang Dipotong atau 
Dicukur Hukumnya Tidak Najis. 


aa a “Ig LAI Ot Aa ps Wi -yayA 


NBA NA NI Uyan Ba vear FE JA AS ES pall 
Me en SAEAN DELI oi Ja OS yi toy 
PENS KA Di Bl GI AKA Gi Ji 7 SA Ab yi 
PI Asi aa aa ka 


Kis BS IG KAA AN GAB WI 5 Uye 
Sat 5 dilas j9 Ga Te Sab di Tau dilas AI 
ASI oa ea ol Ah ds 

2928. Syaikh Al Fagih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- 
Sulami telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 


72 Aku katakan: Sanadnya hasan —Nashir.) Al Haitsami berkata: 3 : 271. Imam 
Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al kabir dan rijal haditsnya tsiggah. Imam 
Ahmad mengeluarkan dalam kitab Al Musnad. 1 : 307 juz khusus tentang 
menyemblih kambing. 


740 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad menceritakan kepada kami, Al Ustadz Al Imam Abu 
Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni memberitakan kepada 
kami dengan cara membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir 
Muhammad Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah telah 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Al Khithab Ziyad bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam bin Hasan, dari Ibnu Sirrin, dari Anas bin Malik RA, 
bahwasannya ia pernah berkata, “Setelah Rasulullah SAW selesai 
melaksanakan lemparan jumrah dan melakukan penyembelihan 
hewan, tukang cukur mencukur habis rambut Beliau sebelah kanan 
dan menyerahkannya kepada Abu Thalhah. Kemudian tukang cukur 
mencukur bagian sebelah kiri dan memberikannya kepada Abu 
Thalhah. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya 
untuk membagi-bagikannya kepada para sahabat.” 


785. Bab: Penjelasan bahwa Mencukur Habis lebih Utama 
Dibandingkan dengan Memendekkan, meski Memotong 
Pendek Dibolehkan. 


S MEI A2 Ci Uas HA Ci -Yaya 

:JG ra Hn Sl Pa ng cal A3 UI CA 

Ba Sah J6 Ar NU sai Aa 
bajak, ale D6 Wu Ag A6 


2929. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abdul wahab, maksudnya adalah Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


78 Muslim, Haji 327 dari jalur periwayatan Sufyan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 741 


Umar RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah 
mereka yang mencukur habis rambutnya.” Mereka berkata, “Juga 
orang yang memendekkan rambutnya.” Namun Rasulullah berkata 
lagi “Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang mencukur habis 
rambutnya.” Mereka berkata, “Juga orang yang memendekkan 
rambutnya.” Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak tiga kali, 
kemudian Beliau berkata, "Dan orang yang memendekkan 


rambutnya.” 


786. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Mencukur Rambut 
Nabi SAW ketika Beliau Melaksanakan Ibadah Haji. 


Pi 30 3G. 3 Pa Ipa 


We 3 Ii Saba Gb Jp Ata abu Ga YA 


0-3 J9 


PAN Ad pria B5 Lp IA Ea 
ea Pa Ge cad oi 5 AE Ie Ge 5 S1 aer 
Oi SAP gi PEP Gi Ia Pn 
» IS Ii Pa u & At Ju is 
Na HA SN Je II Td USAI JI Jaa Taat CA 
aan Ke Ia 
2 A3 Jd Uapb 

2930. Muhammad bin Basyar telah kada berikan kepada kami, 
Muhammad bin Bakir menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 


memberitakan kepada kami, Musa bin Agabah menceritakan 
kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasannya ia memberitakan 


788 Muslim, Haji 318 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


742 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW mencukur habis 
rambutnya saat melakukan haji wada”. Mereka menduga keras bahwa 
yang mencukur rambut Nabi SAW saat itu adalah Ma'mar bin 
Abdullah bin Nadhlah bin Auf bin Uwaij bin Adi bin Ka'ab.” 


Abu Bakar berkata: Sesungguhnya pernyataan bahwa Nabi 
SAW mencukur rambutnya merupakan pernyataan dengan 
menggunakan gaya bahasa sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa 
arab yang menyandarkan pekerjaan kepada orang yang 
memerintahkan sebagaimana mereka juga menyandarkan pekerjaan 
kepada orang yang mengerjakannya, dan memang kenyataannya, 
Rasulullah SAW tidak mencukur dengan tangannya sendiri, namun 
memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, 
pekerjaan tersebut disandarkan kepada Beliau sebagai orang yang 
memerintahkan. 


787. Bab: Anjuran Memotong Kuku dan Mencukur Rambut 
disertai Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jika Kuku Dipotong, 
maka Potongan Kuku Tersebut Tidak Dihukumi dengan Hukum 
Mayyit dan Tidak Juga Dihukumi Najis tidak Sebagaimana 
Pendapat Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Setiap 
Bagian Anggota Tubuh Yang Lepas Dihukumi Hukum Mayyit 
(Najis). Riwayat dari Abu Wagidi Al-Laits dimana Rasulullah 
SAW Bersabda, “Setiap Bagian Tubuh Yang Lepas dari Hewan 
Yang Hidup, Hukumnya Hukum Mayyit.” Pernyataan Tersebut 
Dikeluarkan ketika Menyebut Kebiasaan Masyarakat Jahiliyyah 
yang Memotong Bulu Kambing dan Kesenangan Mereka 
terhadap Lemak Unta. Dengan Demikian, Pernyataan Nabi SAW 
Tersebut Merupakan Jawaban dari Dua Pertanyaan Tersebut 
dan Yang Sejenis Dengannya. 


78 Muslim, Haji 322 dari jalur periwayatan Musa, namun didalamnya tidak 
disebutkan nama orang yang mencukur. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 743 


OR LS ea pdh A3 Ta Wae OUT Aj asah Wih YAN 


AP Ta EA Ih HA EL Si SP 


NA -, Ld 
.0.a. 3 s 


Cp Sabun OI fasa NP u of apn Waw cai need oJartatal 
- LN Dana Ta PENA PA TA y B 8g 2 Nai 3.» £ 0... $ 2 
Oa derh pa ES ie BB Ab ol Ol copa nj 3 Al ks 
, Se Na at AA ea mn» Bina Taat naa 
Se Ka Kimia Wash P3 Ka BM Ih) Gs NI 
sa 0 9 - Tia - - -, Pant Pa - 
sell grab ba xp :J8 klep Aa sabst B3 Jr) 


Md Tv TI, 
2931. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami, 
Basyar bin As-Sirri menceritakan kepada kami dari Abban Al 
“Aththar, dari Yahya bin Abu Katsir, Muhammad bin Rafi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Abban memberitakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada 
kami, bahwasannya Abu Salmah menceritakan kepadanya, 
bahwasannya Muhammad bin Abdullah bin Zaid telah memberitakan 
kepadanya, “Bahwasannya ayahnya pernah menyaksikan Nabi SAW 
melakukan penyembelihan hewan, dia termasuk salah seorang sahabat 
dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah SAW mencukur habis 
rambutnya dan meletakkan rambut tersebut ke bajunya. Setelah itu, 
rambut- tersebut Beliau bagi-bagikan kepada beberapa orang sahabat. 
Beliau juga memotong (288/B) kukunya dan memberikanya kepada 
sahabatnya. Ia berkata: Kuku tersebut menurut kami diberi pacar 
(sejenis tumbuhan untuk mewarnai kuku). 


GI OS Ra Apaan) an OA Sa —yary 


,- 


7 Sanadnya shahih. Ahmad 42 dari jalur periwayatan Abban Al “Aththar. 


744 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5, 
Pap A0 eh 
3 a 


CAN Gi (Dab MY Tiga CD Gi coti Gas Ja 


7 -, 
nh ah 


Aa aan Hata Se al Ma NAS 
IE kai S3 LAN JG La af ol AA yi Bl 
aa a33 Badai ya JS: Kah 
2932. Ahmad bin Sayyid Ad-Darimi telah menceritakan 
kepada kami, Hasan, maksudnya adalah Ibnu Hilal menceritakan 
kepada kami, Abban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama, ha Ad-Darimi telah 
menceritakan kepada kami, Abdul Shamad menceritakan kepada 
kami, Abban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Salmah menceritakan kepada kami, bahwasannya 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid menceritakan kepadanya bahwa 
ayahnya menceritakan kepadanya. Ad-Darimi berkata: Kemudian ia 
menceritakan kisah ini. Abu Bakar juga berkata: Tidak ada 
seorangpun yang mengatakan bahwa ayahnya bercerita kepadanya 
kecuali seorang yang bernama Abdul Shamad.'” 


788. Bab: Penjelasan tentang Riwayat Yang Membolehkan 
Mengenakan Wewangian di Hari Nahar setelah Melakukan 
Penyembelihan, meski Belum Melakukan Ziarah ke Ka'bah, 

berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan yang Menyangka 
bahwa Mengenakan Wewangian dalam Kondisi Yang Demikian 

Tidak Boleh kecuali Setelah Melakukan Ziarah ke Ka'bah. 


73! Lihat Hadits sebelumnya 2931. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 745 


KE 3 Ola CAS SNI 2 Oke AS KAS -yarr 


UP Aa LET) IE KAS gala ad YA Gi PL 


Oa ” #£ (3 o.- - teri y “ - ob 
P3 dh GA be MA obb an BB AN Sa) Tab 


2933. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Rahman bin Al 
Oasim, dari ayahnya, ia mendengar Sayyidah “Aisyah RA berkata 
sambil membentangkan tangannya, “Bahwasannya aku memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian dengan kedua tanganku ini ketika Beliau 
hendak melakukan ihram dan ketika selesai melakukan tahallul, 
sebelum Beliau berziarah.” 


Td ? 
au. Ja LA 1 


Da BS Up ane OI Bis —rart 
Ia PI Ai IP SEL ES ee HAK Ci) 
pes d3 Pa BA Io Lb SB Ce 1 WIB uji 
2934. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Ziyad memberitakan kepada kami, ha Ahmad bin Al 
Migdam menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada 
kami, dari Umar bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari Sayyidah 
“Aisyah RA, ia berkata, “Aku pernah memakaikan Rasulullah SAW 
wewangian di Mina sebelum Beliau melakukan ziarah ke Ka'bah.” 


738 Muslim, Haji 33 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik dari 
Abdurrahman. 
739 Sanadnya shahih. Lihat Hadits sebelumnya 2583. 


726 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


789. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menggunakan 
Wewangian di Hari Nahar sebelum Melakukan Thawaf Ziarah 
dengan Minyak Wangi yang Mengandung Misk. 


AI AP 3 9S gp Jpal Ya: KY Jb -yare 
U soto 9 o 
MAY Iis II AG MI JI 3 ET at 3 
2935. Abu Bakar berkata: Riwayat Manshur bin Zadan dari 


Abdurrrahman bin Al Oasim telah aku jelaskan di awal kitab: Yaitu 
pada bab mengenakan wewangian ketika akan melaksanakan ihram." 


790. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi 
Mereka Yang Sedang Berada dalam Kondisi Haidh untuk 
Melakukan Semua Ritual Manasik Haji dalam Kondisi Haidh 
kecuali Melakukan Thawaf di Ka'bah dan Shalat. 


£, 
AD 


SIB Cak II ANA 2 ami Ae Hi —yapa 
SIG HE IP ea GP TP ai GI PALI Ke beat 
BA dgag AE JSI Ham HSE SI pa aa Ep 
Je MEA ay DG aa it Malu IE ki 
aa AR pki U oaih gal 
2936. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 


kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Abdurrahman bin Al Oasim memberitakan dari ayahnya, 


780 T ihat muslim, Haji 46 dan Ibnu Khuzaimah Hadits no. 2853. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 747 


dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, “Kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW." Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Saat itu aku mengalami haidh. Ketika masuk dan melihat aku 
dalam keadaan menangis, Beliau berkata, “Ada apa, apakah kamu 
mengalami haidh?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau berkata lagi, 
“Sesungguhhya hal yang demikian telah ditentukan Allah SWT atas 
keturunan Adam AS. Sekarang lakukanlah apa yang seharusnya 
dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji kecuali 
thawaf,” 


791. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Melakukan 
Perburuan dan Melakukan Semua Yang Semula Terlarang pada 
Saat Berada dalam Kondisi Ihram setelah Melempar Jumrah di 

Hari Nahar dan Sebelum Melakukan Thawaf Ziarah, jika Lafazh 
Riwayat dari Sayyidah “Aisyah RA, dari Nabi SAW Ini Shahih. 

Jika Riwayat Ini Tidak Shahih, maka Riwayat dari Sayyidah 
“Aisyah RA Yang Meminyaki Nabi SAW dengan Wewangian 
Menunjukkan bahwa Melakukan Perburuan Dibolehkan, jika 
Menggunakan Wewangian Dibolehkan. Riwayat dari Sayyidah 
Ummu Salamah Menjelaskan bahwa Melakukan Perburuan 
setelah Selesai Melempar Jumrah Hukumnya Mubah, yaitu 
Pernyataan Nabi SAW, "(Sesungguhnya Ini)” Adalah Hari 
dimana Kalian Dibolehkan, jika Kalian Telah Melaksanakan 
Melempar Jumrah, Melakukan Segala Sesuatu Yang Semula 
Dilarang ketika Berada dalam Kondisi Ihram kecuali Berhubungan 
Seksual dengan Istri.” Aku Telah Mengeluarkan Bab Ini di 
Tempat Semestinya, Yaitu setelah Riwayat Ukasyah bin Muhshin. 


721 Muslim, Haji dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dan didalamnya terdapat 
kalimat, "Namun jangan kamu melakukan thawaf di Ka'bah kecuali setelah mandi." 
72 Ada penambahan sebagaimana dalam Hadits yang sama, hal. 304 dan akan 
disebutkan dengan status maushul pada Hadits no. 2958 serta penjelasan mengenai 
keshahihannya —Nashir.) 


788 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Va ana Hi Aa CAS yah Hi SAS CAS -YATV 
TEE Gb PMA Ka ME 
” Pn Aan YAA nata, Gan 2 g , 2 Ia “at ARE 
Lada SI Ja AA telak ig BL RB AI Je) JU 2G 
8 . 5 5.1 32 v £. Jambi. 5 Pr 
SI EU Ing IV 3S IU FKUI AI 
Pi. .. “ Oa at . Na .- 0 2. 2 “Jd 
aipen ol GTA IK AS 3 LE LS Ih ob pH 
banar sb AE AAN IE ih Al is 
2937. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Al Hujjaj bin 
Arthah memberitakan kepada kami, dari Abu bakar bin Muhammad, 
dari Umrah, dari Sayyidah “Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika kalian telah melempar jumrah dan telah bercukur, maka kalian 


boleh mengenakan wewangian dan mengenakan pakaian seperti biasa 
kecuali nikah." 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW “Kecuali nikah," 
maksudnya adalah melakukan hubungan seksual. Aku telah jelaskan 
dalam kitabku yang berjudul Ma'ani Al Our'an bahwa kata nikah 
menurut bangsa arab terkadang digunakan untuk makna akad nikah 
dan terkadang digunakan untuk arti hubungan seksual.” 


?, 
4 0. 21 - 


op Aa un Ken Ca Al A2 SAS -YAYA 


da ga NN aa Hn, en 
km S3 DI Sya) Cb UP sate IG 1 MI ia IU 


43 Sanadnya shahih lighairihi, karena memiliki penguat dari Hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Al Fathu Ar-Rabbani Hadits yang sama 12 : 186. 
Abu Daud Hadits 1978. Aku katakan: Dalam Hadits Ibnu Abbas tidak terdapat 
kalimat “Dan kalian telah bercukur,” dan inilah yang benar sebagaimana yang telah 
aku jelaskan dalam kitab Ash- Shahihah (239) —Nashir.) 


ShahihIbnu Khuzaimah || 749 


5 ai ot & Si 3 & dya 
2938. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah at kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Salim berkata: Sayyidah “Aisyah RA pernah 
berkata: Aku pernah memakaikan Nabi SAW wewangian dan sunnah 
Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti.” 


2 p 
9 0 385. 3 


uga SN 2 Ci (ah Ip Nasa Gas -yara 
PIA IU CAS 1 Cab IN up Ob 5 GP GP Hak 
Y ea 1 1) “ 2 (ala 3 ah «lan ( ee Nag 
DA 3, Mba 
8.3 - 8 2.3 3 3 - aa 

Yi eh JS al J- 43 Tar) cinile LS, dlu J5 
BB Ip LI SE, DI 
2939. Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Umar 
RA, ia berkata, “Jika seorang laki-laki telah selesai melempar jumrah 
dengan tujuh buah batu, telah melakukan penyembelihan dan 
bercukur, maka halal baginya melakukan segala sesuatu yang semula 


terlarang ketika berada dalam kondisi ihram kecuali berhubungan 
seksual dengan istri dan mengenakan wewangian.” 


Salim berkata: Sayyidah "Asiyah RA berkata, “Maka ia boleh 
melakukan segala yang semula diharamkan ketika sedang berada 
dalam kondisi ihram kecuali berhubungan seksual dengan istri.” Dan 


78 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 5: 135. 


750 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata, "Aku pernah memakaikan 
Rasulullah SAW wewangian.” 


Abu bakar berkata: Dalam riwayat Sayyidah “Aisyah RA: Aku 
pernah memakaikan Rasulullah SAW wewangian dalam kondisi tidak 
berihram sebelum Beliau melakukan thawaf ifadhah di Ka'bah, ini 
menunjukkan bahwa jika seseorang telah selesai melempar jumrah, 
melakukan penyembelihan dan bercukur, berarti ia tidak lagi berada 
dalam kondisi ihram — meski ia belum melakukan thawaf di Ka'bah 
(289/A— dan ia boleh melakukan segala sesuatu yang semula 
diharamkan pada saat berada dalam kondisi ihram kecuali melakukan 
hubungan seksual dengan istri dimana ulama sepakat bahwa hubungan 
seksual dengan istri tidak boleh dilakukan kecuali setelah seseorang 
selesai melakukan thawaf ziarah.” 


792. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Mengenakan 
Wewangian setelah Melempar Jumrah, Penyembelihan dan 
Bercukur sebelum Melakukan Thawaf Ifadhah Menurut 
Sebagian Ulama hanya Dibolehkan bagi Orang Yang Telah 
Melakukan Thawaf sebelum Wukuf Di Arafah dan Tidak Berlaku 
bagi Mereka yang Sebelum Wukuf Tidak Melakukan Thawaf. 


- 
30 9D. 3 nh. 


Aa Ea AS SEP ISA Cia -yat. 

Gi PB K3 AP NP GAS A9 gn PSI 
AE SI K5 Tae 3 BAN ebay wa 
KA) PEP 5 ab Tanoe JSM KP 53 Ip 
IP ba Ip SA Ta Fi Ha SS PAN Fa Kaali 


783 Lihat Ath-Thabrani, Haji Hadits 222. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 751 


TE TAI 9 MIE Ia AA) HL Ht IS NW BP 
Ip AN Gi Ip JG IN ai Mela 2 3G Ala 
YA Wp IE Dat) Ka 55) BIG NG LI Hb 
2... - ag - - 3 - 2, ge -.3 
Jk Ob ye aka 3 IU age us LE Jas 
- Dat et 5: P ” 8 Pagi 
S5 pad Oky PA J3 bi JSI Ca Ji YA) 
2940. Muhammad bin Al “Ala bin Karib telah menceritakan 
kepada kami, Syu'aib, maksudnya adalah Ibnu Ishag menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam, yaitu Ibnu Urwah, dari Ummu Zubair binti 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwasannya ia (Ummu 
Zubair RA) telah memberitakan kepadanya, dari “Aisyah binti 
Abdurrahman, saudaranya: Sesungguhnya Ibad bin Abdullah pernah 
datang menemui “Aisyah binti Abdurrahman, keduanya memiliki 
seorang budak wanita yang menyisirkannya di hari nahar. Aisyah binti 
Abdurrahman sedang berada dalam kondisi haidh ketika memasuki 
kota Makkah dan sebelum melakukan wukuf di Arafah ia belum 
melaksanakan thawaf. Saat itu, ihram yang dilakukannya adalah ihram 
untuk haji. Kemudian ia bertolak menuju Arafah dan melempar 
jumrah. Kemudian Ibadh datang menemui Aisyah binti Abdurrahman 
yang saat itu sedang disisirkan dan mengenakan wewangian. Ibad 
bertanya, “Apakah kamu mengenakan wewangian sebelum melakukan 
thawaf"S di Ka'bah?” Aisyah berkata, “Aku telah melempar jumrah 
dan bercukur.” Kemudian Ibad berkata, “Sesungguhnya wewangian 
tidak boleh digunakan oleh seseorang yang belum melakukan thawaf 


sebelum wukuf di arafah, meski ia telah bercukur dan melempar 
jumrah.” 

Abu bakar berkata: Urwah bin Zubair melakukan pentakwilan 
bahwa penggunaan wewangian sebelum melakukan thawaf ziarah 


78 Demikian kalimat yang tertera dalam naskah aslinya. 


752 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hanya dibolehkan bagi orang yang telah melakukan thawaf di Ka'bah 
sebelum melakukan wukuf di arafah. 


Jika riwayat tentang umrah dari Aisyah dihukumi marfu, yaitu 
pernyataan, “Jika kalian telah melempar jumrah dan bercukur, maka 
kalian mengenakan wewangian dan mengenakan baju biasa kecuali 
melakukan hubungan seksual dengan istri.” maka riwayat ini 
membolehkan semua orang yang melakukan ibadah haji memakai 
wewangian dan mengenakan baju biasa setelah mereka selesai 
melempar jumrah dan bercukur, baik sebelum wukuf orang tersebut 
telah melakukan thawaf atau tidak, kecuali berdasarkan riwayat Al 


Hujjaj bin Artha'ah dari Abu bakar bin Muhammad. 


Aku sendiri tidak yakin Hujjaj mendengar riwayat ini dari Abu 
Bakar bin Muhammad, namun dalam riwayat Ummu Salamah dan 
Ukasyah bin Muhshin disebutkan, "Sesungguhnya hari ini adalah hari 
dimana kalian dibolehkan, jika kalian telah selesai melempar jumrah, 
melakukan hal yang semua terlarang saat kalian sedang berada dalam 
kondisi ihram, kecuali melakukan hubungan seksual dengan istri. Jika 
kalian telah memasuki waktu petang dan belum melakukan thawaf di 
Ka'bah, maka kondisi kalian seperti kalian belum melempar jumrah.” 


Lafazh riwayat Ummu Salmah dan riwayat Ukasyah sama 
dengan ini. Jika riwayat ini dijadikan sebagai dalil sebagaimana 
zhahirnya, maka riwayat ini bertentangan dengan riwayat Urwah yang 
telah aku sebutkan. 


793. Bab: Anjuran Melakukan Thawaf di Hari Nahar, sebagai 
Wujud Meneladani Rasulullah SAW dan Sebagai Sikap 
Bersegera Melaksanakan Kewajiban Thawaf Yang Menjadi 
Pamungkas dari Pelaksanaan Ibadah Haji. Jika Seseorang Tidak 
Melakukannya dengan Segera, dikhawatirkan Ia Akan Terkena 
Kondisi dimana Ia Tidak Dapat Melakukannya, meski 


ShahihIbnu Khuzaimah || 753 


Mengakhirkan Thawaf dan Melakukannya setelah 


Hari Nahar Dibolehkan. 
AE UAN SG AS EA Ga GI AKA EA YAA 


PA 2 . & co0n Eu Ne Ba ..3 o - z0 - Y 
PP AI Gp GA BB AN Jo Ol GAB OI op aU IP 
4... 0 EL IL Ia Ae naa “3 8 Pd “ae 
PR PI pa Yama AS OA OS) SU JB ia ABI Ia 
an s s 3? LN 5 Senen ” ( 

ad B3 OA ba AI Kas 

2941. Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ubaidullah memberitakan 
kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, “Bahwasannya Rasulullah 
SAW berangkat untuk melaksanakan thawaf ifadhah pada hari Nahar. 
Kemudian Beliau kembali lagi dan melaksanakan shalat zhuhur di 
Mina.” Nafi” berkata: Ibnu Umar juga melakukan thawaf ifadhah di 
hari nahar, kemudian ia kembali lagi dan melakukan shalat zhuhur —di 


Mina— dan ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal 
yang demikian.” 


794. Bab: Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Melakukan 
Hubungan Seksual setelah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua 
Raka'at Thawaf, meski Belum Kembali Ke Mina. 


Gi SA Ol Asi ja at oi KA Ja yan 
YA 1 - £ 3 0. ur 13 -.3 2 e Ae . | Ra 
Sa en Dn ak on ui SAI “nga 


7! Muslim, Haji 335 dari jalur periwayatan Muhammad bin Rafi”. 


754 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


LN PA ss xi Ki De ta 3 Nan Pen nga lpe GR sana 
ary deg Ojes CI aa B3 WI Ja) US :JB 
| 2 : 4 ar 8 Pd aa “4 

Aap Na) 3 Ca , 

2942. Aku pernah membacakan sebuah riwayat di hadapan 
Ahmad bin Abu Suraij Ar-Razi, Umar bin Majma' Al Kindi telah 
memberitakan kepada mereka dari Musa bin Agabah, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW menziarah Ka'bah dan 


melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran dan shalat sunah dua 
raka'at. Setelah itu Beliau halal bercampur dengan istrinya.” 


795. Bab: Hukum Mengerjakan Thawaf Ifadhah tanpa 
Melakukan Ramal (Berjalan Cepat) bagi Mereka Yang 
Melakukan Haji Oiran. Hukum Mereka Yang Melakukan Haji 
Ifrad dalam Hal Ini Sama dengan Yang Melakukan Haji Oiran. 


ee Jo 33 AG 


AA IG EA SENI AE Ce GAS YA LY 


. “3 


BE TB NI BAE op ala ah 
AJA V telbs J3 ca PUT SI AI 

2943. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepadaku, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah 
SAW tidak melakukan ramal dalam thawaf ifadhahnya yang tujuh 
putaran. Atha berkata: Dalam thawaf tersebut Beliau tidak melakukan 


ramal.'” 


78 Lihat Muslim, Haji 189, An-Nasaa'i 5 : 178 
149 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 2001. Ibnu Majah, Al Manasik 77 Hadits 
yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


19 


ShahihIbnuKhuzaimah || 755 


706. Bab: Anjuran Meminum Air Zamzam setelah Selesai 
Melakukan Thawaf Ifadah. 


Ge. 3 3 09 3. is MN. 30 4G. 3 


Oo 3 IS Cok (PI 3 Iban treat —141£ 
Ws :JG cal Na nara ara (Jarlatl u Iw tata Atur) 


AN Iyan PAS 108) alan AI S3 MN KS 3 Ae IE 
Lah na 35. 2. o- - : 0 DG, 0 o- ot Pe 
IP Ogan ah AL AL AG KDI 
Je LAN Kak Oo YIB db Ke HE OB 3 
30 - Pn 1 SA oh Mean BAN A 
aa 3 NS 2 eU SA 53 Lia 
2944. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin An-Nafili menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah datang menemui 
Jabir bin Abdullah. Kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang 
dan berkata: Kemudian Rasulullah SAW bertolak menuju Ka'bah, 
yaitu di hari nahar. Beliau mendatangi Bani Abdul Muthallib yang 
sedang minum air zam-zam. Saat itu Beliau bersabda, “Minumlah hai 
Bani Abdul Muthalib, jika saja orang-orang tidak minum bersama 
kalian, maka aku juga pasti akan meminumnya," lalu mereka 
mengambil air dengan ember dan meminum darinya.” 


9 . 2. Be Pt td Pn . Ge H oc “ii 2 
oa Oka Kab dh ae Bie5) X Sa —YAk£o 


gla ua (3 Da (3 ta af toples s s asa | aa we 


78 Muslim, Haji 147 


756 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


c101, 


as Lp Bp op HIT AJE atas 
ae beng LA Ta ny 
— lah UNA AN) AS Ga yak Je BA 
INA LA 1 JG 3 2? Jr Cat BA de pa 
Ah nb ae MEI Ib 3 tepka sa Ih 

2: Ka 3 SI 2 5s) Bali 


2945. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, “Ashim menceritakan 
kepada kami dari Sya'bi, dari Ibnu Abbas RA, “Sesungguhnya Nabi 
SAW pernah minum dari sebuah timba yang berisi air zam-zam 
sambil berdiri.” 


Abu Bakar berkata: Maksud dari riwayat ini adalah Nabi SAW 
meminum dari ember tersebut, bukan semua air zam-zam yang ada di 
dalam ember Nabi SAW minum. Pernyataan seperti ini termasuk gaya 
bahasa yang telah aku jelaskan dalam permasalahan yang lain dalam 
kitab kami bahwa nama bagi sesuatu terkadang digunakan untuk 
sebagiannya saja, seperti firman Allah SWT, CP Ka Y5 |, “Dan 
Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
Janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah diantara 
kedua itu." (Os. Al Isra' (17) 110) maksud kata shalat dalam ayat ini 
adalah membaca ayat secara khusus. Begitu juga seperti pernyataan 
Nabi SAW dalam salah satu Haditsnya, “Allah SWT befirman, 'Aku 
membagi shalat antara diri-Ku dengan hamba-Ku menjadi dua 
bagian,” Kemudian disebutkan surah Al Fatihah secara khusus. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 757 


Dengan demikian, maksud kata shalat dalam Hadits Nabi ini adalah 
membaca surah Al Fatihah dalam shalat.” 


797. Bab: Anjuran Meminta Dituangkan Air Zam-Zam, karena 
Nabi SAW Telah Menjelaskan bahwa Hal Yang Demikian 
Termasuk Amal Shalih dan Beliau Juga Memberitahukan bahwa 
Jika Manusia Tidak Berdesakan, maka Iapun akan 
Melakukannya bersama Mereka. 


TES NB OA AA Ol op AKP 2 
BNI ab MA AN aa VA JB An 
Dalang SAN AN San GS eta 2I dhate aa ea 
1 bana 04. c.0. £ Pa 30 - AG - “ se Pe Fi 
Ogkang BY PI S3 tata To jad tebal TJ Cd Haa 
PR Na SE TAK SNI PEN Cs ANN Non TAN De RE NA an ATA BS 
Ol VI 18 ang SE HE SP AJI 2JUS gd Oyong) 
BR NE Ae ola Ie JI LA & EPA 
SI AE AA SBY Ol AE III edi Ia ND 1 Al Jb 
2946. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan kepada kami, 

Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW datang mengunjungi 


tempat penampungan air dan Beliau memintanya. Abbas RA berkata: 
Wahai Fadhal pergilah ke ibumu. Kemudian aku membawakan Nabi 


“ PI KS ep KU Ps Ka AA) pt 2) Kenal —Y441 


781 Al Bukhari, Haji 76 dari jalur periwayatan 'Ashim dan didalamnya tidak terdapat 
kalimat “Timba.” 


758 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW minuman yang dikirim oleh ibuku. Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Tolong tuangkan untukku.” Ia menjawab, “Wahai 
Rasulullah, mereka telah memasukan tangan mereka ke dalamnya.” 
Namun Nabi SAW tetap berkata, “Tuangkanlah untukku.” Kemudian 
Nabi SAW minum darinya dan setelah itu Beliau mendatangi tempat 
zam-zam saat mereka sedang bekerja mengambilkan air zama-zam 
dan Beliau berkata, “Lakukanlah, sesungguhnya perilaku yang 
demikian termasuk amal shalih." 


Abu Bakar berkata: Pernyataan yang demikian termasuk dalam 
gaya bahasa, memberikan isyarat menempati posisi pernyataan 
lisan.” 


798. Bab: Anjuran Meminum Nabidz (Perasan Buah selain 
Anggur) jika Nabidz Tersebut Tidak Memabukkan. 


au MA bean ea P3 co Let ten nan HUB, 


pd Eh Ong KB pa IL ip daa 


BB ta Th KD gp Me Cia jam 
lia al Je dk Las ME IYA 5 Hae 
SA Pat Ad TA AN Ooh eh Ap TB Oi 
Ft (JL AJE #8rah 3 Wan Ob AS HI JW € 
Ip ah denah YES BAN IA SIG GO 2 


- 


Ceng GE Gn ta In aa Lo 0 7 o- 3 9 PN S0 Na 
Jab “ Ds hahaa Ouniand (ekamimO Ja) dalah dal) co pan 


722 A1 Bukhari, Haji 75 dari jalur periwayatan Khalid. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 759 


oto £ o fo. 0 7 3 


WA 333 JAS is hat EA 33 Ari SN Aa 
WS of 


2947. Muhammad bin Abban telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ibrahim bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari 
Hamid Ath-Thawil, dari Bakar bin Abdullah, ha Abu Basyar Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami 
dari Humaid, dari Bakar dan ini merupakan Hadits riwayat Abu Adi, 
ada seorang arab pegunungan yang mendatangi tempat minum air 
zam-zam, kemudian ia meminum nabidz. Setelah itu, ja berkata: Ada 
apa dengan masyarakat di sekitar Ka'bah ini. Mereka memberikan 
minum susu dan madu kepada saudara-saudara mereka dan 
memberikan nabidz kepada yang lain, apakah mereka kikir atau 
mereka memang memiliki kebutuhan? Saat itu Ibnu Abbas RA 
berkata —dan saat itu penglihatannya sudah pudar—: Aku harus 
menemui laki-laki tersebut. Kemudian ia mendatanginya dan berkata: 
Sungguh, tidak ada dalam diri kami suatu kebutuhan dan tidak juga 
kami melakukannya karena kikir. Rasulullah SAW pernah memasuki 
masjid sambil berada di atas untanya dan kedatangannya diiringi oleh 
Usamah bin Zaid. Kemudian Beliau meminta minum dan kami 
berikan air perasan buah. Beliaupun meminumnya. Kemudian 
Usamah mengambil sisa air yang diminum Rasulullah SAW. Saat itu 
Beliau bersabda, “Kamu telah berbuat hal yang baik dan bagus. 
Demikianlah hendaknya kalian melakukannya.” Kami tidak ingin 
mengubah tradisi yang dianggap baik oleh Nabi SAW. 


Abu Bakar berkata: Riwayat dalam Hadits ini termasuk dalam 
gaya bahasa yang pernah kami jelaskan dalam kitab-kitab kami: 
Sesungguhnya Allah SWT membolehkan sesuatu dan menyebutnya 
secara mujmal, kemudian kemujmalan tersebut dijelaskan dalam ayat 
lain melalui lisan Rasulullah SAW bahwa sesuatu yang dibolehkan 
dalam penjelasan yang bersifat mujmal maksudnya adalah 
sebagiannya saja, bukan secara keseluruhan. 


160 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Demikian pula dengan Nabi SAW yang membolehkan sesuatu 
dengan penjelasan yang bersifat mujmal, kemudian Beliau 
menjelaskan secara terperinci dalam kesempatan yang lain bahwa 
sesuatu yang dibolehkan dengan penjelasan yang mujmal tersebut 
maksudnya adalah hanya sebagiannya saja, seperti firman Allah SWT, 
ASI ip SAN IN Gp IKAN KAI II GG HL WA 6 “Dan 
makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar.......” (Os. Al Bagarah (2): 187) dalam ayat ini 
kalimat makanan dan minuman disebutkan secara mujmal, namun 
dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa yang dibolehkan hanya 
sebagian saja dari makanan dan minuman: Bukan semua makanan dan 
minuman dibolehkan. Permasalahan dalam bab ini sangat penjang dan 
telah aku jelaskan dalam kitab-kitab kami yang lain. Sesungguhnya 
Nabi SAW membolehkan minum nabidz, jika nabidz tersebut tidak 
menyebabkan mabuk, sebab Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatu 
yang memabukkan hukumnya haram.” 


799. Bab: Penjelasan tentang Sa'i antara Shafa dan Marwah 
dengan Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang Melaksanakan 
Haji Tamattu?. 

ot ad SN EA Ia 1 OA UAS YAN 

|) .. . 18 - a01 9 db. PA INA A6. “. Tera 
GI MAKA ENI AA Login 3 Jai C3, Kab KI 
. na . .. Toe ... Pa . 7 » . peg . sh ta. 
Hi AE us 09 ye PM us ra La CyAS yna 
Sab Dls KG PB SL GB IA HE ie 


?8 Muslim, Haji 347 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Humaid dengan 
redaksi yang panjang. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 761 


#5 8. 8 P MA: 0 o 2 
AN BBB aja aa Wa 3 si KAA Ulat 
HAN Fa La ab Ol Ai 
2948. Yunus bin Abdul 'Ala telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab (290/A) memberitakan kepada kami bahwa Malik pernah 
menceritakan kepadanya, ha Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazari 
menceritakan kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu 
Ja'far Ghandar menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Kami pernah 
melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan 
haji wada. Ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata: Kemudian mereka yang 
melakukan ihram untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah dan 
melakukan thawaf (Sa'i) antara shafa dan Marwah. Setelah kembali 
dari Mina, mereka melakukan thawaf yang lain untuk haji mereka. 4 


800. Bab: Penjelasan tentang Meninggalkan Sa'i antara Shafa 
dan Marwah berserta Thawaf Ifadhah bagi Mereka Yang 
Melakukan Haji dengan Cara Oiran atau Ifrad. 


Abu Bakar berkata: Riwayat dari Yunus bin Abdul A'la dari 
Ibnu Wahab, dari Malik di awal bab sebelum ini, didalamnya 
disebutkan: Dan mereka yang menggabungkan haji dan umrah hanya 
melakukan satu kali thawaf. 


801. Bab: Penjelasan tentang Mereka Yang Mendahulukan 
Urutan Ritual Haji karena Tidak Tahu dengan Menyebutkan 
Riwayat Yang Ringkas dan Menyebutkan tentang Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Orang Yang Berbuat Demikian karena 


758 A1 Bukhari, Haji 31, Ath-Thabrani, Haji 223. 


762 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ketidak-Tahuannya tidak Terkena Kewajiban 
Membayar Fidyah. 


uya MX A3 Dani 2 all - Jd Ng SAS —YALA 


3 aa Tan CA NE . - 0 - (3 - 2 Sa Pt &. 
PM as YP Kab yg SAN Oki Kao YG 
» UN .. . .. in PAT 2 Pe Pn 2... Ta 
ol js ca "das AI ex 3 (| SI Jar st J8 yet 
Yg OI O8 Kent JB 33 IE YG H3 Id aa 
erna & 74 . . 2 . 2 .. : c ce 2... 
da A3 ca Jt Ye Ta) ap & LIPI J3 TP 
, : £ : . " : , o 2. “2 7 28 8 ya o. KP 
of gs SAS am dl It 5 ad Im ea ol J3 Lala 
2 ak 
3 
2949. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan mencerita 
kepada kami, dari Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Umar 
RA, ia berkata: Di hari Nahar, ada seorang laki-laki yang datang 
menemui Nabi SAW. Kemudian laki-laki tersebut bercerita kepada 
Nabi SAW: Aku bercukur sebelum melakukan penyembelihan. 
Rasulullah SAW menjawab, “Laksanakanlah penyembelihan, tidak 
masalah.” Kemudian laki-laki tersebut berkata lagi: Aku melakukan 
penyembelihan sebelum melempar jumrah. Rasulullah SAW 
menjawab, “Melemparlah, kondisi yang demikian tidak menjadi 
masalah.” 
Al Makhzumi dalam riwayat Haditsnya menyatakan: 


Bahwasannya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, “Aku 
bercukur sebelum melakukan penyembelihan.” Kemudian ia juga 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 763 


berkata: Kemudian lelaki tersebut bertanya, “Aku melakukan 
penyembelihan sebelum melempar jumrah.”7 : 


3 43 90 20, Pe 


Cab NG SARAAN AsakaN JA Ii Yaa Kila YA 0 
OS IE AS Oi op ep ME Eib H Y NA 
Pi Paud Kare 2G ' Z an , e Lo. bo 3 y 2 - 
Abad GP Y CP Y "dis GM AI ex Its B3 AI en 
LA 155 IE AJI ea ol ya LA OB jar 
bat 4 Hi Ia KA Aa Ii al CL PAN Aan 
CP Y, aa :J84 
2950. Basyar bin Mu'adz Al Agdi dan Ash-Shana'i telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zaid bin Zari' 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA: Pada hari nahar di Mina,” Rasulullah 
SAW pernah ditanya: Lalu Beliau menjawab, “Tidak menjadi 
masalah, tidak jadi masalah.” Kemudian ada seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi SAW: Ia berkata: Aku bercukur sebelum 
melakukan penyembelihan. Rasulullah SAW menjawab, “Tidak jadi 
masalah." Dan laki-laki tersebut bertanya lagi, “Aku melempar setelah 


lewat sore hari.” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak menjadi 
masalah.” 


Nashar bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' 


memberitakan kepada kami cerita yang sama dan Rasulullah SAW 
berkata: Lakukanlah penyembelihan, tidak jadi masalah.” 


755 Muslim, Haji 331 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
756 Dalam naskah aslinya tertulis, “Yaumu mina” Koreksi berdasarkan kitab Bukhari. 
757 A1 Bukhari, Haji 130 dari jalur periwayatan Yazid. 


164 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


802. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Mina pada 


Hari Nahar setelah Zhuhur. 
!$ 3. ss... 3 Pe 
ay eri aa se pe Kara sg Pe Lao —Y ON 


36. 3 


II Gi INA Cia Pi ba ERA 
De Ape ala Gi ega Ju Lg AA 
PB yi jap ata Usai aib 
Km ISU IG KEJU jan AA ab F3 Hasi 
Ta" Ai Inah UI AT da5 TAS JS NS lis af 
CA YG Ja iB YI Nge AS JS NS Ot La 
ega OP Ja 2 Jaa Ca ya SA 3 KA 
LAN JA IE) 


2951. Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa, 
maksudnya adalah Ibnu Yunus memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu 
Syihab berkata: Isa bin Thalhah menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdullah bin Amru bin Ash RA telah menceritakan kepadaku: Ketika 
Nabi SAW berkhutbah di hari nahar, ada seorang laki-laki berdiri dan 
bertanya kepada Beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak menduga bahwa 
yang itu dan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan yang ini dan 
yang itu.” Rasulullah SAW menjawab, “Lakukanlah, tidak jadi 
masalah.” Kemudian ada seorang yang lainnya bertanya, “Aku tidak 
menduga bahwa yang ini sebelum yang itu.” Rasulullah SAW 
menjawab, “Lakukanlah, hal yang demikian tidak jadi masalah.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 765 


Hadits ini adalah Hadits riwayat Isa. Ma'mar dalam 
riwayatnya menambahkan: Rasulullah SAW tidak ditanya tentang 
sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan ritual, kecuali Beliau 
selalu menjawab, “Lakukanlah, hal yang demikan tidak jadi 
masalah.” 


. 2. oo 0. 2 e .. . p . sa “ € 

IP PEN KEP Cage NTP PS al du NAN 
Aas TK SP GEN IS yi Kh ad 3 EK 
5 ' Na mein Una Sena Ki ta 
dal Tas AI 3 B5 

s0. ta? 8 - as PAN ENI PIN, 

EN ea IN Aa IE PAI KUN Ta ea 
AI AN ag Cin 
Kd 
2952. Abu Bakar berkata: Dalam riwayat Ibnu Sirin, dari 
Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya dan Humaid bin 
Abdurrahman, dari Abu Bakrah disebutkan: Di hari Nahar, Rasulullah 

SAW melakukan khutbah, dan menyebutkan Hadits yang panjang. 


Bundar juga telah menceritakannya kepada kami, Abu “Amir 
menceritakan kepada kami, Ourrah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Sirrin, Abdurrahman bin Abu Bakrah menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dan Humaid bin Abdurrahman dari Abu 
Bakrah.””? 


0. o- J3 o 390. 3 f 


PPL KP Opi Ka ta 


788 Muslim, Haji 329 dari jalur periwayatan Isa. 
789 Yihat Al Bukhari Haji 132 dari jalur periwayatan Abu “Amir. 


166 || ShahihIbnu Khuzaimah 


803. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam di Atas 
Kendaraan. 


ITA SAS Ap ea X5 13 Leto Cb -Y or 
CA 3G) 2 Siah Ga KE GA 39 1 Ae ENI arah 
CA SU Je A9 PAI Hat La 3 MO, th -Uu 
2953. Abas bin Abdul “Azhim Al Anbari telah menceritakan 
kepada kami, An-Nadhar bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ikrimah, yaitu Ibnu Ammar menceritakan kepada kami, Al Harmas 
bin Ziyad Al Bahili menceritakan kepada kami, ia berkata, “Di Mina, 
aku pernah melihat Rasulullah SAW dari atas kendaran untanya 


melakukan khutbah di hadapan manusia dan saat itu aku sedang 
menemani ayahku.” 


804. Bab: Rukhshah (Keringanan) Melakukan Jima (Hubungan 
Seksual dengan Istri) di Hari Nahar setelah Melakukan 
Thawaf Hadhah. 


6 7 


In ea ba —Y9ot 


tra 


KN $ S Ag 
Pa TA Au Wa maa da KR ya 
Sa Ni Cai PB Iyan pel DU ane 


79 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 195 dari jalur periwayatan Ikrimah, namun 
didalamnya tidak terdapat kalimat: Pada saat itu aku sedang menemani ayahku. 


ShahihTbnuKhuzsimah || 767 


GA NI ea EA 3 DI, JS AAS Al "Jah abal 
Se AI Iga Un GAS inul 5 
2954. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, dari Auza'i, Ibnu Ibrahim bin Al Harits 
At-Taimi menceritakan kepadaku, Abu Salmah menceritakan 
kepadaku, Sayyidah Aiysha RA menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Setelah melaksanakan thawaf ifadhah, Rasulullah SAW ingin 
berhubungan dengan Shafiyyah, namun Beliau diberitahu bahwa 
Shafiyyah sedang dalam kondisi haidh. Kemudian Rasulullah SAW 
bertanya, “Apakah ia akan menahan kita?” Mereka menjawab: 
Sesungguhnya ia telah melakukan thawaf ifadhah. Kemudian Nabi 
SAW datang menemuinya.” 


805. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Lupa Melakukan 
Sebagian Ritual dan Di Hari Nahar Ia Ingat. 


Pa 30 aa. 3036. 9 Pe 


Kas PE apk Pa Ji Kah Bab —YA 00 

LP ikan Ap IA PS coba 393 25 Oa 3a3 Asa jl 
dm te P3 Pa wig “JG sh Gi TA ar ONE 3 36 
Yg 0 JB Kg ob HJ Sea bag pa Tan) 
Yp ab 133 PA Kena ol SL UB CAI duda 
WA Yg H3 IE at ot ema WS CAT Il S Ep 
FA LA Id 1JU) GL Y :JB VI ap 3 Jaa 


761 AJ Bukhari, Haji 129 dari jalur periwayatan Abu Salamah. 


168 || ShahihIbnuKhuzaimah 


CA UH oa Lp ATA y) 

2955. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Umar bin “Ashim menceritakan kepada kami, Abu Al “Awwam yaitu 

Imran bin Daud Al Oaththan menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Jihadah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Alagah, dari 
Usamah (290/B) bin Syarik, ia berkata: 


Aku pernah menyaksikan Nabi SAW pada saat haji Wada' dan 
sedang melakukan khutbah didatangi oleh seorang laki-laki, Laki-laki 
tersebut mengatakan bahwa ia lupa melempar jumrah. Rasulullah 
SAW menjawab, “Melempar jumrah-lah, tidak jadi masalah.” 
Kemudian datang yang lain dan bertanya, “Aku lupa melakukan 
penyembelihan.” Rasulullah SAW menjawab, “Lakukanlah 
penyembelihan, tidak jadi masalah.” Saat itu Beliau tidak ditanya 
tentang sesuatu (yang berkenaan denga pelaksanaan ritual —penerj.) 
kecuali Beliau menjawab: Tidak jadi masalah. Dan ia berkata: 
Sesungguhnya Allah SWT telah menghilangkan kesempitan kecuali 
jika seseorang memfitnah saudaranya yang muslim, hal yang 
demikian adalah masalah.” 


806. Bab: Penjelasan tentang Bermalam di Mina pada 
Hari-Hari Tasyrik. 


5. 5. 


NE sa taara m3 Jatan yi 3 Ar Kav —YAO1 

2 . y 2. . 2 Oi TA . .. 
AN Koi eh Al un BN Ia bt IG TN Lp 
HAL NG BI SA Ai eU AI Ha IA 


KAI 3 GAN AP TP BA gi KA OA On 


762 Sanadnya hasan. Abu Daud Hadits 2015 dari jalur periwayatan Ziyad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 769 


il) JII Ale Lai) lab JS pas gen ipa 13 
Lie Hi Y) IN Sa Pai) CE Jas AN 


2956. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid, maksudnya adalah Sulaiman bin Hasan 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari 
Abdurrahman bin Al Oasim, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW melaksanakan thawaf ifadhah di hari akhirnya 
setelah Beliau selesai melaksanakan shalat zhuhur. Kemudian Beliau 
kembali ke Mina di malam hari-hari tasyrik. Rasulullah SAW 
melempar jumrah setelah matahari tergelincir. Beliau melakukannya 
dengan tujuh buah batu dan setiap kali melakukan lemparan Beliau 
mengucapkan takbir. Setelah melakukan jumrah yang pertama, Beliau 
diam berdiri dan setelah melakukan lemparan jumrah yang kedua 
Beliau berdiri lebih lama sambil merendahkan diri kepada Allah SWT. 
Kemudian Beliau melakukan yang ketiga tanpa berhenti." 


Abu Bakar berkata: Lafazh ini, “Setelah selesai melaksanakan 
shalat zhuhur, zhahirnya bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar 
yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW melakukan 
thawaf ifadhah di hari nahar, kemudian Beliau kembali dan 
melaksanakan shalat zhuhur di Mina." Menurutku, maknanya tidak 
bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar RA. Nampaknya maksud 
Sayyidah “Aisyah RA dengan pernyataannya adalah: Rasulullah SAW 
melakukan thawaf ifadhah di hari akhir dan melakukan shalat zhuhur 
setelah Beliau kembali ke Mina. 


Jika riwayat Sayyidah “Aisyah RA difahami seperti ini, berarti 
tidak ada pertentangan dengan riwayat Ibnu Umar RA. Riwayat Ibnu 
Umar RA lebih kuat sanadnya dibandingan dengan riwayat ini. 
Riwayat Sayyidah “Aisyah RA jika ditakwil memiliki gaya bahasan 
tagdim ta'khir sebagaimna firman Allah SWT, ae pi SA si 2x 


ks Pd pi .. 


ad Jar Va 3, KEI “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Our'an) dan Dia tidak mengadakan 
kebengkokan di dalamnya.” (Os. Al Kahfi (18J:1) gaya bahasa seperti 
ini banyak terdapat di dalam Al Our'an dan sebagiannya telah aku 
jelaskan dalam kitabku yang berjudul Ma'ani Al Ouran. Aku juga 
akan menjelaskan sisanya insya Allah SWt, seperti firman Allah 
SWT, FI Ka KAI Ef Kera # ik 
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami 
bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat, 
'Bersujudlah kamu kepada Adam,' maka merekapun bersujud kecuali 
iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud..” (Os. Al A'raf (7J: 
11) Makna pernyataan Sayyidah “Aisyah RA dengan pentakwilan 
seperti ini adalah: Rasulullah SAW melakukan thawaf ifadhah di hari 
akhir, kemudian Beliau kembali dan melaksanakan shalat zhuhur. 
Kalimat “Beliau melaksanakan shalat zhuhur,” didahulukan dari 
kalimat kemudian Beliau kembali. Sebagaimana firman Allah SWT, 
"Kami ciptakan, kemudian kami gambarkan," maknanya adalah Kami 
gambarkan kemudian Kami ciptakan." 


807. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) bagi 
Keluarga Abbas untuk Tetap Menentap di Makkah pada Hari- 
Hari Mina untuk Melaksanakan Tugas Mereka, 
Menyediakan Air Minum. 


CA NG Kaban USA (Jaka Op Kaban Gi -Y9oV 

, #5 
6S TE... 0 - a00 23 30 Y Jo 1s OA A0 
P3) ol PP PSU GP Lab Ga aa gada BP ui 
3 5 2 Sg 5 y 5 Aga 2 PA s5 ad Pa Hata na 
San Tes NB Ci OEM be AS yi ea ot B3 
"8 Sanadnya dha'if dan matannya munkar, karena bertentangan dengan Hadits 


riwayat Ibnu Umar RA. Abu Daud Hadits 1973 dari jalur periwayatan Abdullah bin 
Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 771 


AN NN Aa 

2957. Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 

memberitakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi”, dari 

Ibnu Umar RA, “Bahwasannya Nabi SAW telah memberikan izin 

kepada Abbas bin Abdul Muthallib. Ja meminta izin kepada Nabi 

SAW untuk menetap di Makkah guna menyediakan air minum, 
kemudian Nabi SAW mengizinkannya.” 


808. Bab: Penjelasan tentang Larangan Mengenakan Wewangian 
dan Baju, jika Seorang Yang Berhaji telah Memasuki Waktu Sore 
Hari sementara Ia Belum Melaksanakan Thawaf Ifadhah dan 
Larangan Melakukan Seluruh Yang Terlarang bagi Orang Yang 
Sedang Melaksanakan Ibadah Haji sebelum Melakukan 
Jumrah di Hari Nahar. 


VA asa Gl HI BASE Ip JASA GAS —YA0A 
: : 

G3 Cah Wa oa ab dapa debina 
SLB EN In Di DB SSS ii 
EN abdi Ia Jeng Ka Tg IE JAN IG UN KB PN 
Ae UN Gn il Ya Ag BA Jp JB TS Cia 


- - 


tel) Ia A05 (asal (JL JG AI Iya UANG NY JUS AI 


768 A1 Bukhari, Haji 133 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 


772 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ANN AAN IA Ag IL JA aa DUA Rae WETON KN Ana 0) 


- 2... 
'F 3 2. 


Ti rn AYU cet) La Kena Lo PP) “JG 


ni 5 Bg Le Si KAS S5 SB 33 Ai 
Pp Aa ca lia aga Of J3 al Ss CI Gp) 
Bad yr ag Ken 


2958. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Adi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari ibunya, Zainab binti 
Abu Salmah, dari Ummu Salmah, keduanya menceritakan kepadanya, 
dan semuanya berasal dari Ummu Salmah, ia berkata: 


Di hari-hari bagianku, Rasulullah mengunjungiku di hari 
nahar, Beliau datang mengunjungiku. Kemudian Wahab masuk 
bersama seorang laki-laki dari keluarga Abu Umayyah yang datang 
dengan mengenakan pakaian biasa. Ia (Ummu Salamah) berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Wahab: Wahai Abu 
Abdilah, apakah kamu telah melaksanakan thawaf ifadhah?” Ia 
menjawab: Belum wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, 
“Lepaslah bajumu!” dan iapun mentaati perintah Nabi SAW dan 
sahabatnya pun melakukan hal yang sama. Kemudian mereka 
bertanya kepada Nabi SAW, “Mengapa demikian wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Ini adalah hari dimana kalian diberi keringanan, 
Jika kalian telah melempar jumrah, maka kalian boleh melakukan 
(291/4) apa yang semula terlarang dalam kondisi ihram kecuali 
melakukan hubungan seksual dengan istri. Jika kalian telah memasuki 
waktu sore sementara kalian belum melaksanakan thawaf, maka 
kondisi kalian (dalam kondisi ihram) sama dengan kondisi orang 


yang belum melempar jumrah."' 


768 Sanadnya shahih. Hal yang demikian telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu 
Daud (1745) sesuatu yang tidak kalian lihat ditempat yang lain. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 773 


809. Bab: Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari Idul 
Fitri dan Hari Nahar (Iedul Adhha) 


o. 3 3. as . 


begal IS Up Kg ea Fa Ing Lao —Y1404 
Sr NA) J8 cas ala GAN » AT Wa Keea :YG 


0.903 0. . 


AN J3 O) SIS ena 3 TPG All Dg SJ as 
(Ap ya (Sojais Jadi na Pc san rara, 
alah an Ika Dag Bca va & AS ag Uh, 

PI HS Gean AS 


2959. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdurrahman 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Abu Abid, Al Makhzumi 
Maula Ibnu Azhar berkata: Ia berkata: Aku pernah menyaksikan hari 
Ied bersama Umar bin khathab RA dan ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah melarang melakukan puasa di dua hari ini. Hari 
Ied adalah hari dimana kalian berbuka dari puasa kalian dan hari 
penyembelihan adalah hari dimana kalian memakan hewan 
sembelihan kalian.” Aku telah meriwayatkan Hadits tentang 
permasalahan ini dengan lengkap dalam bab puasa di kitabku Al 
Kabir. 


Abu Bakar berkata: Para perawi telah berbeda pendapat 
tentang status kebudakan Abu Ubaid. Sebagian ahli riwayat 
mengatakan bahwa ia adalah budak Abdurrahman bin Auf RA. Hal 
seperti ini menurutku tidak bertentangan, sebab bisa saja Ibnu Azhar 
dan Abdurrahman bin Auf berserikat dalam melakukan pembebasan 
kebudakannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah 
budak Abdurrahman bin Auf sementara sebagian yang lain 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
1 
| 
l 


berpendapat bahwa ia adalah budak Ibnu Azhar dan ia berwala' 
kepada kedua orang yang memerdekakannya.' 


810. Bab: Penjelasan tentang Larangan Berpuasa di Hari-Hari 
Tasyrik dengan Dasar Dilalah bukan Dengan Larangan yang 
Bersifat Shahrih (Jelas). 


C, .. 3.0 3. 


s 3 g Hvee Ka al IS up 3 | Tara —YAN, 


0. 35aJ ” 


3 0 ” “ 23 
HE AE 3 Iki erert an Ae Hanan 235, Dt 


OP BAN Jgn Ol Ui oi Pa aa ai AP oi MU 


3... 3 


TE Kao Lt AA IU) an 
URUS - , 3 e Ge ap og £ : 
LAB Im LI 3 33 JT AT GG Ap aa VI KI 
(nahi DAS salah 


2960. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabbi telah menceritakan 
kepada kami, dari Hamad bin Zaid, dari Umar, ha Sa'id bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Umar, dari Nafi' bin Jabir bin Math'am, dari Basyar 
bin Sahim, bahwasannya Rasulullah SAW telah memerintahkan 
kepadanya untuk memberikan pengumuman. Al makhzumi juga 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya di hari-hari 
Mina untuk memberikan pengumuman, "Tidak akan masuk surga 
kecuali jiwa yang beriman. Bahwasannya hari ini adalah hari-hari 
dimana kalian makan dan minum." Aku telah meriwayatkan bab ini 
secara detail dalam kitab shaum.'" 


76 A1 Bukhari, puasa 66 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Zuhri. 
767 Sanadnya shahih. As-Sunan Al Kubra karya Imam Baihagi 4: 298 dari jalur 
periwayatan Nafi”. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 775 


811. Bab: Penjelasan tentang Larangan Melakukan Puasa di 
Hari-Hari Tasyrik Berdasarkan Riwayat Yang Lafazhnya 
Bersifat Sharih (Jelas), bukan Dengan Kinayah atau Dilalah. 


BA ee GA ENG lha 5 Ha ES YA 
SI SA AA OI OP el Hi BUG dil 
AT ada IPA oi ap oi Me 53 de ob 
Dab Ui AL AS TE Cab UE ia 5 Uda 
MIA AP ih An an BT Saga ul nan SS dat 
db dng UANAT doat (AG daan GA Sao S3 
AN 


2961. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Al Hay'ah dan Malik 
bin Anas telah memberitakan kepadaku dari Ibnu Al Hadi, dari Abu 
Murrah Maula Agil bin Abdul Muthallib, sesungguhnya ia telah 
berkata, “Aku pernah masuk bersama Abdullah bin Amru bin Ash RA 
untuk menemui ayahnya di hari-hari tasyrik. Saat itu ia sedang makan 
dan mengajak kami makan bersamanya. Kemudian Abdullah bin 
Amru bin Ash berkata kepadanya: Aku sedang puasa. Kemudian 
Amru bin Ash RA berkata kepadanya: Tidakkah kamu tahu 
sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan puasa pada hari- 
hari ini dan memerintahkan untuk tidak berpuasa." Kemudian ia 
memerintahkan mereka berbuka dan merekapun berbuka." 


Salah seorang dari keduanya menambahkan yang lain. 


768 Sanadnya shahih dan penjelasannya telah kami berikan. Lihat Hadits No 2149. 


776 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


812. Bab: Sunnah Melaksanakan Shalat di Mina bagi Selain 
Penduduk Makkah dan Selain Orang Yang Bermukim di Makkah 
Yang Wajib Melaksanakan Shalat dengan Sempurna (Tidak 
Digashar) dengan Menyebutkan Dalil dimana Sebagian Kalangan 
Sangat Bersikeras Berpendapat bahwa Seluruh Jamaah Haji 
Disunnatkan Melaksanakan Shalat dengan Cara Digashar 
seperti Shalatnya Musafir. 


0-4 3 0 - 30 9 200 18- 


P4 8. . . » 

DAS AA OI ABI ka Bj Xp EA —y aur 

an 0.8. HS 2 c-f L0,2. 20 8 an 

(00La G3 pel ka) DD eri Me HS Cinay 
“gi sa . S3. P Pep PA AA 
Kam PI x Bab vla ge Kya d4 &) Hi ylaa Ka 
AE Lu 5 0 Ga ea PAN L 32032 3 Sg. : SA | 
MS Cp Anya AE ajang H Hay CA 7 Oa 


0. 


GP MARENN pa Ola 3g de san Ha gp 
SA ab #- Pa APA ga Pi CE MA BL ab o- 0  - -0 
JUS SAI Sa OLI Io JB Tj gi yA IE 5G Bh 
So) KA SI SESI BA Jpn So 2 X3 


3 
- 


Pd s - 3 4 Pa: - 0 Ne 
MS mi ia do bai BI SB ya ph 
FA re v He aa bj Ta . AE ya - 


2962. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Namir menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, ha Salim 
bin Jinadah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyyah 
menceritakan kepada kami, ha Muhammad bin Basyar menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, ha Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, . Abu Muawiyyah dan Jarir menceritakan kepada kami, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 777 


semuanya mengambil dari Al A'masy kecuali dalam Hadits Ats- 
Tsauri dari Sulaiman, yaitu Al Amasy, dari Ibrahim, dari 
Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Utsman RA melaksanakan shalat 
di Mina sebanyak empat raka'at. Abdullah berkata: Aku pernah 
melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW sebanyak dua raka'at, 
bersama Abu Bakar RA sebanyak dua raka'at dan bersama Umar RA 
sebanyak dua raka'at. Kemudian setelah itu kalian berbeda dan aku 
sangat menginginkan. 


Lafah Hadits ini berasal dari riwayat Salim bin Jinadah.'? 


AI ee 3 Me of SAS ANA 2 JASA WAS —ya ay 


SIA BB Joan Io IU Gb gi op BU LP ab yi 

SS Di WA ti 

2963. Muhammad bin Al “Ala telah menceritakan kepada 

kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin 

Umar, dari Nafi?, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW, Abu 

Bakar RA dan Umar bin Khathab RA melaksanakan shalat sebanyak 

dua raka'at di Mina. Demikian pula dengan Utsman bin Affan RA di 
awal pemerintahannya.” 


813. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Melaksanakan Shalat di Mina Sebanyak Dua Raka'at, sebab 
Beliau Saat Itu dalam Kondisi Musafir, tidak Mukim. Status 

Rasulullah SAW Saat Itu adalah Sebagai Penduduk Madinah dan 
Mengunjungi Makkah untuk Melaksanakan Ibadah Haji dan 
Beliau Tidak Bermukim Di Sana (291/B) dengan Status Mukim 


'8 Al Bukhari, Haji 84 dari jalur periwayatan Sufyan. 
70 Al Bukhari, Tagshiru shalat 2 dari jalur periwayatan Ubaidullah, Haji 84. 


778 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yang Wajib Melakukan Shalat dengan Sempurna, 
tanpa Digashar. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas 
menyebutkan: Bahwasanya Nabi SAW selalu melakukan shalat 
dengan cara di gashar hingga Beliau kembali. 


O Io 


Pan: ai sena Da nk —YA1L 
Ie ja Hal 3 Si Cia ES) il 33 UI Hand 
LA 0. s-f oa? 
Dae nana 


2964. Dalam riwayat Ibnu Abbas RA disebutkan bahwa Allah 
SWT mewajibkan kalian melaksanakan shalat sebanyak empat raka'at 
disaat kalian sedang berada di tempat kalian dan dua raka'at disaat 
kalian sedang berada dalam kondisi musafir. Kemudian ja 
menjelaskan bahwa kewajiban melaksanakan shalat bagi yang 
berstatus mukim adalah empat raka'at sebagaimana kewajiban ini 
sama dengan yang lain yang tidak mukim.'”! 


5 3S BUY Ska Lp TAG 3, YAN 

5 Bilah AA Aa aa PA Hah jab DL G5 
BEE, MIN SALA CP US BI SNaall ra 
FP Ae dg PP ia Ira AS 
La Yaa Ui 35 Ka at de Aan ah IP UN Tale, 


7! Telah disebutkan sebelumnya. Lihat Hadits no. 304. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 779 


SI AR PI dn DAUN lea Mal 3 
Las JE Pena Par AAN AIA bi HE 3 
PC Sem La La (AG 513 Jah Ia 

so , 03. “18 

pt Gila “5 Te at) PI ce en Sd peng SI 3d 
ia PKI as s3 jl 
2965. Riwayat dari Sayyidah “Aisyah RA yang menyebutkan 
bahwa shalat yang pertama kali diwajibkan jumlah bilangan 
raka'atnya adalah dua raka'at, kemudian ditambahkan dua raka'at jika 
seseorang dalam kondisi tidak bepergian, secara jelas menunjukkan 
bahwa mereka yang ada di Mina dengan status mukim (tidak musafir) 


wajib melakukan shalat dengan jumlah bilangan raka' at sempurna dan 
tidak boleh melakukannya dengan cara gashar. 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan dalam kitab shalat 
maksud riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas. 


Riwayat Ibnu Abbas RA dan Sayyidah “Aisyah RA 
menunjukkan bahwa mereka yang berstatus sebagai penduduk 
Makkah dan mereka yang bukan penduduk Makkah, namun mukim di 
Makkah, wajib melaksanakan shalat di Mina dengan jumlah bilangan 
raka'at sempurna. Sebab status mereka adalah mukim, bukan musafir 
dan kewajiban shalat bagi mereka yang berstatus demikian adalah 
empat raka'at. 

Dengan demikian, mereka yang bukan musafir dan 
tidak dalam kondisi ketakutan, tidak boleh mengerjakan shalat dengan 
cara gashar. Penduduk Makkah dan mereka yang mukim di Makkah 
wajib melakukan shalat dengan jumlah bilangan raka'at sempurna jika 
keluar menuju Mina sambil niat akan kembali ke Makkah (tidak 


780 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


musafir), kedua golongan ini tidak boleh melaksanakan shalat di Mina 
dengan cara gashar.'”? 


814. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Hari Al Ourr, yaitu 
Awal Hari-Hari Tasyrik. 


LI0 3G. 3 AG 


Ap Sana Ga YAN 


aa Su kana Ki 5 rara ca 
aa 2 $ Panbaa LA Tati 0. 0. .. o Pn 
JB SE IP BEP AR KAP aka oi JS 
Pn NP, ea Pa ag JT ” 1 ? 3. 
SA ai AI GAN Ai (SI asi BB AI IA 
2966. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Tsur menceritakan kepada kami 
dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdullah bin Naji, dari Abdullah bin 
Oarath, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hari yang paling 
agung di sisi Allah SWT adalah hari nahar, kemudian hari Al Gur.”? 


815. Bab: Penjelasan tentang Awal Nabi Melakukan Lemparan 
Jumrah dan Illat Yang Membuat Nabi SAW Memulainya 
sebelum Kembali. 


- J3. A9 


Li 0d Pa 2 -G Pa Ipa 

3-3 PN RA ye , 3. 3 ) Ca as BG () . 

2 AB BB Jah dl daan el 1IB uas jl ye 
Pi Pi P3 


ee -$ 2 . Pa 3d # aa Pa z 7 PNP TA . Pr 
Sup ag 5 kendi 08 Pa JI md RU Mm 


7 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 303. 
77 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat hadits No. 2966. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 781 


ai EP aa mila UP Ga Ie EP IU SW A3 
SIT AI an gn AG SAN FA 34 & 
AT He AAS pita Ba BAN 2 3 


2967. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada kami, Abu 
Hamzah menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin 
Jabir, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Jibril pernah datang menemui 
Rasulullah SAW dan ia memperlihatkan kepada Beliau tentang 
tatacara melaksanakan ritual manasik haji. Jibril memasuki Mina dan 
memperlihatkan kepada Nabi SAW tentang cara melempar jumrah. 
Setelah itu, ia memperlihatkan “Arafah kepada Nabi SAW. Kemudian 
syetan mengikuti Nabi SAW ketika di Jumrah dan Nabi SAW 
melempar dengan tujuh buah batu hingga ia (syetan) terbenam. 
Kemudian syetan mengikuti lagi di jumrah yang kedua dan Nabi SAW 
melemparnya dengan tujuh buah batu hingga syetan tidak muncul lagi. 
Kemudian syetan mengikutinya lagi di jumrah yang ketiga dan Nabi 
SAW melemparnya dengan tujuh buah batu hingga ia (syetan) 
menghilang, kemudian ia pergi.” 


816. Bab: Penjelasan tentang Waktu Melempar Jumrah 
di Hari-Hari Tasyrik. 


Pe) . . Pt 
TP oi 9g gt Hp (PS Pr Was —YATA 
Jaga u AI Ke Larap D Jt Pj rar Teng | Tara 
78 Sanadnya dha'if. Al Haitsami berkata dalam kitab Majma Az-Zawa'id 3 : 26. 
Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al kabir dan didalamnya terdapat 


kalimat: Atha bin Sa'ib adalah sosok yang sering melakukan kesalahan dalam 
periwayatan. 


782 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


. 


35. 3 13 or 3036. 3 


Pe - ., 2. .. 8. 
bawa UI CARA j3 Nama Lido (T) YM Gil LL RAI 
2... 38 Td P3 aa Pa Pe 0-3 8 - # - re. 0 2g 
Se AN TA AN ena op Kab 

543, 0 6, co 0-33 ore en “3 , oe v0 
Pe PI tu aa Dadi dala cal Os dya GAN AaS Uji Aler 


. 


: ia 0... CT... 2 

Ap bs AS AT IU ul J3 LS Kg CI, 
: i " . . oi 

Ae Pa sa ai 


2968. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dan Abu kuraib 
menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, 
ha Abdullah bin Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Idris 
menceritakan kepadaku, ha Muhammad bin Ma'mar menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu 
Zubair telah memberitakan kepadaku, bahwasannya ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Nabi SAW melempar jumrah 
di hari nahar pada pagi hari. Setelah hari nahar, Beliau melakukannya 
setelah matahari tergelincir.” 


Abu Karib berkata: Al Asyaj menambahkan dari Abu Zubair, 
dari Jabir.” 


#..3 36. 3 Papa 


en ea Ipa Ki as ai u Iasea Lok —YATA 


AE AA 3 SN TA P3 


. 
. 
. 7 


: AA PN IA SI SNN PP AANG TPS TITIK 2 
an CG III IS AI F3 ai BIA OS Bcl AG 


78 Muslim, Haji 314 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 783 


JA POS 0 Lap Lama Min EN JB JG 
SEL AD ya clan Jain 


2969. Muhammad bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Khuwar, maksudnya adalah Humaid Al Kufi menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Aku tidak akan melempar 
jumrah kecuali setelah matahari meninggi. Bahwasannya Jabir bin 
Abdullah pernah mengatakan bahwa di hari nahar Rasulullah SAW 
melempar jumrah sebelum tergelincirnya matahari. Pada hari 
setelahnya, Beliau melakukannya ketika matahari tergelincir.” 


Abu Bakar berkata: Hadits ini berstatus gharib, jika Ibnu 
Khuwar memasukkan Atha'” di dalam isnadnya.'” 


817. Bab: Penjelasan bahwa Ritual Melempar Jumrah Dilakukan 
untuk Mengingat Allah SWT, bukan Sekedar Melempar 
Batu ke Tempat Jumrah. 


23 303 un 13. u 


"IG Hanap en al dis Lada 
Ba tata 2 SI Lb! Jak CA BB AI J5 Ju 


77 Palam sanad diatas tidak disebutkan nama Atha. Nampaknya orang yang menulis 
untuk Imam Khuzaimah tidak menuliskannya. 

77! Sanadnya dha'if karena Ibnu Khuwar adalah sosok yang diangap lemah dalam 
hal periwayatan Hadits. Muslim dan yang lainnya memiliki perbedaan dengannya 
dalam mengisnad Hadits ini. Hadits ini ditakhrij dalam kitab Shahih Abu Daud 
(1720) —Nashir.) 


784 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2970. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Ubaidullah, yaitu Ibnu 
Abu Ziyad, Al Gasim bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya thawaf di ka'bah, sa'i diantara shafa dan Marwah 
serta melempar jumrah dilakukan untuk mengingat Allah SWT. si 


8183. Bab: Penjelasan tentang Takbir Yang Diucapkan Setiap Kali 
Melempar Batu dan Berhenti Di Tempat Jumrah Yang Pertama dan 
Kedua dengan Berdiri Lama sambil Merendahkan Diri kepada Allah 

SWT (292/A) dan Tidak Berhenti di Jumrah Agabah setelah 
Melakukan Lemparan Jumrah di Hari-Hari Mina. 


du Lo. Papa 


Ag JS yh Gis Pa TN Jana ai KS lb —YAVI 


- 013 


Na ae se Ban 

- 2 - J 
SP P3 Oh 3 ag SR na Ho kp 
(ana Ga gia Kau KASI IG KASI 
gai kaan Hah Ja na 3 JAN te Lag da 


2... 


Lis Ha Y, Ba 


Dea al Ia BSI Jah CP MIE KE 3 add 53 


2971. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid, yaitu Sulaiman bin Hayan menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Isag, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari 


798 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 2882. 


ShahihTbnuKhuzaimah || 785 


ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW 
melakukan thawaf ifadhah di hari akhirnya setelah melaksanakan 
shalat zhuhur. Kemudian Beliau kembali ke Mina dan menetap di 
tempat tersebut pada malam hari-hari tasyrik. Beliau melempar 
jumrah setelah matahari tergelincir. Di setiap jumrah Beliau 
melakukan lemparan dengan tujuh buah batu. Setiap kali melempar 
sebuah batu, Beliau mengucapkan takbir. Beliau berdiam di tempat 
jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua. Beliau berdiri dengan 
lama dan merendahkan diri kepada Allah SWT. Setelah itu Beliau 
melakukan lemparan jumrah yang ketiga dan tidak berdiri lama di 
tempat tersebut.”77? 


819. Bab: Penjelasan tentang Berdiri di Tempat Jumrah Yang 
Pertama dan Kedua setelah Melakukan Lemparan dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Posisi Berdiri setelah Melakukan 

Lemparan Yang Pertama adalah Di Depan, bukan Di Belakang, 
Disamping Kanan atau Di Samping Kiri Tempat Jumrah. Berdiri 
setelah Melakukan Lemparan Jumrah Yang Kedua di Arah Kiri 

Yang Berada Setelah Lembah, sambil Menghadap Ke Arah 
Kiblat pada Saat Berdiri di Kedua Jumrah Tersebut serta 
Mengangkat Kedua Tangan. 


CA ala (IE 2 SIG Pi Ip AA ih —yaVY 

AN Jgn AA 3 enda MI Gak 3 OA AS YG 
GEA plag Uan Ia bah aa KA 9 SL OS 
La ja bip ag aa Gabus 


79 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits No. 2956. 


786 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- . P3 . . 5 2,9 3 - 3 2 Pa 

Tang Cepa TII TAS IA SOP Jaa 0) PX LN 
. - 3 .» Ji 
SB D5 ah kasa H9 WS 3 oa 
(-, 9 3 “8 . Lane Pe B3 . 

Abe BI AS GE AI dh Va al Jail Gap dea) 
3 » 2 Pe” an 

Yg Dai 5 Blah IT AK am pita Upogd a 
Ik Jia WAS It AE 5 IL al MEA JB dh Lagi 
-' Pa an Pa an Lai JB 2 rn 
JB #aanmdi JB « Ia sid EP dal up 


4 
OB uga £ 83... £ 


(jali 3 Hau HCS YK KAA SAS SB JU3 toa UI 
Ja BI cat 5 ena NA Jia Se sun aa Tag Ya 
Se Sp AA 

2972. Muhammad bin Yahya dan Al Husein bin Ali Al 
Busthami telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Utsman 
bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada 
kami dari Zuhri, bahwasannya Rasulullah SAW melempar jumrah 
yang berada setelah masjid Mina dan melakukannya dengan tujuh 
buah batu. Setiap kali melempar, Beliau mengucapkan takbir. 
Kemudian Beliau maju ke depan dan berdiri menghadap ke arah 
ka'bah sambil mengangkat kedua tanganya dan berdoa. Beliau berdiri 
dalam jangka waktu yang agak lama. Setelah itu Beliau melanjutkan 
lemparan jumrah yang kedua. Rasulullah SAW melemparnya dengan 
tujuh buah batu dan setiap kali melempar satu batu, Beliau 
mengucapkan takbir. Setelah itu Beliau beralih ke sebelah kiri dengan 
posisi setelah lembah. Beliau berdiri menghadap ke arah Ka'bah 
sambil mengangkat kedua tangan dan berdoa. Setelah itu Beliau 
menuju jumrah Agabah dan melakukan lemparan dengan tujuh buah 
batu. Setiap kali melakukan lemparan, Beliau mengucapkan takbir. 
Setelah itu Beliau bergerak dan tidak berdiri di tempat jumrah.” Zuhri 


ShahihIbnu Khuzaimah || 787 


berkata: Aku pernah mendengar Salim bin Abdullah bercerita dengan 
Hadits yang sama dari ayahnya, dari Nabi SAW. Ia berkata, “Ibnu 
Umra RA juga melakukannya dengan cara yang demikian.” 


Al Busthami berkata: Ia berkata: Yunus telah memberitakan 
kepada kami dan berkata tentang jumrah agabah: Beliau melakukan 
lemparan jumrah dan melakukan takbir setiap kali melakukan satu 
lemparan. Setelah itu Beliau bergerak dan tidak berdiri di tempat 
tersebut. Lalu ia berkata: Ia telah menceritakan hadits yang sama dari 
ayahnya dan sisa riwayatnya sama dengan lafazh riwayat Muhammad 
bin Yahya." 


820. Bab: Penjelasan tentang Khutbahnya Imam 
di Pertengahan Hari Tasyrik. 


2... . - J3. Ia oo - 6. 30 35. 3 aa 
Sj oi 245 “” Sona Hai Op Kebun La —YAVr 
3 ee 


5 - 8 . 
KP 3 Than BAS Ueate ah SAS JAY Lada Tihg Una 
Dee Serah aa sa 0. ag 016 - . o cc. 8 
Say SS Ulas 2 ab ya JA, gan Uya Uji Uya jl 
Sa ., 2... 4 La y 3 sP Lia £ sea 5 SA, 
Pa ak teh SU Kay PE J5 Uas AG adat 
2... - 03 3 ND AO 3 NN MN TT Ye Pa » 
wu SIB Cek ES ASI asa ai :J8 cit “naga 2 
5 


2 .& Anto ... Cu, drofa 3s... 23 Kg. .. 
AEG Pe Tb Oa 2JG eat 3 AL 2S SID ep 
0 Seo” NIP 23 AP Pa M4 .. PPN Ka SEAL L3 
SAE Up NG) (KA, Blah 3G (Sella OP 2JU eudh 
IG dia Sak 3 Akh SAS dia KAI UPS NI 
Oak Ja Han LA Ja TN (es Cit us Ala setang 
780 A1 Bukhari, Haji 142 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Utsman bin Bahar. 


788 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kab ja 

2973. Muhammad bin Basyar dan Ishag bin Ziyad bin Yazid 

Al Athar —Hadits ini adalah Hadits riwayat Bundar— Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Abdurrahman bin Hashin 
menceritakan kepada kami, Nenekku, Sara binti Nabhan menceritakan 
kepadaku, dahulu ia adalah pengurus Ka'bah di masa Jahliyyah, ia 
berkata, “Di hari Ru'us Rasulullah SAW melakukan khutbah di 
hadapan kami semua. Dalam khutbahnya, Beliau bertanya, 'Hari 
apakah ini? Kami menjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui." Beliau berkata, 'Bukankah ini adalah masy'aril haram?' 
Kami menjawab, 'Ya, benar.' Beliau bertanya lagi, 'Hari apakah ini?" 
Kami menjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui." 
Beliau berkata, 'Bukankah ini adalah pertengahan hari tasyrik?' Kami 
menjawab, 'Ya, benar.' Setelah itu Beliau bersabda, "Sesungguhnya 
darah kalian —-Ishag menambahkan— dan harga diri kalian, keduanya 
berkata, 'Dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana 
keharaman hari ini, di bulan ini dan di negeri ini." Ishag 
menambahkan, 'Hendaknya yang dekat diantara kalian 
menyampaikan kepada yang jauh. Ya Allah, apakah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian. Ya Allah, apakah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian. Ya Allah, apakah aku telah 


menyampaikannya kepada kalian,” 3 


781 Sanadnya dha'if karena sosok Rabiah tidak dikenal —Nashir.) Abu Daud, Hadits 
1953 dari jalur periwayatan Muhammad bin Basyar dengan redaksi yang ringkas. 
Kata Ru'us adalah jamak dari kata Ra'sin. Yang dimaksud dengan hari Ru'us adalah 
hari-hari tasyrik. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 789 


821. Bab: Penjelasan tentang Isi Khutbah Yang Dilakukan Imam 
di Hari Nafar Awal, tentang Bagaimana Cara Berangkat dan 
Cara Melakukan Lemparan Jumrah serta Memberi Penjelasan 
kepada Khalayak tentang Pelaksanaan Sisa Ritual Haji. 


-303B- Papa 


Glbeah eda AP Ja PR or Teban Ula -YAVE 
La LI Ta - 0. Ao 
eh pap Adu: JB (ala 


10 3 0- 


Jp Ol nan PAN DP gb oi WE Ii ANA ae 
AG da KA Si Mah Fb Ip Sa 
GEN Aa GKI jua Calo sa HP TAS 
OS AG 163 ulala Sandi S3 ae kg ab Sl 
Doa US ai LP Hss K MEI AA F3 


ng 


Je sela gn “de 8 e3 Ls Aa alas Ogag HS 
Ka 8 


2974. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
dengan Hadits yang bersifat gharib, Ishag bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku pernah membacakan sebuah riwayat di 
hadapan Abu Ourrah Musa bin Tharig dari Ibnu Juraij, Abdullah bin 
Utsman bin Khatsim menceritakan kepadaku, dari Abu Zubair, ia 
berkata, “Setelah kembali dari melaksanakan umrah Ja'ranah, 
Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar RA sebagai pemimpin bagi 
orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan saat itu kami 
bersamanya. Ketika kami tiba di Al 'Araj, ia mengumandangkan adzan 
shubuh. Saat berdiri akan melakukan takbir, ia mendengar suara 
tangisan di belakangnya dan ia pun menghentikan takbirnya.” 


190 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Kemudian ia menceritakan Hadits dengan panjang dan berkata: Ketika 
tiba hari nahar yang pertama, Abu Bakar RA berdiri dan 
menyampaikan khutbahnya di hadapan manusia. Ia menjelaskan 
kepada mereka tentang cara meninggalkan tempat, cara melakukan 
lemparan jumrah dan memberitahu mereka tentang tatacara 
melakukan manasik. Setelah selesai melakukan khutbah, Ali RA 
membacakan surah At-Taubah di hadapan manusia hingga khatam." 


822. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) (292/ B) 
bagi Tukang Gembala Melakukan Lemparan Jumrah 
di Malam Hari. 


ce “3 4 3. 8. 


.y sUL Na Tn hered cddlar Gp &3— -YAVo 


x 


x tu 


SA aan Oh JL NA Ot EN Ga, H3 
2975. Salim bin Junadah telah menceritakan kepada kami, 


Waki' menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abdullah 
bin Abu bakar, dari Abu Baddah, dari ayahnya, 


“Bahwasannya Rasulullah SAW telah memberikan rukhshsah 
(memberikan keringanan dengan membolehkan) bagi penggembala 
untuk melakukan lemparan jumrah di malam hari dan membolehkan 
mereka menggabungkan lemparan jumrah.”8 


782 Aku katakan: Sanadnya dha'if karena adanya sosok Abu Zubair yang sering 
melakukan 'an'anah. Ia adalah sosok yang dianggap mudlis. —Nashir.) 

788 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 1976, namun didalam riwayat ini tidak 
disebutkan kalimat: Melakukan lemparan jumrah di malam hari. An-Nasaa'i 5 : 221, 
At-Tirmidzi, Haji 108. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 791 


823. Bab: Penjelasan Tentang Rukhshah (Keringanan) bagi Para 
Pengembala, Satu Hari Melakukan Lemparan dan Pada Hari 
Setelahnya Tidak Melakukan Lemparan. 


SI al KE AN 3 EL AK is —y aya 

BE Gas) BN ad sal Pesan 3 an SB ap 
s0. Ine s0. s0. 
be yang Lay ya ol 

2976. Abdul Jabbar bin Al “Ala menceritakan kepada kami 

dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu Baddah bin Adi, 

dari ayahnya, “Bahwasannya Nabi SAW telah memberikan rukhshah 

kepada para pengembala untuk melakukan lemparan jumrah selama 

satu hari dan tidak melakukan lemparan pada hari berikutnya.” 


II Ke 3 KS AU Wa 5 “3s Gas -yavY 
Pa ip EN Aap Koi UN ae Ki aoi 
aa IA 


2977. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, 
dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dari Abu Al Baddah, dari ayahnya 
dengan Hadits yang sama.'' 


2. 16 - .. 303 Rp 


dp Dikau tra —YAYA 


78 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 221 dari jalur periwayatan Sufyan. 
785 Lihat Hadits sebelumnya No. 2876. 


792 || ShahihIbnu Khuzaimah 


, 
: 
$ 
, 
: 
2 


AP oi TA al op al SK SNI H3 
1313 ME Mm Ag Ol eU ab BM In ol aah 16 
Ea 

2978. Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Oasim 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari 
ayahnya, dari Abul Baddah bin Adi, dari ayahnya: Bahwasannya 
Rasulullah SAW telah memberikan rukhshah kepada para 
penggembala untuk melakukan lemparan jumrah selama satu hari dan 


meninggalkannya selama satu h 1 


824. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memberikan Rukhshah kepada Para Pengembala untuk Tidak 
Melakukan Lemparan Jumrah selama Satu Hari dan Melakukan 
Penggembalaan Selama Satu Hari, pada Dua Hari Pertama Hari 
Tasyrik. Hari Pertama Mereka Menggembala dan Hari Kedua 
Mereka Melakukan Lemparan Jumrah. Kemudian Setelah Itu, 
Mereka Melakukan Lemparan di Hari Nafar, bukan Berarti 
Mereka Dibolehkan Tidak Melakukan Lemparan Jumrah di Hari 
Nahar dan Hari Nafar Akhir. Maksudnya Adalah, Melempar 
Jumrah di Hari Pertama dan Hari Kedua Mereka Satukan 
Pelaksanaannya, baik Di Lakukan Di Hari Pertama atau 
Di Hari Kedua. 


Of hg AU aa D3 Ii SAS -yava 


, 


PE nga . 8. 0 0) os 90. ... Pa, 
ole il ol aa 3p PAK doi ane ya ani IL 
786 Yihat Hadits No. 2977. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 793 


SIN SI LE BA JA ah 33 LE sak yi 
e Mau AI Ma j AI aa kas ta oa (L 5 ya 


na sala AN Bee ae 
GAP Ana ai Ja AS SAN DAN ana La PI 


2979. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik 
memberitakan kepadanya, dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Muhammad, dari ayahya, bahwasannya Ibnu Ashim bin Adi 
memberitakan kepadanya, dari ayahnya, “Bahwasanya Rasulullah 
SAW telah memberikan rukhshah kepada para pengembala unta di Al 
Baitutah utuk melakukan lemparan jumrah di hari nahar, kemudian 
melakukannya lagi pada esok harinya atau lusa dari hari nahar, 
kemudian mereka melakukan lemparan jumrah di hari nahar.” 


Abu Bakar berkata: Yang dimaksud dengan Abul Baddah 
adalah Ibnu Ashim bin Adi. Mereka yang menyebutnya dengan nama 
Abul Baddah bin Adi, berarti menisbahkannya kepada kakeknya. Dan 
Ashim bin Adi ini adalah Al Ajlan pemilik kisah Li'an yang 
disebutkan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di.' 


825. Bab: Penjelasan Tentang Waktu Nafar dari Mina 
di Akhir Hari Tasyrik. 


ala pena Epi AE amal pt AAN Fera Urgsl — YAA. 


787 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 221 dari jalur periwayatan Malik. At-Trmidzi, 
Haji 108. Abu Daud, Hadits 1975 dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


794 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


A tey NA TN Dp WN DAN sen ka ya AA 5 Gs 
Ab Mu ae ag ata Na kai Oa 


en ae DA aa 
ul Wal (al SEN AS ay Indra HA oi Sbah $j 


. 3... 


Ga SA dai as Yi 2315 of SA Hj IS SA ad 
2G Maa aa Jah A1 J5 ol Haa AA GL gi 


J6 “Sbs ai Pre Pa aah TO tur, 
Ju Pa apa Bai IA ta La Ia KK 
o - - Jo3-0o EGG. Tit Lp - 3 Kar 2. 
AP Er KAI SIB da ea Ad Uda P3 KK 
A 

2980. Asy-Syaikh Al Fagih Abul Hasan Ali bin Al Muslim 
As-Sulami memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ustadz Abu 
Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni telah memberitakan 
kepada kami dengan cara membacakan riwayat. Abu Thahir 
Muhammad bin Al Fadhal bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah 
telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad bin 
Ishag bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul 
A'la 'Ash-Shidgi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, Umar bin Al Harits memberitakan 
kepadaku, bahwasannya Oatadah bin Da'amah telah memberitakan 
kepadanya, dari Anas bin Malik, bahwasannya ia pernah menceritakan 


kepadanya, “Setelah melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan 
Isya, Rasulullah SAW beristirahat sebentar di Makhshab. Setelah itu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 705 


' 


Beliau menaiki kendarannya dan bertolak menuju Ka'bah untuk : 
melakukan thawaf.” 

Abu Bakar berkata: Hadits ini termasuk dalam derajat gharibu | 
bashriyyun. Tidak ada seorangpun yang pernah meriwayatkannya 
kecuali Umar bin Al Harits. 


Abu Bakar berkata: Abu Musa telah membacakannya 
kepadaku: Ia berkata: Ahmad bin Shalih telah menuliskannya untukku 
dari Ibnu Wahab.'' 


826. Bab: Anjuran Berhenti di Mashhab sebagai Wujud 
Meneladani apa Yang Pernah Dikerjakan oleh Nabi SAW. 


PJ 30 Ju 3 Papa 


20 3 ye : Pt - o- - s 
u Ad Kok Pp Ye JS » Koo —YAAN 
AS Ip au ah Bb BAN Bb CAN AAS teka 
, 0 yaa NT LA BL US ee $.- sg 
NE Kang A3 al a hvngi UI Jb :JB pp | Han AL 
8. Aa Ta TN) GEN Kania £.. SA MU Big aan 
Velg ab ab IA DIES 3 HS IE OPEC 
. Pd - P o? kd P AP ex. 2 .. aP 4 2 3 
APA SU Van ol WI SI Jep ph 
Fa Pa | 0... Se 03 Pi , Ca - - 
AB Irak RAT YG CASE ALI ih ea 
Leah tali, ji BI 
2981. Abu Ammar Al Husein bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepadaku, Zuhri menceritakan kepadaku, Abu 
Salmah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, Abu Hurairah RA 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika berada di Mina, Rasulullah 


788 A1 Bukhari, Haji 146 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Wahab. 


796 || ShahihIbnu Khuzaimah 


SAW berkata kepada kami, Besok kita akan berhenti di lembah Bani 
Kinanah. Bundar berkata kepada kami: Ketika mereka melakukan 
perjanjian berdasarkan kekufuran. Sebab dahulu, ada perjanjian antara 
masyarakat Ouraisy dan Kinanah dengan Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib bahwa mereka tidak akan menjalin perbesanan dan tidak 
akan melakukan transaksi jual beli hingga keduanya (Bani Hasyim 
dan Bani Muthallib) menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka, 
yaitu di daerah Mashhab.””'? 


e- Jo 3 3 4 Papa 


NG Oia Gi MASA (SENI Ae Hi Lelah CSS -Y AAN 
3 3. 2... Pa 


PIK na Ala ul Pan CI ha (4 ? Esai ba 
In OMA Ga Up da 


(Ha . Kara . 


3 PX ... 0. 
2 SA KL Gi pa Sab ga 6 
2 HE OSN) GR ASEY Ol aje HT 5 uts Ae 
LI Ty Sg Ju basi Al aa “3 AI Sp 
2982. Yunus bin Abdul A'la dan Muhammad bin Nandhar 
telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: (293/A) Basyar 
bin Bakir menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Salmah, dari Abu 


Hurairah RA, “Bahwasannya Nabi SAW pernah mengatakan hal yang 
demikian.” 


Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, Basyar bin Bakar 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i memberitakan kepadaku, dari 
Ibnu Syihab dengan Hadits yang sama, namun mereka berkata, 


79 Muslim, Haji 344 dari jalur periwayatan Al Walid. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 797 


| 


“Janganlah kalian menikahi mereka dan tidak ada satupun keterikatan 
dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW kepada 


mereka.” 
Ar-Rabi” dan Yunus berkata: Ketika mereka mengadakan 
sumpah saat berada dalam kekufuran. 


Abahar berkata, “Ketika mereka bersumpah saat masih berada 
dalam kekufuran."”” 


827. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Pada Saat Berada di 
Mina, Nabi SAW Memberitahukan kepada Mereka bahwa Ia 
Akan Berhenti di Daerah Al Abthah. Maksud Abu Ra'i dengan 
Pernyataannya Adalah: 


0 3 0. 


pa “Aa DM Ira Ge — YAAY 
Is 3 & 2 of s5 (ay SA On Si na Ira SA 
ai) & hp Ad In) aa 
2983. Aku mendirikan kubah Rasululllah SAW dan Beliau 
tidak memerintahkanku untuk melakukannya. Kemudian Beliau 
datang dan beristirahat. Maksudnya yaitu Beliau tidak 
memerintahkanku mendirikan kubah di tempat tersebut, bukan 


maksudnya Nabi SAW melakukan istirahat di daerah Al Abthah 
karena didirikan kubah untuknya di daerah tersebut.””" 


2003 So 3G. Ad Pt 


s£ Bara TK at CI BS op Ia Lado —YAA£ 


790 Muslim, Haji 344. Al Bukhari, Jihad 180. 
7! Muslim, Haji 342. 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


BA na aa aa aa Bana Bana 


BA Na Ap daa GP ena oi op uji 
KEK BA Uh aa) MAN ea 
BB DG KO aja ii sae Jia Tai 
GIA Sh PAN ep bs geli 
SE aa SY BEN AR og Y ad AI Uh 
Kn em La ka GA SL gi ap ip Ui yi 
ME ah PA TR Ae HI) AYI IA 3 Ea sa 

na 


7. 


2984. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan kepada 
kami bahwa Salmah pernah menceritakan kepadanya dari Agil, dari 
Ibnu Syihab, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah RA, “Ketika 
hendak berangkat dari Mina, Rasulullah SAW berkata, 'Besok insya 
Allah kita akan beristirahat di lembah Bani Kinanah saat mereka 
melakukan perjanjian dalam kekufuran',” Maksudnya adalah daerah 
Mahshab, kemudian ia menceritakan Hadits seperti Hadits yang 
diriwayatkan oleh Yunus. 


Abu Bakar berkata: Pertanyaan kepada Nabi: Dimana Beliau 
akan berhenti esok hari adalah Hadits riwayat Zuhri, dari Abu Salmah, 
dari Abu Hurairah, sementara akhir kisahnya, "Seorang muslim tidak 
mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim," Hadits ini dari Ali 
bin Husein, dari Umar bin Utsman, dari Abu Salmah. Menurutku, 
sikap Ma'mar yang menggabungkan kedua kisah ini dalam satu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 799 


rangkaian sanad tidak memiliki dasar yang kuat dan aku telah 
menjelaskan tentang cacatnya riwayat ini dalam kitab Al Kabir.” 


BAR asia ea Wa AS WAS ATAS 

BN 3 OA gi aah Gp gi Gi GEA LARI MA 
JB ab HUB SU IS sl AIA CB tb ea gi 
DS Gi sita UE OJU SIS JB Ya Jak OB Ja, 
JB AKA JB egg V9 (Aga YG CASE ot Le 
V3 aa ra oj Y :J8 1 - JG SNI HN, PI 


BSD Ai 

2985. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Ali bin Husein, dari Umar bin Utsman, 
dari Usamah bin Zaid, ia berkata, “ Aku pernah bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, di mana tuan akan berhenti esok hari?” —saat itu Beliau 
dalam kondisi melaksanakan ibadah haji—, Beliau menjawab, 
'Apakah Agil telah membuatkan untuk kita tempat untuk beritsirahat?' 
Kemudian Beliau berkata, 'Besok kita akan beristirahat di lembah 
Bani Kinanah ketika mereka mengadakan perjanjian saat masih 
berada dalam kekufuran.' Saat itu, Bani Kinanah dan Kaum Ouraisy 
mengadakan perjanjian bahwa mereka tidak akan mengadakan 
hubungan perbesanan dan perdagangan dengan Bani Hasyim.” 


792 Lihat Muslim, Haji 344. 
78 Dalam naskah aslinya tertera kalimat: “Aina taguulu.” Nampaknya yang benar 
adalah hasil koreksian kami. 


800 || PA 


Ma'mar berkata: Zuhri berkata: Al Khaif maknanya adalah lembah. Ia 
berkata: Kemudian Beliau berkata, “Seorang muslim tidak mewarisi 
orang kafir dan seorang yang kafir tidak mewarisi orang muslim.” 


AP ai Ta SS sal ah il 4 S5 YAN 
Ga co... 3038. 22 . aa! 0. 8 
adl AS Jb MS 33 CA 1 ole 15 


Cena 1 


Pt . 


Hgraa MI re os WA Ha Jln wati DS 


Ta 39 7. f 


Naa Ana pke BP Up 
Ito gt 3 li, Bb, Ipa Bara - JG 3 
Al 13 4: JB :ede Ju) jai CNN NA en ra cadar 
1g AJE IA A3 Hah Um lp an UU gih An 
B3 3 WS, 3 Ad 
33 Ja PAI) OS) #JE OI Ae er JP (el 
Lam de la Sae be BA 
Ia ana Ab urai 


2986. Nashar bin Ali Al Jahdhami, Abdul Jabar bin Al “Ala 
dan Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami tentang Hadits 
Ibnu Rafi' yang telah aku sebutkan. Abdul Jabar berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dan Nashar berkata: Sufyan bin Uyainah 
memberitakan kepada kami dan Ibnu Khasyram berkata: Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari 


78 Al Bukhari, Jihad 180 dari jalur periwayatan Ma'mar, namun didalamnya tidak 
terdapat kalimat, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir.” Lihat Fath Al Bari 6 
:176. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 801 


Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi”, ia berkata, Aku mendirikan 
kubah Rasulullah SAW di daerah Abthah dan Beliau tidak 
memerintahkanku untuk beristirahat di Abthah. Kemudian Rasulullah 
SAW datang dan beristirahat di tempat tersebut. 


Hadits ini adalah Hadits Nadhar. Ali juga berkata: Abu Rafi 
berkata: Beliau tidak memerintahkanku beristirahat di Al Abthah. Aku 
hanya datang dan mendirikan kubah. Setelah itu Rasulullah SAW 
datang dan berstirahat. Abdul Jabar berkata: Nabi SAW tidak 
memerintahkanku untuk mendirikan kubahnya. Aku juga melakukan 
hal yang demikian di Al Abtahah, kemudian Beliau datang dan 
beristirahat. Abdul Jabar menambahkan dan berkata: Abu Rafi' adalah 
orang yang lekas lelah dan tempat peristirahatan Nabi SAW ketika 
tiba dari Madinah terletak di atas Makkah. Abu Rafi” berkata, 
“Kemudian aku datang dan membuat kemah. Setelah itu Beliau datang 
dan beristirahat." 


828.Bab:Menjelaskan Tentang Dalil yang Menunjukkan Bahwa 
Nabi SAW Beristirahat di Al Abtahah agar Mudah Keluar, Meski 
Saat Berada di Mina Nabi SAW Pernah Memberitahukan 

Mereka bahwa Beliau akan Beristirahat di Tempat Tersebut. 

Sedangkan Penyebutan Dalil yang Menunjukkan bahwa Perilaku 
Nabi SAW yang Demikian tidak Termasuk Dalam Tata-Cara 

Pelaksanaan””S Ritual Haji Dimana Mereka yang tidak 
Mengerjakannya Dianggap Menyalahi Aturan atau 
Menyebabkan Seseorang Terkena Hadyu. 


. 30 34G. 3 G - 


ala Wi 1 BAL UI G3 Ika EMS —YAAV 


78 Muslim, Haji 342 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
76 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Min sunanin alihil hajj.” Nampaknya 
yang benar adalah hasil koreksi yang kami tuliskan. 


802 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lam BM In) IS AB anne La (gl aa 

SAN ia Aa 9 

2987. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 

Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 

kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 

berkata, “Bahwasannya Nabi SAW beristirahat di Al Mashhab agar 

mudah keluar. Barangsiapa yang hendak bersitrahat di tempat tersebut 

silahkan, dan barangsiapa yang tidak mau melakukannya juga 
silahkan.” 


. 
PA . 


PRA IP (AS) GAS GI Ip Ml Bis —YAMA 
Lu) AI aa 2 amal 2S 2 d3 Ju Patra aa “sal 6 Aya 
AN SAN Ii IP 
2988. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah (293/R), ia berkata, “Beristirahat di 


Al Mashhab tidak termasuk sunnah haji. Sesungguhnya Rasulullah 
SAW beristirahat di tempat tersebut agar mudah keluar.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Sayyidah “Aisyah RA, “Bukan 
termasuk sunnah,” maksudnya adalah bukan termasuk sunnah dimana 
manusia berkewajiban mencontoh perilaku Nabi SAW. Sebab seluruh 
perilaku Nabi SAW, meski yang bersifat mubah sekalipun terkadang 
disebut sunnah. Maksudnya adalah kaum muslimin boleh 
mengikutinya, sebab perilaku Nabi SAW yang demikian hukumnya 
mubah, meski mereka tidak wajib melakukannya.” 


7! Lihat “Muslim” Al Hajj 340. 
"8 Muslim, Haji 339 dari jalur periwayatan Hisyam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 803 


829. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sebuah Pekerjaan 
Terkadang Tidak Disebut dengan Ungkapan Syai un jika Hukum 
Pekerjaan Tersebut Bersifat Tidak Wajib, meskipun Hukumnya 
Bersifat Mubah. 


ia 


GAP 3 KS Op Danla ea 2 pi LS SAS —Y AAA 


AN Ju, Ah Je Je (PS 33 3g YA 
GB NA Oil pp Gle LP Ub3 yi sad LP Ep GA Oia 
Jr KN Ub 5 TI PAN aga Lali 
aa ana me Maa! pg 
Jali $ 3| La 5 sah Ai Ie Ea ah ia 35 A3 
3 33 Ja TES ee LN jadi LabAh Ing Of dash 

Ca Yg JL Jadi 


2989. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Sa'id bin Abdul Rahman, 
Ahmad bin Muni' dan Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, 
Ali berkata: Ia memberitakan kepada kami. Yang lainnya berkata: 
Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Umar bin Dinar, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas RA, Berhenti di Mashab bukan bermaksud 
apa-apa. Ia hanya sebuah tempat dimana Rasulullah SAW beristirahat 
di tempat tersebut. 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyatan Ibnu Abbas RA, 
“Laisal muhshab bisya'in,” berhenti di Al Mashab tidak berarti apa- 
apa, adalah bukan tempat dimana kaum muslimin yang melaksanakan 
ibadah haji wajib beristirahat di tempat tersebut. Perilaku yang 
demikian oleh Ibnu Abbas RA tidak disebut “Syai'un” padahal 
beristirahat di Mashshab disebut juga sebuah pekerjaan dan kata 


804 || ShahihIbnu Khuzaimah 


“Syai'un” dapat diterapkan pada sebuah pekerjaan, meskipun 
pekerjaan tersebut bersifat mubah, bukan wajib.'”” 


830. Bab: Anjuran Beristirahat di Al Mashhab, meskipun 
Perilaku Yang Demikian Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Para 
Khalifah Rasulullah SAW —Yang Diperintahkan Rasulullah 
SAW kepada Ummatnya untuk Mengikuti Sunnahnya dan 
Meneladani Sunnah Mereka— Melakukan Istirahat 
di Tempat Tersebut. 


3035. 3 - 2 ». 8034. 3 


Cp Kamu ara Ke Kerang, aa eh Kue kera —YAA. 
| 303 8- 2 - 8- Ha eNN NN SN - 
Pp SI III AE SIS NG Ia 
..3 , Ne et .,, 3 NN MARIA € 29 ali : 
Odia oles, € ye an € Pr Ia al d3) Os :J8 (yes en) 
ala! 
2990. Muhammad bin Rafi', Muhammad bin Yahya dan 
Muhammad bin Sahal bin Askar telah menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW, Abu Bakar RA dan Umar RA beristirahat di Al 
Abthah.”0 


3035. Je 3036. 3 Aa .3036. 3” 


Pan 
Cp Kasuag (AI) op Kamnay KPU 3 Sana Lila —YAAN 


na wu s nga 5 (yana Wat TsA) aa test AG ujar 


7? Muslim, Haji 341 dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 
200 Y jhat Muslim, Haji 338. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 805 


2991. Dan Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Rafi' dan 
Muhammad bin Sahal telah menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
memberitakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi' dari Ibnu Umar 
dengan Hadits yang sama.'”! 


831. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Al Mashhab, jika 
Seseorang Beristirahat di Tempat Tersebut. 


SB BA Oa SA JG rara 
5. et Jorok aor ba, Oi 

J3 Anie 33 AI in Ha ud 

2992. Abu Bakar berkata: Riwayat Ats-Tsauri, dari Abdul 


Aziz bin Rafi”, dari Anas termasuk dalam bab ini dan aku telah 
mendiktekkannya sebelum ini.” 


..3 o 3 5. 


PS AI PB PA AS Op ALA 5505 5NAAY 
ah US A5, Kodok Abs ala yg Bb Ws 
9 $ 3 - - - aa 3, 3 F 2 an 
DANG jan, alat Up Ibas UMB ih Aid GAS up US 
- 


AN 3 Lan JB AAN GIS dekat! GAS seal, 


. 


2993. Abdullah" bin Umar Al Umari telah meriwayatkan dari 
Nafi” dari Ibnu Umar: Ketika melakukan perjalanan, Nabi SAW 


801 Muslim, Haji 337 dari jalur periwayatan Abdurrazzag. 
202 Y ihat Muslim, Haji 336. Al Bukhari, Haji 146. 


806 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


beristirahat di Al Abthah. Abu Bakar RA dan Umar RA juga 
melakukan hal yang demikian. Ibnu Umar RA juga melakukan hal 
yang demikian sampai akhir hidupnya. Dan Rasulullah SAW 
melakukan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan Isya di tempat 
tersebut.?0 

Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Abdullah berkata: 


. Se 3. 


LP ega YP ya tra ga AE EA —yaae 
Tag ap IG aa GP AA OA oe Bb at IP 
SE Ii Ab PE to) Pak De NU Calo A3 Ai 
AI Ika u A ga Cia Ka 
2994. Ahmad bin Muni' telah menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dari Zahir, dari Abu 
Ishag, dari Ibnu Abi Jahifah, dari ayahnya, ia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW melakukan shalat ashar sebanyak dua raka'at di Al 
Abthah.”85 


Riwayat Umar bin Al Harits dari Oatadah, dari Anas bin Malik 
termasuk dalam bab ini. 


28 Dalam naskah aslinya teretra kalimat: Ubaidullah. Seakan-akan yang benar 
adalah kalimat hasil koreksian kami. 

504 AJ Bukhari, Haji 148 dari jalur periwayatan Ubaidullah. 

"0S Sanadnya shahih. Ahmad 4 : 308 dari jalur periwayatan Abu Ishag. Ahmad 4 : 
308-309 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Waki”. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 807 


832. Bab: Penjelasan bahwa Rasulullah SAW Menggashar Shalat 
di Al Abthah setelah Meninggalkan Mina, berbeda Dengan 
Pendapat Sebagian Kalangan di Zaman Kami yang Menyatakan 
bahwa Seorang Yang dalam Perjalanan Pulang dari Haji Wajib 
Melaksanakan Shalat secara Sempurna (Tidak Boleh Di Oashar). 


Pt . Papa 


EN AG AAN Ga Gi Se —Y440 
BD Ar dp Wi EN AOA 
233 333 Irak IM FPS J8 alan 3 3 Ph men 
Kah Ai TAG TKA BE ah Ob jt mal 
Ta KENA naa 2 TN 
daan 3 Dk ip LS) dB « 2 


FAN NI la Si Bas ISS sera Bale oat 
Lai Tan. SA ba 3 33 Sa Pad 


3 
Gb ita: S5 an Jl AAA Pe Atap 
Pn a  NG n Aa 

2995. Ya'gub bin Ibrahim Ad-Daurugi telah menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Aun bin Abu Jahifah telah menceritakan kepada kami, 
dari ayahnya, ia berkata: 

Aku pernah datang menemui Nabi SAW di Al Abthah dan saat 
itu Beliau berada di dalam tandu yang berwarna merah. Ia berkata: 
Kemudian Bilal keluar dari tandu tersebut sambil membawa sisa air 
wudhu Nabi SAW. Setelah itu, Bilal mengumandangkan adzan dan 
akupun mengikuti apa yang ia ucapkan dalam adzan...demikian, ke 
kiri dan ke kanan. Ia berkata: Merekapun berkumpul. Kemudian Nabi 


808 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW keluar dengan mengenakan jubah berwarna merah dan aku 
melihat betisnya yang putih. Kemudian Beliau memimpin shalat 
Zhuhur atau ashar sebanyak dua raka'at. Rasulullah SAW terus 
melaksanakan shalat dengan cara digashar hingga tiba di kota 
Madinah. 


Abu Bakar berkata: Aku telah meriwayatkan jalur-jalur 
periwayatan riwayat Yahya bin Abu Ishag dari Anas di selain di 


tempat ini.?06 


2... Ge or 2. ea NA 


Pe agaa Th ag Ui anta 3 IA Ga YAA 
BALAS Sp bang is aa SA 
Ba Ih G5 AL PSI ai D5 KAI) Kah 


2996. Ahmad bin Ubdah telah menceritakan kepada kami, 
Abdul Warits memberitakan kepada kami, dari Yahya, yaitu Ibnu Abu 
Ishag, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Kami pernah melakukan 
perjalanan dari Madinah menuju Makkah bersama Nabi SAW. Beliau 
mengimami shalat kami sebanyak dua raka'at —dua raka'at hingga 
kami kembali ke Madinah.” Aku bertanya kepadanya, “Apakah saat 
itu kalian bermukim di makkah?” Ia menjawab, “Kami bermukim 
(menetap) di Makkah selama sepuluh hari.” (294/A).” 


306 Sanadnya shahih, Ahmad 4 : 308 — 309 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Waki'. 

807 Tagshiru Shalat dari jalur periwayatan Abdul Warits dan penjelasannya telah 
disebutkan sebelumnya. Lihat Hadits no. 956. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 809 


833. Bab: Anjuran Melakukan Perjalanan Meninggalkan 
Al Hashbah di Akhir Malam sebagai Wujud Meneladani 
Rasulullah SAW. 


- 
Pn 


- 
6. ' 


2 AO Cha La - “0, 0 - . o- “1 ht o- 
AAS IG 3S JG JB an SP Oral G5 MI Ke 


KY 
N 


! 2 3820 . dc To - ALI Y y, “ - 4 

Ji di UT Aklah GAY (aa Ga Ula HB AI pan il 

dana la 

2997. Abu Hasyim Ziyad bin Ayub telah menceritakan kepada 

kami, Ziyad, maksudnya adalah Ibnu Abdullah menceritakan kepada 

kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata: 

Al Aswad berkata: Sayyidah “Aisyah RA berkata, "Aku menemui 

Rasulullah SAW yang akan meninggalkan Al Abthah di akhir malam 

dalam posisi di atas kendaran dan aku berada dalam posisi di bawah 
atau Beliau dalam posisi di bawah dan aku di atas kendaraan.” 


?, 
2003 LM 


alat CS CA Hi Ki AN EN YAH GI —YAAA 
BA Ia CA SEE LP RA Gi ai ia ide 


- 7d . 2. 5 Pd (3 ... 
SMA 3 dee Ob AI 3 duh ala Una SI 
4 Ulas ian P IN0 IT sea TS CASN TU ena Lp 


2... s2 


- Pa a PI LA Lou S3 a 
BA JI Sal SSB CP 


508 AJ Bukhari, Haji 151 dari jalur periwayatan Ibrahim dengan redaksi yang 
panjang, namun dalam riwayat tersebut tidak terdapat kalimat: Beliau sedang naik 
ke atas kendaraan. 


810 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2998. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar, 
maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, Aflah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Al 
Oasim bin Muhammad menceritakan dari Sayyidah “Aisyah RA, 
“Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, 
kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dan berkata dalam 
riwayatnya tersebut, lalu Beliau mengizinkan para sahabat untuk 
meninggalkan Al Mashhab. Kemudian para sahabat meninggalkan 
tempat tersebut. Beliau tiba di Ka'bah sebelum shalat shubuh, 
kemudian melakukan thawaf. Setelah itu, Beliau keluar dan menaiki 
kendaraannya berangkat menuju Madinah.” 


834. Bab: Penjelasan tentang Perintah Melaksanakan Thawaf 
Wada' dengan Menyebutkan Riwayat Yang Lafadzhnya Bersifat 
Umum, namun Yang Dimaksud adalah Khusus. 


0 - Ph Pa 1 209 aU 20 0 

ot SP Oli Ui ENI og ole Ae Lil —YAAA 

o 0. 3 sg Te 8 Sie . F - 0 PS 

aan 3 Oo ol ai SA JB buat oi “ cal Pn uralb 
Oa? 


em 


2999. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada para sahabat agar nenjadikan thawaf wada' 
sebagai akhir dari keberadaan mereka di Makkah.”810 


809 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhain. Keduanya telah mengeluarkan 
Hadits ini dari riwayat Aflah sebagaimana terdapat dalam kitab shahih Abu Daud 
(17 51) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 2005, 2006 dari jalur periwayatan Aflah. 

10 A1 Bukhari, Haji 144 dari jalur periwayatan Sufyan. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 811 


KP Oih UE II IS Hi Ag Gi pa. 


IS nyah 2 oa Naa Ao Lab Ara Ola 
age AT OK SA sa Y MN IA JB 23 


3000. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitakan kepada kami, dari Sulaiman Al Ahwal, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas RA: Dahulu banyak orang yang 
meninggalkan Makkah dengan segala kondisi. Kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Janganlah salah seorang diantara kalian 
meninggalkan kota Makkah kecuali dengan menjadikan thawaf 
sebagai akhir dari kegiatannya di Makkah”! 


835. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Lafazh Riwayat Yang 
Telah Aku Sebutkan dalam Riwayat Ibnu Abbas RA adalah 
Lafazh Yang Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus, dan Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Maksud Nabi SAW dengan Perkataannya, “Janganlah 
Salah Seorang diantara Kalian Melakukan Perjalanan kecuali 
Dengan Menjadikan Thawaf Wada? sebagai Akhir dari Kegiatannya 
di Makkah," adalah: Kecuali Bagi Orang Yang Haidh, dengan 
Menyebutkan Lafazh Umum namun Yang 
Dimaksud adalah Khusus. 


0-3 18 - 


PA aa 3 besmap Ul yoas Ga dp Wis Ya 
HA EU sate TAN LI An U JB ALI Pe jg 


7 


Sa 5 BI O ob 


. 


311 AJ Bukhari, Haji 379 dari jalur periwayatan Sufyan, dari Sulaiman Al Ahwal. 


812 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3001. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepda kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, ia berkata, “Barangsiapa yang melaksanakan haji, hendaknya 
menjadikan thawaf sebagai akhir dari kegiatannya di Makkah kecuali 
bagi mereka yang haidh. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan 
rukhshah kepada mereka yang haidh."' 


836. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Nabi SAW 
Memberikan Rukhshah kepada Wanita Haidh Yang Kembali Ke 
Kampung Halaman tanpa Thawaf Wada' jika Ia Telah 
Melakukan Thawaf Ifadhah. 


In son aan GA 31 Gem MEA Wae ay 

JL DI CS Tio Y TE DP GP CA 

JI dai kg Telat G5 ta eta DB 
Ta 51 9G 


3002. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari 
Sayyidah “Aisyah RA: Ketika Shafiyyah mengalami haidh, kondisi 
yang demikian diceritakan kepada Nabi SAW, dan Beliau berkata, 
“Apakah ia akan menahan kita?” Aku menjawab, “Sesungguhnya ia 
mengalami haidh setelah selesai melaksanakan thawaf ifadhah.” 
Rasulullah SAW berkata, “Jika demikian tidak menjadi masalah, ia 
boleh melakukan perjalanan pulang.” 


'12 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 97 dari jalur periwayatan Isa bin Yunus. 
813 Muslim, Haji 382 dari jalur periwayatan Zuhri. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 813 


837. Bab: Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah dan Berdzikir serta 
Berdoa di Dalamnya. 


Ri Tahan tere 9 an Kara In NK» 


7. 


ge Taha sean) 213 -JG MP Pl Hara LA SG ri 
2 3) -JG dapa gpp Ag sal, 2 Ls) Ia us 


.. Jo 


drg oa 3 sel SA Iga Ea 1) MP3 ah 
MA ag: Bagas UN 
sai JS dd Uu 


3003. Muhammad bin Ma'mar bin Rab'i telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Basani, 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Atha: Apakah kamu pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya kalian 
diperintahkan untuk melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dan tidak 
diperintahkan untuk memasukinya? Ia menjawab: Ia tidak melarang 
memasukinya, namun aku pernah mendengarnya berkata, “Usamah 
bin Zaid telah memberitakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW ketika 
memasuki Ka'bah berdoa di seluruh bagian Ka'bah.” Aku bertanya: 
Di semua bagian atau di setiap sudutnya? Ia menjawab: Bahkan di 
setiap sisi Ka'bah." 


818 Muslim, Haji 395 dari jalur periwayatan Muhammad bin Bakar. 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


838. Bab: Penjelasan tentang Meletakkan Wajah dan Kening di 
Dinding Ka'bah ketika Memasukinya dan Berzdikir serta 


Beristighfar. 
am aka 2 La Ui OA Hi ALA Ci yr. 
js ang el padta Ga ant AA 


de. 243 


Je 35 IG oh eb Yon ab DB Ip 


AS Lai Ou Pi) Pa it Ad SS an sanalah 
uh Sur Gk) St, sala Pig Ia Gl 
II nba KASI IE Aha Ker ap AKSI 43 ya Jaka 
SI GG 32 0) 13 BTA AI Gita, ae Sh, 
MU le Sp AN WS ey JAN 014 AE 
£ “0 e y o "4 - aa" ii £ ge p: 
Ia Cry ISI 2x Makita SES) Ka GP 3 JUAN 
3s. Ie 0 2. ' .. 
akal oda cakil ola JG) seal 
3004. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Atha menceritakan kepada kami 
dari Usamah bin Zaid, Bahwasannya ia pernah bersama Rasulullah 
SAW memasuki Ka'bah. Kemudian Beliau memerintahkan Bilal 
untuk menutup pintu. Saat itu Ka'bah memiliki enam tiang. Kemudian 
Beliau masuk hingga dua tiang yang berada di samping pintu Ka'bah. 


(Dan Beliau duduk) memuji Allah, melantunkan pujian dan berdoa 
serta beristighfar. Setelah itu Beliau berdiri dan berjalan hingga 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 815 


menghadap"? ke bagian belakang Ka'bah. Beliau merapatkan wajah 
dan jasadnya ke Ka'bah, kemudian memuji Allah SWT dan 
melantunkan pujian untuk-Nya serta beristighfar. Setelah itu, Beliau 
menghampiri setiap sudut Ka'bah dan menghadap ke arah tersebut 
sambil mengucapkan takbir, tahlil dan tasbih. Beliau memuji Allah 
SWT dan melantunkan pujian kepada-Nya sambil memohon dan 
beristighfar. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah dan 
melaksanakan shalat dua raka'at menghadap ke arah Ka'bah dan 
Beliau bersabda, “Ini adalah kiblat (arah dalam melaksanakan 
shalat), ini adalah kiblat." 


AA ga CA naga SE Ii ai Wa -p...o 
6-3 3.03. eU... 5, 
Tesaai Kanan Ap Hindi Ci Panen 


2 0 he Ir 


Ela Ap El) (mM A5 Ea dal YO 
"9 .. 08 .- big 
Jas ap AP on MAh Aa 
SI PAN gp uelala ada S5 ena 3 Gas 

Spa 


3005. Nadhar bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada 
kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik Al 
Azumi, ha Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, ha Ad-Dauragi menceritakan kepada 
kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Malik memberitakan 
kepada kami, ha Ali bin Al Mundzir menceritakan kepada kami dari 


Por, 2 


81$ Dalam naskah asli tertera “Hatta ayyaan," dan yang nampaknya benar adalah 
kalimat yang kami tuliskan. 

316 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 173 — 174 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Yahya. 


816 || Shahih Ibu Khuzaimah 


Ibnu Fudhail, Abdul Malik menceritakan kepada kami, kemudian 
mereka menceritakan Hadits dengan panjang, nampaknya mereka 
memiliki sedikit perbedaan dalam redaksi pengungkapannya.'!! 


839. Bab: Penjelasan tentang Takbir, Tahmid, Tahlil dan Berdoa 
serta Beristighfar ketika (294/B) Berada di Setiap Tiang Ka'bah. 


DE KEP ar BI aga ep lap GAS AN 
ma “ea o- No) .. Cit Ea an Loe ora ( 
- ds 2G aa) Pa Sal Has "JB cs Uas Na (OLankuw a Pa 
LN WI DI BAN 16) erna SES BN Sya) 
SARAN Al Stay tra IAIN HI Ula S3 IS Jaena 
MA BE 3 
3006. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
bin Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Atha', ia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku, 
“Bahwasannya ia pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Rasulullah 
SAW. Kemudian ia menceritakan Hadits tersebut dan berkata: 
Kemudian Rasulullah SAW menuju tiang-tiang Ka'bah. Setiap kali 
menghadap tiang, Beliau mengucapkan takbir, tahlil, tahmid dan 
berdoa serta beristighfar kepada Allah SWT." Lalu ia menceritakan 
sisa Haditsnya.?' 


817 Sanadnya shahih. An-Nasaaa'i 5: 174 dari jalur periwayatan Ya'gub Ad-Dauragi. 
18 | jhat Hadits sebelumnya No. 3005. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 817 


840. Bab: Anjuran untuk Sujud Diantara Dua Tiang ketika 
Masuk ke Dalam Ka'bah dan Duduk setelah Melakukan Satu 
Kali Sujud dan Berdoa. 


" 3 &- Pt Pe ANE Poso a “ as 
ce Ku Ba Na D ghay Uji Jual! Da Ya Y 
alah Peni SBS EA Bh YA AG hama Lp 
daa IP Fe AA TANGKAP Lu. ana 
(3 “| dam) al ma Ha Rip "dak Os ee u ot ellas) 
id 50 er 2.5 2 , 7 . 3... . Pa, 
Juan Sy Lema 3 dikarlin Gaby Car PA US Cop 
3007. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Abdul A”la menceritakan kepada kami dari Muhammad, 
yaitu Ibnu Ishag, Ubaidullah bin Abu Najih menceritakan kepada 
kami dari Mujahid dan Atha', bahwasannya Ibnu Abbas RA pernah 
berkata: Dan saudaraku pernah berkata kepadaku: Bahwasannya 
Rasulullah SAW ketika memasuki Ka'bah melakukan sujud diantara 
dua tiang. Kemudian Beliau duduk dan berdoa, namun tidak 
melakukan shalat.” 


841. Bab: Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan 
Shalat di Dalam Ka'bah. Penjelasan Ini Termasuk dalam Gaya 
Bahasa Yang Pernah Aku Jelaskan dalam Kitab Kami bahwa 
Berita Yang Wajib Diterima adalah Berita Orang Yang 
Memberitakan bahwa Ia Melihat Kejadiannya atau Mendengar 
Perkataan Nabi SAW, bukan Berita Yang Bersifat Menafikan 
atau Menolak Sesuatu. Riwayat Fadhal Bin Abbas RA Yang 
Mengatakan bahwa Beliau Tidak Melaksanakan Shalat 
Menafikan Nabi SAW Mengerjakan Shalat di Dalam Ka'bah, 


819 Sanadnya shahih. Ahmad 1 : 211 dari jalur periwayatan Ibnu Ishag. 


818 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bukan Bersifat Menetapkan. Riwayat Yang Mengatakan bahwa 
Nabi SAW Melakukan Shalat di Dalam Ka'bah Berarti Beritanya 
Menetapkan bahwasannya Beliau Melakukannya. Yang Wajib 
Diterima adalah Riwayat Yang Menyatakan bahwa Ia Melihat 
Nabi SAW, bukan Riwayat Orang Yang Menafikan Shalatnya 
Nabi SAW di Dalam Ka'bah. Ini Adalah Permasalahan 

Shuwailah dan Telah Aku Jelaskan di Tempat Yang Lain dalam 

Kitab-Kitab Kami bahwa Para Ulama Tidak Berbeda Pendapat 
dalam Pernyataan Ini. 


“ Pi va nana CL Haa Pe ge La wa —YA6A 
& 3 9 No . “5 gi 0. 2.3 o - - 0 o- 
SB Iga OI PP IP UM je 
pe 3 SU ng LE Em KS Sp 
Hb BD oh LAS Ge Ol op 
2 
3008. Yahya bin Habib Al Harits telah memberitakan kepada 
kami dari Umar bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Bilal, bahwasannya 
Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah. Ahmad 
bin Abdah juga telah menceritakan kepada kami, Hamad 
memberitakan kepada kami, dari Umar bin Dinar, bahwasannya Ibnu 
Umar menceritakan kepadanya dari Bilal, bahwasannya Nabi SAW 

pernah melaksanakan shalat di dalam Ka'bah.” 


"20 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi, Haji 46 dari jalur periwayatan Hamad bin Zaid. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 819 


842. Bab: Penjelasan tentang Tempat di Dalam Ka'bah yang 
Digunakan oleh Nabi SAW untuk Shalat. 


Kobe eat GAS AS Ni LEAN Ne ra 
BA J5 Ap Bb At ain 3 jaga Cia 
Kah BB IL Ha aga uh pi adi gi EA 
aon TE Kn AA Kan ad ate AB dab 11 0183 Jk 
J3 Ka ai Oa Na Yaa ap 
BO ON Ge Ob ala ah mb 


P2 nge) 


GI NO CAB IA Jk dian JET) GA LA ALA CN ABU 
Sei Bi Ia udi sn BMI Lo 


3009. Al Hasan bin Oaz'ah telah menceritakan kepada kami, 
Al Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Musa bin 
Agabah menceritakan kepada kami, Nafi” memberitakan kepada kami, 
dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW melakukan 
perjalanan di hari penaklukan kota Makkah di atas kendaraan dan saat 
itu Usamah bin Zaid mengiringinya. Demikian pula dengan Bilal dan 
Utsman bin Thalhah. Ketika mendatangi Ka'bah, Beliau mengutus 
Ibnu Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah dan ia-pun membukanya. 
Kemudian Nabi SAW, Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah masuk 
ke dalam Ka'bah dan semua berdiam di dalam Ka'bah dalam jangka 
waktu yang agak lama dan merekapun mengunci pintu Ka'bah. Ketika 
Rasulullah SAW keluar dari dalam Ka'bah, merekapun segera 
mengikutinya. Kemudian mereka berjumpa dengan Ibnu Umar dan 
yang lainnya. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal dimana Rasulullah 
SAW melaksanakan shalat? Kemudian Bilal memperlihatkan tempat 


820 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Nabi SAW melaksanakan shalat dan Ibnu Umar RA tidak bertanya 
tentang berapa raka'at shalat yang dikerjakan oleh Nabi SAW.8! 


?, 
Ao. Pan 


OA Op Kang SIA Op Ie AS KAS YAN 

“g. ... aa" PN AA 53 PJ aa & at 
-a Ta Kas Jb lem! IX J8 (Ulat lo YG Cuatadi 
2.3 o - 10 Pan AE AG “Le c.3 o - 70 
PS OP EL OP laga OP Halataa IE) AS AP BU Uh 
2... Bg ig - Ina 9... 0? Pa ny h7 2 3. Nana 2 
Eu £ AN 286 ds rY ea 0. (33 a Jaa) J3 :JB 
0 Pd - 2... 0 0 - o- - 9 4 .,9 
oa eh TAS ee Eid Sab 3 SL 3 3 AL aa 


Ek BN Ueglan Up il RAS dede UB dak 


2 ih 3 Na 2 » - se Pa dee “oo Ye : 9 aa - P4 
Ma GR CINA Ole AA IE BD JR 
030. 3 9 PA se: 8. 3. 3 oa sc. J9 Aa 8. 2 
y pe" 2 - La . 0 4 . anna A T- s ad 0. 
PER A Jy3 Ito ad JNE JB AI IE IE YLSA 


Ta AAN edan AS Het Ol Lady Koala Gis AAN Gpi 106 


3010. Abdul Jabar bin Al “Ala dan Muhammad bin Umar bin 
Al Abbas RA telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar berkata: Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia mendengarnya dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, dan Muhammad berkata: Dari Ayub, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata: 


21 Aku katakan: Sanadnya shahih lighairihi. Bukhari telah meriwayatkan Hadits ini 
dalam kitab 4! Maghazi —Hajatul Wada' dari jalur periwayatan yang lain dari Nafi'. 
—Nashir.) 


ShahihIbnuKhuzaimah || 821 


Pada hari penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW 
mendatangi Makkah dengan mengendarai unta milik Usamah hingga 
Beliau tiba dan mengistirahatkan untanya di halaman Ka'bah. 
Kemudian Beliau memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta 
kunci Ka'bah. Utsman bin Thalhah segera pergi menemui ibunya 
untuk meminta kunci, namun sang ibu tidak memberikannya. Saat itu, 
Utsman bin Thalhah berkata: Berikan! jika tidak aku akan mencabut 
pedangku dari punggungku. Kemudian sang ibu memberikan kunci 
tersebut kepadanya dan iapun segera membuka pintu Ka'bah. 
Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah diiringi oleh 
Utsman, Bilal dan Usamah. Merekapun menutup pintu Ka'bah. Ibnu 
Umar RA berkata: Saat itu usiaku masih remaja. Ketika para sahabat 
yang lain beranjak, maka akupun mengikutinya. Kemudian aku 
melihat Bilal sedang berdiri di depan pintu. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata, “Wahai Bilal, dimanakah Rasulullah SAW melaksanakan 
shalat?” Ia menjawab, “Diantara dua tiang di depan,” dan aku lupa 
menanyakan (285/A) kepadanya tentang berapa raka'atkah shalat 
yang dikerjakan oleh Nabi SAW. 


Ini adalah lafazh Hadits dari Muhammad bin Umar? 


843. Bab: Penjelasan Jarak antara Tempat Nabi SAW Berdiri 
dengan Ka'bah dan Tembok. 


PS Kera GS Op ala Gis YAA 


Botak IE AE ye GP BU Pakan 
D6 aU Tak S6 BNI 29 1 ea aa PETRA: 


- 
. 


B IN te 1s 


"2 Muslim, Haji 389, 390 Hadits yang sama. 


822 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3011. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, 
Waki” menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'id, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Bilal RA 
tentang dimanakah Nabi SAW melaksanakan shalat? Ia menjawab: Di 
dalam Ka'bah bagian depan dan jarak antara Beliau dengan tembok 
Ka'bah adalah tiga dzira' atau sekitar tiga dzira'. Abu Amir agak 
ragu. 2 


844. Bab: Penjelasan tentang Kekhusyu'an di Dalam Ka'bah jika 
Seseorang Masuk ke Dalamnya, tentang Arah Pandangan dan 
Tempat Sujud Hingga Keluar dari Dalam Ka'bah. 


nd 
e - 30 4-0 9 


SIA ap ME KS IM Oi sms 3 KA Eh YAN 


Bed L90 3003 ah 2 3 30. Pa 3 ». 3 0. 
Aan jp eta Vidoe Cal (g OP Cah ih All 


0 Ba S , o- o 3 0 eh o 8 0. PA 
LAS KANE MN KE Yi Sep K5 3 jap PSI 
In ai Sa US RS ya aa YA Ge Ui 
CE MIL JS MEN, dl VE DI PI pa 
Gap Bln HP jai Ula 

3012. Ahmad bin Isa bin Zaid bin Abdul Jabar bin Malik Al 
Khumasi At-Tanisi telah menceritakan kepada kami, Umar bin Abu 
Salmah menceritakan kepada kami, Mahir bin Muhammad Al Makki 


menceritakan kepada kami dari Musa bin Agabah, dari salim bin 
Abdullah, bahwasannya Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata: Aneh 


82 Sanadnya shahih. Lihat Hadits 2024. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 823 


sekali jika seorang muslim berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah 
dan berdoa kepada Allah SWT dengan mengagungkan-Nya sambil 
melihat-lihat bangunan langi-langit Ka'bah. Rasulullah SAW pernah 
masuk ke dalam Ka'bah dan pandangan mata Beliau tidak pernah 
lepas dari tempat sujudnya hingga Beliau keluar dari dalam Ka'bah. 2 


845. Bab: Anjuran Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Yang Masuk 
Ke Dalamnya akan Mendapatkan Banyak Kebaikan dan Ketika 
Keluar dari Dalam Ka'bah, maka Ia Keluar dari Keburukan dan 
Dalam Kondisi Diampuni oleh Allah SWT. 


Aa. 30 3603 8 


COtaaaa 2 Tania Ci Pa Ata Cl AT 
Aa alan ch ya Aa Ap Ab Wis Japan Si 1 Gia 
- KENA Nah yag “ - re 
SS LN S3 BN JA JB IU ter Il GP cellas 
ar. AD 2 . 2... “ . 
ad | gina kes YA TPI Keane 
3013. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mu 'awwil menceritakan kepada kami, Umar bin Abdurrahman bin 
Muhishin menceritakan kepada kami dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, 
Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang masuk ke 
dalam Ka'bah, maka ia masuk ke dalam kebaikan dan barangsiapa 


yang keluar dari dalam Ka'bah, maka ia keluar dari keburukan dan 
diampuni oleh Allah SWT.” 


3 Sanadnya munkar. Mengenai sosok Ahmad bin Isa, Ibnu Adi mengatakan bahwa 
ja adalah sosok yang munkar. Ad-Daraguthni mengatakan bahwa ia tidak dianggap 
sosok yang kuat dalam periwayatan Hadits dan Ibnu Thahir mengangapnya sebagai 
sosok yang suka berbohong. 

825 Sanadnya dhai'f. Al Haitsami berkata (3 : 293) Ath-Thabrani meriwayatkan 
dalam kitab Al kabir dan Al Baraz dengan Hadits yang sama dan didalam sanadnya 


824 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


846. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Masuk ke Dalam 
Ka'bah Hukumnya Tidak Wajib. Sebab Setelah Masuk, Nabi 
SAW Mengatakan bahwa Sebenarnya Beliau Tidak Ingin Masuk, 
khawatir Hal Yang Demikian akan Memberatkan Ummatnya 
pada Masa Setelahnya. Hal Yang Demikian Sama dengan Sikap 
Nabi SAW Yang Terkadang Meninggalkan Pekerjaan Yang 
Disenanginya untuk Meringankan Ummatnya. 


PTE PAS EN GR Ip db ES rae 

BB IA GS Kate KL yi op sal ae 
Tap AD DP AU hi Ah al Iy 
AB MA US Aj uan ap MIA G TEA 
Les Os of Las Be Th HI las 


SIS La 

3014. Salim bin Jinadah telah menceritakan kepada kami, 

Waki' menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abdul Malik, dari 
Ibnu Abi Malikah, dari Sayyiddah “Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW pernah keluar meninggalkanku dengan kondisi senang dan 
bergembira. Namun setelah itu, Beliau kembali dalam kondisi sedih. 
Saat itu aku berkata, "Wahai Rasulullah, tuan telah keluar dari sisiku 
dalam keadaan senang dan bergembira, namun sekarang kondisi tuan 
seperti ini.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku telah masuk ke 
dalam Ka'bah dan setelah itu aku berfikir sebaiknya aku tidak 


ada sosok Abdullah bin Al Mu'ammil yang diangap tsiggah oleh Sa'ad dan yang 
lainnya, padahal ja adalah sosok yang dha'if. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 825 


memasukinya. Aku khawatir telah memberatkan ummatku pada masa 
setelahku.” 6 


847. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Depan Pintu Ka'bah 
setelah Keluar dari Dalam Ka'bah. 


Gi HI ANA Es . KA an ae PSA Tran — No 
- ea enaa 25 . Pn ... . 
Vpbeb Gl Canada telan) CAB 1JU cal Si CA ea 
" 5 ra -g Pe, Ic0o2 or PA e Ta en 
PSI Side AAN Ag 3 sabu LAN dk 
BB da Bul get la Ea LG al 
ALA Ah 2JE9 tera) LI II SA ab LI ES 
3015. Muhammad bin Ma'mar Al Oaisi telah menceritakan 
kepada kami, Muhammad, maksudnya adalah Ibnu Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami: Ia 
berkata: Aku pernah berkata kepada Atha: Pernahkah kamu 
mendengar bahwa Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya kalian 
diperintahkan untuk thawaf (mengelilingi Ka'bah —penerj.) dan tidak 
diperintahkan untuk memasukinya? Ia ('Atha”) menjawab: Ia tidak 
pernah melarang memasukinya, namun aku pernah mendengarnya 
berkata: Usamah bin Zaid pernah memberitakan kepadanya bahwa 
Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah. Ketika keluar, Beliau 
melakukan shalat di depan Ka'bah sebanyak dua raka'at. Lalu Beliau 
berkata, “Ini adalah kiblat (arah yang dituju dalam melaksanakan 
shalar)." 


126 Sanadnya shahih. Abu Daud, Hadits 2029 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Ismail. 
77 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits no. 3003. 


826 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


848. Bab: Penjelasan tentang Tempat Yang Digunakan oleh Nabi 
SAW untuk Shalat Dua Raka'at setelah Beliau Keluar 
dari Dalam Ka'bah. 


3. s0 Pa na 


Cena rara He yi is Ae TA Pa YAN 

2... CL n Pi RA o . 2 Pd 5 3 . Mt 
CN BI JAS IE AE il jp LALU Malin Tata 2G 
PN La pen et Li Kanaan Oa 
W elB 1JB ASI DU Lie BE IDA II EA 3 Ih Ttm 


one on Lp Oo ne 2 “ s 3 - 2 sed y 8 2 - of si 

KAS) Sad HP 3 HIU UD AI RB ate Gal Job 
ta Pai PEG “Sina dala OS "Ju ang Aa ikan 
ka si ia Dal DS An KG AN Jb (Pa Aja 


8s 3 s -,9 
SAS AJE AN GAN GI ale MR 3 
3016. Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abu 
Adhim menceritakan kepada kami, Saif menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Mujahid menceritakan dari Ibnu 
Umar RA, Ia berkata: Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah. 
Ketika aku datang, Beliau telah keluar dari dalam Ka'bah. Saat itu, 
Bilal sedang berdiri di depan pintu Ka'bah. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata: Aku bertanya kepadanya, “Wahai Bilal, dimanakah Nabi 
SAW melaksanakan shalat?” Ia menjawab, “Di sini.” Ia berkata, 
“Kemudian Nabi SAW keluar dan melaksanakan shalat sebanyak dua 
raka'at diantara Hijir dan pintu Ka'bah.” Ia berkata, "Mujahid pernah 
menceritakan bahwa Beliau melaksanakan shalat diantara dua tiang 
yang berhadapan dengan pintu Makhzum.” 


Abu Bakar berkata: Maksudnya adalah Mujahid pernah 
menceritakan shalat Nabi SAW didalam Ka'bah berada diantara dua 
tiang yang posisinya berhadapan dengan pintu Bani Makhzum. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 827 


849. Bab: Penjelasan tentang Memeluk Ka'bah ketika Keluar 
dari Dalam Ka'bah, jika Yazid bin Abu Ziyad termasuk Orang 
Yang Masuk dalam Syarat-Syarat Yang Telah Kami 
Sebutkan di Awal Bab. 


PPA, 


SEP LA ES ajaga GP Tila ES YAN 
5 8 5-0 Me Penang . -. 0. - 0 -, 
BB IU Oi yi ARI AE GP sala Pul 
Bb, hi iso 5. ah PAN ee Pa 
Ia ad 7, & oa D ge ya 13 JB « 
Pa AE UP Ama 53 Oh ad eh Ing AS Jia YA Gi 
SA Sae Ci dala tg gal Wee DI IS ale) 
PAMA KE NA AE oi Ipin 1 gas 1 dai 
PERAN: AN 1, ae nda bs Pe | Jen “3 Pa at - JG Olgkto 
AA IP PU Oya Hero) DI Ia RN) 
EN DI GB AD Er SI RP AAS pi 
LI Ke ES) Ao NE SBN aa US MA uber 
batas ja La TER IG 
3017. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, 
dari Abdurrahman Ibnu Shafwan, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW 


berhasil membebaskan kota Makkah, ia (Abdurrahman bin Shafwan) 
berkata: Aku berkata, “Aku akan mengenakan bajuku.” 


Ali bin Al Mundzir Al Kufi juga telah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad 
(295/B) menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Abdurrahman 


828 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


atau Shafwan bin Abdurrahman, ha Abu Basyar Al Wasithi juga telah 
menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari 
Yazid, dari Mujahid, dari Shafwan bin Abdurrahman atau 
Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata: 


Nabi SAW mendatangi kota Makkah dan Beliau masuk ke 
dalam Ka'bah, kemudian aku memakai bajuku. Ketika aku datang, 
Beliau telah keluar dari dalam Ka'bah. Saat itu, Beliau dan para 
sahabat mengusap bagian antara hajar aswad dan hijir Isma'il lalu 
menempelkan pipi mereka ke dinding Ka'bah. Kemudian Nabi SAW 
melintasi pintu??? dan aku menyelinap diantara dua orang. Aku 
bertanya: Apa yang dikerjakan Nabi SAW? Mereka menjawab: Beliau 
melaksanakan shalat dua raka'at di samping tiang yang menghadap ke 
arah Ka'bah. Hadits ini adalah riwayat dari Ibnu Fudhail.?? 


850. Bab: Anjuran Melaksanakan Shalat di Hijir Isma'il, jika 
Tidak Bisa Masuk ke Dalam Ka'bah. Sebab Sebagian Hijir Ismail 
Merupakan Bagian dari Ka'bah dengan Menyebutkan Riwayat 
Yang Lafazhnya Bersifat Umum, namun Makna Yang 
Dikehendakinya adalah Khusus. Aku Khawatir ketika Riwayat 
Ini Didengar oleh Sebagian Orang Difahami oleh Mereka bahwa 
Seluruh Hijir termasuk Bagian Ka'bah. 


GAS AN aja 5 Ani OA 3 PN EA LAN 
. 3. 


Pera s ca Ka A MAP Ka UI Pj Ke Pa Ty 1) 


328 Demikian kalimat yang tertera dalam naskah asli. 

129 Sanadnya hasan lighairihi dan Hadits ini kekuatannya bertambah mengingat 
pengamalan seluruh sahabat sebagaimana aku katakan dalam kitab Al Manasik (21- 
21) cetakan pertama, dan penjelasan secara terperinci ada dalam Al Ahadits Ash- 
Shahihah (2138) —Nashir.) Ahmad 3 : 421 dari jalur periwayatan Jarir yang 
didalamnya terdapat pertanyaan kepada Umar RA tentang apa yang dikerjakan oleh 
Nabi SAW saat berada di dalam Ka'bah. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 829 


3 & Sa Teh Eu Hi ala Jet oat Der 2G 
ai an RP DI HMS UB Pl dh ah 
€ id a58 - Kh, o - “9 : ae Sea 
al 8 udh of Oei Ip tem Uya Pan pagar | pain 
G 3 9 , a Pa 8 9 , », ? 
KAI jp ab YP WP cam 'g duas 
3018. Ar-Rabi” bin Sulaiman dan Bahar bin Nadhar 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zanad menceritakan kepadaku 
dari Algamah, dari ibunya, dari Sayyidah “Aisyah RA. ia berkata: Aku 
ingin sekali masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan shalat di 
dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menggandeng tanganku dan 
memasukkanku ke dalam hijir isma'il. Saat itu, Beliau berkata, “Wahai 
“Aisyah RA, sesungguhnya kaummu ketika membangun Ka'bah telah 
mengurangi bangunan tersebut dari pondasi pokoknya dan 
mengeluarkan Hijir ismail dari bangunan Ka'bah. Jika kamu ingin 
melaksanakan shalat di dalam Ka'bah, maka lakukanlah shalat di 
bagian hijir Ismail, sebab ia termasuk bagian Ka'bah.” 


as 7 


SA 3G cam HI GAN BAL r.a 

JB as Ag ja RON SIP oi ga 
Iya Of AE Lp aah HP GAS Ha AN AD AS 
JB eri GP A53Y Pa Du Obi YP 205 Si 
LA SIA AE Jai Tya Ka SA al LL . 1 


330 Sanadnya hasan. Abu Daud, Hadits 2 - 28 dari jalur periwayatan Abdul Aziz dari 
“Algamah. 


830 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Sg 

3019. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Zinad memberitakan 
kepadaku, dari Hisyam, dari Urwah, Bahar bin Nashar berkata kepada 
kami setelah akhir pembicaraannya: Ibnu Abu Zanad telah berkata: 
Dan Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, 
dari Sayyidah “Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
bersabda, Vika saja kaummu tidak baru keluar dari kekufuran, 


niscaya akan aku masukkan kembali hijir tersebut menjadi bagian 
dari Ka'bah.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah mengeluarkan riwayat yang 
serupa lafazhnya dengan ini yang lafazhnya bersifat umum, namun 
makna yang dikehendakinya adalah khusus dalam kitab Al Kabir.” 


851. Bab: Penjelasan bahwa Sebagian Hijir Ismail Merupakan 
Bagian dari Ka'bah dan Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Maksud Nabi dengan Pernyataannya, “Mereka telah 
Mengeluarkan Hijir dari Ka'bah,” adalah Sebagian dari Hijir, 
bukan Semuanya. Pernyataan Yang Demikian Termasuk dalam 
Gaya Bahasa Yang telah Aku Jelaskan dalam Kesempatan Lain 
di Kitab-Kitabku bahwa Sebuah Nama Yang Menggunakan Alif 
Lam Ma'rifah Terkadang Digunakan untuk Menunjukkan 
Sebagian dari Keseluruhan. 


. 


Pap 8 5». ed PP Ur “1 o- e 6. 18. 
aa PB Pa aa aa Pa aa KAK 


. 3 0. pa yaa f :8. - 35.3 0 
. Lagi . 


, BID Lapar 3 


81 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 2742. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 831 


KB M9 Je HA JG SEA oi A5 


SL Lg Matan ie Las MAP UNJ daga 
aa Ap Wi HAN Ja dB Uas 
MAA saat Ie 33 (PNY Sa, GP UN 3 UU 
ne Bagas JB 4053 ci 2 er) LANGS Gd 3 IG JL 

RAT SE 3 KS SAB Gabah HEM My Kah 
Ta G Pn “ Bi IS Ip tagg oi u Ar 
J8 Kapal Mi IE al 3 ROM Sa Pu Adi 


5 Na 0 #0, Iso. T R £ 
eketalah 2 Gaya Sy Ker GA Ka ia A3 va) ps TE 
HS Pa 


AN BL AA Olah Gi Jai GAS Gap GAS 


3020. Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Makhrumi 
telah menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Yazid bin Ruman menceritakan dari Abdullah bin Zubair 
RA, ia berkata: Sayyidah “Aisyah RA pernah berkata kepadaku: 
Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, 


"Wahai “Aisyah, jika saja kaummu tidak baru keluar dari 
zaman jahiliyah, niscaya akan aku hancurkan bangunan ka'bah agar 
aku dapat memasukkan kembali bagian hijir yang pernah mereka 
keluarkan dari ka'bah. Mereka melakukan hal yang demikian karena 
saat itu mengalami kekurangan dana. Kemudian akan aku jadikan 
Ka'bah memiliki dua pintu: Satu pintu di arah timur dan satunya lagi 
di arah barat dan pintu tersebut akan aku jadikan langsung 
menyentuh tanah. Aku akan jadikan bangunan Ka'bah tersebut benar- 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


benar berada di atas pondasi yang pernah dibangun oleh Nabi 
Ibrahim AS.” 


Ia (Ayahku) berkata: Ini pula yang pernah membuat Ibnu 
Zubair menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Ia 
berkata: Aku pernah menyaksikan proses penghancurannya dan 
pembangunannya kembali. Ia mengeluarkan pondasi Ka'bah. Ayahku 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Yazid bin Ruman, —Saat itu 
aku sedang melaksanakan thawaf bersamanya— “Tolong beritahu, 
bagian mana yang telah mereka keluarkan dari Ka'bah.” Ia menjawab, 
“Aku akan memberitahukannya kepadamu sekarang.” Ketika tiba di 
batas tersebut, ia berkata: Inilah bagian tersebut. Ayahku berkata, 
“Kemudian aku mencoba mengukur dan panjangnya kira-kira tiga 
dzira'.” 

Demikian Musa bin Ismail meriwayatkan, Jarir telah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Ruman menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Zubair.”? 


.. 3 0 . 3 218 0. 30 9G. A4 3 - 
oJegtamal Pa Koao- KP 3 Sepua olodae —Y YA 
8 . 303 - TP ITN 


HO Ag Be tu 3 uas OA ola 
JB IS Kena S3 Aj JG 3 AD ol Ane 13 HP 
FEE Pj rara AAA Ta RI GA Da Bay 
in GAP Besa gaga KAN 


3021. Muhammad bin Yahya telah menceritakannya kepada 
kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami. Yazid bin Harun 


882 Lihat Hadits no. 3021. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 833 


meriwayatkannya, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Ruman menceritakan kepada kami dari Urwah, dari Sayyidah 
'Aisyah RA, bahwasannya Nabi SAW pernah berkata kepadanya: 
Kemudian ia menceritakan Hadits. Ia berkata: Yazid berkata: Aku 
telah menyaksikan proses penghancuran bangunan ka'bah oleh Ibnu 
Zubair. 


Az-Za'farani  menceritakannya kepada kami, Yazid 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar berkata: Riwayat Yazid bin Harun menunjukkan 
bahwa Yazid bin Ruman pernah mendengar berita tersebut dari 
keduanya.'? 


aa a30 216. 4 ap 


AA PE AS Ci Pu 3 Jepun Lula NY 
Pn “9 Pa p 3 at 2 Ng 2 Ka 0 ora o - 
2 all GAS s5 2JG Jalal d3 C3 
Tanba SAS BE GAP UP LAS) LA ad La PL 
5? 25 a.. 7 ai an .- F Pn 3 
AS IP add Un OS Val 1JEY AAS lh Ra 3 da 
2 AP bi 2 Aa RI Ap. 2" Haa AG -2 
£ gr To one “3 0 £ Lana or y 9 
US ab ASI AG ASIN sha BIS YP 2J8 BD 
PI Tana naa” 8. 2 Ta 5 Bes, o : . - To Da 
Iya ya SUS Leni GT ARIE 3 AKA AAA SA te 
82.8, 5 Sarla ai , 
Aa gb ka S3 5 AP 


3022. Muhammad bin Yahya (296/A) telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Khatsim, dari Abu Thufail, ia berkata: 


833 A) Bukhari Haji 42 dari jalur periwayatan Yazid bin Harun. An-Nasaa'i 5 : 170. 


834 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Di zaman jahiliyyah, Ka' bah dibangun dari adukan tanah tanpa 
lumpur. Kemudian ia menceritakan Hadits yang panjang dalam kisah 
pembangunan Ka'bah dan berkata: Ketika zaman tentara Hashin bin 
Nair, kemudian ia menceritakan terjadinya kebakaran yang menimpa 
bangunan tersebut di zaman Ibnu Zubair RA. Ibnu Zubair berkata: 
Sayyidah “Aisyah pernah memberitakan kepadaku: Bahwasannya 
Nabi SAW bersabda, “Jika saja kaummu tidak baru keluar dari 
kekufuran, maka akan aku hancurkan Ka'bah ini, sebab mereka telah 
meninggalkan sekitar tujuh dzira yang menjadi bagian hijir 
dikarenakan kekurangan dana.” 


Ibnu Khaitsam”“ berkata: Dan Ibnu Abu Malikah telah 
memberitakan kepadaku, dari sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia 
mendengar hal yang demikian dari Rasulullah SAW. Setelah itu, ia 
menceritakan kisah yang panjang.” 


Nana vr... 6 8... Boo so Po, iS- 

Pn Nonna Lo Am USAI Djan op Jai! ba —Y.YY 
o- 3 0 03 0 Yo. 3 0 — an 0-3 39 Rara | 6. 
TS yg Ie 3 Ml IS Ina JG BP Oekaua 
AG JB SE aah ui AS h MEI 3 abs 3 UIN, 
0 TN . Pn . .. PN ERP RA .- " . .- 0 
a MA SIP MS SI NG AS AS dl 
AN 3 de sai K3 JW uda 3 OA 

. 3 0. PN) 2. - 
UP Udi OJEI JB Aga Ana NY IS Tale Th ae 


La “| y 4 - eka . “aa Lan 2 ep ... TA .. . 
OBB Iga JB KE BA IE Giaa JB gia Chat 


'# Dalam naskah aslinya tertera kalimat, Abu Khatsim dan hal seperti ini kesalahan 
si juru tulis Imam Ibnu Khuzaimah. 

$? Sanadnya shahih. Abdurrazag Al Mushannaf 5 : 102 — 106 dengan redaksi yang 
panjang dari jalur periwayatan Ma'mar. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 835 


SAM paaip AS NY Ip 3D YE Ie Naa ylp 
2d PAN Tan 0. . J0 pe T 30 SD SAY 
Ih Al Aga ol Sak Lp SA Ig Ob eta LSG Tual 
» Getua o !£ to. o PL gn geia 30 Pa How 
CA oi AI AS ya Nih pa ate GP BG aa SU 
3 . ( ... 
balas Sada S3) 
3023. Al Fadhal bin Ya'gub Al Jazri telah menceritakan 
kepada kami, Ibnu Bakar maksudnya adalah Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepadaku, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Abid bin Umair dan 


Walid bin Atha' dari Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, ia 
berkata: Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata: 


Al Harits bin Abdullah telah mengobarkan pertentangan 
dengan Abdul Malik bin Marwan di zaman kekhilafahannya. Abdul 
Malik berkata, “Aku mengira Abu Khabib maksudnya adalah Ibnu 
Zubair tidak mendengarnya dari Sayyidah “Aisyah RA sebagaimana 
yang ia klaim telah mendengarnya dari Sayyidah “Aisyah RA. Al 
Harits berkata: Benar, memang aku sendiri pernah mendengarnya dari 
Sayyidah 'Aisyah RA. Ia (Abdul Malik) berkata: Apa yang telah 
engkau dengar darinya?” Ja menjawab: Ia (Sayyidah “Aisyah RA) 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, 


“Sesungguhnya kaummu telah memendekkan ukuran 
bangunan Ka'bah dari pondasi yang sebenarnya. Jika saja kaummu 
tidak baru keluar dari kemusyrikan, maka akan aku kembalikan 
bagian yang telah mereka kurangi. Jika muncul keinginan dari 
kaummu setelahku untuk membangunnya kembali, maka kemarilah, 
Akan aku tunjukkan kepadamu bagian yang telah mereka tinggalkan.” 


836 Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Maa maara,” dan yang betul nampaknya 
yang telah kami tuliskan sebagai ganti kalimat tersebut. 


836 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Kemudian Nabi SAW memperlihatkan kepadanya sekitar tujuh 
dzira”.” 

Hadits ini adalah riwayat dari Abdullah bin Ubaid dan ia 
menceritakan hadits yang panjang.” 


852. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ibadah 
Umrah di Bulan Dzul Hijjah setelah Berlalunya 
Hari-Hari Tasyrik. 


8 


GP Oi op usap KAN gs Hi jp Gis -Y.Yt 
BA Haa Ab GA Ob at 2 Ab II Sah Aa 
Da HH Ogan AI OS) 2JL (Bj Gg h 


3024. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Musa bin Agabah 
menceritakan kepadaku, dari Nafi', bahwasannya Ibnu Umar RA 
pernah memberitakan kepadanya, bahwasannya Nabi SAW mencukur 
habis rambutnya di saat melaksanakan haji wada”. Ia (Ibnu Umar RA) 
berkata: Dahulu manusia mencukur rambutnya pada saat 
melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka melakukan umrah saat 
kembali. Kemudian ia berkata: Apa yang digunakan untuk mencukur? 
Kami katakan kepada salah seorang diantara mereka: Gunakanlah 
pisau cukur untuk mencukur rambutmu. 


837 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat hadits 2739. 
838 Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Bukhari, Ahmad dan yang 
lainnya telah mengeluaran Hadits ini dari jalur periwayatan yang lain, dari Musa bin 


ShahihbnuKhuzaimah || 837 


853. Bab: Penjelasan tentang Umrah di Bulan Dzulhijjah dari 
Tan'im bagi Mereka Yang Telah Melakukan Haji di Tahun 
Tersebut, berbeda Dengan Pendapat Sebagian Kalangan Yang 
Menyatakan bahwa Melaksanakan Umrah Tidak Boleh 
Dilakukan kecuali Dimulai dari Migat-Migat Yang Telah 
Dijelaskan oleh Nabi SAW ketika Beliau Menjelaskan tentang 
Tempat-Tempat Migat Tersebut: Penduduk Madinah Melakukan 
Ihram dari Dzul Hulaifah...demikian Seterusnya. 


NT of aa ru Ar XS ep ai erera —-Y.Yo 


0. JI. 4 f soni 


sa Tae EA Ir daa erat do bol 


An 3 da 

3025. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, 

Asyhab memberitakan kepada kami, bahwasannya Al-Laits 

memberitakan kepadanya, bahwasannya Abu Zubair memberitakan 

kepadanya dari Jabir, “Bahwasannya Rasulullah SAW pernah 

memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA memulai ihram umrah dari 
Tan'im di bulan Dzulhijjah.” 


Sa ea en Bi raya 


. 


el LA 3 


'Agabah, namun tanpa kalimat, Ia berkata, "Dahulu manusia," Hadits ini telah 
ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (1084) dan Shahih Abu Daud (1779). Muhammad bin 
Bakar juga meriwayatkan: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dengan Hadits 
tersebut, namun tanpa tambahan kalimat. Imam Bukhari telah mengeluarkannya 
dalam Al Maghazi —Hajjatul Wada', dan Ahmad (2/88) oleh karena itu, aku khawatir 
tambahan ini dimasukkan ke dalam Hadits. Lalu orang yang berkata, “Dahulu 
manusia...” Adalah Ibnu Juraij dan ia termasuk Mu'dhal. Wallahu a'lam. — 
Nashir.) 

339 Lihat Hadits setelahnya 3026. 


838 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


an 


Kase AERB  In od Alan 3 At 3 CA, ado 

3026. Yunus telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Wahab menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada 
kami, bahwasannya Abu Zubair telah memberitakan kepadanya, dari 
Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah 
memerintahkan Sayyidah “Aisyah RA melakukan umrah dari Tan'im 
di malam Hashbah.“? 


854. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Ihram 
Umrah dari Migat Yang Telah Ditentukan oleh Nabi SAW lebih 
Utama Dibandingkan Melakukannya dari Tan'im, sebab 
Jaraknya Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Mahal. Kaidahnya: 
Sesuatu yang Lebih Jauh dan Biayanya Lebih Banyak, maka 
Lebih Besar Pula Ganjarannya. 


Kaban Ii Ea CAN Ah MAKA nga MN it Ye 

Bas :J6 Ka £ Ki AA JB Cepu ES YG Gea 
IU El Gaon al A3 mi Bl OP 
Ca Ip SPA gp AA Gia ah ap AA tang 
S3 BI Ipa GARIS IG SU dang A33 aa 3 
anu) pari cai ceg bu (jab P3 ar ara 


JA bab BP SN HIU San pd Sita KL 
“0 Muslim, Haji 136 dari jalur periwayatan Outaibah dari Al-Laits. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 839 


2 La 2 3 £ 2. AS ca ya . # s1 7 €. . 
USS :JB Tani "Jk das las dea wali - Ha dab rai 
ka KN ra 
d3 BBI Jaan JUS) | sela 6 stay Je GI, 
WE ank Ma 3 Je EU) PI Ui akar 
BA Im) 
3027. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan Al Hasan 
bin Muhammad Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: Az- 
Za'farani berkata: Ibnu Al Hasan, ia berkata: Ibnu 'Aun menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim dan Al Oasim, dari Ummul Mukminin, ha 
Ad-Daurugi menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyyah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Ummul 
Mukminin, dari Al @asim, dari Ummul Mukminin, ia berkata: 
Sayyidah “Aisyah RA berkata, “Wahai Rasulullah, dan didalam 
riwayat Al Husein bin Al Hasan, sesungguhnya ia (Sayyidah “Aisyah 
RA) berkata: Wahai Rasulullah, apakah manusia mengerjakan dua 
nusuk (dua ibadah) sementara aku hanya mengerjakan satu ibadah.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Tunggulah, jika kamu telah selesai dari 


haidhmu, maka pergilah ke Tan'im dan lakukanlah ihram dari tempat 
tersebut." 


Setelah itu, kamipun berjalan melewati Jabal kadza dan kadza. 
Ia berkata: Aku kira maksudnya adalah jabal Kuda. Akan tetapi umrah 
tergantung sesuai dengan kadar usaha dan nafkahmu. Atau 
sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. 


Dalam riwayat Al Husein bin Al Hasan: Akan tetapi ia 
(Menggunakan dhamir mudzakkar ghaib) tergantung kadar usaha dan 
nafkah. Atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. ia, 


881 A1 Bukhari, “Umrah 8 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu “Aun. 


840 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


855. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Hadyu bagi Orang Yang 
Melakukan Umrah setelah Berlalunya Hari-Hari Tasyrik, meski 
Ia Telah Melaksanakan Haji di Tahun Tersebut. 


PN RE IU . 380 3G. 3 Pa 


aa ana yana Sawer Cod —Y UYA 
£ . .. ah La £ Ia Tea 
P3 & ng c tega “JG Pra SA TE ng 09 
5 Me Aga TR ia H . ANN Lai 
At jau Jai da AN Opah JS damai S3 Jlel Sala 
3... AE sanga “RT 
Ling eta Pj Y Ar seb 3 Lana de Kel Pa ai 5, Jeb 
Tak Kenbu Jai Ip alan Gan Ja ha ai Gan 
Tp SA Or AKN Gea uh 3 3, apa Pa Ea Jas 
" () » 3 3 ii 2 2... Siri y 
ed dat Uas, all) oa MEAS 3 Ia BA 
ate tata PEN AP pa Pel Kab SN AI os C3 
d3 AP void 5 3 Kai AAS AL 5 yaa RATAr (3376 
- . 3 
Bio V3 Hp Y KSR UI Sa eeah BSI 
3028. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sayyidah “Aisyah RA - 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami pernah melakukan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW di awal bulan Dzulhijjah. 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin melakukan 
ihram untuk umrah, maka lakukanlah dan barangsiapa yang ingin 
melakukan ihram untuk haji, maka lakukanlah. Jika saja aku tidak 
membawa hewan untuk hadyu, maka aku akan melakukan ihram untuk 


umrah.” Diantara mereka ada yang melakukan ihram untuk umrah dan 
diantara mereka ada yang melakukan ihram untuk haji. Kemudian aku 


ShahihIbnuKhuzaimah || 841 


mengalami haidh sebelum masuk ke kota Makkah. Saat tiba hari 
Arafah, aku mengalami kondisi haidh. Ketika aku mengadukan 
kondisiku kepada Rasulullah SAW, Beliau berkata, “Tinggalkanlah 
umrahmu dan urai serta sisirlah rambutmu, kemudian lakukanlah 
ihram untuk haji.” Ketika tiba hari hashbah, Beliau mengutus 
Abdurrahman bin Abu bakar RA bersamaku menuju Tan'im. 
Kemudian Abdurrahman menemaninya dan iapun melakukan ihram 
untuk umrah. Lalu Allah SWT mentakdirkan Sayyidah “Aisyah 
merampungkan haji dan umrahnya. Semua itu dilakukan tanpa ia 
(Sayyidah “Aisyah RA) melakukan hadyu, puasa ataupun sedekah.” 


Abu Bakar berkata: Aku telah menjelaskan tentang masalah 
yang telah aku diktekan berkenaan dengan riwayat-riwayat yang 
menggambarkan hajinya Nabi SAW: Bahwasannya Sayyidah “Aisyah 
RA meninggalkan umrahnya dimana ia tidak dapat melakukan thawaf 
di ka'bah karena kondisinya yang sedang haidh, bukan berarti ia 
menolak umrahnya. Aku juga telah jelaskan bahwa dalam pernyataan 
Nabi SAW kepadanya, “Thawafmu memadai untuk haji dan umrah,” 
menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan umrahnya. Ia hanya tidak 
melaksanakan pekerjaan umrah dikarenakan kondisinya yang sedang 
haidh hingga tidak dapat melakukan thawaf di Ka'bah. Aku juga telah 
jelaskan bahwa dalam pelaksanaan yang demikian tidak ada 
kewajiban hadyu, sedekah ataupun puasa, maksud Sayyidah “Aisyah 
RA adalah dalam umrah yang aku laksanakan setelah haji, aku tidak 
mengerjakan hadyu, sedekah ataupun puasa. 

Dalil yang menunjukkan sahnya pentakwilan ini adalah 
bahwasannya Nabi SAW telah melakukan penyembelihan untuk istri- 
istri Beliau sebelum Sayyidah “Aisyah RA melakukan umrah dari 
Tan'im. Tidakkah kamu mendengar ia berkata, “Ketika tiba hari 
nahar, ada yang mengirimkan untukku daging sapi. Kemudian aku 
bertanya, 'Daging apakah ini?” Dijawab, 'Rasulullah SAW 
menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya." Sayyidah “Aisyah RA 


842 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengetahui bahwa dalam pelaksanaan hajinya ada kewajiban hadyu 
sebelum ia melaksanakan umrah.” 


Dalam riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Di akhir riwayat, Rasulullah SAW berkata, "Pergilah 
bersama Abdurrahman ke Tan'im dan lakukanlah ihram untuk 
umrah." Kemudian Sayyidah “Aisyah RA melakukannya dan ia tidak 
melakukan penyembihan hadyu.“? 


? ?, 
.. Je A0 00 2 0.23 3 Oo 3. 3 nh 


AE BS GUS GG Yak op Saba BAK YNA 
s0 -62 3 3 Pa Tea SA Pe ARA NA Ara na 'or. 0 
Ot Kena Tangan IU Ag GP Tapa Gi Oya PAS IN 
Co03 0. Ta KAK ATA, Takan Te 3... Pi tag . .. 6 . 
BP PP Labu 2) Op Cl Tang Jah JP 1 PAN AS 
Pa Ha Pen La PIP AP Aa AP, TAN 3 . . nd 
HS SAN AS AD 353) Ab yb Had SAS TES uan Sik 

3 ia 2. 2... . 
GP Lag yani KE Ii LSN Lahat SE) SE PI AI 
BI CA Me PR Tae sa A 
AS aan MAU: Pi Msi PN AN So 2 AN AN Tan o mei 
A3 SIA JB AB Sa Sa Ia SA ian DG 
” a03 Aa ... .z or zr - 6 0... - 8 8. PA 
SA Wb 2 KE Ip iB Bi an 
(3 Y SI Ia DAA 
3029. Muhammad bin Umar bin Tamam telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bakir menceritakan kepada 
kami, Maimun bin Makhramah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, 


Ia berkata: Aku pernah mendengar Muhammad bin Abdurrahman bin 
Naufal berkata: Aku pernah mendengar Hisyam bin Urwah 


2 Muslim, Haji 115 dari jalur periwayatan Hisyam. Al Bukhari, Umrah 7 dari jalur 
periwayatan Yahya. 


ShahihIbnuKhuzaimab || 843 


menceritakan dari Urwah, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Sayyidah 'Asyah RA berkata: Kemudian ia menceritakan kisah yang 
panjang. Kemudian ia menyebutkan kalimat sebagaimaa yang aku 
sebutkan di akhir riwayat. Ia berkata: Aku pernah mendengar 
Muhammad bin Abdurrahman menceritakan dari Urwah dari 
Sayyidah “Aisyah RA, bahwasannya ia menceritakan kepada mereka 
tentang umrah mereka setelah melakukan haji bersama Rasulullah 
SAW, Sayyidah “Aisyah RA berkata: Aku mengalami haidh. Setelah 
itu aku melakukan ibadah umrah setelah selesai melaksanakan ibadah 
haji. Lalu setelah itu, aku tidak melakukan puasa dan tidak juga 
melakukan penyembelihan. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa maksud 
dari perkataan Sayyidah “Aisyah RA adalah: Ia tidak melakukan puasa 
dan tidak juga melakukan penyembelihan hewan hadyu setelah 
melakukan umrah dari Tan'im, bukan sebelum umrah." 


856. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Menghajikan Orang 
yang Tidak Mampu Melaksanakan Ritual Haji karena Usianya 
Yang Sudah Uzur. Dalil Yang Menunjukkan bahwa Allah SWT 

telah Memberikan kepada Nabi SAW Amanah untuk 

Menjelaskan Al Our'an, baik Yang Bersifat Umum ataupun 

Khusus. Kemudian Nabi SAW Menjelaskan bahwa Maksud 
Firman Allah SWT dalam Al Our'an, “Dan Manusia Tidak 

Mendapatkan kecuali Apa Yang Telah Ia Kerjakan...” (Os. An- 

Najm (53): 39) bukan Semua Perbuatan. Yang Dimaksud oleh 

Allah SWT dalam Ayat Ini Hanyalah Sebagian Amal, bukan 
Semuanya. Sebab Jika Yang Dimaksud oleh Allah SWT adalah 

Semua Amal, Maka Seseorang Tidak Dapat Melaksanakan 

Ibadah Haji kecuali Untuk Dirinya Sendiri dan Tidak Gugur 


843 Al Bukari, Haji 118 dari jalur periwayatan Abul Aswad Muhammad bin 
Abdurrahman bin Naufal dengan redaksi yang ringkas. 


844 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kewajiban Haji Seseorang jika Dihajikan oleh Orang Lain dan 
Sa'i Yang Dilakukan oleh Orang Lain juga Tidak Dapat Menjadi 
Sa'inya, sebab Bukan Ia Yang Melakukan Sa'i. 


na emg UP (js Di jp Ci Yr. 


of Padi ye PE Oli yi Ola Ga Sada BN 


N 
(4 


An 2 B3 NI AA en 
BD JB can AP de GA DO palet Y 7 « CA 


Jo. 8. 
AS 


. 


3030. Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, 
Sulaiman bin Sanan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas RA, 
dari Al Fadhal, bahwasannya ada seorang wanita dari Khats'am 
bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku yang sudah 

- sangat tua telah terkena kewajiban haji, namun ia tidak mampu berada 
di atas untanya.” Kemudian Nabi SAW menjawab, “Hendaknya kamu 
menghajikannya.”““ 


857. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Seorang Yang Sudah 
Tua, jika Memiliki Harta setelah Usianya Lanjut dan Ia 
Berkecukupan, atau Ia Mendapatkan Harta setelah Masuk Islam, 
maka Ia Wajb Melaksanakan Ibadah Haji, meski Ia Tidak 
Mampu Melakukan Ritual Haji. Dalil Yag Menunjukkan bahwa 
Makna Istitha'ah (Mampu) sebagaimana Yang Dinyatakan oleh 
Mathlabi RA Terbagi Menjadi Dua: Mampu Dari Segi Fisik dan 
Punya Harta Yang Dapat Digunakan untuk Biaya Pelaksanaan 


84 Muslim, Haji 408 dari jalur periwayatan Ali bin Khasyram. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 845 


Ibadah Haji dan Yang Kedua Adalah Mampu dalam Arti 
Memiliki Harta dan Pelaksanaannya Dilakukan oleh Orang Lain. 
Hal Yang Demikian Sama dengan Pernyataan Orang Arab: Aku 
Mampu Membangun Rumah dan Mampu Menjahit Bajuku, 
Maksudnya Adalah Ia Mampu Membayar meskipun Ia Tidak 
Dapat Membangun Rumah dan Menjahit Baju dengan 
Tangannya Sendiri. 


SE Ag BE GA bag Cia YNA 
& Nest “ lgi Ba S PA an ce, Oa) Ran 
Lah uap Ii Irak DS 1G cerai Ae HA Ka af Lag 


Jaa Gagah pat | O ssi & & Pee - R3 3 Berang 


.. 


ya 3 jan B5 JS gi jas Jadi 
Al AN Kay Ol ca APN MANIA NA Naa 


ja 


OA LG al Ie ad BE Y aa AS 
ce Ju uan Ie Da Hak Gp Ma 3 Op (ai “JG 
AP Ol op Mart Pena PL Pot LP Knaa S 13 

3031. Isa bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Malik, Yunus, Al-Laits dan Ibnu 
Juraij memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin 
Yasar, bahwasannya Abdullah bin Abbas RA pernah memberitakan 
kepadanya, Ia berkata: Al Fadhal bin Abbas RA pernah mengiringi 
Nabi SAW dalam perjalanannya. Saat itu, ada seorang wanita dari 
Khats'am datang menemui Nabi SAW untuk meminta fatwa. Saat itu, 
Al Fadhal melihat ke arah si wanita dan si wanita juga melihat ke arah 


846 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


e 


Al Fadhal. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhal 
dengan tangannya ke arah lain. Wanita tersebut berkata: Hai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji. Ayahku 
telah terkena kewajiban tersebut, namun usia ayahku sudah sangat 
lanjut dan tidak mampu berada di atas kendaraan, apakah aku boleh 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab: Ya, boleh. Peristiwa 
ini terjadi di saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada'. Sebagian 
perawi menambahkan. sebagian yang lain dalam riwayat yang mereka 
kemukakan. 


Al-Laits berkata: Ibnu Syihab telah menceritakan Hadits ini 
kepadaku dari Sulaiman, atau keduanya mendapatkan dari Ibnu Abbas 
RA. 


Pt 2 


IG otak ES GNI 3 JI AS SAS -r.ri 


Je Bas, (a) ka rara Ce Gas, ND SA £ Gangaa 
AN OP IA gi OKI GP deh Gp SER Kal ujan 5 C5 
Jai, an at 3 A Ja TE be urat Apa Si ra 


2... 


LA ae Ja adi db Taj Dl Al Ja KIE as) 
#2 Ge ya ala Ja ALAN MISA IS Cet, ! 
Aa KOES aa TAS ng JI ai KA 
SE AE sn Io PI Ad, B3, Jadi 2ja 
SH: JBL bi: Ju 


885 AJ Buhari, Haji 1. Muslim, Haji 407. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 847 


3032. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar dari Zuhri, ha Al Makhzumi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, ha Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 
dari Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasannya pernah ada seorang wanita dari Khats'am 
bertanya kepada Nabi SAW di pagi hari nahar. Saat itu, Al Fadhal 
sedang mengiringi Nabi SAW. Wanita tersebut bertanya: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji atas 
hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat tua, ia tidak mampu 
berada di atas kendaraan, menurut tuan, bolehkan aku 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” 

Al Makhzumi berkata: Ghadaatun adalah bentuk jamak, dan ia 
menyebutkan dalam riwayatnya: Bolehkah aku menghajikannya? dan 
tidak mengatakan bahwa Al Fadhlu mengiringi Nabi SAW. Matan 
riwayat Ibnu Khasyram sama dengan Hadits riwayat Abdul Jabar, 
namun dalam riwayatnya ia berkata: Apakah boleh aku 
menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab: Ya, boleh.“ 


858. Bab: Penjelasan tentang Wanita boleh Menghajikan 
Laki-Laki. 


2 | Aa Pa Dpt Ra Gd Ul yr 
aah ka SINI COST alah data sea AAN te Ga 


Pd 


Ab NU de Ia ht ALI A8 5 Jah OLS 


“6 Sanadnya shahih. Al Humaidi mensanadkan Hadits ini. Hadits 507 dari jalur 
periwayatan Sufyan. 


848 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


8. re. Pt Ce o03 30 sn” 8 2035. 3 Ao TA 2035. 3 
Ld - - 


e- Ao 3.0 -.” 0 


Et ag gi PAN ap IA ita Tip OA 
Mi kn AA IP NG MG TA 
$ - 5 pa an TNI & 0 pe 8s... £ 
Op) Uap Ap inih OS IG SE uoake Ui Ml Ke Ol 
2... (ena Ha EL 9 But ma AOA oa Pa 
SIB tega HS Un LA EP MI Sya) HL :JU B3 Iya 
Ka ' 5 02. € .. or, Naas - er. Bana Tan anne 

ola Jimi 2x3 D3 Aas Jala 1JE AI BS) Ul BR Jadi Jar 
2 Se HA Tani ON Ip VA AN 
02 HE dal Je ho pala V3 aa at SI 
EN 3 ea -JU 

3033. Al Fagih Abu Al Hasan Ali bin Al Muslim As- Sulami 

telah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad Ibnu 
Muhammad memberitakan kepada kami dengan jalan memberikan 
ijazah, Al Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan kepada kami dengan cara 
membacakan riwayat Hadits, Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhal 
bin Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah telah memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan 
kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Malik dan Laits 
memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwasannya Sulaiman bin 
Yasar telah memberitakan kepadanya, bahwasannya Abdullah bin 
Abbas RA telah memberitakan kepadanya, Ia berkata: Al Fadhal bin 
Abbas RA pernah mengiringi Nabi SAW dalam perjalanannya. Ia 
berkata: Seorang wanita dari Khats'am datang menemui Nabi SAW 


untuk meminta fatwa. Ia berkata: Saat itu, Al Fadhal dan wanita 
tersebut saling berpandangan. Kemudian Nabi SAW memalingkan 


ShahihIbnu Khuzaimah || 849 


wajah Al Fadhal dengan tangannya ke arah yang lain. Wanita tersebut 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah 
mewajibkan haji atas hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat 
tua, ia tidak mampu berada di atas kendaraan. Menurut tuan, bolehkah 
aku menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” 
Peritiwa ini terjadi saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada'. 
(297/B).' 


859. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 
Telah Meninggal Dunia dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Lafazhnya bersifat Mujmal, tidak Mufassar. 


o LI aa 3 Os BAL ye 
Laila 2JG CIA KL 3 Lg Et Tan) MA Ea ena 
SAE B3 ed Gp UB papa Tale 13 tt af 
ujade IS 2 AEON ek LB IG SAS Ad 
IE aa Go Gea ed sia gd Jb 
SA aa pen iba DL Up 3 Laek ut xi 
dekan wu Ada Pdt 
ben IS ga as pa nj ak SU G3 
GA Ip aa aga 
3034. Imran bin Musa Al Oazzaz telah menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Warits bin Sa'id, Abul Tiyah menceritakan kepada 


“! Muslim, Haji dari jalur periwayatan Malik. Al Buhari, Haji 1. 


850 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, Musa bin Salmah Al Hudzli menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku dan Sinan bin Salmah pernah melakukan perjalanan 
untuk melaksanakan umrah. Ketika tiba di daerah Al Bathha, aku 
berkata kepadanya: Ayo kita menemui Ibnu Abbas RA dan bercakap- 
cakap dengannya. Ia berkata, “Aku katakan —kepada Ibnu Abbas 
RA— bahwa ibuku tinggal di Mesir dan aku sekarang sedang 
melakukan perjalanan. Jika aku memerdekakannya, apakah yang 
demikian boleh?” Ibnu Abbas RA menjawab, “Akan aku ceritakan 
peristiwa yang lebih dari itu. Istri Sinan bin Abdullah Al Jahni 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang sudah 
meninggal dunia dan belum sempat melakukan ibadah haji. Bolehkah 
ja melakukan ibadah haji untuk ibunya? Rasulullah SAW menjawab, 
'Ya, boleh. Jika ibumu punya hutang kepada seseorang, bukankah 


kamu boleh membayarkannya?! Lakukanlah haji untuk ibumu'”'8 


o- Lo Id G- Gn 0. 3 0 set HS 


ae Cu) Up Ola ban DAS op Kar Lodoe —Y YO 
“ 3... 3 3 2. 2. 5 
OX JB 2G tone GP aa 2 taka Gpp egnga PT 
VI ba SS Ta ah CG Gl Ol el Ogah 6 AI 
ui 55 - - JG CI pel 2g 
3035. Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Tiyah, dari 
Musa bin Salmah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, “Seorang lelaki yang berasal dari Al Jahni pernah bertanya, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia 
dalam usia yang sudah sangat tua dan ia belum melaksanakan ibadah 


848 Sanadnya shahih dari jalur periwayatan Imran bin Musa. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 851 


haji atau ia tidak mampu melaksanakan ibadah haji.' Kemudian Nabi 
SAW berkata, 'Lakukanlah haji untuk ayahmu',”' 


860. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Haji untuk Orang Yang 
Terkena Kewajiban Haji dengan Sebab Ia Masuk Islam atau 
Dengan Sebab Ia Memiliki Kemampuan dalam Segi Harta atau 
Dengan Sebab Keduanya namun Ia Tidak Mampu 
Melaksanakannya Sendiri. Penjelasan Tentang Perbedaan?” 
antara Orang Yang Tidak Mampu Melaksanakan Ibadah Haji 
dengan Sebab Usianya Sudah Sangat Tua dengan Orang Yang 
Tidak Mampu Melaksanakannya karena Sakit dan Masih Ada 
Harapan untuk Sembuh. Seorang Yang Tidak Mampu 
Melaksanakan Haji dengan Sebab Usianya Yang Sudah Sangat 
Tua, Kondisinya Tidak Akan Kembali Menjadi Muda, sementara 
Orang Yang Tidak Mampu Melaksanakan Haji Karena Sakit, 
Masih Ada Kemungkinan Ia akan Kembali Sehat. 


VA MI JB 2G MR HI JI CA -rra 

BEI AP Yi Ay CA (7) MI 
JGA ya Ap Yaa Oka 15 A3 3 sngat 
Usia pat Loe Ia Bi AD ba AR 5 Jai as 
20) Bola BA JA Jaa AI Ja, ag as Yah Yi 


. 


ore IE A Kan gp ORI Ig RB AN II Ji 


« 28, 


BIL af bh HUI 


849 Sanadnya shahih. Lihat An-Nasaa'i 5 : 89 Hadits yang sama dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas RA. 

850 alam naskah aslinya tertera kalimat, “4! Oarnu,” dan yang betul nampaknya 
yang telah kami tuliskan sebagai ganti kalimat tersebut. 


852 || ShahihIbnu Khuzaimah 


BA Ie 5 Oo akal as Una d SL 
(asa Pan Pa 2033 eh (ai -JU Na AU) 
3036. Ar-Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, 
Ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik memberitakan kepada kami, ha 
Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, bahwasannya Malik telah memberitakan 
kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Al Fadhal bin Abbas RA pernah mengiringi 
Nabi SAW dalam perjalanannya. Ia berkata, Seorang wanita dari 
Khats'am datang menemui Nabi SAW untuk meminta fatwa. Ia 
melanjutkan perkataannya: Saat itu, Al Fadhal dan wanita tersebut 
saling berpandangan. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Al 
Fadhal dengan tangannya ke arah yang lain. Wanita tersebut berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan haji 
atas hamba-Nya dan ayahku usianya sudah sangat tua, ia tidak mampu 
berada di atas kendaraan. Menurut tuan, bolehkan aku 
menghajikannya?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, boleh.” Peritiwa 
ini terjadi saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada”.””! 


861. Bab: Penjelasan tentang Laki-Laki Yang Menghajikan 
Wanita yang Tidak Mampu Melaksanakan Haji karena Usianya 
Yang Sudah Sangat Tua dengan Menyebutkan Riwayat Yang 
Lafazhnya Bersifat Mujmal. 


D0 Ge Ao. 30 3G. 4 Ka 


S3 HE APN eraGi aa KA aa NY 
SE M I,5 Ogah JB Ke op rp Bi Tan) 


851 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 3033. 


ShabihIbnu Khuzaimah || 853 


P, 00. xi Lor 18 Aan Medan . AE 
u 23 Y3 Ea J3 potayI BI Is ka | ol Ja «Jer3 
Jas dl ol tega Ih Je ya An Ap ale Ia 

Da 2 aa 3 A1 apa 


3037. Muhammad bin Maimun Al Jazzar telah menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami, 
“Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Telah 
sampai berita kepadaku tentang Rasulullah SAW bahwa suatu hari ada 
seorang laki-laki datang menemui Beliau. Laki-laki tersebut berkata, 
“Bahwasannya ayahku yang sudah sangat tua masuk Islam dan ia 
belum melaksanakan ibadah haji serta tidak mampu berada di atas 
kendaraan. Jika aku ikat ia di atas kendaraan, aku khawatir kondisi 
yang demikian akan menyebabkannya meninggal dunia.“ Kemudian 
Rasulullah SAW berkata, “Lakukanlah haji untuk ayahmu.” 


Pi) er » ara Ly 2 38. Tua - YA 
. ye , - ce .. - . . ...... 6s. 
PKN SAN UR NT TOT 


3038. Muhammad bin Manshur telah menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Al Hujjaj menceritakan kepada kami dari “Auf, 
dari Ibnu Sirrin, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dengan 
Hadits yang sama, namun dalam riwayat ini yang diceritakan oleh 
laki-laki tersebut adalah ibunya.” 


882 Al Hafizh telah memberikan isyarah ke riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Al Fath 4 
: 68, namun sanadnya dha'if. Hadits ini berderjat mursal dan Yahya bin Abu Al 
Hujjaj adalah sosok yang layyin sebagaimana disebutkan dalam At- Tagrib. 

"88 Sanadnya dha'if, Al Hafizh memberikan isyarat dalam Al Farh 4 : 68 kepada 
riwayat Ibnu Khuzaimah. 


854 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


862. Bab: Larangan Melakukan Haji untuk Mayyit bagi Orang 
Yang Belum Pernah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Riwayat-Riwayat Yang Telah 
Aku Sebutkan Bersifat Mujmal dan Tidak Mufassar. Sebab 
Dalam Riwayat-Riwayat Dimana Nabi SAW Memerintahkan 
Melakukan Haji untuk Orang Lain, tidak Terdapat Penjelasan 
bahwa Nabi SAW Bertanya Kepada Orang Tersebut: Apakah Ia 
Sudah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri atau Belum? 
Hadits Ini Menunjukkan bahwa Nabi SAW Memerintahkan Hal 
Yang Demikian (Menghajikan Orang Lain) kepada Orang Yang 
Telah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri, bukan Kepada 
Mereka Yang Belum Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. 


TA Kol 2 ARA Be 3 Oya (ix -y. ya 

ot urus NO Lee oi daa Aan 33 AP IP 3 eka 
maan Jis Kaab 6 pr. 3 Iii NE) panta na BB ai Bag 
ola Jan U J8 IG tuhan BE HI NE 


us Idol og edi Ia Ss na ee ut 
Ka Aa IG Jaa Ola dani Pa BK Sa 
3039. Harun bin Ishag telah menceritakan kepada kami, 
“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari “Azrah, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwasannya Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki 
mengucapkan kalimat, “Labbaika an Syabramah,” Kemudian Nabi 
SAW bertanya kepadanya, “Siapakah Syabramah?” Laki-laki tersebut 


menjawab, “Ia adalah saudaraku atau kerabatku.” Nabi SAW bertanya 
lagi, “Apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji?” Ia menjawab, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 855 


? 
4 


“Belum.” Kemudian Nabi SAW berkata, “Jadikanlah haji ini 
untukmu, kemudian setelah itu lakukanlah haji untuk Syabramah.” 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa seorang 
yang melantunkan talbiyyah untuk orang lain, jika ia belum pernah 
melaksanakan haji untuk dirinya sendiri hendaknya ia menjadikan 
(298/A) hajinya tersebut untuk dirinya sendiri. 


863. Bab: Penjelasan tentang Melakukan Umrah untuk Orang 
Lain Yang Tidak Mampu Melakukannya karena Usianya 
Yang Sudah Lanjut. 


. 30 36.3 G- 


US CAS Cia JSI ae Ip AA Bib rt. 

BI ea Gp OUR eta 206 (ea an ta JB 

3) dl Iya G:Ju AA ana oa op wing nj IP Kanya 

Pb IN abal Y) GA SI IAIN IS 
2 al 


3040. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan kepada kami, Khalid, maksudnya adalah Ibnu Al Harits 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar An-Nu'man bin Salam berkata: Aku 
pernah mendengar Umar bin Aus menceritakan dari Ibnu Razin, 
bahwasannya ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwasannya 
ayahku telah sangat lanjut usianya. Ia tidak mampu melaksanakan haji 
dan umrah dan tidak mampu bepergian.” Kemudian Nabi SAW 
berkata, “Lakukanlah haji untuk ayahmu dan juga umrah.” 


'4 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 1811 dari jalur periwayatan “Abdah. 
858 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 88 — 89 dari jalur periwayatan Syu'bah. 


856 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


864. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Bernadzar Melakukan 
Haji, Kemudian Ia Meninggal Dunia sebelum Sempat 
Menunaikan Nadzarnya. Perintah untuk Menggadhanya dan 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Biayanya Diambil dari Harta 
Orang Yang Meninggal. Sebab Nabi SAW Menyamakan Nadzar 
Melaksanakan Haji dengan Hutang. 


. 3. 1 YAAA Pe 03 an 


IP AR ES oi GIS SAS AH WAS YAN 


0-3 . 


Aa GA At Opa Gi Jaga Saga : “J6 bpk ad 
Ja 3 SES BA api 3 AU es duh 
La 1 JG (ai SIB AG SS si (33 Or Ia ol Oni 


na gr rt Heni GPS 3 Erat pu spa ATI 

Abg EU ia ja 3 PA Hak up 

3041. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 

kami dari Abu Basyar, ia berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin 
Jabir menceritakan dari Ibnu Abbas RA: 


Bahwasannya pernah ada seorang wanita bernadzar untuk 
melaksanakan ibadah haji, namun wanita tersebut meninggal dunia. 
Kemudian saudaranya yang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan 
bertanya kepada Beliau tentang permasalahan saudarinya. Rasulullah 
SAW menjawab, “Bagaimana menurutmu, jika saudarimu memiliki 
hutang kepada seseorang, apakah kamu akan menunaikannya?” Ia 
menjawab, “Ya, aku akan melunasinya.” Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, “Tunaikanlah hutang kepada Allah SWT. Sesungguhnya 
hutang kepada Allah SWT lebih utama untuk ditunaikan.” 


ShahihIbnuKhuzaimah || 857 


Ali bin Khasyram telah menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ja'far bin Iyas, yaitu 
Abu Basyar, dengan sanad yang sama.??6 


865. Bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Harta Milik Mayit 
Yang Digunakan untuk Melaksanakan Haji Wajib adalah 
Secukupnya, tidak Hanya Sepertiganya Saja. 


2, 
.» 18 


SIB cik SA KAT CI yo era GAS Ye 
, . pa Pd 2 PJ 3 5 Tp. 
Hah Oh ea IP ai ORA UP NI AI ehh 
IKA s0ttah JG 1JE sewa SB BI IL aa Uh 
ora . Ld R: - . 5. s.. 2 ti 5 03 53 IN... 
OR GP GAN GP Ula Hi KAP IA UEA Ie Cai 
di Jp AI Ipa GUS 139 Aa AR IP Oa 
Anas tagaah 23 A6 OS PUS ari LO 9 UI 
3042. Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami dari Asy- 
Syafi'i, Ibnu Uyainah memberitakan kepadanya, ia berkata: Aku 
pernah mendengar Zuhri menceritakan dari Sulaiman bin Yasar, dari 
Ibnu Abbas RA: Bahwasannya seorang wanita dari Khats' am bertanya 
kepada Nabi SAW. kemudian ia menceritakan Hadits dan berkata: 
Sufyan berkata: Demikianlah yang aku hafal dari Zuhri. 


Umar bin Dinar telah menceritakan kepadaku, dari Zuhri, dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas RA Hadits yang sama. 
Kemudian ia menambahkan: Wanita tersebut bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah yang demikian bermanfa'at untuknya?” Rasulullah 


856 AJ Bukhari, Aiman Wa An-Nudzur 30. (11 : 584 ) dan didalam riwayat tersebut 
ada kalimat, “Fahuwa ahaggu bil gadha." 


858 || ShahihIbnu Khuzaimah 


SAW menjawab, “Ya, seperti ia memiliki hutang kepada seseorang, 
kemudian kamu melunasinya.” 


866. Bab: Penjelasan tentang Nadzar Melaksanakan Ritual Haji 
dengan Cara Berjakan Kaki, kemudian Orang Yang Bernadzar 
tidak Mampu Melaksanakannya dengan Menyebutkan 


Riwayat yang Ringkas. 
Ha Like 23 Tepllh Ea Jab Ip IP UNS YO Y 


ai Geo22 trs KAN Het | o- 3 0. ena Ba ve. 
OI SAP PPN YEN AS GP La Bl Ui ah yah 
Pat “ic Bean sni “Bon, “GO. Para s (IN TA) y a 
aa IS age CE RS ba UB 
JG Git ale DS AN IL GRI JUS SI Tia ola LA 
BI 33 BELA Oh He Gl SU BN 
3043. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Umar, yaitu Ibnu Abi Umar 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu 
Hurairah RA: Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang laki- 
laki yang usianya sudah sangat tua sedang berjalan dengan dipapah 
oleh kedua anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata, “Apa yang sedang 
dilakukan oleh orang tua ini?” Kedua anaknya berkata, “Wahai 
Rasulullah, ia memiliki nadzar.” Kemudian Nabi SAW berkata, 
“Wahai orang tua, naiklah kendaraan. Sesungguhnya Allah SWT 
Maha Kaya dan tidak butuh kepada nadzarmu yang demikian.” 


857 Sanadnya shahih. Musnad Al Humaidi, Hadits no. 507 dari jalur periwayatan 
Sufyan. 
858 Muslim, Nadzar 10 dari jalur periwayatan Ali bin Hujr. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 859 


Pt - 


: SIA WAE Ot | Ea Gea Ba ate 

OP ep Iban Ph Oo A3 ab Ph Cal Sta 

13 Otot Gp seal Hp II ES ena IS Ea As 

$ lia L BIA EA GA en el 

Cgal K li caad 1 AI Ol 206 SI OB Ne 
“s7 ola du 


3044. Ash-Shan'ani telah menceritakan kepada kami, Basyar 
menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Anas atau Tsabit, dari Anas, ha 
Muhammad bin Yahya bin Fayyadh menceritakan kepada kami, 
Abdul Shamad menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit, dari Anas: Bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah melihat seorang yang sudah tua berjalan dipapah oleh kedua 
anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Ada apa ini?” 
Mereka menjawab, “Laki-laki ini bernadzar melaksanakan ritual haji 
dengan cara berjalan kaki menuju Ka'bah.” Rasulullah SAW berkata, 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak butuh dengan perilaku seseorang 
yang menyiksa dirinya sendiri.” Ia berkata: Kemudian Rasulullah 
SAW memerintahkannya untuk naik kendaraan.” 


'? Muslim, Nadzar 9 dari jalur periwayatan Jumaid, Al Bukhari Juz tentang Jaza'u 
Ash-Shaid. 27. 


860 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


867. Bab: Penjelasan tentang Hadyunya Orang Yang Bernadzar 
Melaksanakan Ritual Haji dengan Cara Berjalan Kaki, kemudian 
Ia Tidak Mampu Melakukannya. Dalil Yang Menunjukkan 
bahwa Dua Riwayat Yang Telah Aku Kemukakan di Awal Bab 
adalah Riwayat Yang Bersifat Singkat. 


.G. . 30 36. 3 Pe 


PAR ia SyS AN CAS Ubi Hi Aaba Cia -Y to 

Dab ueu Tb Ip Ab Ngk daKep bp 

Ap Po Tea Ntt 
an aa, LS UEA 


3045. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada 
kami dari Gatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA dari Agabah bin 
Amir, bahwasannya ia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang 
permasalahan saudarinya yang bernadzar akan berjalan kaki menuju 
Ka'bah. Kemudian Nabi SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah SWT 
tidak butuh dengan nadzar saudarimu yang demikian. Handaknya 
saudarimu naik kendaran dan melakukan penyembelihan hewan.” 


868. Bab: Penjelasan tentang Orang Yang Bersumpah Melakukan 
Perjalanan Menuju Ka'bah dengan Cara Berjalan Kaki, 
kemudian Orang Tersebut Tidak Mampu Melakukannya. 


- Lana 3G. 4 16 - 


860 Sanadnya shahih. Abu Daud Hadits 3296 Hadits yang sama dari jalur 
periwayatan Hamam. Muslim, Haji 11 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Ugbah. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 861 


Hah GRI Laba JA Gd Bl Gi 3P dana Cia 
- 0 gn IT Sa 85. bo Ig II 3 
ba rang cela LS hb ea oil JB :JB US 
SPN IE LS En (D Up IE LI 
yaaa 3 y 7 ai s3So. . rd 353 .. sa 2. 
"JB at 3 sa Rp3) 423 trs au HP (dal ad 
' i : " 0. . ap Je s3 la 
UPK US 

3046. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan kepada kami, 
Yahya, maksudnya adalah Ibnu Adam menceritakan kepada kami, 
Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishag tentang seorang 
laki-laki yang bersumpah melakukan perjalanan dengan cara berjalan 
kaki, namun ia tidak mampu melakukannya, akhirnya ia naik 
kendaraan. Ia berkata: Ibnu Abbas RA berkata: Ia dapat melakukan 
haji dengan cara yang ia senangi, bisa berjalan kaki dan bisa juga naik 
kendaraan. 

Syarik berkata: Muhammad bin Abdurrahman, Maula Abu 
Thalhah menceritakan kepada kami dari Karib, dari Ibnu Abbas RA 
yang memarfu 'kannya kepada Nabi SAW, bahwasannya ia berkata: 
Hendakya ia melakukanya dengan naik kendaraan dan membayar 
kafarat atas sumpahnya.'! 


Hi 


Baja GP ega dad Cas uas Ma rtv 
An NA Ol Ca Ol op ce Up Ab Ol San aan 
Gi AI) HET, ab UP YG Ata Obat Sai DI 


861 Sanadnya dha 'if, karena Syarik termasuk sosok yang lemah dalam hafalan. — 
Nashir.) 


862 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3047. Abu Amir telah menceritakan kepada kami, Al Fadhal 
bin Musa menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Muhammad, 
Maula Abu Thalhah, dari Karib, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
pernah ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW dan 
berkata, “Sesungguhnya saudari perempuanku bersumpah akan 
melakukan perjalanan menuju Ka'ah dengan cara berjalan kaki." 
Kemudian Nabi SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah SWT tidak 
akan memberikan apa-apa atas kepayahan yang telah dilakukan oleh 
saudarimu. Katakan padanya, 'Hendaknya ia melakukan perjalanan 


haji dengan naik kendaraan dan membayar kafarat atas sumpahnya', 
(298/B)52 


869. Bab: Penjelasan tentang Gugurnya Kewajiban Haji bagi 
Anak Kecil sampai Ia Baligh dan Bagi Orang Gila hingga Ia 
Sembuh dari Gilanya. 


.. 


HAK AG INI A6 G3 Lp Cib -YLA 

Op WR Pa SA ah GI EA NG SI 
Ab BB PB UP Oi OP OR al 3 Ole 
HAN IE) AP ASP Agate ab AN CS) IG OM (ah yna 
A Na af Na Ai -JG Ki :JG 9 oia PA TA AA 

) . 3 . OA P Mn 3 aa Pn AA 

93 lab JP nga Dima YP RN LP Jala) :Je 3 
SN Oa Ol IE gais Ja aah 1G al JB gia 


82 Sanadnya dha'if. Abu Daud Hadits 3295 dari jalur periwayatan Syarik. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 863 


LAS Tam dB ag Jb 
3048. Yunus bin Abdul A'la dan Muhammad bin Abdullah bin 
Al Hakam telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu 
Wahab menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim memberitakan 
kepadaku, dari Sulaiman bin Mahran, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu 
Abbas RA, ia berkata: Suatu hari Ali bin Abu Thalib RA bertemu 
dengan seorang wanita yang gila dari bani fulan yang telah berzina. 
Umar bin Khathab RA pernah memerintahkan untuk menghukum 
rajam si wanita, namun Ali bin Abi Thalib RA menolak keputusan 
Umar bin Khathab RA. Saat itu, Ali bin Abi Thalib RA berkata 
kepada Umar bin Khathab RA, "Wahai Amirul Mukminin, apakah 
kamu akan merajamnya?” Umar bin Khathtab RA menjawab, “Ya.” 
Kemudian Ali bi Abi Thalib RA berkata, “Tidakkah kamu ingat 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Pena diangkat dari tiga 
golongan manusia: Dari orang yang gila, dari orang yang tidur 
hingga ia bangun dan dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh)." 
Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan bahwa jika 
orang yang gila melakukan ibadah haji, kemudian ia sembuh, maka 
haji yang pernah dilakukannya tidak dapat menggugurkan 
kewajibannya sebagaimana yang berlaku pada anak kecil. 


870. Bab: Penjelasan bahwa Anak Kecil Yang Belum Baligh 
Tidak Terkena Kewajiban Haji. Dalil Yang Menunjukkan bahwa 
Maksud Pernyataan Nabi SAW, “Oalam," (Catatan Amal) 
Diangkat dari Tiga Golongan Manusia adalah Tulisan tentang 
Kesalahan dan Dosa jika Hal Tersebut Dilakukan oleh Orang 


363 Hadits shahih dan rijalnya tsiggah dan Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan 
yang lain yang telah aku sebutkan dalam kitab Al Irwa' (298, 2103) —Nashir.) Abu 
Daud, Hadits 4399 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 


864 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sudah Baligh, bukan Berarti Perbuatan Baik yang Dilakukan 
Oleh Orang Yang Belum Baligh tidak Dicatat. 


AB 


Haa 2 COMAn MEI A5 NA 3 ET AT KAS - — ya 
Ad PE PG Lebat JB AAS Oi al) 56 
ale alus LI Ann ek IS AB Kh 0 B 


NIA PAKAR Be IGA RUPA ATK YE pd 
Wesho Mpenargkapok bapa makai 3 
Hata Ia al) JB ara !JB Sa 2 ig Ja N ega 
peta Cengaet alah £ Ten PAS GP aa Ken 
SN JBS aa lidi MI 106, abis da JO ca 

gs 3 IU, Ci 


3049. Abdul Jabar bin Al A'la telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah 
mendengar dari Ibrahim bin Agabah, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Karib memberitakan dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
Nabi SAW pernah melakukan perjalanan dari Makkah. Ketika tiba di 
daerah Rauha, sebuah rombongan yang menggunakan kendaraan 
menemuinya. Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka dan 
bertanya, “Siapakah kalian?” mereka menjawab, “Kami adalah orang 
muslim.” Kemudian mereka bertanya, “Siapakah tuan.” Beliau 
menjawab, “Rasulullah.” Salah seorang wanita yang ada dalam 
rombongan tersebut terkejut. Kemudian ia mengangkat seorang anak 
— “kecil dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini terkena 
kewajiban haji?” Beliau menjawab, “Pahalanya untukmu.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 3s 


Ibrahim berkata: Aku telah menceritakan Hadits ini kepada 
Ibnu Al Munkadar, kemudian ia melakukan haji bersama seluruh 
keluarganya. 


Ali bin Khasyram juga telah menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitakan kepada kami dan dalam riwayatnya ia tidak 
menyebutkan, "Kemudian wanita tersebut kaget." Ia berkata, "Wanita 
tersebut berkata, 'Apakah anak kecil ini juga wajib melaksanakan 
haji? Beliau menjawab, 'Pahalanya untukmu.' Dalam semua jalur 
periwayatan ia menggunakan kata, 'An',"?64 


871. Bab: Penjelasan tentang Hajinya Anak Kecil, 
kemudian Ia Baligh. 


La 
s - 03 Pa Ipa 


On CA JA SA CAS JH Ela -Y.9. 
Af uya Ap Ob SAI op ana ES 
ai Jan hp Jaa Sbs D KN ai 3 La 


“3. 


Ha al ANA BP ARI MA 2 Mega BA 

G2 Sae e ui Ea YG Cek ya at Ah GA usai 
1 J6 Up aa AE Ol op Ob AP OLI Ip ih 
13 PI AATAN “St JG CG Ip memmal yA ale Nia Te 
Dj SESI yamg SN da SI adi ga CAP 
Ika 2. wi 3 Pa o Cp sa 3 “BA AT 2AB wi “cai 5 
Nan Ya, G3 UB AB 3 3S 


864 Muslim, Haji 409 dari jalur periwayatan Sufyan. 


866 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- Sy Fa Ia CA 3 AA, Fa SA Li 
KA PA Gal png DIRI PARA 3 AS US 

3050. Bundar telah menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Al A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya 
Nabi SAW pernah bersabda, “Jika seorang anak kecil melaksanakan 
ibadah haji, maka haji tersebut untuknya hingga ia baligh. Jika anak 
tersebut telah mencapai usia baligh, maka ia wajib melaksanakan haji 
lagi. Jika seorang arab pegunungan melaksanakan ibadah haji, maka 
ibadah haji tersebut untuk dirinya dan jika ia melakukan hijrah, maka 
ia wajib melaksanakan haji lagi.” 

Bundar dan Abu Musa memberitakan kepadaku, keduanya 
berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari 
Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas RA dengan Hadits yang sama dengan 
status Hadits mauguf. 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini, menurut pengetahuanku tidak 
diragukan keshahihannya. 


Abu Bakar berkata: Lafazh ini, “Jika seorang arab pegunungan 
melaksanakan ibadah haji, termasuk dalam gaya bahasa yang pernah 
aku jelaskan, terjadi dalam sebagian waktu dan bukan secara 
keseluruhan. Jika lafazh ini benar bersumber dari Nabi SAW, 
nampaknya perkataan tersebut terlontar sebelum peritiwa pembebasan 
kota Makkah. Setelah terjadinya pembebasan kota Makkah dan Beliau 
mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa pembebasan 
tersebut, maka tidak ada lagi perbedaan antara orang “Arabi dengan 
orang yang melakukan hijrah dalam hal kewajiban melaksanakan 
ibadah haji. Dengan demikian, haji yang pernah dilakukan oleh sang 
A'rabi tersebut telah menggugurkan kewajibannya dengan sebab 


ShahihIbnu Khuzaimah || 867 


gugurnya kewajiban melaksanakan hijrah setelah peristiwa 
pembebasan kota Makkah.?? 


872. Bab: Penjelasan tentang Haji A/ Akriya (Orang Yang Bekerja 
untuk Orang Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji) dan Dalil 
Yang Menunjukkan bahwa Melakukan Pekerjaan Yang 
Demikian Hukumnya Mubah, sebab Ia Menerima Gaji dari 
Pekerjaan Halal yang Dilakukannya. 


Ae Mentan Pa 2 9. g. 0 Ba Pt 
EP AG SIS CAN AS IN Ka Op Cm ide —Y ON 


02 an @ Le o- PAN Ira TI INA jin 
SY us "JG e Pe Ani ae Gea B7, edi Wo (dp glaa 


Pd 
« g 0.3 


SY OA ai Oh Ela Be AS 
KAA Eka Si DAS EA et Oohahat II TAS YA JW 
SG Sri td In Hai ate 
8x 


- o PIN - Pad - ee ps 22 
Ly Mas NSF ot Me SS SG See Uh 


0 - 08 nan 5 0 ME or - Pa aa 6 x e- 
Oka DI IP UAS Cam al JB) cela UNS HAN AG 
ad : 9 Pi 7 ka” 7 . . . Pt - 2 14 : - 0. 
TEA JD sad Dk TLUh ij u an Ga LSI G9 pad 


(na YI Vga 


85 Sanadnya shahih. Anggapan pengarang kitab ini yang menganggap maugufhya 
Hadits ini menurutku tidak memiliki dasar yang kuat, sebab Ibnu Al Minhal adalah 
sosok yang tsigah dan hafizh. Dia telah menambahkan, namun penambahan dari 
sosok yang tsigah dapat diterima. Nampaknya dengan dasar inilah Adh-Dhiya Al 
Mugadasi mengeluaran Hadits ini dalam Al Ahadits Al Mukhtarah” dan Hadits 
tersebut ditakhrij dalam kitab Al Irwa' (968) —Nashir.) Al Mustadrak 1 : 481 dari 
jalur periwayatan Muhammad bin Al Minhal. Ibnu Abi Adi meriwayatkan dari 
Syu'bah dengan status mauguf, dan ini benar sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu 
Khuzaimah. 


868 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3051. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah 
menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyyah menceritakan 
kepada kami, Al “Ala bin Al Musayyib menceritakan kepada kami 
dari Abu Umamah At-Taimi, ia berkata: Aku pernah berkata kepada 
Ibnu Umar RA: 


Sesungguhnya kami adalah sekelompok orang yang berprofesi 
menyewakan dan kaum kami beranggapan bahwa kami tidak dapat 
melakukan haji. Kemudian Ibnu Umar RA berkata, “Bukankah kalian 
melakukan thawaf di Ka'bah? Bukankah kalian juga melakukan sa'i 
diantara shafa dan Marwah? Bukankah kalian..bukankah kalian...” 
Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki yang datang menemui 
Nabi SAW dan bertanya kepada Beliau dengan pertanyaan yang sama 
dengan pertanyaanmu kepadaku dan Beliau tidak menjawabnya 
hingga turun ayat, 'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah 
bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy aril Haram. 
Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu 
benar-benar termasuk orang-orang yang sesat',” (Os. Al Bagarah (2): 
198). Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang bertanya 
dan membacakan ayat Al Our'an kepadanya. Setelah itu Beliau 
berkata, “Kalian adalah orang yang juga melaksanakan ibadah haji.” 


Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi telah menceritakan kepada 


kami, Yahya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Al “Ala 


bin Al Musayyib dengan sanad ini.” 


866 Sanadnya shahih dan seluruh rijalnya Tsigah. Komentar Al Hafizh tentang At- 
Taimi dapat diterima, tidak dapat diterima. Sebab Ibnu Mu'in dan yang lainnya telah 
menganggapnya tsigah. Oleh karena itu, aku telah mengeluarkanya dalam kitab 
shahih Abu daud (1523) —Nashir.) Abu Daud, Hadits 1733 Hadits yang sama dari 
jalur periwayatan Al 'Ala. 


ShahihTbnu Khuzaimah || 869 


£ 2, 
Pa ') ND 


APP AA 3 DE EIL GAN AE PI SAS YON 
Si Loe 0 - L0UI 0 2 Pap s.. .. o SE 
mail Zalal Pipa COM Sh ul, ri) IS ge 
dgn S3 AL JIN DB JG 
3052. Az-Za'farani telah menceritakan kepada kami, Asbath 
bin Muhammad Al Ourasyi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan 
bin Umar Al Fagimi —aku tidak ingin terlibat dalam pengakuannya— 
dari Abu Umamah At-Tamimi, ia berkata: Aku pernah berkata kepada 
Ibnu Umar, kemudian ia menceritakan Hadits yang sama.?” 


873. Bab: Penjelasan tentang Hajinya Orang Yang Diberikan 
Upah dan Dalil (299/A) Yang Menunjukkan bahwa Jika 
Seseorang Mempekerjakan Dirinya dengan Bayaran (Untuk 
Membatu Orang Yang Haji —Penerj.) Dan Melaksanakan Haji 
untuk Dirinya Sendiri, maka Ia Berhak Mendapatkan Bayaran 
dari Orang Yang Menyewanya dan Melaksanakan Kewajiban 
untuk Dirinya Sendiri. 


Beo 1. ie | 4 o- an 2 30 3G. 3 an 
37 


po UI 3 IS Vidoe Pu Uyp Sopan Lado —Y OY 

JA Si Ia TIP PE oi daa BAN AN al Lp 
GA SA gal uan BSA 3 n  DA 
2S GA Si JI PU Lets Jo MA 


N 


. ? jo Sa ox “ 0 cor La INN ANN NT 
Menadi AI ja AN Nyata Lag Lena aed Udi dal JG pall 


867 Sanadnya shahih dan Hadits ini adalah pengulangan dari Hadits sebelumnya. 


870 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3053. Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan 
kepada kami, dari Abdul Karim Al Juzri, dari Sa'id bin Jabir, ia 
berkata: Ada seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas RA dan 
berkata, "Aku telah menyediakan diriku untuk melakukan pekerjaan 
kepada satu kaum. Kemudian aku tidak mengambil sebagian upahku 
jika mereka mengizinkanku melaksanakan manasik haji. Apakah haji 
yang demikian telah menggugurkan kewajibanku?" Ibnu Abbas RA 
menjawab, "Ya, orang yang demikian termasuk dalam golongan yang 
disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, 'Mereka itulah orang- 
orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
Allah sangat cepat perhitungan-Nya',” (Os. Al Bagarah (2): 202). 


874. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Kegiatan 
Perniagaan saat Melakukan Ibadah Haji dan Dalil Yang 
Menunjukkan bahwa Menyibukkan Diri dengan Sesuatu Yang 
Hukumnya Mubah, seperti Mencari Harta di Selain Waktu- 
Waktu Yang Digunakan untuk Pelaksanaan Ritual Haji tidak 
Mengurangi Pahala Haji Yang Dilakukan, tidak Membatalkan 
Haji. Perilaku Yang Demikian Juga Tidak Menyebabkan Orang 
Tersebut Terkena Kewajiban Menyembelih Hadyu, 
Puasa atau Bersedekah. 


6-3035. 3 Pa 


Gala GP SS nata JI Ep Ian ab hot 

al AA Ol op Ophh oi AA Ip alba IP 3 A3 hetal 
JA 453 Bay RP) uba OP RI IP HS La 
LA Ga A1 IGG RA ag IN Ka manah 


“8 Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 481 dari jalur periwayatan Ma'mar. 


ShahihIbuu Khuzsimah || 871 


TP Al AI Ia Wa 13 
Tara sate 
3054. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Hamad, maksudnya adalah Ibnu Mus'adah menceritakan kepada 
kami, Ibnu Anu Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Atha, dari 
Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas RA, bahwasannya di awal 
pelaksanaan haji dahulu, banyak orang yang melakukan jual beli di 
Arafah dan di pasar Dzul Majazi serta di musim-musim haji. Mereka 
khawatir perilaku yang demikian terlarang dilakukan. Kemudian Allah 
SWT menurunkan ayat, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 
telah bertolak dari “Arafah, berzikirlah kepada Allah di 
Masy arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya 
kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” 
(Os. Al Bagarah (2): 198) di musim-musim haji. Kemudian Ubaid bin 
Umair menceritakan kepadaku bahwa dia membaca ayat tersebut di 
mushhaf.'8 


NA CE S MA ag Gis -—r. oo 
ui Tue Neni Ga Ka et Bas, (a) alan MY Tas s3 
G3 MAA APN GA al 108 Ma doi Ia 3 


AD Ap Kosi you Kb 


8? Sanadnya shahih. Al Mustadrak 1 : 481 dari jalur periwayatan Ibnu Abi Dzi'b 
dan didalamnya tidak terdapat kalimat, “Karena Ubaid bin Amid membaca dari 
mushhaf.” 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


3055. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan 
kepada kami dengan sanad yang sama tentang hadits ini. Ha Ahmad 
bin Ubdah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Zaid, ia berkata: Aku pernah 
mendengar Ibnu Zubair membaca ayat, “Tidak ada dosa bagimu untuk 
mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu di musim 


haji 870 


875. Bab: Penjelaskan tentang Jumlah Haji Yang Pernah 
Dilakukan oleh Nabi SAW dan Dalil Yang Membantah Pendapat 
Sebagian Kalangan Yang Mengatakan bahwa Nabi SAW 
Melakukan Haji Hanya Satu Kali. Setelah Hijrah, Rasulullah 
SAW Memang Hanya Melakukan Haji Satu Kali, Namun 
Sebelum Hijrah Beliau SAW Pernah Melakukannya. 


—3 bai AG di Ya dx GA AAN 


3... JoJo ih 


“.. 3 . 3 2 .. " . 3. 
0. Le. .. 8 .. 2 23 -.- PN Pt 8 ..9 Nm. Do 
Pe G3 Ola Tn (ba) oa dual (LI 
£ 183. y y £ - ” 1 o- 0 £. ... o- - 
ke 3g on. - - “ aya o - - 
33 SAS Ugaa Ala Lang 22m Gala ot IS ya Lc 
P9. Pad - ena DA 


PAN Tuna 
0 ya Lara OP da9 KPI 
3056. Abdullah bin Al Hakam bin Abu Ziyad Al Oathwani 
seorang ulama Kufah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Habbab 


370 Sanadnya shahih, sebab tidak mungkin menetapkan sebuah bacaan Al Our'an 
hanya berdasarkan riwayat satu orang jika bertentangan dengan bacaan jutaan orang. 
Dengan demikian sanad ini dianggap munkar. 


ShahihTbnu Khuzaimah || 873 


menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami, ha Ahmad bin Yahya Ash-Shadafi menceritakan kepada kami, 
Zaid menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin 
Abdullah, Bahwasannya Rasulullah SAW telah melaksanakan ibadah 
haji sebanyak tiga kali, dua kali sebelum Beliau melakukan hijrah dan 
satu kali setelah Beliau melakukan hijrah. 


Ahmad bin Yahya berkata: Dan satu kali melakukan haji 
bersama umrah.?”! 


876. Bab: Dalil Yang Menunjukkan Sahnya Matan Hadits Ini dan 
Penjelasan bahwa Nabi SAW Pernah Melaksanakan Ibadah Haji 
Sebelum Beliau Hijrah Ke Madinah, tidak Sebagaimana Yang 
Diduga oleh Sebagian Kalangan Yang Menganggap Hadits Ini 
Cacat dan Mengklaim bahwa Tidak Ada Seorangpun Yang 
Meriwayatkan Hadits Ini kecuali Zaid bin Al Habbab. 


- 40 3G. 4 Pa Ipa 


ana - JG eka bara SE ep Kaban Vide —YOY 
0. o 0. 0 GG. 3 0 £ 0 ee 0. cu. 9 049. 

IE Yi KD PN Bi IIS YP leah Op Sah 
BU 33 takan Aa oi bila Cat oi OB dea 


Se aja hand - o£ 0 . 0 o- E 0. o- 0 
Ol IS ESA San SA ID 1 E Kalan oi Pal IP Ii 


"71 Sanadnya dha'if. At-Tirmidzi 6 dari jalur periwayatan Zaid bin Habab, dan ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Muhammad: Maksudnya adalah Imam 
Bukhari, tentang masalah ini, namun ia tidak mengenalnya sebagai Hadits yang 
diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Ja'far dari ayahnya dari Nabi SAW Aku 
melihatnya tidak menyimpan Hadits ini. Ia berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Ats- 
Tsauri, dari Abu Ishag dari Mujahid dengan status mursal. 


874 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


0. Gde to. .. anna - Tt. Bet G- ore “1 0 
At ia G3 VI 35 


3057. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 
Salim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad 
bin Umar bin Hazam Al Anshari, dari Utsman bin Abu Sulaiman bin 
Jabir bin Mu'allim, dari pamannya, Nafi” bin Jabir, dari ayahnya Jabir 
bin Math'am, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW 
sebelum Beliau diturunkan wahyu melakukan wukuf di atas untanya 
di Arafah bersama dengan yang lain. Kemudian Beliau bertolak dari 
tempat tersebut. Hal yang demikian tidak lain semata-mata karena 
taufik dari Allah SWT. 


Abu Bakar berkata: Maksud pernyataan, “Sebelum diturunkan 
kepadanya wahyu,” adalah sebelum diturunkan ayat, "Kemudian 
bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” (Os. Al Bagarah (21: 199) 
atau sebelum Al Our'an selesai diturunkan semuanya. Dalil yang 
menunjukkan pemahaman yang demikian adalah: 


0 ah 0 a ia ra Pa ae PA Na si 

Ka (ag aka » ba "Jb na (39x o lw af -Y.0A 

0 SN bnnn NP NN Nara ot 0 21 PA Tg 2... £ 0. ? 
Oki Agar OS Oya CAB IS NG ALS YS tah GP era 


2. - PJ . 2... 0. Pd - 0 
Wp Ojak DAN Ala 0S Cm Ola NAS CAS AL 


872 Telah dijelaskan sebelumnya. Lihat Hadits 2817 tanpa ada penambahan kalimat, 
“Hal yang demikian tidak lain merupakan taufig dari Allah SWT.” Al Hafizh dalam 
kitab Al Fath memberikan isyarah ke penambahan ini dalam riwayat Yunus bin 
Bakir dalam kitab Maghazi Ibnu Ishag dan Musnad Ishag bin Rawahaih. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 875 


5 5 ep Gb ol pb de Hy PNY Ae US 
TN Ana Te | 5 D3 NB DG Ab adi 
SISA ba BA ES AN Jan pa Ia Is aa 
KIA 3 MA A3 BISA ea 3 3 
MP PA AB GA 5 2 gl IS oa andai Aa 
OP Adaa Gea abadi 5g WAN shg BASA DAR NAS Ga 
AR SAS Gain Ol Td pi SI mean Je 
Lipa IP BI ah an uh “33 Ui, uu 
BU GA EN Jain Bana dag 36 
An of -ag DI AN paba oi AP Le Bi EU SA 
af gs af sai en ot ai 4 5 Ap au 
ITA kan de 3 

Ipa 3 KB IS Ka 
An Kah Kn J3 Ka OT Ops ale Ip Ui ana 
Kak OT ala Jis ol J3 aa SOP lih, Yng 
OT Sa ale J Kd Yara 


3058. Sesungguhnya Salim bin Jinadah telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyyah menceritakan kepada kami, 
dari Hisyam, dari ayahnya, dari Sayyidah “Aisyah RA: Ia berkata: 


876 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Dahulu masyarakat Ouraisy dan mereka yang menganut agama 
mereka melakukan wukuf di Muzdalifah. Perilaku yang demikian 
mereka namakan Al Hamas. Sementara itu, masyarakat arab selain 
mereka melakukan wukuf di Arafah. Ketika datang Islam, Allah SWT 
memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk mendatangi “Arafah dan 
melakukan wukuf di tempat tersebut, kemudian melakukan 
keberangkatan dari tempat tersebut. 


Ia (Sayyidah “Aisyah RA) berkata: Perintah tersebut terdapat 
dalam ayat, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya 
orang-orang banyak (“Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Os. 
Al Bagarahf2)J: 199) 

Riwayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan 
Nabi SAW melakukan wukuf di Arafah dan melakukan hal yang 
berbeda dengan masyarakat Ourasiy yang melakukan wukuf di 
Muzdalifah dan mereka tidak mau keluar dari tanah haram karena 
perilaku yang demikian mereka sebut Al Hamas, dengan dasar ayat, 
“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang 
banyak (“Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Maksudnya adalah: 
Selain masyarakat Ouraisy yang melakukan wukuf di Muzdalifah 
(299/B). Lafzah ini termasuk dalam gaya bahasa sebagaimana yang 
telah aku jelaskan bahwa ketika menyebutkan kata manusia, terkadang 
yang dimaksud hanyalah sebagiannya saja. Sebab kenyataan yang ada 
menunjukkan bahwa tidak semua manusia melakukan wukuf di 
Arafah dan yang melakukan wukuf di “Arafah hanya sebagiannya 
saja. 

Dalam riwayat Jabir yang didalamnya terdapat kalimat, 
”Semata-mata karena taufik dari Allah SWT.” menunjukkan bahwa 
saat itu Allah SWT belum menurunkan perintah untuk wukuf di 
Arafah. Sebab jika menurut Jabir saat itu telah turun perintah untuk 
wukuf di Arafah, maka kemungkinan besar ia akan mengatakan: Maka 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 877 


aku tahu bahwa Allah SWT telah memerintahkan wukuf di tempat 
tersebut. 


Aku katakan: Bisa saja maksud pernyataan Jabir tersebut 
adalah sebelum diturunkannya seluruh Al Our'an. Sebab sebelum 
Nabi SAW hijrah ke Madinah, hanya sebagian ayat saja yang 
diturunkan. Berdasarkan hal ini, maka aku memahami bahwa maksud 
perkataan Jabir, “Sebelum wahyu di turunkan,” adalah sebelum Al 
Our'an diturunkan seluruhnya, bukan berarti saat itu Rasulullah SAW 
belum menerima wahyu sama sekali.” 


- 
3G. 4 LG 0. 90 Gg. 


ee Sea (Hi Ju sa Lyra Up AA oY —Y.04 
J Ito, # RI £ 8 2 o 0-3 (na ...t o- 4 3 0 ea 2 . 
coli JG (ena yi AP Aa Tt ol el .. 
Sy Mn sp Hua IU BPI IK 
KLS de II Uh UI IP TR sal Ie Ba AN 
Dad PA NA (alah Si KP URL OA Gi HA Ae OS op 
21 3 - Pa .. Tol o £ #0. 0-3 Sa aa -. Lg 
IA re Ii da asa ur vi dea dut ol 
3059. Sebab Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada 


kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Jabir bin Math'am, ia berkata: 


Di hari Arafah, untaku hilang. Kemudian aku berangkat 
menuju Arafah untuk mencarinya. Saat itu di sana telah ada Nabi 
SAW bersama yang lain sedang melakukan wukuf di padang Arafah 
di atas untanya. Peristiwa tersebut terjadi setelah Beliau menerima 
wahyu. 


57 Lihat Al Bukhari, Haji 91 Tafsir surah Al Bagarah. 


878 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata: Jika Abdul Aziz bin Juraij pernah bertemu 
dengan Jabir bin Math'am, maka riwayat ini menjelaskan bahwa 
maksud pernyataan Nafi” bin Jabir dari ayahnya adalah Peristiwa 
tersebut terjadi sebelum Al Our'an di turunkan seluruhnya. "$ 


4 e- Pt - 


Lap Up AG ES GA 3 AS 1 Cia Ye 

2 Sk BI dah DP Upah oi AP Gi CA ata UU 
ay bg ada Wa la BD LI dapa Vai 
DS Ga Ae Tia BE BA DS Aa Il Uh and Gal 


. 


Lg 


. 


3060. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar, Ia berkata: Aku 
pernah mendengar Jabir bin Math'am menceritakan dari ayahnya, ia 
berkata: 


Suatu hari aku mencari untaku di padang “Arafah. Kemudian 
aku melihat Nabi SAW sedang melakukan wukuf di “Arafah bersama 
yang lain. Demi Allah, ini termasuk Al Hamas, mengapa ia 
melakukan hal yang demikian. Saat itu Nabi SAW melakukan wukuf 
di “Arafah dengan binatang yang telah menetap lebih dari setahun." 


374 Sanadnya dha'if, Ahmad 4 : 84 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Bakar. 

875 Muslim, Haji 53 dari jalur periwayatan Sufyan hingga pernyataan: Kenapa ia 
berada di sini. An-Nasaa'i 5 : 205 dari jalur periwayatan Sufyan. Lihat Musnad Al 
Humaidi Hadits 560. Dan perkataannya, “Dan Nabi SAW," dikeluarkan olehnya 
dengan status dimaugufkan kepada Mujahid. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 879 


2... 


0-3 2 - e - ia 2 40 2 Pa 
an en Kaban dh Kg Pad oa YAA 
Pa Ia . 3 “ 1 0 aa — ia Tg 2... . PNG an s 
aa Sab Y a33 US) KAI aa TA La 2d) “dag 
Sg . . 03 - ui 3 S3 Ni ta Te 3 
Aa pa Hi OS Ji dh WA Ie TASYA Ja Pa di 


Rn P9 GOS 

3061. Al Makhzumi telah menceritakannya kepada kami, ia 
berkata: Dari Muhammad bin Jabir, dari ayahnya, ia berkata: Kenapa 
ja keluar dari tanah haram? Saat itu masyarakat Ouraisy tidak ada 
yang keluar dari tanah haram. Mereka (masyarakat guraisy) berkata: 
Kami adalah keluarga Allah dan tidak akan keluar dari tanah haram. 
Dan tidak berkata: Beliau melakukan wukuf di “Arafah. 


Dan riwayat Rabi'ah bin Ibad termasuk dalam bab ini." 


AE Ii aa 2 ui 


Ki sas Na Op Ba tega ya ui Lay Oia —Y1Y 


1 Jo SI IG gi De JA ap dp ng PA 
1 smt s1 Ang -. en MA 2 .1 — $ 
SE 3 USA 0 pu 3 yah dial 3 H3 
ani 3 Io ia da Kap Ca SY 
3062. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Rabi'ah, dari 
ayahnya, dari seorang laki-laki Ouraisy, ia berkata: Di zaman 
jahiliyyah, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan wukuf di 
“Arafah bersama kaum musyrikin. Kemudian di zaman islam, aku 
melihat Beliau melakukan wukuf ditempat tersebut juga. Dari situ aku 


57 Y ihat Musnad Al Humaidi Hadits 560. 


880 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


faham bahwa Allah SWT telah memberikan taufik kepadanya untuk 
melakukan hal yang demikian.” 


877. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) Memasuki 
Kota Makkah tanpa Melakukan Ihram. 


. NG 


af LA) AN ES Bas 3 Ig Bi -y.ar 

BO Ips ol pl sg PP Aa op ai Ku 
JUS Ajar Aan EU Cah dl AE ea 3 ES 
Da Ie Ula AAS Pan SKS Jas Ah AI $ 


CARA BN IA A3 Aa) 
3063. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, bahwasannya Malik 
menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik RA, di tahun 
pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW memasuki Makkah 
dengan mengenakan penutup kepala. Ketika Beliau mencopotnya, ada 
seorang laki-laki yang datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, Ibnu 
Ahzhal sedang menggantungkan dirinya di kelambu Ka'bah.” 
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Bunuhlah.” Ibnu Syihab 
berkata, "Saat itu Rasulullah SAW tidak berada dalam kondisi 
ihram.” 


6.3. Ss 30 365-3 Gg 


AA Gl EA jan Ip KA Ea —Y.14 


877 Sanadnya dha'if karena ada sosok Ibnu Sa'ib yang sering melakukan kesalahan 
dalam periwayatan. —Nashir.) 
878 Muslim, Haji 450 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Malik. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 881 


8 08, “ai o e.- o 2111 o o, La 0 Lor 0. uga 0 
Uya TA JS Gp KP gr dk 0 jaan PP «Ilenaa) 


« sa 9, - EA TA 0... 0 
Lg MEI ega AI BBM Ip GAN IJU Gb LP ad LA 


. 


: J8, Men ds) S3 Pan Pi I SD Oni Gi JW Ga 
Us su pel ju PA Ti Pat 
WAE 1 4 GS Jab del ud ala Las an Are 


AN NA To Pa Ne DA. 9 & - Kp s2 Oa P sara 

Jd H3 cab na) Cc La Bu la | ynmlor P aa hy) 
243 ibn ee Sg Pang - o' -. 

Cp 333 eka Wear Cile NA Lg 

3064. Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 

Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 


Ja'far bin Al Fadhal bin Al Hasan bin Umar bin Umayyah Adh- 
Dhamiri, dari ayahnya, dari kakeknya, Ia berkata: 


Rasulullah SAW pernah mengutusku bersama salah seorang 
sahabat dari kalangan Anshar. Saat itu, Beliau berkata, “Pergilah 
kalian berdua dan bunuhlah Abu Sufyan bin Harb.” Kemudian ia 
menceritakan Hadits dan berkata, “Ketika kami memasuki kota 
Makkah, sahabat yang bersamaku berkata, 'Apakah kita memulainya 
dengan melakukan thawaf selama satu minggu dan setelah itu kita 
melakukan shalat dua raka'at?' Aku jawab, “Aku lebih tahu kondisi 
masyarakat Makkah, jika mereka melakukan kezaliman, maka mereka 
akan menguatkan bangunan-bangunan mereka kemudian mereka akan 
berlindung di dalamnya. Aku juga lebih faham tentang kuda-kuda 
yang belang-belang. Kemudian kami tidak beristirahat hingga tiba di 
Ka'bah. Kami melakukan thawaf selama satu minggu dan 
melaksanakan shalat dua raka'at. Setelah itu kami keluar.” 


379 Sanadnya dha'if. 


882 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Mena Eka SIA, 


KUMPULAN BAB TENTANG UMRAH, KEWAJIBAN 
DAN SUNAH-SUNNAHNYA SERTA FADHILAH DAN 
KEUTAMAANNYA. 


878. Bab: Penjelasan bahwa Melaksanakan Umrah Hukumnya 
Wajib. Keberadaannya dalam Islam Sama dengan Haji, namun 
(300/A) Menurut Sebagian Ulama Hukumnya Tidak Wajib. 


4 - - 


ANN Ta ea AGYA (PA) 3 Ian bo —Y. to 
Pakan CAP Haha SB AI Oi PEP aa PO 
y af Aga3 Of RAL JB DL SI ae de dB 
2. - @ N PJ A3 s8. (4 2 tah P4 
GE P3 AA ad oa cl Iyan Niana oa cd 4 
an) pai) ye Sol SA Gp IS GA Li 
Sao :JB aa - JG £ aa UB 3 23 86 :JG 
3065. Yusuf bin Wadhih Al Hasyimi telah menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Yahya bin Ya'mar, kemudian ia menceritakan 
Hadits Ibnu Umar RA dari Nabi SAW saat Beliau ditanya oleh Jibril 
AS tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Islam adalah engkau 
bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu 
adalah utusan Allah SWT, engkau melaksanakan shalat, menunaikan 
zakat dan melaksanakan haji dan umrah, mandi ketika junub, 


menyempurnakan wudhu dan melaksanakan puasa ramadhan.” Jibril 
AS bertanya, “Jika aku melakukan semua hal tersebut, apakah aku 


ShahihIbnuKhuzaimah || 883 


termasuk seorang muslim?” Beliau menjawab,“Ya.” kemudian Jibril 
AS berkata, “Engkau benar.” 


na di P3) Ca Pa Jaga u PI Ku era — 11 
La delay VI Ea Ud HJ El PP UP il 
s ". .. - O s.co.. oi ”3. P) 0.12 Pa 3 . 
& bai, S3 3 IAI TAS CL NY PE) TS) 
3066. Abdullah bin Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Nafi”, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Tidak ada seorangpun kecuali ia 
terkena satu kali kewajiban melaksanakan haji dan umrah. 
Barangsiapa yang melakukannya lebih dari sekali, hal yang demikian 
adalah pekerjan yang baik dan termasuk tathawwu' (Sunnah). 


.. (3, . - 2... Pe 2 - i8 - 

SPA ae T Eib aa Gih —r AV 

2 » Pd 5. N 09 Do AAL 5 p 5 

Tony Had delay VA gl 2 2 JB AG PAI 

3067. Al Asyaj telah menceritakan kepada kami, Abu Khalid 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari 
Jabir, ia berkata: Tidak seorangpun yang diciptakan Allah SWT 
kecuali ia terkena kewajiban melaksanakan ibadah umrah.” 


880 Telah dijelaskan sebelumnya, lihat Hadits no. 1, Muslim, Iman 4 dan didalamnya 
disebutkan kalimat “Umrah” Al Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 
597 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 

881 Al Bukhari, Umrah 1 Mu'allag. Al Hafizh mengisyaratkan dalam kitab Al Fath 3 
: 597 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. Al Mustadrak 1 : 471 dari jalur periwayatan 
Ibnu Jurajj. 

882 A1 Hafizh memberikan isyarat dalam kitab Al Fath 3 : 597 kepada riwayat ini dan 
ia menghasankan sanadnya. 


884 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- - LA Pa PENA . Oi ... 

KEB Ay Ie IN YA Ii : Pn JA 
AN PB JL Pa PKI NA eU y3 
2 - 3 o H0 - 2... 
AP Op MAP EA SARA Op YAI AAS Jiasl yg "AS ULY JB 
AN, Pa 8G. Gi na ro 01 6G Pt 
KAA Sd BI maa Teler OS HL 3 HA Bi 
Ap ipa 2 BD 3 Io uan 
Ry FA Of IV PES Ai AA op 
MAN Ab aa 


3068. Abu Bakar berkata: Riwayat ini menunjukkan lemahnya 
riwayat Hujjaj bin Arthah, dari Ibnu Al Mukandar, dari Jabir: 
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum melaksanakan umrah: 
Apakah wajib? Beliau menjawab: Tidak, jika kamu melakukannya, hal 
yang demikian sangat baik. 


Basyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Amr bin??? Ali 
menceritakan kepada kami, Al Hujjaj bin Arthah menceritakan kepada 
kami . 

Jika Jabir pernah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa 
hukum melaksanakan umrah tidak wajib, maka ia tidak mungkin 
menentang perkataan Nabi SAW. 


Dalam riwayat Manshur dari Abu Wa'il, dari Adh-Dhabi bin 
Ma'bad dalam kisah Umar RA menunjukkan bahwa menurut Umar 
bin Khathab RA, hukum melaksanakan umrah adalah wajib. 


883 Tyalam naksah aslinya tertera kalimat “Umar bin Ali” tanpa ada huruf wawu 
setelah kata Umar.” Koreksi yang kami lakukan berdasarkan kitab Imam At- 
Tirmidzi. 

884 Sanadnya dha'if, At-Tirmidzi, Haji 88 dari jalur periwayatan Umar bin Ali. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 885 


GP Jpata PA Cis Jaga Ii Wen Wa YA 

SA Grha BA 3 yaa LAN IG IE JI dl 
IP GA TAG Sh tah Ah Ai je ala 
SAB Maa 3 Ian TI ga Ip Ia HI 
S3 Aa GEA ANN AI SA Ah Aa IP Gap 
Lin JG AI Ig Pa Cm 3 Ko Uakaatoh 
DE GA An Gi DA yag Can AU Un 


. 
. 


CE Aini ap dita KAM AD Makati JS A3 aa Jt Uh, 


R35 Sand uda sa, 5 ja bi 


Lan ih Ata Ie ap Ui ak Ih Urai tel 
Si aa JG IA Ia A85 IE GA 
AA LA Ip Aa Pp AU BM ae 
C3 KN Ia Ka ga Ie AN, 
3 AAN AE KI Up MN Ah SA ia PE 


. 
? 


Kain Iu Aa Ke ad Uh oto Ai Aang an aa ot 
: 3 LA ae . .. sa. . .... 
WI IE Lea Ab JJ JG gak Da ii Ka GAN 
3069. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, ia berkata: 
Adh-Dhabi bin Mu'bid pernah berkata: 


Aku adalah seorang arab yang semula beragama nashrani, 
kemudian aku masuk Islam dan ingin sekali melakukan jihad. Aku 
mendapati haji dan umrah diwajibkan atasku. Kemudian aku 


886 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mendatangi seorang laki-laki dari keluargaku yang bernama Hadim 
bin Abdullah. Aku bertanya kepadanya: Wahai Hanah, sesungguhnya 
-aku ingin sekali pergi berjihad dan aku juga menemukan bahwa haji 
dan umrah diwajibkan atasku, bagaimana aku menggabungkan haji 
dan umrah? Ia menjawab: Gabungkanlah dan sembelihlah hewan 
untuk hadyu. Ia (Adh- Dhabi) berkata: Kemudian aku melakukan 
ihram untuk haji dan umrah. Ketika tiba di Al Adzib, Sulaiman bin 
Rabi'ah dan Zaid bin Dhauhan bertemu denganku dan aku telah 
melakukan ihram untuk keduanya. Saat itu salah satu dari keduanya 
berkata kepada yang lain: Orang ini tidak lebih fagih dibandingkan 
dengan untanya. Saat itu aku merasa sebuah gunung menimpa diriku 
hingga aku datang menemui Umar RA dan aku katakan kepadanya: 
Wahai Amirul Mukminin, aku adalah orang arab yang dahulu 
memeluk agama nashrani. Kemudian aku masuk Islam dan ingin 
sekali melaksanakan jihad. Aku juga menemukan bahwa haji dan 
umrah diwajibkan atasku. Kemudian aku mendatangi seorang laki-laki 
dari keluargaku yang bernama Hadim bin Abdullah. Aku bertanya 
kepadanya: Wahai Hanah, sesungguhnya aku ingin sekali pergi 
berjihad dan aku juga menemukan bahwa haji dan umrah diwajibkan 
atasku, bagaimana aku menggabungkan haji dan umrah? Ia menjawab: 
Gabungkanlah dan sembelihlah hewan untuk hadyu. Kemudian aku 
melakukan ihram untuk haji dan umrah. Ketika tiba di Al Adzib, aku 
bertemu dengan Sulaiman bin Rabi'ah dan Zaid bin Dhauhan dan saat 
itu aku telah melakukan ihram untuk keduanya. Kemudian salah satu 
dari keduanya berkata kepada yang lain, orang ini tidak lebih fagih 
dibandingkan dengan untanya. Umar menjawab: Hadyumu sesuai 
dengan sunnah Nabimu. 


Abu Bakar berkata: Tidak adanya pengingkaran dari Umar 
terhadap pernyataan Adh-Dhabi bin Mu'bid, bahwasannya aku 
menemukan haji dan umrah diwajibkan atasku, ini menunjukkan 
bahwa menurut Umar RA, hukum melaksanakan umrah adalah wajib. 
Sebab jika menurut Umar RA hukum melakukan umrah adalah 


ShahihIbnu Khuzaimah || 887 


sunnah, bukan wajib, maka Umar RA pasti akan mengingkari 
pernyataannya dan kemungkinan akan berkata, “Kami tidak 
menemukan bahwa umrah diwajibkan kepadamu. Yang kami temukan 
hajilah yang diwajibkan atasmu, bukan umrah. Sikap umar RA yang 
tidak mengingkari fatwa Hadim bin Abdullah menunjukkan bahwa 
melaksanakan haji dengan cara giran hukumnya boleh, meski tanpa 
membawa unta atau sapi dari tempat migat haji dan umrah. Riwayat 
tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji giran 
sama sengan orang yang melakukan haji tamattu, dalam hal 
melaksanakan hadyu, tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian 
kalangan yang menyatakan bahwa (300/B) mereka yang 
melaksanakan haji giran harus membawa unta atau sapi dari tempat 
migat ia melakukan ihram.” 


879. Bab: Penjelasan tentang Jumlah Umrah Yang Pernah 
Dikerjakan oleh Rasulullah SAW. 


uya | Ka BP Tarra Ceng Up Lita 93 tree YAN, 
and aa AB 3 933 UP 53 1JG santa 3 
Dl san Ah SAN IG JB AI FS IE jt 
PSA SE APN SI able 3 Sak 0 Jaa K0 
Un de NI 


3070. Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata, 
"Aku pernah masuk menemui Urwah bin Zubair di masjid. Saat itu 
Abdullah bin Umar sedang duduk dekat kamar Sayyidah “Aisyah 


"9 Sanadnya shahih. An-Nasaa'i 5 : 113 — 114 dari jalur periwayatan Jarir. 


888 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


RA." Ja melanjutkan perkataannya, "Sementara di masjid saat itu 
banyak orang yang sedang melaksanakan shalat dhuha. Kemudian aku 
bertanya kepadanya tentang shalat yang mereka kerjakan. Ibnu Umar 
RA berkata, “Hukumnya bid'ah.” Kemudian ia (Mujahid) bertanya 
lagi, "Berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah?” Ia 
menjawab, “Empat kali.” 


GIE 3 AN BA SIS pd BA IA KAS YNA 
3.» Cia 5 MA 3 ba 3 - o c Pa ana 
Aa pa Eat) GI Lena am) 
3071. Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada kami dari 
Oatadah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA 
tentang berapa kalikah Rasulullah SAW mengerjakan ibadah umrah? 
Ia menjawab: Beliau melaksanakan empat kali umrah dan sekali 


melaksanakan haji dan umrah tersebut dilakukannya bersama haji. 


880. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Ibadah Umrah dan 
Penjelasan Tentang antara Satu Umrah dengan Umrah Yang 
Lain Menjadi Penghapus Dosa Yang Pernah Dilakukan. 


Pa 


Al KS 13 ai LA Cin Oa Ap MIE Wis - vr 

Le 9 y : PA c-0-3 e- Ps .. P3 0. 
Ju 3 sal 3 Perag af OR Pa Ie Puna PE mena La 
YM brpa AS LA IS KA 


"86 AJ Bukhari, Umrah 3 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Jarir. 
887 A1 Bukhari Umrah 3 dari jalur periwayatan Hamam. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 889 


Sd 

3072. Ali bin Bundar telah menceritakan kepada kami, Ibnu 

Namir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Suma, dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Sesungguhnya antara satu umrah dengan umrah 
yang lain menjadi kafarat (penghapus dosa-dosa) yang dilakukan 
diantara keduanya, dan balasan bagi haji yang mabrur tidak lain 


adalah surga.” 


2 0- Pa Ipa 


2 4 8, P4 5 . 5 & (3 4 
SIB Olah BIS AI 1 Ol KS A5 —YVY 
Yg 0 Ka 2 ("9 Aa ea Pa PB... Ka. 
YG Pa La (Ulun Cod ChaaA Up OP Kd D) aan daa Ao 
3 aa Ja” Y Pe mg Ca La UT RA #£ 0. - £ 0. 
SAE BB WI Iya) JIE AA au it PNG 
ba TN 3g? SA ato. 01 18. Pa Ie TU Tu uc. 
OP KY tel La opa AG MA SI SA 
s SA 2... o ap 
ar Ali dB je X5 


3073. Abdul Jabar bin Al “Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suma telah 
menceritakannya kepadaku. ha Jautsarah bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Suma, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya antara satu umrah dengan umrah 
yang lainnya menjadi kafarat (penghapus dosa-dosa) yang dilakukan 
diantara keduanya. Dan balasan bagi haji yang mabrur tidak lain 
adalah surga” Namun Abdul Jabbar berkata: Ia akan 
menyampaikannya.” 


888 A) Bukhari, Umrah, Hadits yang sama dari jalur periwayatan Suma. 
889 Muslim, Haji 437 Hadits yang sama dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah. 


890 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


881. Bab: Dalil Yang Menunjukkan bahwa Jihadnya Kaum 
Wanita adalah Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah. Riwayat 
Ini —Sepengetahuanku— Menunjukkan bahwa Hukum 
Melaksanakan Umrah adalah Wajib Sebagaimana Hukum 
Melaksanakan Haji. sebab Nabi SAW Memberitahukan bahwa 
Mereka (Kaum Wanita) Wajib Melaksanakan Umrah 
sebagaimana Mereka Wajib Melaksanakan Haji. 


- 
Pt - 


Kab Cas ujan BA EA oa Gi je SAS -—r.vt 

KG inn Ae Abah be 3 GS ai 
SEN ita ee JET Im eU IE Ja NI J5 Ge 
53 IE Y pn Del BB Uh SU NG ap, GI 1g 
Lg Kab OP 0G Td HA belle se ai Of An, 
SA Ie Jt Ol Aa PEN La AI Sele Ip Sab ae 


Ae pi aU 

3074. Ali bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Habib bin Abu Umrah 

menceritakan kepada kami dari “Aisyah binti Thalhah, dari Sayyidah 

“Aisyah Ummul mukminin, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 

Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita terkena 

kewajiban melakukan jihad?” Beliau menjawab, "Mereka terkena 

kewajiban jihad yang didalam jihad tersebut tidak ada peperangan: 
Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah.” 


Abu Bakar berkata: Pernyataan Nabi SAW, “Mereka terkena 
kewajiban jihad yang didalam jihad tersebut tidak ada peperangan,” 
dan pemberitahuan Nabi SAW bahwa jihad yang diwajibkan kepada 
mereka adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah menunjukkan 


ShahihIbnuKhuzaimah || 801 


bahwa hukum melaksanakan umrah adalah wajib sebagaimana haji. 
Sebab zhahir pernyataan Nabi SAW, “Alaihinna,” menunjukkan 
makna wajib. Sebab tidak mungkin kalimat yang demikian diartikan 
sebagai perintah yang hanya bersifat anjuran, bukan wajib. 


882. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringanan) 
Melaksanakan Ibadah Umrah dengan Menggunakan Kendaraan 
Yang Dipersiapkan untuk Jihad Fi Sabilillah. 


to. 3. Nara Pane 030363 8- 


BN jaman Gi Sa Was oU Gi Nata baca Loka —Y Vo 


wi Oi PAN Ie oi XX Pu pra BN of ab 
NASI Kendi da Ya PA En AN Olga Joni db 
Wany His Hadi ST Eh AI Ja UK Ja WI 
DA Bag 5 BN Ipa uk LK 
di oh At Ja Lp SAN adl 2 1J6, agen of B3 


Te Ne JAN Oa 

3075. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Abu Bakar 
bin Abdurrahman bin Al Harits, ia berkata: Marwan pernah mengutus 
seseorang pergi menemui Ummu Ma'gal untuk menanyakan 
kepadanya tentang Hadits ini. Kemudian Ia (Ummu Ma'gal) 
menceritakan bahwa suaminya pernah menjadikan untanya sebagai 
kendaraan untuk jihad ff sabilillah. Saat itu ia (Ummu Ma'gal) hendak 


890 Sanadnya shahih. Ibnu Majah Manasik 8 Hadits yang sama dari jalur periwayatan 
Muhammad bin Fadhil. 


892 || ShahihIbnuKhuzaimah 


melaksanakan ibadah umrah dan ia meminta unta tersebut kepada 
suaminya, namun sang suami menolaknya. Setelah kejadian tersebut, 
ia datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian 
tersebut kepada Beliau. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 
kepada sang suami untuk memberikannya dan Beliau berkata, 
"Sesungguhnya haji dan umrah termasuk jihad fi sabilillah. 
Sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan Ramadhan sebanding 
dengan haji atau menyamai haji.” 

Abu Bakar berkata: Riwayat ini menurutku bertentangan 
dengan pernyataan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa 
barangsiapa yang mewakafkan sesuatu untuk kebaikan ia harus 
melepaskannya (tidak boleh menjadikan sesuatu tersebut berada di 
tangannya). Sebab Nabi SAW membolehkan Abu Ma'gal berlaku 
demikian (mewakafkan untanya), namun unta tersebut masih tetap 
berada di tangannya. Riwayat ini juga menunjukkan sahnya pendapat 
Al Mathlabi bahwa habsu (wakaf) dapat terjadi dengan perkataan, 
meski sesuatu yang diwakafkan tersebut tidak dikeluarkan, masih 
tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.” 


883. Bab: Penjelasan tentang Rukhshah (Keringan) bagi Orang 
Yang Telah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah 
Secara Bersamaan, untuk Melakukan Ihram Umrah di Daerah 
Mana Saja di Luar Tanah Haram. 


30363 9- 


AE Ai KA PJ KALA B5 yaa 
Jen JG PE anjra s Chan . G" mui Gala JG cast tere 


"1 Hadits shahih sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab Shahih Abu daud 
(1732) —Nashir.) Abu Daud Hadits 1988 dari jalur periwayatan Ibrahim bin 
Muhajir. 


ShabihIbnuKhuzaimah || 893 


IE AA Y AG $ gita U JW KU, 3 MI Ja 
GB oo. - 0. 4 Bea “2 .. . - 5 . Kg 
Gale SL ae NS 3 Hap NU Ia 
BE NEO Ana MOTO UAKAN JIE en AN aed SU 


Fak AAS dalah HAN JW KA 
3076. Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar, maksudnya adalah Al Hanafi menceritakan kepada kami, 
Aflah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar 
Al @asim bin Muhammad menceritakan dari Sayyidah “Aisyah RA, ia 
berkata: Suatu hari Rasulullah SAW masuk menemuiku dan saat itu 
aku sedang menangis. Beliau bertanya: Ada apa? Aku menjawab: Aku 
tidak dapat melakukan shalat. Kemudian Beliau berkata, “Tidak 
mengapa, sebab kondisimu yang demikian merupakan satu ketetapan 
yang diberikan Allah SWT bagi kaummu." Kemudian ia (Al Oasim bin 
Muhammad) bercerita tentang Hadits ini dan ia berkata, “Hingga 
Beliau tiba di Mahshab dan kamipun beristirahat bersama Beliau. 
Kemudian Nabi SAW memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar dan 
Beliau berkata, “Keluarlah bersama saudarimu (Sayyidah 'Aisyah 
RA) untuk melakukan ihram umrah.” 


884. Bab: Penjelasan tentang Keutamaan Melaksanakan Ibadah 
Umrah di Bulan Ranmadhan. Dalil (301/A) Yang Menunjukkan 
bahwa Umrah Yang Demikian Sebanding dengan Haji Disertai 
Dalil Yang Menunjukkan bahwa Sesuatu Terkadang Diserupakan 
dengan Sesuatu Yang Lain dan Antara Keduanya Terdapat 
Persamaan, Namun Persamaan Tersebut tidak Dalam Semua Sisi. 
sebab Jika Umrah Dipersamakan dengan Haji dalam Semua Sisi, 
maka Umrah Dapat Menggantikan Posisi Haji. Jika Benar-Benar 


39 Muslim, Haji 123 dari jaur periwayatan Aflah dengan redaksi yang panjang. 


894 || ShahihIbnu Khuzaimah 


:. Dipersamakan, Niscaya Orang Yang Melaksanakan Umrah di 
Bulan Ramadhan dapat Menggugurkan Kewajiban Hajinya. Jika 
, Demikian, maka Orang Yang Bernadzar Melaksanakan Ibadah 
Haji dapat Memenuhi Nadzarnya dengan Melaksanakan Ibadah 
Umrah dan Ia Tidak Wajib Melaksanakan Haji Yang 
Dinadzarkannya. 


hat II SIB AS CI CINA Li aa GAS NY 

Ja Sab Wi TA IS ea op sol :gG 
Wont Ie 3 SIG ale Sa Ga CJ R3 XI 
BN IG 08 Ula Ie Ab IG ay Ui AAA D5 2 
AB ah F3 D3 2I ME 3 IE Jala ab 
BA Jon GA AR A5 IE Ke BN Ir 
II SB aa A3 Ja GA Al 3 DE 
WI cal Kamp adl U Fi SA u ca dn Ka 3 
Set Cute Lal Ag HA Uap lo Au Lag 
AI Jaa BI agan SS PUN UI AN Jari 
Sa dng Ud ka D5 SB Bm IP Pb 
BER A5 Una 108 ai gap 36 Hala cars 
Pa Jas cuba sa ui DA Se ep in 


ShahihIbnuKhuzaimah || 895 


KAS ga Ja Gajah dn pb Lgi le 
Olah) 
3077. Basyar bin Hilal telah menceritakan kepada kami, Abdul 
Warits bin Sa'id Al “Anbari menceritakan kepada kami dari Amirul 
Ahwal, dari Bakar bin Abdullah Al Muzni, dari Ibnu Abbas RA, ia 
berkata: Ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan ibadah haji, 
ada seorang wanita berkata kepada suaminya: Hajikanlah aku bersama 
Rasulullah SAW. Ia menjawab: Aku tidak memiliki sesuatu yang 
dapat membantumu melaksanakan ibadah haji. Sang istri berkata lagi: 
Hajikanlah aku dengan tanamanmu yang telah bersemi. Ia menjawab: 
Itu untuk menopang keperluanku dan anakmu. Kemudian sang istri 
berkata lagi: Jika demikian, hajikanlah aku dengan untamu yang ada 
di si fulan. Sang suami menjawab: Unta tersebut telah aku wakafkan 
untuk digunakan di jalan Allah SWT. Sang istri berkata lagi: Juallah 
kurmamu. Ia menjawab: Itu makanan pokokku dan juga makanan 
pokokmu. 


Ketika Rasulullah SAW kembali dari Makkah, sang istri 
mengutus suaminya untuk menemui Rasulullah SAW, Bacakan 
salamku untuk Rasulullah SAW dan tanyakanlah kepada Beliau: 
Ibadah apakah yang dapat mengimbangi ibadah haji bersama tuan? 
Kemudian sang suami datang menemui Nabi SAW dan berkata: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku membacakan salam untukmu. 
Ia pernah memintaku melakukan haji dengannya bersama tuan. 
Kemudian aku katakan kepadanya bahwa aku tidak memiliki sesuatu 
yang dapat membuatmu melaksanakan ibadah haji. Ia menjawab: 
Hajikanlah aku dengan untamu yang ada pada si fulan. Kemudian aku 
jawab: Unta tersebut telah aku wakafkan untuk digunakan di jalan 
Allah SWT. Kemudian Nabi SAW berkata: Bukankah jika kamu 
menghajikannya itu juga merupakan pekerjaaan di jalan Allah SWT. 
Kemudian ia (si wanita) berkata: Hajikanlah aku dengan tanamanmu 
yang telah bersemi. Ia menjawab: Itu untuk menopang keperluanku 


896 || ShahihIbnu Khuzaimah 


dan anakmu. Kemudian sang istri berkata lagi: Jual-lah kurmamu. Ia 
menjawab: Itu makanan pokokku dan juga makanan pokokmu. 
Kemudian Nabi SAW tertawa dan takjub dengan keinginan si wanita 
yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji. Dan istriku 
memerintahkanku untuk bertanya kepada tuan tentang ibadah apakah 
yang dapat menyamai haji bersama tuan. Kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, "Sampaikan salamku untuk istrimu dan kabarkan 
kepadanya sesungguhnya melaksanakan umrah di bulan Ramadhan 
sebanding dengan melaksanakan ibadah haji bersamaku." 


885. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melakukan Ihram 
Umrah dari Ja”ranah. 


Ao. 30 a Ye Papa 


ASN AS BII ee pai Ip KA GAS -Y.VA 


C-o3 


03 Su PI ve ali ? 2 SAN 0 (yana aa 
ya PA ate AN j3 23 UJI JG Klan II Ia Bag 
Pa KO & una 3 hadi 


3078. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi telah menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag”” mencerita kepada kami, Ma'mar telah 
memberitakan kepadaku, dari Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu 


"9 Sanadnya hasan shahih. —Nashir.) Abu Daud Hadits 1990 dari jalur periwayatan 
Abdul Warits. 

'' Dalam naskah aslinya tertera kalimat, “Abdullah,” dan koreksi kalimat ini 
berdasarkan kitab At-Tahdzib dan yang lainnya. Ibnu Katsir dalam tafsir surah 
Bara'ah telah menisbahkannya kepada Abdgrrazzag dengan matan dan sanad. 
Kemudian ia berkata, Redaksi hadits ini ada kejanggalan, sebab yang menjadi 
pemimpin dalam rombongan umrah Ja'ranaj pada saat itu adalah Utab bin As-yad, 
sementara Abu Bakar menjadi pemimpin rombongan pada tahun ke sembilan. “ 
Nashir). 


ShahihTbnuKhuzaimah || 897 


Hurairah RA dalam pernyataanya: Terbebas dari Allah SWT dan 
Rasul-Nya. 


Ia berkata: Ketika Rasulullah SAW bersama rombongan 
berangkat dari Hunain, Beliau melakukan ihram untuk umrah di 
Ja'ranah. Kemudian Beliau memerintahkan Abu Bakar RA untuk 
menjadi kepala rombongan dalam haji tersebut.?”” 


886. Bab: Penjelasan tentang Kebolehan Melaksanakan Umrah di 
Bulan-Bulan Haji bagi Orang Yang Tidak Akan Melakukan Haji 
di Tahun Tersebut. Dan Penjelasan tentang Rukhshah bagi 
Orang Tersebut untuk Kembali Ke Kampung Halamannya 
setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Umrah sebelum Ia 
Melaksanakan Haji. 


KS 


Bi :YE PS 3 Pa) Olah Gp ag Gia —y ya 

1 Kila SA Ag Tale 02 MI SAE bg 
JS ea Rn ae an AB A1 Ojo Kane ud 
"JI Na HKN Jb Jaka ab J3 J3 Ka HO BA NA 
JP ca MAS C3 ol AA Ip Lam ea 
2 Ai MN Ce eos AE 9 oat ad ga 
AI ale Lang ea IG pb ya Oi S3 ali LN 
Sa PE AN OS GAB kai CN US al ate G3 IS 
29 Jpg pi mad 513 H9 aa ol j3 Pat ai ol £ S3 


898 Sanadnya shahih. 


898 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dl G3 Log SEA DN EU aa AG J3 BB laras 
.o. 6 - og ya ce 1 0e0 0d roce 
ya ea Sau LA CA ul ob pul tas 23, CE (Ha 
aa ma Ol J3 Kai Bi 225 
3079. Ar-Rabi” bin Sulaiman dan Bahar bin Nashar telah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zinad memberitakan kepada 
kami, dari Algamah, yaitu Ibnu Abu Algamah, dari ibunya, dari 
Sayyidah “Aisyah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW menjadi 
pemimpin dalam pelaksanaan haji wada”. Kemudian Beliau berkata, 
“Barangsiapa yang hendak kembali dengan umrahnya sebelum haji, 
ia boleh melakukannya.” | 


Abu Bakar berkata: Riwayat ini menjadi pendukung pendapat 
Al Mathlabi yang mengatakan bahwa kewajiban haji bersifat 
berkepanjangan bagi seseorang?” (Tidak harus dilakukan di tahun 
seseorang telah dianggap mampu dan terkena kewajiban haji). Sebab 
jika kewajiban haji sebagaimana difahami oleh sebagian kalangan 
bersifat alal faur (wajib dilakukan di tahun orang tersebut terkena 
kewajiban haji) maka mereka yang menundanya termasuk orang yang 
bermaksiat dan Rasulullah SAW tentu tidak akan mengizinkan orang 
yang ikut bersamanya dalam perjalanan haji wada tersebut kembali 
hanya dengan melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji, 
sementara saat itu waktu yang tersisa antara mereka dengan 
pelaksanan ritual haji tidak lama. Sebab saat melaksanakan haji 
wada”, Nabi SAW memasuki kota Makkah sekitar tanggal empat Dzul 
hijjah dam sisa waktu yang ada untuk pelaksanaan ritual haji hanya 
tinggal lima hari. Meski demikian, Nabi SAW membolehkan mereka 


896 Demikian tertera dalam naskah aslinya: Yaitu dengan kalimat: Hiina uajibu alal 
mawaali. 


ShahihIbnu Khuzaimah || 899 


yang telah selesai melaksanakan Aararah —dan belum melakukan 
haji— untuk kembali. wi 


887. Bab: Diperbolehkannya Umrah sebelum Haji serta Dalil 
bahwa Keduanya adalah Satu Jenis. Oleh karena itu, Allah 
Memerintahkan Keduanya, dan Menyebutkan setelah Satunya, 
serta Melaksanakannya Adalah Diperbolehkan (301 ba') dalam... 


Selesai penulisan manuskrip ini. Saya mohon kepada Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa agar memberikan pertolongan 
kepada kita atas terwujudnya naskah lain secara sempurna, 


Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan segala puji bagi 
Tuhan Semesta Alam Shalawat dan salam atas tuan para utusan, atas 
keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikutinya dengan kebaikan 


877 Sanadnya hasan shahih. —Nashir.) 


900 || ShahihIbnu Khuzaimah 


